





NA 








A 
TERJEMAH i 


Rsouan 9 


JILID 2 











TERJEMAH 


RIYADHUS 
SHOLIHIN 


(Imam An-Nawawi) 


JILID 2 


Takhrij: 
MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANY 


Oleh: 
Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi. Lc 
Muhammad Syw'ieb Al-Faiz Al-Sanuwi, Lc 





TERJEMAH RIYADHUS SOLIHIN 
Terjemahan : Riyadhus Solihin 

Karya : Imam An-Nawawi 

Penerjemah : Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi Lc. 
Muhammad Syw'aib Al- Sanuwi Lc. 
Tahgig : Tim Ahli Dari Sejumlah Ulama 
Takhrij : Syeikh. M. Nashiruddin Al-Albany 
Khat Arab : Mudzakir Kholil 

Setting : Prisma Komputer 

Desain Sampul : Dea 

Cetakan pertama : Juli 2003 

Penerbit : Duta Ilmu 

Ji: Panggung No : 119 

Surabaya - Indonesia 


Hak Terjemah Dilindungi Undang-undang 


I 





BAB 


DAFTAR ISI 


KITAB ADAB 

BAB 84 KEUTAMAAN MALU DAN ANJURAN UNTUK 
| BERPERANG DENGANNYA reel eele000e0enonnnamenn naas 
BAB 85 MENJAGA RAHASIA wneeen00000nn nenen nee mnannemmanaaaan 
BAB 86 MEMENUHI PERJANJIAN DAN MENEPATI 
TAN Pe Sa Bea na Ba 

BAB 87 MENJAGA KEBIASAAN AMAL BAIK. see.ooo.io.i... 
BAB 88 SUNNAH BERKATA BAIK DAN BERWAJAH 
CERIA SAAT BERTEMU ee... oo.ooo0 oo nnenemeannennannaaan 

BAB 89 ANJURAN MEMPERJELAS PEMBICARAAN 
DAN MENGULANGI JIKA PERLU AGAR DAPAT 

aje SAN | ANN NAN ANA ARE DE NN 

BAB 90 MENCURAHKAN PENDENGARAN KEPADA 
UCAPAN TEMAN BICARA YANG TIDAK HARAM 

DAN ANJURAN AGAR ORANG ALIM MEMINTA 

TENANG KEPADA ORANG YANG HADIR 

DE MAILISNYA mens bi ia Ben EN T . 

BAB 91 HEMAT DALAM MEMBERI NASEHAT ee. .oooo.co.. 
BAB 92 HIDUP WIBAWA DAN TENANG ......ooo.o.. san 
BAB 93 ANJURAN MENDATANGI SHALAT, MAJLIS ILMU 
DAN IBADAH-IBADAH LAINNYA DENGAN 

WIBAWA DAN TENANG eioieooooooononanennnnemnanananan 

BAB 94 MEMULIAKAN TAMU nenier0nonnnhennen nenen naaanamanan 
BAB 95 ANJURAN MEMBERI KABAR GEMBIRA DAN 
UCAPAN SELAMAT KEPADA ORANG YANG 
MENDAPATKAN KEBAIKAN oo... ooooooooomo.. 

BAB 96 MELEPAS KEPERGIAN TEMAN, BERWASIAT 
KEPADANYA, MENDO'AKANNYA DAN 
MEMOHON DOANYA nernennnnnnnnn on nnnn nenen 

BAB 97 ISTIKHARAH DAN MUSYAWARAH ........ sela 
BAB 98 ANJURAN PERGI MENUJU SHALAT IED, 
MENJENGUK ORANG SAKIT, HAJI, BERPERANG, 
MENDATANGI JENAZAH DAN SEJENISNYA 
MELALUI SATU JALAN DAN PULANG DARI 

JALAN LAIN UNTUK MEMPERBANYAK 
TEMPAT-TEMPAT IBADAH ..ooooooooooooo oo oma 
ANJURAN MENDAHULUKAN YANG KANAN 


DALAM SEMUA HAL YANG BERSIFAT 


» MEMULTAKAN 445. benggusantanannasna 


14 
15 
16 


17 
21 


22 
24 


26 


37 
43 


45 





2. 


KITAB TENTANG ADAB MAKAN 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


- Riyadhus Sholihin - 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


MEMBACA BASMALAH DI AWALNYA DAN 
HAMDALAH DIAKHIRNYA “oom 
ANJURAN MEMUJI MAKANAN DAN LARANGAN 
MENCELANYA: sebaik Suasana Senam 
SIKAP ORANG YANG BERPUASA APABILA 
DIUNDANG ri ehilen senen naas ami 
ORANG YANG MENDAPAT UNDANGAN DIIKUTI 
OLEH YANG TIDAK DAPAT UNDANGAN ........... 
MEMAKAN YANG TERDEKAT DAN MENASEHATI 
SERTA MENDIDIK ORANG YANG KURANG 
BAGUS MAKANNYA en oocoooWooan 
LARANGAN MENGAMBIL DUA BUTIR KURMA 
ATAU SEJENISNYA APABILA MAKAN 
BERSAMA-SAMA KECUALI DENGAN IZIN 
SAHABAT-SAHABATNYA “oo... cooonienennennnnnnnn 
TUNTUNAN BAGI ORANG YANG MAKAN DAN 
TIDAK MERASA KENYANG ...e..ooooo.oe 
PERINTAH MENGAMBIL MAKANAN DARI 
PINGGIR PIRING DAN LARANGAN 
MENGAMBILNYA DARI TENGAH re er.orcooconantanann 
MAKRUH MAKAN SAMBIL DUDUK 
BERSANDAR: siti eion nenen atunsanaan na 
ANJURAN MAKAN DENGAN TIGA JARI 
ANJURAN MENJILAT-JILAT JARI JEMARI DAN 
MAKHRUH MENGUSAPNYA SEBELUM DIJILAT, 


“ ANJURAN MEMBERSIHKAN ..PIRING DENGAN 


” TANGAN LALU MENJILATNYA, ANJURAN 


110 
111 


112 


113 


MENGAMBIL MAKANAN YANG JATUH DAN 
MEMAKANNYA DAN BOLEH MENGUSAPKAN 
TANGAN SETELAH ITU PADALENGAN, KAKI 
DAN LAINNYA wi bnbnerinepinnen man nahan 
MEMPERBANYAK TANGAN DIATAS MAKANAN .... 
ADAB MINUM DAN ANJURAN BERNAFAS 
DILUAR BEJANA SEBANYAK TIGA KALI DAN 
ANJURAN MEMUTAR BEJANA KESAMPING 
KANAN DARI ORANG YANG PERTAMA ........i. 
MAKRUH MINUM DARI MULUT OIRBAH DAN 
SEJENISNYA, DAN BAHWA HAL ITU ADALAH 
MAKRUH TANZIH BUKAN HARAM na ninncennanana 
MAKRUH MENIUP MINUMAN .....ooo.ooo.nnaan 


51 
56 
57 


51 


58 


61 


63 


65 
68 


70 


72 
74 





BAB 114 BOLEH MINUM SAMBIL BERDIRI DAN YANG 


BAB 


BAB 


15 


116 


PALING UTAMA ADALAH SAMBIL DUDUK ....... 
SUNNAH MINUM TERAKHIR ORANG YANG 
MELAYANI MINUM ORANG BANYAK wrn nenannanaan 
BOLEH MINUM DARI SEMUA BEJANA SUCI 
SELAIN EMAS DAN PERAK, BOLEH MINUM 
DARI SUNGAI DAN LAINNYA LANGSUNG 
DENGAN MULUT, DAN HARAM MEMPERGUNAKAN 
BEJANA. EMAS DAN PERAK UNTUK 
KEPERLUAN MAKAN, MINUM,BERSUCI DAN 
LAIN-KAINNYA scene et dnnhnnnasasnnaa 


3. KITAB TENTANG PAKAIAN 
BAB 117 ANJURAN PAKAIAN PUTIH DAN BOLEHNYA 


BAB 
BAB 


- BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 





119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


PAKAIAN MERAH, HIJAU, KUNING DAN HITAM. 
DAN BOLEH DARI BAHAN APA SAJA SELAIN 


UKURAN PANJANG GAMIS, LENGAN BAJU, 
SARUNG, UJUNG SURBAN (DAN CELANA), 
SERTA HARAM ISBAL (MENJULURKAN 
PAKAIAN BAGI LAKI-LAKI HINGGA MENUTUP 
MATA KAKI) JIKA KARENA KESOMBONGAN 
DAN MAKRUH BILA TIDAK KARENA 
SOMBONG: bentangan NAN 
ANJURAN MENINGGALKAN KEMEWAHAN 
PAKAIAN KARENA TAWADHU' “rear. nnnrenentatenntan 
ANJURAN BERPAKAIAN SEDANG, DAN TIDAK 
BOLEH MEMBATASI DIRI PADA YANG PALING 
RENDAH TANPA KEPERLUAN DAN TANPA 
TUJUAN SYARI ...ooooonannnnnennnnnnaa 
HARAM BAGI LAKI-LAKI MEMAKAI SUTERA, 
DUDUK DIATAS SUTERA DAN BERSANDAR 
PADA SUTERA SERTA KEBOLEHAN BAGI 
WANITA. Heni pn nanen nenen amanah 
BOLEH MEMAKAI SUTERA BAGI ORANG YANG 
SAKIT GATAL-GATAL PADA KULIT nee... oom 
LARANGAN DUDUK DIATAS KULIT HARIMAU 
DAN MENAIKINYA “.....oooooooosenennnana 
DO'A ORANG YANG MEMAKAI PAKAIAN BARU, 
SANDAL BARU DLL ...oo.oocoocooocomenennnananataa 


75 


1 


78 


82 
88 


88 


100 


101 
103 
104 


105 


Vu 





4. 


5. 


VII 


BAB 126 


ANJURAN MEMULAI BAGIAN KANAN DALAM 
BERPAKATAN: tea nenbas anang 


KITAB TENTANG AKHLAO TIDUR, BERBARING, 
DUDUK, MAJLIS, MENJADI TEMAN DALAM 
MAJLIS DAN TENTANG MIMPI. 


BAB 127 


BAB 128 


BAB 129 
BAB 130 


APA YANG DIBACA KETIKA HENDAK 


BOLEH TIDUR TERLENTANG DAN MELETAKKAN . 


SALAH SATU DI ATAS YANG LAIN APABILA 
TIDAK TERSINGKAP AURATNYA DAN BOLEH 
DUDUK BERSILA ATAU DUDUK SAMBIL 
KEDUA KAKINYA DILIPAT KEPERUT DENGAN 
KEDUA TANGGANNYA we... WoWoc oma 
ADAB DALAM MAJLIS “neo. oooocoooomomo menemani tennaaan 
MIMPI DAN YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA .... 


KITAB SALAM. 


BAB 131 


BAB 132 
BAB 133 


BAB 134 


BAB 135 


BAB 136 
BAB 137 


BAB 138 


— Riyadhus Sholihin — 


KEUTAMAAN SALAM DAN ANJURAN 
MENEBARKANNYA “ee.eooocor en van san enn tenant 
TATA CARA SALAM erdinirebean nine pet ninnla 
ATURAN DAN ADAB MENGUCAPKAN 


ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA 
ORANG YANG BERKALI-KALI DITEMUINYA 
DALAM WAKTU DEKAT SEPERTI ORANG YANG 
MASUK KEMUDIAN KELUAR KEMUDIAN 
MASUK LAGI, ATAU JIKA SEBATANG POHON 
MEMISAHKANKEDUA-NYA “oo... Ni sinngnennghd nana 
ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM KETIKA 
MASUK RUMAH .rorcorocroomecennnnennnntannann nan sannnnanan 


SALAMNYA SUAMI PADA ISTRI DAN 
MAHRAMNYA, JUGA PADA WANITA-WANITA 
ASING YANG TIDAK DIKHAWATIRKAN FITNAH, 
DAN SALAM MEREKA JUGA DENGAN SYARAT 


LARANGAN MENDAHULUI SALAM KEPADA 
ORANG KAFIR DAN CARA MENJAWAB SALAM 
MEREKA,DAN ANJURAN MENGUCAPKAN 
SALAM KEPADA MAJLIS YANG DIDALAMNYA 


107 


111 
13 : 
120 


124 
128 


133 


134 


135 
136 


137 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


139 


140 


141 


142 


143 


ADA MUSLIM DAN KAFIR ne. ...oirereonennnenennanannknan 
ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM JIKA BERDIRI 
DARI MAJLIS DAN MENINGGALKAN TEMAN- 
TEMANNYA bian ana nas 
MINTA IZIN MASUK KERUMAH DAN TATA 
KRAMANYA 5 bee Rennu etek ana 
MENERANGKAN BAHWA SUNNAHNYA APABILA 
DIKATAKAN KEPADA ORANG YANG MINTA 
IZIN: “SIAPA?” HENDAKNYA IA MENJAWAB: 
FULAN LALU IA MENYEBUTKAN NAMANYA 
ATAU JULUKANNYA, DAN MAKRUHNYA 
MENJAWAB: “AKU” DAN YANG SERUPA ............ 
ANJURAN MENJAWAB ORANG YANG BERSIN 
JIKA IA MEMBACA HAMDALAH, DAN 
MAKRUHNYA MENJAWAB JIKA IA TIDAK 
MEMBACA HAMDALAH, JUGA TATA KRAMA 
BERSIN, MENJAWAB ORANG BERSIN DAN 
MENGUAP ceres ren haw maaan na an 
ANJURAN BERSALAMAN KETIKA BERTEMU 
DENGAN MEMASANG WAJAH CERIA, DAN 
MENCIUM TANGAN ORANG YANG SALIH, JUGA 
MENCIUM BAPAKNYA KARENA RASA SAYANG, 
SERTA MEMELUK ORANG YANG BARU DATANG 
DARI BEPERGIAN JAUH, DAN MAKRUHNYA 
MEMBUNGKUKKAN BADAN cor o.oooororoo 


KITAB TENTANG MEMBESUK ORANG SAKIT, 
MENGANTAR JENAZAH, MENSHALATI, 
MENGHADIRI PENGUBURAN, SERTA BERDIAM 
DIRI DI TANAH MAKAM SETELAH JENAZAH 


DIKUBUR. 

BAB 144 MEMBESUK ORANG SAKIT ......oo.o.co.cooo 
BAB 145 TENTANG DO'A YANG DIBACA ORANG SAKIT .. 
BAB 146 ANJURAN MENANYAKAN KEADAAN SI SAKIT 

KEPADA KELUARGANYA soon 
BAB 147 APA YANG DIBACA ORANG YANG PUTUS ASA 

DALAM HIDUPNYA .e..oooooco.oooWoWoomennnnananaan 
BAB 148 ANJURAN WASIAT KEPADA KELUARGA SI SAKIT 





DAN SIAPA SAJA YANG MELAYANINYA UNTUK 
BERBUAT BAIK KEPADANYA DAN SABAR 
TERHADAP SUSAHNYA MENGASUH SI SAKIT, 


— Riyadhus Shelihin — 


140 


141 


143 


145 


149 


153 


157 


162 


163 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


- Riyadhus Sholihin - 


149 


150 


151 


152 


153 


154 


155 


156 


157 


158 
159 


160 
161 


162 


DEMIKIAN JUGA WASIAT KEPADA ORANG 
DEKAT KEMATIANNYA SEPERTI ORANG YANG 
MAU DIEKSEKUSI KARENA OISHASH ATAU 
HAD:DAN DAINNYA en Lae IN TN 
BOLEHNYA SI SAKIT BERKATA: “AKU SAKIT, ATAU 
SAKIT SEKALI, ATAU MERIANG, ATAU ADUH 
KEPALAKU, DLL” DAN PENJELASAN BAHWA 
TIDAK DIMAKRUHKAN ITU SEMUA JIKA 
TIDAK DIMAKSUDKAN MARAH (KEPADA 
TAKDIR) ATAU MENUNJUKKANKEKESALAN 
KEPUTUSASKAN nee RA 
MENALKINI ORANG YANG AKAN MENINGGAL 
DUNIA DENGAN #5098 Meneer 
APA YANG DIUCAPKAN SETELAH MENUTUPKAN 
MATA SEMAYTT pesona an Maa 
APA YANG DIBACAKAN KEPADA MAYIT DAN YANG 
DIUCAPKAN KELUARGA YANG DITINGGAL MATI 
OLEE SI MAY 2 an aa IA Kaban 
BOLEH MENANGIS ATAS MAYIT TANPA MERATAP 
ATAU MERAUNG KERAS seven 
MERAHASIAKAN APA YANG ADA PADA SI MAYIT 
DARI PERKARA YANG TIDAK DISUKAL ............. 
SHALAT JENAZAH, MENGANTAR DAN 
MENGUBURNYA, SERTA MAKRUHNYA WANITA 
MENGIRINGI MAYIT werreo.oocooooooooooo mn ernenma 
ANJURAN MEMPERBANYAK ORANG YANG 
MENYALATI MAYIT DAN MENJADIKAN 
BARISAN MEREKA LEBIH DARI TIGA BARIS ... 
APA YANG DIBACA DALAM SHALAT 
TENA LA Edan Al Mean ana ena 
MEMPERCEPAT PENGUBURAN JENAZAH ......... 
MENYEGERAKAN MELUNASI HUTANG SI MAYIT, 
DAN SEGERA MENGURUS JENAZAHNYA 
KECUAI JIKA MATI SECARA TIBA-TIBA, MAKA 
HARUS DITUNGGU HINGGA YAKIN AKAN 
KEMATIANNYA Kie Iker maa AR Na 
NASIHAT (MAUIZDAH)DI PEMAKAMAN ............ 
MENDO' AKAN MAYIT SETELAH DIKUBUR, 
DAN DUDUK SESAAT DI PEMAKAMAN UNTUK 
MENDOAKAN DAN MEMOHONKAN AMPUN 
BAGIN YA ena Ra ala teman aa 
SEDEKAH ATAS MAYIT DAN DO'A UNTUKNYA .... 





164 


166 


167 


168 


169 


173 


176 


177 


178 


180 
187 


188 
189 


190 
192 








BAB 163 PUJIAN TERHADAP MAYIT nnnonooononennenentnnnannnann 
BAB 164 KEUTAMAAN ORANG YANG ANAK-ANAKNYA 


MENINGGAL KETIKA MASIH KECIL “en nnararonana 


BAB 165 MENANGIS DAN TAKUT KETIKA MELEWATI 


KUBURAN ORANG-ORANG ZHALIM, DAN 
MENAMPAKKAN KEBUTUHANNYA KEPADA 
ALLAH, SERTA PERINGATAN DARI KELALAIAN 


DARI HAL ITU wersnseribaitaninnnana sen naasa 


KITAB TENTANG ADAB BEPERGIAN. 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 
BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


166 


167 


168 
169 


170 
171 


172 
173 


174 


175 


176 


17 


178 


ANJURAN KELUAR PADA HARI KAMIS DI 
PAGI. HARI: inii ion in banenn ta kannaednamaaaann 
ANJURAN MENCARI TEMAN DAN MENGANGKAT 
SALAH SEORANG DARI MEREKA MENJADI 
PEMIMPIN YANG DITAATI DALAM PERJALANAN ..... 
ADAB BERJALAN, SINGGAH, MENGINAP DAN 
TIDUR DALAM SAFAR ..eee.nervennnennen nenen 
MEMBANTU KAWAN ..eooorcoomernenenennannn anna 
DO'A NAIK KENDARAAN ee. in onnonnenennnnannaa. 
TAKBIRNYA MUSAFIR APABILA MENAIKI 
BUKIT DAN SEJENISYA, DAN TASBIHNYA APABILA 
MENURUNI LEMBAH DAN SEMISALNYA, DAN 
LARANGAN MENGERASKAN SUARA DENGAN 
TAKBIR ATAU SEMISALNYA ......ooooWoom nana 
ANJURAN BERDO'A DALAM SAFAR oo. 
YANG HARUS DIBACA APABILA TAKUT 
PADA SEKELOMPOK ORANG ATAU LAINNYA .. 
YANG HARUS DIBACA APABILA SINGGAH 
DISUATU TEMPAT Winnie etik uns 
ANJURAN CEPAT KEMBALI KEPADA 
KELUARGA APABILA SEORANG MUSAFIR 
TELAH SELESAI DARI KEPERLUANNYA............. 
ANJURAN MENDATANGI KELUARGANYA 
PADA SIANG HARI DAN MAKRUHNYA DATANG 
DI MALAM HARI TANPA KEPERLUAN ...........i... 
APA YANG SEHARUSNYA DIUCAPKAN APABILA 
IA KEMBALI DAN MELIHAT NEGERINYA .......... 
ANJURAN MENGAWALI KEDATANGAN DI 
MASJID YANG BERDEKATAN DENGAN 
RUMAHNYA DAN MELAKUKAN SHALAT DUA 
RAKAAT DIDALAMNYA oi... EN ala 





195 


197 


199 


200 
202 


208 
210 


215 
218 


219 


219 


221 


222 


223 


224 


Xi 





XII 


BAB 179 HARAM SEORANG WANITA MELAKUKAN 


SAFAR SENDIRIAN ........ooooroWo.o.omlaan 


KITAB TENTANG KEUTAMAAN-KEUTAMAAN. 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 


BAB 
BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


- Riyadhus Shalihin - 


180 
181 


182 


183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 


191 


192 


193 


194 


195 


196 


197 


KEUTAMAAN MEMBACA AL-OUR'AN “maen... 
PERINTAH MENJAGA HAFALAN AL-OUR'AN 
DAN PERINGATAN DARI KESENGAJAAN 
MELALAIKANNYA mena ..ninnconnernnnnnennnnnnannnnnannnaa 
ANJURAN MEMPERINDAH SUARA DENGAN 


AL-OUR'AN DAN MEMINTA BACAAN DARI 


ORANG YANG BAGUS SUARANYA UNTUK 
DIDENGARKAN ear tabanan ahmnntannganna 
ANJURAN MEMBACA SURAT- SURAT DAN 
AYAT-AYAT TERTENTU .e...ooooomoonenannnentenennnnranaan 
ANJURAN BERKUMPUL UNTUK MEMPELAJARI 
ATL-OURYAN' see ata itna uan 
KEUTAMAAN WUDHU “neo. Woocooroocmenntannanan anna 
KAUTAMAAN ADZAN “neeoer000nentenennennnnnnnnannnnnnannaa 
KEUTAMAAN SHALAT nee ien0nnnonnnannennnnnnannnknnnnana 
KEUTAMAAN SHALAT SHUBUH DAN ASHAR . 
KEUTAMAAN BERJALAN MENUJU MASIID...... 
KEUTAMAAN MENUNGGU SHALAT 
BERJAMAYAH weh enam as anunassaangan 
KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA' AH aon... 
SERUAN BERJAMA'AH TERUTAMA PADA 
SHALAT SHUBUH DAN ISYA we .odenomnmennn mna 
PERINTAH MENJAGA SHALAT FARDHU 
DAN LARANGAN KUAT SERTA ANCAMAN 
HEBAT DALAM MENINGGALKANNYA .......io.. 
KEUTAMAAN SHAF PERTAMA, PERINTAH 
MENYEMPURNAKAN SHAF-SHAF YANG PERTAMA, 
MELURUSKAN DAN MERAPATKANNYA............. 
KEUTAMAAN SUNNAH RAWATIB BESERTA 
SHALAT FARDHU, RAWATIB YANG PALING 
SEDIKIT, PALING SEMPURNA DAN ANTARA 
KEDUANYA. sini ninentneenunnennnhann ntu 
PENGUKUHAN DUA RAKAAT SUNNAH 
OHUBUH eni an nina ahaha 
MERINGANKAN DUA RAKAAT FAJAR, 
PENJELASAN TENTANG WAKTU DAN APA 
YANG DIBACA DIDALAMNYA “eeo.i..Wocoimananunnann 


225 


227 


232 


237 
236 
246 
24T 
253 
258 
261 
264 


268 


269 


214 


216 


281 


289 


290 





BAB 


BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


198 


199 
200 
201 
202 
203 
204 


205 


206 


207 


208 


209 


210 


ANJURAN BERBARING SETELAH DUA RAKAAT 
FAJAR DIATAS SISI KANANNYA BAGI ORANG 
YANG SHALAT TAHAJJUD DIMALAM HARI ATAU 


TIDAK Len sen nenas bnasanuksnnnganehnakuan 296 
SUNNAH ZHUHUR .......oooo.oooomnnnanana 298 
SUNNAH ASHAR “e.coooooooommentntnateaa 300 
SUNNAH MAGHRIB, OABLIYAH DAN BADIYAH... 301 
SUNNAH ISYA', OABLIYAH DAN BA'DIYAH...... 304 
SUNNAH JUM' AH... 304 


ANJURAN SHALAT SUNNAH DIRUMAH APAKAH 
ITU SHALAT RAWATIB ATAU LAINNYA, DAN 
PERINTAH BERPINDAH DARI TEMPAT SHALAT 
FARDHU UNTUK MELAKUKAN SHALAT SUNNAH 
ATAU MEMISAHNYA DENGAN UCAPAN ............ 305 
SERUAN SHALAT WITIR DAN PENJELASAN 
BAHWA IA ADALAH SUNNAH MUAKKADAH 
DAN KETERANGAN TENTANG WAKTUNYA ..... 307 
KEUTAMAAN SHALAT DHUHA, SERUAN 
MEMELIHARANYA DAN KETERANGAN 
TENTANG BILANGAN RAKAATNYA .....o.o oo 310 
BOLEH MELAKUKAN SHALAT DHUHA DARI 
MENINGGINYA MATAHARI HINGGA 
TERGELINCIRNYA, DAN WAKTU YANG UTAMA 
KETIKA SINAR MATAHARI MEMANAS DAN 
WAKTU DHUHA TELAH MENINGGI oo. 312 
SERUAN MELAKUKAN SHALAT TAHIYYAT 
MASJID, MAKRUH DUDUK SEBELUM SHALAT 
DUA RAKAAT, KAPAN SAJA DIA MASUK, 
APAKAH IA SHALAT DENGAN NIAT TAHIYYAT 
ATAU SHALAT FARDHU ATAU SUNNAH 


RAWATIB ATAU LAINNNYA on. romonententntana 313 
ANJURAN SHALAT DUA RAKAAT SETELAH 
WUDHU oo... ro non eennen eren Dini amu haa 314 


KEUTAMAAN HARI JUM'AT, KEWAJIBAN 
JUM'AT, MANDI JUM'AT, BERMINYAK WANGI, 
BERANGKAT PAGI-PAGI, BERDO'A DAN 
BERSHALAWAT PADA HARI JUM'AT, 
PENJELASAN TENTANG SAAT MUSTAJAB 
SERTA ANJURAN BANYAK DZIKIR SETELAH 
JUMAT hn bentak ukatna Ana aa akan 315 


Pa an naas OUR -- Riyadhus Shalihin - xl 








XIV 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


- Riyadhus Shalihin - 


21 


212 


213 


214 


215 


216 


217 


218 


219 


220 
221 


222 


223 


224 


ANJURAN SUJUD SYUKUR KETIKA MEMPEROLEH 
NIKMAT BESAR ATAU SELAMAT DARI 
MUSIBAH-BESAR aa na ms 
KEUTAMAAN OIYAMULLAIL win rnenenennnnonnnenanaan 
ANJURAN OIYAM RAMADHAN YAITU SHALAT 
TARAW IN aa aa IN Ba kanan 
KEUTAMAAN OIYAM LAILATI AL-9ADR 
DAN PENJELASAN TENTANG MALAM YANG 
PALING MENJANJIKAN woo. rnon rom. Kanada 
KEUTAMAAN SIWAK DAN PERKARA-PERKARA 
PER AA Wan aa Bana RENANG 
PENGUKUHAN KEWAJIBAN ZAKAT DAN 
PENJELASAN TENTANG KEUTAMAANNYA DAN 
HAL-HAL YANG TERKAIT DENGANNYA............ 
BAB WAJIBNYA PUASA RAMADHAN DAN 
KETERANGAN TENTANG KEUTAMAAN PUASA 
DAN YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA ........ 
SIFAT PEMURAH DAN MELAKUKAN KEBAIKAN 
SERTA MEMPERBANYAK KEBAIKAN SELAMA 


.BULAN RAMADHAN DAN LEBIH-LEBIH DI 


SEPULUH HARI TERAKHIR DARINYA ................ 
LARANGAN MENDAHULUI RAMADHAN 
DENGAN PUASA SETELAH PERTENGAHAN 
SYA'BAN, KECUALI BAGI YANG BIASA 
MENYAMBUNG DENGAN SEBELUMNYA, ATAU 
BERTEPATAN DENGAN KEBIASAANNYA, 
MISALNYA KEBIASAANNYA ADALAH PUASA 
SENIN DAN KAMIS LALU BERTEPATAN 
DENGAN Yaa Bea memonea hak mtma an 
APA YANG DIBACA KETIKA MELIHAT HILAL... 
KEUTAMAAN SAHUR DAN MENGAKHIRKANNYA 
SELAMA TIDAK KHAWATIR TERBITNYA 
PAYA RS Semanan Dan alan 
KEUTAMAAN SEGERA BERBUKA, DAN DENGAN 
APA BERBUKA, SERTA APA YANG DIBACA 
SETELAH BERBUKA inn i2eninennnnnnnnenemennnnmnannaaaan 
PERINTAH BAGI ORANG YANG BERPUASA 
UNTUK MENJAGA LISAN DAN ANGGOTA 
BADANNYA DARI PENYIMPANGAN- 
PENYIMPANGAN SERTA CACI-MAKIAN DAN 
TAN TA Mean Dn ba Keenan ajas mena 


321 
323 
335 


336 


339 


344 


354 


360 


361 
363 


364 


365 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


225 


226 


221 


228 


229 
230 


231 


KEUTAMAAN PUASA MUHARRAM, SYA'BAN, 
DAN BULAN-BULAN HARAM “oo 
KEUTAMAAN PUASA DAN LAINNYA PADA 
SEPULUH HARI PERTAMA DARI BULAN DZUL 
HIIJAH oom 
KEUTAMAAN PUASA HARI ARAFAH, ASYURA 
DAN TASU' A m.ooooocooo” oom 
ANJURAN PUASA ENAM HARI BULAN 
SYAWWAL ro oooooomenennnannnnnn anne 
ANJURAN PUASA SENIN-KAMIS “oo... 
ANJURAN PUASA TIGA HARI DARI TIAP 
BULAN w...oooooooomenaneneteannnelnaa 
KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN ORANG YANG 
BERBUKA PUASA DAN KEUTAMAAN ORANG 
YANG BERPUAS AYANG RUMAHNYA DITEMPATI 
MAKAN DAN AGAR ORANG YANG TELAH DIBERI 
MAKAN BERDO'A UNTUK ORANG YANG 
MEMBERI...” 


9.  KITABITIKAF 
BAB 232 PTIKAF PADA BULAN RAMADHAN oo... 


10. KITAB HAJI. 
BAB 233 WAJIBNYA HAJI DAN KEUTAMAANNYA ........... 


11. KITANJIHAD. 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


234 


235 


236 
231 


238 


WAJIBNYA JIHAD DAN KEUTAMAAN PERGI 
DI PAGI DAN SORE HARI DALAM BERJIHAD.... 
MENERANGKAN TENTANG KELOMPOK ORANG 
YANG MATI SYAHID DALAM HAL PAHALA 
AKHIRAT MEREKA, DIMANDIKAN DAN 
DISHALATI BERBEDA DENGAN ORANG YANG 
MATI SYAHID DALAM PERANG MELAWAN OR- 
ANG KAFIR “eooooo oma 
KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN BUDAK ......... 
KEUTAMAAN BERBUAT BAIK KEPADA 
BUDAK mo... menanam 
KEUTAMAAN BUDAK YANG MENJALANKAN 
KEWAJIBANNYA KEPADA ALLAH DAN TUAN- 





372 


374 


375 


376 
377 


378 


381 


383 


385 


391 


432 
435 
436 


438 


Xv 





BAB 239 KEUTAMAAN IBADAH PADA WAKTU 
BERKECAMUKNYA FITNAH nnernnnn nm. 
BAB 240 KEUTAMAAN SIFAT PEMAAF DALAM JUAL- 
BELI DEMIKIAN JUGA DALAM MENERIMA DAN 
MEMBERI, SERTA MEMBAYAR DAN MENAGIH 
HUTANG DENGAN BAIK, DAN MELEBIHKAN 
TIMBANGAN DAN UKURAN, SERTA LARANGAN 
CURANG DALAM TIMBANGAN, DAN 
KEUTAMAAN MENANGGUHKAN HUTANG DARI 
ORANG YANG KESUSAHAN ATAU BAHKAN 
MEMBEBASKANNYA DARI HUTANG mn... 


12. KITABAL-ILMU. 


BAB 241 KEUTAMAAN ILMU, BELAJAR DAN MENGAJARKAN 
KARENA ALLAH kesstajeomsn bra enen alah saban 


13. KITAB TENTANG PUJI DAN SYUKUR KEPADA 
ALLAH. 


BAB 242 WAJIB BERSYUKUR “ende e0n0nnen2enn0enn eno nenen an sana 


14. KITABSHALAWAT ATAS NABI :& 


BAB 243 PERINTAH MEMBACA SHALAWAT KEPADA 
NABI DAN KEUTAMAANNYA SERTA SEBAGIAN 
LAFADZNYA eri... Na AN AN NAN ea 


15. KITAB TENTANG DZIKIR-DZIKIR. 


BAB 244 KEUTAMAAN DAN ANJURAN BERDZIKIR........ 
BAB 245 DZIKIR KEPADA ALLAH DALAM KEADAAN 
BERDIRI, DUDUK DAN BERBARING, SEDANG 
BERHADATS BESAR ATAU KECIL DAN HAIDH, 
KECUALI MEMBACA AL-0OUR'AN MAKA 

TIDAK BOLEH BAGI ORANG JUNUB SERTA 

h MADA sets Senen kena pa Sana Bean 
BAB 246 MENERANGKAN APA YANG DIBACA NABI 
KETIKA TIDUR DAN BANGUN TIDUR ............. 

BAB 247 KEUTAMAAN MAJLIS DZIKIR DAN ANJURAN 
UNTUK SELALU MENGIKUTINYA DAN 
LARANGAN MENINGGALKANNYA TANPA 

en ANA AN ON MN ANA INA 

BAB 248 DZIKIR PAGI DAN SORB bi eh en e0 nana 
BAB 249 APA YANG DIBACA MENJELANG TIDUR ............ 


441 


447 


456 


450 


465 


490 


491 


xvI — Riyadhus Shatihin — Pa PA 





16. KITABDO'A. 
BAB 250 PERINTAH BERDO'A DAN KEUTAMAANNYA 


BAB 


BAB 


BAB 


251 


252 


253 


SERTA KETERANGAN TENTANG DO'-DO'A 
NABI en nm Ganda inn Mangku 
KEUTAMAAN MENDO'AKAN SESEORANG 
TANPA DIKETAHUI ORANG YANG 
DIDO' AKAN isis ci nsenendeh mna naa nanda 
BEBERAPA MASALAH YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN DO'A ser2onononatnnenan nenen 
KAROMAH PARA WALI DAN KEUTAMAAN 
MEREKA iso iersnst eminem nanas 


17. KITAB TENTANG LARANGAN DALAMSYARIAT 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 
BAB 
BAB 
BAB 
BAB 


BAB 





254 


255 


256 
257 


251 


258 
260 
261 
262 
263 


264 





PENGHARAMAN GHIBAH DAN PERINTAH 
MENJAGA LISAN wa. cocooreenenenennnnatanannnananaan 
HARAM MENDENGARKAN GHIBAH DAN 
PERINTAH BAGI YANG MENDENGARKANNYA 
UNTUK MENOLAK DAN MENGINGKARI 
SUMBERNYA DAN JIKA TIDAK MAMPU ATAU 
SUMBERNYA TIDAK PEDULI DENGAN 
PERINGATANNYA HENDAKNYA IA 
MENINGGALKAN MAJLISNYA “ee emercesennatnaa 
GHIBAH YANG DIBOLEHKAN soo... 
PENGHARAMAN NAMIMAH (YAITU MENGADU 
DOMBA) oo ocermornen0n nett entar enam aa 
LARANGAN MENGADUKAN OMONGAN DAN 
PERBINCANGAN ORANG LAIN KEPADA PARA 
PEMIMPIN JIKA TIDAK DIPERLUKAN SEPERTI 
KEKHAWATIRAN AKAN TERJADI KERUSAKAN 
DAN SEJENISNYA ....o.oo.o.ooomnnaaak 
TERCELANYA ORANG YANG BERMUKA 
DUA enirnttn Mendnnnbnnanasusun en kanak 
HARAMNYA BERBOHONG ......oooooooa 
BOHONG YANG DIPERBOLEHKAN oo. 
ANJURAN BERTATSABBUT (HATI-HATI) DALAM 
BERBICARA DAN BERCERITA “....coooWoo 
KERASNYA  KEHARAMAN KESAKSIAN 


HARAMNYA MENCELA MANUSIA TERTENTU 
ATAU HEWAN TUNGGANGAN see eeeeen entotan 


512 


529 
531 


535 


554 " 


566 
570 


578 


580 
581 
583 
596 
599 

661 


603 





XVIII 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 
BAB 
BAB 
BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


- Riyadhus Sholihin - 


265 


266 


2617 


268 


269 


2170 
271 


272 


273 
274 


275 
2176 
277 
218 


279 
280 


281 


282 


283 


BOLEH MELAKNAT AHLI MAKSIAT TANPA 
MENYEBUT NAMA ernininnnonnnnnnnennnn anna 
HARAM MENCELA SEORANG MUSLIM TANPA 
ALASAN YANG BENAR “on in0nnnonvenn henna nnnnannannnn 
HARAM MENCELA ORANG YANG TELAH MATI 
TANPA ALASAN BENAR ATAU MASLAHAT 
YANG DIAKUI OLEH SYARP AT “hnnnnnnn cmn 
LARANGAN MENYAKITI DAN MENGGANGGU .... 
LARANGAN SALING MEMBENCI DAN MEMUTUS 


BODUNG AN an naa ANA BER A 


LARANGAN MEMATA-MATAI DAN MENGUPING 
PEMBICARAAN ORANG wrieiniennnnonnonnnema mmm 
LARANGAN BERPRASANGKA BURUK TERHADAP 
ORANG ISLAM TANPA ALASAN “ieeooooooo”. 


LARANGAN MENAMPAKKAN KEGEMBIRAAN 
DIATAS KESUSAHAN ORANG MUSLIM............... 
HARAM MENCELA NASAB YANG DIAKUI 
OLEH SYARDAT nata an aus 


LARANGAN MENGUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN 
DAN JASANYA aan inna en Ra 


PENGHARAMAN TIDAK MENEGUR SAPA 
SESAMA MUSLIM MELEBIHI TIGA HARI 
KECUALI KARENA KEBID'AHAN ATAU 
KEFASIKAN YANG NYATA wr orer0renonennnn enam 
LARANGAN BERBICARA BERDUA TANPA 
MELIBATKAN ORANG KETIGA & TANPA 
SEIZINNYA KECUALI KARENA KEPERLUAN, 
SEPERTI BERBISIK-BISIK TANPA DIDENGAR 
OLEHNYA ATAU KEDUANYA BERBICARA 
DENGAN TIDAK DIPAHAMI OLEHNYA .......... 
LARANGAN MENYIKSA BUDAK, BINATANG, 
WANITA, DAN ANAK TANPA ALASAN SYAR'IY 
ATAU MENYIKSA ' MEREKA SECARA 
BERLEBIHAN. Kenalan sma Sae ang dua 
HARAM MENYIKSA MAKHLUK HIDUP, HINGGA 
SEMUT DAN SEJENISNYA we eooonoeonnnnen nenen 





608 


610 


613 


614 


615 


617 


618 
622 


623 
627 
628 
630 


633 
635 


637 


641 


643 





BAB 284 HARAM BAGI ORANG KAYA MENUNDA ATAU 


BAB 285 


BAB 
BAB 
BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


286 
287 
288 
289 


290 


201 


292 


293 


204 


295 





MENGULUR-ULUR PEMBAYARAN HUTANG 
(HAK) YANG TELAH DITAGIH OLEH PEMILIK- 


MAKRUH MENARIK KEMBALI PEMBERIAN 
YANG BELUM DISERAHKAN KEPADA YANG 
DIBERI DAN PEMBERIAN YANG SUDAH 
DISERAHKAN KEPADA ANAKNYA ATAUPUN 
BELUM DISERAHKAN. JUGA MAKRUH 
MEMBELI KEMBALI SESUATU YANG TELAH IA 
SEDEKAHKAN DARI ORANG YANG MENERIMA 
SEDEKAH ITU ATAU MEMBELI KEMBALI 
ZAKAT DAN KAFFARAH YANG TELAH IA 
KELUARKAN, NAMUN BOLEH MEMBELINYA 
JIKA SUDAH PINDAH KETANGAN ORANG 


HARAM BERBUAT RIYA nenen 
YANG BIASA DISANGKA RIYA PADAHAL BUKAN 
RIYAS singa as nan Sman En ban nan n 
HARAM MELIHAT WANITA YANG BUKAN 
MAHRAM TANPA ADA KEPENTINGAN 


HARAM BERKHALWAT DENGAN WANITA YANG 
BUKAN MAHRAM .....oocooooomnnnnnannnnaanan 
HARAM LAKI-LAKI MENYERUPAI PEREMPUAN 
DAN PEREMPUAN MENYERUPAI LAKI-LAKI 
BAIK DALAM PAKAIAN GERAKAN DAN 
LAIN-LAIN benang banana agita e 
LARANGAN MENYERUPAI SETAN DAN 
ORANG-ORANG KAFIR ....ooocooo oo 5: 
LARANGAN MEWARNAI RAMBUT DENGAN 
WARNA HITAM BAGI LAKI-LAKI DAN 
PEREMPUAN oom 
LARANGAN MEMOTONG SEBAGIAN RAMBUT 
DAN KEBOLEHAN MENCUKUR SELURUH 
RAMBUT BAGI LAKI-LAKI, TIDAK BAGI 
WANITAm betah uan Samakan tan 





— Riyadhus Shelihin — 





651 


65 


654 
656 
657 
663 


663 


663 


674 


675 


XIX 





xx 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


- Riyadhus Shatihin - 


296 


297 
298 


299 


300 


301 


302 


303 


304 
305 


306 


307 


308 


HARAM MENYAMBUNG RAMBUT, TATO DAN 
PANGU Ra aa aa na 
LARANGAN MENCABUT UBAN PADA JENGGOT..... 
MAKHRUH ISTINJA' DENGAN TANGAN KANAN, 
BEGITU PULA MENYENTUH KEMALUAN 
DENGAN TANGAN KANAN TANPA UDZUR, 
SPP La MANA Ai IN SEN NAN AAA AT 
MAKHRUH BERJALAN DENGAN SATU SANDAL 
ATAU SEPATU TANPA UDZUR, DAN MAKHRUH 
MEMASANG SANDAL ATAU SEPATU SAMBIL 
BERDIRI TANPA UDZUR “eni. rrinenenennn senen ananamann 
LARANGAN MEMBIARKAN API MENYALA 
KETIKA MAU TIDUR ATAU SEJENISNYA BAIK 
LAMPU MINYAK ATAU LAINNYA were. 
LARANGAN MEMAKSAKAN DIRI, YAITU 
PEBUATAN ATAU UCAPAN YANG TIDAK ADA 
MASLAHATNYA DAN PENUH DENGAN 
KE AN ae aa a 
HARAM MERATAP, MENAMPAR PIPI DAN 
MEROBEK PAKAIAN ATAS KEMATIAN 
SESEORANG, DEMIKIAN JUGA MENCABUT 
DAN MENCUKUR RAMBUT nernieorooonnneensemenennann 
LARANGAN MENDATANGI DUKUN, TUKANG 
TENUNG, PERAMAL, PENCARI JEJAK DENGAN 
KERIKIL, DAN SEMACAMNYA nenen. on om... 
LARANGAN PESIMIS KARENA SESUATU............ 
HARAM MENGGAMBAR BINATANG DALAM 
PERMADANI, BATU, BAJU, MATA UANG, BANTAL, 
DAN LAINNYA. DAN HARAM MENGAMBIL 
GAMBAR UNTUK DITEMPEL DI DINDING, ATAP, 
TIRAI, SORBAN, BAJU, DAN LAINNYA, SERTA 
PERINTAH UNTUK MENGHILANGKAN GAMBAR ... 
HARAM MEMELIHARA ANJING SELAIN UNTUK 
BERBURU ATAU PENJAGAAN TERNAK DAN 
TANAMAN Sa an ea ana 
MAKRUHNYA MENGALUNGKAN LONCENG DI 
LEHER UNTA DAN HEWAN LAINNYA, JUGA 
MAKRUHNYA BEPERGIAN DENGAN DITEMANI 
ANJING DAN LONCENG nenen n00nnn mmm. 
MAKRUHNYA MENJADIKAN JALLAALAH 
SEBAGAI TUNGGANGAN. YAITU UNTA YANG 
MEMAKAN KOTORAN, DAN JIKA SETELAH ITU 





677 
681 


682 


683 


684 


686 


687 


693 
694 


700 


705 


707 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


309 


310 


311 


312 


313 


314 


315 


316 


IA MAKAN MAKANAN YANG BERSIH MAKA 
BERSIH DAGINGNYA, DAN HILANGLAH 
KEMAKRUHANNYA ......oon enam 
LARANGAN MELUDAH DI MASJID, DAN 
PERINTAH MEMBERSIHKANNYA DARI MASJID 
JIKA ADA, SERTA PERINTAH MEMBERSIHKAN 
MASJID DARI SEGALA KOTORAN “ee 
MAKRUHNYA BERSELISIH DI MASJID DAN 


' MENGENCANGKAN SUARA, ATAU MENGUMUMKAN 


BARANG HILANG, ATAU JUALBELI, SEWA 
MENYEWA DAN JENIS MU'AMALAH LAINNYA .... 
MELARANG ORANG YANG MEMAKAN BAWANG 
MERAH DAN PUTIH ATAU DAUN BAWANG DAN 
LAINNYA YANG MEMPUNYAI BAU TIDAK 
SEDAP UNTUK MASUK MASJID SEBELUM 
BAUNYA HILANG KECUALI TERPAKSA ............ 
MAKRUH DUDUK DENGAN MENGANGKAT 
KEDUA KAKI SEBAGAI PENYANGGA PERUT 
PADA HARI JUM'AT KETIKA IMAM BERKHUTBAH, 
KARENA BISA MENDATANGKAN KANTUK 
SEHINGGA TIDAK MENDENGARKAN KHUTBAH 
DAN DIKHAWATIRKAN BATAL WUDHUNYA.... 
LARANGAN MENCABUT SESUATU DARI RAMBUT, 
ATAU MEMOTONG KUKU BAGI ORANG YANG 
MAU BERKURBAN SELAMA SEPULUH HARI 
PERTAMA DARI BULAN DZIL HIJJAH HINGGA 
IA SELESAI BERKURBAN ...........oooen 
LARANGAN BERSUMPAH DENGAN NAMA 
MAKHLUO SEPERTI NABI, KA BAH, MALAIKAT, 
LELUHUR, KEHIDUPAN, RUH, KEPALA, 
NIKMATNYA RAJA, TANAH SI FULAN, ATAU 
AMANAH, DAN YANG TERAKHIR ADALAH 
PALING DILARANG oom 
LARANGAN KERAS SUMPAH PALSU DENGAN 
SENGAJA “ee..oooomi nenen 
ANJURAN BAGI ORANG YANG BERSUMPAH 
KEMUDIAN MELIHAT ADA YANG LEBIH BAIK 
DARI SUMPAHNYA, HENDAKNYA IA MELANGGAR 
SUMPAHNYA UNTUK BERALIH KEPADA YANG 
LEBIH BAIK, LALU IA MEMBAYAR KAFARAT 
SUMPAHNYA “oom on enannentnnenalenaanan 


of — Riyadhus Sholihin — 





708 


709 


71 


714 


716 


717 


718 


721 


723 


XXI 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


317 


318 


319 


320 


321 


322 


327 


328 


DIMAAFKANNYA LAGHWUL YAMIN, DAN 
SESUNGGUHNYA TIDAK ADA KAFARAT 
DIDALAMNYA, YAITU APA YANG TERUCAP 
TANPA ADA NIAT SUMPAH, SEPERTI UCAPAN: 
TIDAK DEMI ALLAH, BETUL DEMI ALLAH ATAU 
SPLUMPAMANYA ate henna bandana 
MAKRUH BERSUMPAH DALAM JUAL BELI 
WALAUPUN BENAR. Were o nine henna atas 
MAKRUHNYA SESEORANG MEMINTA 
(MEMOHON) DENGAN WAJAH ALLAH SELAIN 
MINTA SURGA, SERTA ' MAKRUHNYA 
MENGHALANG- HALANGI SESEORANG YANG 

MEMINTA DENGAN NAMA ALLAH DAN MINTA 
SYAFA AT DENGANNYA nenen 00en enno panen 
LARANGAN MEMBERIKAN GELAR “SYAHIN 
SYAH” KEPADA SULTAN DAN PENGUASA 
LAINNYA, KARENA ARTINYA ADALAH RAJA 
DIRAJA, DAN TIDAK BERHAK MENDAPATKAN 
JULUKAN TERSEBUT SELAIN ALLAH .......i.i...... 
LARANGAN MEMANGGIL ORANG FASIK, AHLI 
BID'AH, DAN SEUMPAMANYA DENGAN 
PANGGILAN “ TUAN “ (SAYYID ), “YANG MULIA” 
DAN SEJENISNYA mein ohee  Aak kenbabali 
MAKRUHNYA MENCACI INFLUENSA (PENYAKIT 
PANAS beta R0 aa NN Dan 
LARANGAN MENCELA ANGIN, DAN DO'A 
YANG SEBAIKNYA DIUCAPKAN KETIKA IA 
BERHEMBUS Mi asbak Dan ae 


LARANGAN SESEORANG MENGATAKAN: 
“KAMI MENDAPAT HUJAN KARENA BINTANG 
TN ea maba Elemen ea RL an ben yan 
LARANGAN MENGATAKAN “HAI KAFIR” PADA 
SEORANG: MUSLIM earesesetsent en aan 
LARANGAN BERKATA-KATA KASAR DAN 
KRU ana an mn ban in ai 
MAKRUHNYA MENFASIH-FASIHKAN BICARA, 
BANYAK BICARA TANPA DIPIKIR, DAN 
MEMAKSAKAN DALAM MEMPERINDAH 
UCAPAN, JUGA MENGGUNAKAN BAHASA 
YANG ANEH DAN SUSAH DIPAHAMI KETIKA 
BERBICARA DENGAN ORANG AWAM mo... 


726 


721 


28 


729 


730 
731 
732 
734 
734 


735 


736 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 
BAB 
BAB 


329 


330 


331 


332 


333 


334 


335 


336 


337 


338 


339 


340 
341 


342 
343 
344 


MAKRUH MENGUMPAT DIRI SENDIRI DENGAN 
MENGATAKAN: “BUSUKNYA DIRIKU"... 
MAKRUH MENAMAKAN BUAH ANGGUR 
DENGAN KARM .ee.ooooocon nirmala 
LARANGAN MENCERITAKAN KECANTIKAN 
SEORANG WANITA DIHADAPAN LELAKI 
KECUALI BILA DIBUTUHKAN DENGAN ALASAN 
SYAR'1 SEPERTI HENDAK MENIKAHINYA......... 
LARANGAN BERDO'A “YA ALLAH AMPUNILAH 
DOSAKU JIKA ENGKAU MAU “ TETAPI 
HENDAKNYA DENGAN YAKIN DAN PASTI 
DALAM MEMINTANYA “oom 
DILARANG MENGATAKAN: APA YANG DIKEHENDAKI 
ALLAH DAN YANG DIKEHENDAKI FULAN wi... 
DILARANG BERBINCANG-BINCANG SETELAH 
ISYAL knaenennnoonnenne nana 
HARAM SEORANG ISTRI MENOLAK AJAKAN 
SUAMI TANPA ALASAN SYARI... 
HARAM PUASA SUNNAH BAGI SEORANG ISTRI 
KETIKA SUAMI ADA DI RUMAH KECUALI 
DENGAN SEIZINNYA ......oomonnneaneanaa 
HARAM SEORANG MAKMUM MENGANGKAT 
KEPALANYA DARI RUKU' ATAU SUJUD 
SEBELUM IMAM “oom 
MAKRUH MELETAKKAN TANGAN DIATAS 
PINGGANG DALAM SHALAT “oo. 
MAKRUH SHALAT KETIKA MAKANAN TELAH 
DISIAPKAN DAN IA SANGAT MENGINGINKANNYA 
(LAPAR) ATAU KETIKA SEDANG MENAHAN 
HAJAT (BUANG AIR KECIL DAN BESAR) ........... 
LARANGAN MELIHAT KE ATAS DALAM SHALAT ..... 
MAKRUH MENOLEH DALAM SHALAT TANPA 
ALASAN SYAR' L......oo.ocoonesete ente 
LARANGAN SHALAT MENGHADAP KUBUR ..... 
HARAM MELINTAS DI DEPAN ORANG SHALAT ...... 
MAKRUH SEORANG MAKMUM MELAKUKAN 
SHALAT SUNNAH SETELAH MUADZIN 
MENGUMANDANGKAN OOMAT, BAIK SUNNAH 
YANG BERHUBUNGAN DENGAN SHALAT ITU 
ATAU SUNNAH LAIN .....oooooWoWommueneentnan 





740 


740 


742 


742 


744 


744 


746 


147 


748 


748 


749 
749 


750 
751 
752 


753 


XXIN 





BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


XxIV » Riyadhus Shalihin - 


345 


347 


349 


350 


351 


352 


353 


354 


355 


356 


357 





MAKRUH MENGKHUSUSKAN SIANG HARI 
JUM'AH DENGAN PUASA DAN MALAMNYA 
DENGAN SHALAT 505sseknd one hm uban Tania 
HARAM MENYAMBUNG PUASA YAITU BERPUASA 
SELAMA DUA HARI ATAU LEBIH TANPA 
MAKAN DAN MINUM (BUKA PUASA) ANTARA 
DUA HARI TERSEBUT enam am laa 


LARANGAN MEMBANGUN KUBUR DAN 
MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATASNYA............. 
DIHARAMKAN SEORANG BUDAK MELARIKAN 
DIRI DARI TUANNYA ee. e000000nnenenennennnn nana 
HARAM MEMBERIKAN SYAFAAT DALAM 
HUKUM-HUDUD nenen Nan Rauidan 
LARANGAN BUANG HAJAT DI JALAN UMUM 
ATAU TEMPAT BERTEDUH DAN SUMBER- 
SUMBER AIR MANUSIA ATAU SEJENISNYA... 
LARANGAN BUANG AIR KECIL DI AIR YANG 
TIDAK MENGALIR “ererer02000n0n000nen00nenn0nnnnnnnnnmnnamaanan 
MAKRUHNYA SEORANG BAPAK MELEBIHKAN 
SEBAGIAN ANAKNYA ATAS YANG LAIN DALAM 
PEMBERIAN HADIAH (HIBAH) serie enno oo om. 
HARAM SEORANG WANITA BERKABUNG 
(MELAKUKAN IHDAD) ATAS KEMATIAN 
SESEORANG LEBIH DARI TIGA HARI KECUALI 
ATAS KEMATIAN SUAMINYA MAKA BOLEH 
SELAMA EMPAT BULAN SEPULUH HARI........... 
HARAM BAGI ORANG KOTA MENJUALKAN 
BARANG DAGANGAN ORANG KAMPUNG, 
MENGHADANG PARA PENGENDARA DI 
TENGAH JALAN SEBELUM SAMPAI KE PASAR, 
DAN MENJUAL KEPADA ORANG YANG SUDAH 
MEMBELI DAGANGAN SAUDARANYA, SERTA 
MEMINANG GADIS YANG TELAH DIPINANG 
SAUDARANYA KECUALI DENGAN IZINNYA .... 
LARANGAN MENGHAMBURKAN UANG UNTUK 
SESUATU SELAIN YANG DIIZINKAN OLEH 
AGAMA on mna bakena ma endank 
LARANGAN MENGACUNGKAN SENJATA 
KEPADA SESAMA MUSLIM BAIK DENGAN 
SUNGGUH-SUNGGUH ATAU MAIN-MAIN, DAN 


753 


755 
756 


756 


751 


758 


760 


761 


761 


763 


765 


769 





BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 
BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


BAB 


358 


359 


360 


361 


362 
363 


364 


365 


366 


367 


368 


369 


JUGA LARANGAN MEMBAWA-BAWA PEDANG 
DALAM KEADAAN TERHUNUS oo... 
MAKRUH KELUAR DARI MASJID KETIKA 
ADZAN SUDAH BERKUMANDANG SAMPAI IA 
MENDIRIKAN SHALAT FARDHU TERLEBIH 
DULU KECUALI DENGAN ALASAN SYARI....... 
MAKRUH MENOLAK BUNGA RAIHAN (WANGI- 
WANGIAN) TANPA ALASAN “ecer ern enno 
MAKRUH MEMUJI DIDEPAN ORANG JIKA 
DIKUATIRKAN MERUSAK, MENIMBULKAN 
KESOMBONGAN DAN SEJENISNYA. DAN 
BOLEH BAGI YANG TIDAK DIKUATIRKAN 
RUSAKNYA we. o..ooroomdenennen tenan 
MAKRUH MENINGGALKAN NEGERI YANG 
DIJANGKITI WABAH PENYAKIT UNTUK 
MELARIKAN DIRI SERTA  MAKRUH 
MENDATANGINYA BAGI ORANG YANG BERADA 
DILUAR WILAYAH WABAH eos 
KERASNYA PENGHARAMAN SIHIR see... 
LARANGAN PERGI MEMBAWA MUSHAF 
(ALOUR'AN) KE NEGERI KAFIR JIKA 
DIKHAWATIRKAN JATUH KE TANGAN 
MUSUH ...ooocoo oo menantu aan ana anaaaan 
LARANGAN MAKAN DAN MINUM DENGAN 
PERKAKAS YANG TERBUAT DARI EMAS DAN 
PERAK, DEMIKIAN JUGA BERSUCI DAN 
BENTUK PENGGUNAAN LAINNYA seen 
HARAM SEORANG LAKI-LAKI MEMAKAI 
PAKAIAN YANG DIWARNAI DENGAN (KUNING) 
ZA'FARAN “ee ceme enennentenne nenen eennanntanenananaanaa 
LARANGAN TUTUP MULUT (TIDAK BICARA) 
SEPANJANG HARI HINGGA MALAM “ea. 
HARAM BERNASAB KEPADA SELAIN BAPAK 
SENDIRI DAN HAMBA SAHAYA KEPADA 
SELAIN MAJIKAN DAN TUANNYA see. 
ANCAMAN MELANGGAR LARANGAN ALLAH 
DAN RASULNYA seen. ...oormootenantnanannannanaa 
APA YANG SEHARUSNYA DIBACA ATAU 
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MELANGGAR 
LARANGAN were ee0onenneeneententanennn tenan 





IN 


113 


114 


715 


7179 
7733 


784 


785 


181 


788 


789 


793 


794 





18. KITAB HADITS-HADITS LEPAS DAN KISAH-KISAH 
INDAH 
BAB 370 HADITS TENTANG DAJJAL DAN TANDA-TANDA 
Na ana Pa Ta SA 797 
19. KITABISTIGHFAR 


BAB 371 PERINTAH BERISTIGHFAR DAN KEUTAMAAN- 


NA ena na an Ann naa 863 
BAB 372 MENERANGKAN APA YANG DIJANJIKAN ALLAH 
BAGI ORANG BERIMAN DI SURGA were oo... 871 








XXVI.» Riyadhus Shalihin — 


5 
KE RA KAN 


I — KITAB ADAB 


GE Gaygos 9 NA be At 
AAN 


BAB 84 


KEUTAMAAN MALU DAN ANJURAN UNTUK 
MENGAMALKANNYA 


55 Intens Irena AS GEAR 

AE AIA AN Ar 53) CAN Ga TAN 

1 SUN (6483 » Page Ka ken Ary 5 
KEETES 


686. Dari Ibn Umar W45tsb , bahwa Rasulullah # pernah melewati seorang 
dari kaum Anshar yang sedang menasehati saudaranya tentang rasa malu, 


maka Rasulullah & bersabda: “Biarkan dia (menasehati saudaranya) 
karena rasa malu adalah bagian dari Iman.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SE. CAN Ui BASE AV 
JAE ah Az PAN AAA Kg 


t 


AA ” 363 « NGSAA »1 ALA 1233 








- Riyadhus Shelihin — 1 





687. Dari Imran Ibn Hushain (x£i5!xe , dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Dalam satu riwayat Imam Muslim: “Rasa Malu itu baik semuanya.” 
Atau beliau berkata: “Rasa malu itu semuanya adalah baik.” 


tts M3 AE NAN art Ga 
F4 5 A22 SEN -VW 
FE yp3 La SS 299. G3 


2? 38x G3 8 ? Tt 

PN AA PAT PRA IA 
Arena Lte Ii £ 4 c “ia 
TES NEGRI, LN IP AS 
BE SN GALANG, SP 


Ag 
AS PALI CO LAN La 1 pe 2. 

PEN 3 RAGA CAK EM 17 EN 
? 1 ra Ha sd Apa 

JS 39 KESAN SG ANN 

Ya ec Bai 

33 33 ana 


# 

688. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Iman itu 
(terdiri dari) tujuh puluh lebih atau enam puluh lebih cabang, yang paling 
utama adalah ucapan 4555459, dan yang paling rendah adalah 
menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, sedangkan rasa malu itu adalah 
satu cabang dari Iman.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Lafadz fx atau 4x& digunakan untuk bilangan dari tiga hingga 
sepuluh, dan yang dimaksud dengan  &$! adalah segala yang mengganggu 
pengguna jalan seperti, batu, duri, Lumpur, debu, kotoran dan rintangan- 
rintangan sejenisnya. 





2 — Riyadhus Sholihin — 


VE JEA SAS CI TAK MANA SAM 


Hug IKA SN Gak AE Aa 1 dg) 
Po Jaa” Aya A2 3 Ka gan K Erna 1 Ss 
NATA Kana Isa Let Pa SIG 


Ira - Ka IA ox 
S PRE NG sai 

Pa CINA |, ANA Aa ) 
Ru gi SE ' snake 
KERAS ss Etias Ang 
Pn 


689. Dari Abu Said al-Khudri &, dia berkata: “Rasulullah & itu lebih merasa 
malu dari pada seorang gadis yang ada dalam ruang pingitannya. Maka 
apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai kami mengetahuinya 
pada wajahnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Para ulama mengatakan: “Hakikat rasa malu itu adalah sebuah akhlak 
yang memotivasi diri untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan 
membentengi diri dari kecerobohan dalam memberikan hak kepada 
pemiliknya.” Kami meriwayatkan dari Abu al-Gasim al-Junaid xxx .» dia 
berkata: “Malu itu adalah melihat berbagai nikmat dan melihat adanya 
kekurangan (dalam mensyukurinya) maka lahirlah diantara keduanya itu 


suatu kondisi yang disebut haya' (malu).” AA 


! Adapun rasa Malu yang negatif yang menjadi kelemahan pada diri manusia seperti rasa 
minder dan kurang percaya diri dalam kebaikan maka disebut SA, karena itu 4G itu selalu 
positif. (-pent) 





— Riyadhus Shalihin — 3 





- . Ng , 
pa Ust DA 
BAB 85 
MENJAGA RAHASIA 


Allah 8g berfirman: 


YESGEN YK ANIS SEKS 


NN | 


“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung 
jawabnya.” (al-Isra: 34) 


Nge 31 TPA s4 ” Ga 
IE SEKEN KN AN ESA, 


sala Stang Sela Hilpan ata 

Naah " ai £ PEN (APN ne 
PETI ANNGA, 
PLLAG LAKha 


690. Dari Abu Said al-Khudri «&, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: 
“Sesungguhnya diantara manusia yang paling buruk kedudukannya di 
sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang 
menggauli seorang wanita (istrinya) dan wanita itupun bersetubuh 
dengannya, kemudian dia menyebarkan rahasianya.” (HR. Muslim) 


3 5 Sg Ti ai KAN Pa, 
GS RERE Re ANA SE AM 
K Gala, 12 
Sts Pa 5 "0 KANAN OA 
Tiba Tas Leg KANG 





4 - Riyadhus Sholihin 


bea sa 5 NA 35 SIS 


, 


apa ryan 5 KN Lainya LN 
PA TAAT PA PER LS LELANG, 133 K3 
GAES gan. segera AN 
3, su 3 SIG 


Ce 3 


ag tangan, Ho 533 
BN pa Ne SASTRA 


ae DE LSI Os & PAP 


Pia PO TA sus 5 

CENG AI MEN ESI5 kan 

& NYA K Po MN YA RA 
Ganas 1 DI) KENA 


691. Dari Abdullah Ibn Umar xy£ib!se, bahwasanya Umar -& ketika putrinya 
Hafshah menjanda dia berkata: “Aku telah bertemu Utsman Ibn Affan 
&s lalu aku menawarkan Hafshah kepadanya, aku katakan: “Jika kamu 


— Riyadhus Sholihin — 5 








mau aku akan menikahkanmu dengan Hafshah putri Umar?” Dia 
menjawab: “Saya akan memikirkannya lebih dulu.” Selang beberapa hari 
ia menemuiku lalu berkata: “Nampaknya saya tidak akan menikah pada 
saat ini.” Kemudian aku bertemu Abu Bakar #, maka aku katakan: 
“Jika kamu menghendaki aku nikahkan kamu dengan Hafshah putri 
Umar.” Maka Abu Bakar &5 terdiam, tidak menjawab sedikitpun. Maka 
aku lebih merasa jengkel karenanya daripada karena penolakan Utsman. 
Lewat beberapa hari kemudian, dia dipinang oleh Rasulullah #& maka 
akupun menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku 
lalu mengatakan: “Barangkali kamu marah terhadapku, saat kamu 
menawarkan Hafshah kepadaku, aku tidak menjawab sedikitpun?” Saya 
katakan: “Ya.” Dia berkata: “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku 
untuk menjawab tawaranmu, hanya saja aku telah mengetahui bahwa 
Nabi & menyebut-nyebut tentangnya, maka aku tidak ingin membuka 
rahasia Rasulullah &. Dan seandainya Nabi & membiarkannya tentu aku 
sudah menerimanya.” (HR. Bukhari) 


pai SN SS Gak LL. PER NA UN 
L Gal Hap ENAK TE 


TEA SH ae Anin otbt 
KOTA FEEAN Sayan 
GA (PIA LISA AA 
AA YAN AN uas KAN 
asasi HA ale 
KATA ng ertd Aa Pang 
APN en AP ten 





— Riyadhus Sholihin - 


Liga. II MENU n CAN Te 
pa IE Sial 
FN, Serasa Nae: 
TA BLN IL 
bag raba EA pe paiyan ter 

SNN II Intan IE 


) 
- - 


133 ANU Pb PA GAN 36 
KAN. — 

JBisEha Mega Nahan ak 
” 13 2 er L) NAMAA » an 

AOA PA nar ia pa Pra rita 


GX AS Patlu KESAN 


Ae BAN Mag GEA 5 


692. Dari “Aisyah tn£ibise, dia berkata: “Kami para istri Nabi # berada di 
samping beliau, tiba-tiba Fatimah ke£ihiaw menghadap sambil berjalan. 
Cara berjalannya tidak berbeda sedikitpun dengan Rasulullah 8. Tatkala 
beliau melihatnya beliau menyebutnya dan berkata: “Selamat datang wahai 
putriku.” Kemudian beliau mendudukkannya disamping kanan beliau, atau 
disamping kiri beliau. Kemudian beliau membisikkan (sesuatu) kepadanya 
maka diapun menangis dengan tangisan yang keras. Tatkala beliau melihat 
kesedihannya beliau membisikkan lagi untuk kali yang kedua, tiba-tiba 
japun tertawa. Maka saya berkata kepadanya: “Rasulullah 8 telah 
mengistimewakan kamu dengan rahasia-rahasia!. Maka tatkala Rasulullah 
# telah beranjak pergi maka aku menanyakan kepadanya: “Apa yang 








— Riyadhus Shelihin - 7 


telah dibisikkan oleh Rasulullah sz: kepadamu?” dia menjawab: “Aku tidak 
akan menyebarluaskan berita Rasulullah #£.”. Ketika Rasulullah & telah 
wafat aku berkata: “Aku bersumpah atasmu, karena aku memiliki hak 
atasmu, kamu belum menceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan 
oleh Rasulullah # kepadamu?” dia menjawab: “Kalau sekarang baiklah 
(aku akan jawab). Pada bisikan yang pertama beliau memberitahukan 
kepadaku bahwa Jibril senantiasa mengulangi bacaan-Al-Our an kepada 
beliau sebanyak satu kali atau dua kali dalam setiap tahun? , dan sekarang 
ia mengulanginya dua kali, maka aku kira ajalku telah dekat, maka 
bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya aku adalah 
sebaik-baik salaf (pendahulu) untukmu.” Maka akupun menangis dengan 
tangisan yang telah kamu saksikan. Tatkala beliau melihat kesedihanku 
beliau membisikkan lagi seraya menyatakan: “Wahai Fathimah tidakkah 
kamu rela kamu menjadi penghulu bagi para wanitanya kaum mukminin, 
atau penghulu bagi wanitanya umat ini?” maka aku tertawa sebagaimana 
yang pernah kamu lihat.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah lafadz 


Muslim) 
Pa Oa Ld NET 
DAN MAL CET Ipa apa AA 


Kai z 
4 


MEN ANG ea SA 215 
C3. TE SET ar 3. Oa 
ANN SA HE Ia Nila 
Bekas rbu, Sega ag 
PINTAR Area Pi LANTAI 


AA 


asas L. ME hra 3 ia 


ad - as 


ta - 
Hb ja artinya kaya yaitu mengulangi seluruh al-Gur'an yang telah diturunkan. 


AlHafidz Ibn Hajar berkata: “ TTAA berarti saling melakukan dari kedua belah pihak sepertinya 
masing-masing dari keduanya terkadang membaca dan yang lain mendengarkan.” 





8  Riyadhus Shalihin - 





Ge BA Ta LI, TAI 
693. Dari Tsabit dari Anas &, dia berkata: “Saya didatangi oleh Rasulullah #& 
ketika itu aku sedang bermain-main dengan anak-anak. Beliau 
mengucapkan salam kepada kami lalu menyuruh saya untuk suatu 
keperluan? , akhirnya saya terlambat pulang pada ibuku. Ketika saya 
datang ibu berkata: “Apa yang membuatmu terlambat?” Saya jawab: 
“Saya disuruh oleh Rasulullah & untuk suatu keperluan.” Ibu bertanya: 
“Apa keperluan beliau?” Saya jawab: “Itu rahasia.” Ibu berkata: “Jangan 
kamu memberitahukan rahasia Rasulullah & kepada siapapun.” Anas 
berkata: “Demi Allah seandainya aku memberitahukannya kepada 
seseorang tentu aku telah memberitahukannya kepadamu wahai Tsabit.” 
(HR. Muslim dan Bukhari meriwayatkan sebagiannya secara ringkas) 


MANA AAA 
BAB 86 


MEMENUHI PERJANJIAN DAN MENEPATI JANJI 
Allah 3g berfirman: 


TELEAN MK Tn SEE 


NY AN 


“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungan 
jawabnya.” (al-Isra: 34) 
Allah 8£berfirman: 


NAN JA. ROTI SI ISI 


“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.” (an-Nahl: 
91) 


? Pada asalnya berbunyi a-t—, 3. Pembetulan ini dari kitab Muslim Jilid 4 halaman 
1929 hadits no. 2482. 





- Riyadhus Shalihin — 9 





Allah 8£ berfirman: 


V0. PrANYa KAYU GA AAN CATAN (J8: 


“Hai orang-orang yang beriman. Penuhilah Sena janji dan akadmu.” 
(al-Maidah: 1) 


Allah 3£ berfirman: 
£ SASSIU AN pa Kn SEE: 
Yu. 0 AAN NA YANN AANG 


“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang 
tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 
apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (ash-Shaff: 2-3) 


Y ? A 2-31 AK inii 
SEN Na LANGA 
BIG 533 SN) EH aa Dep 

pa “« Nae KIA 


694. Dari Abu Hurairah «5, bahwa Rasulullah #& bersabda: “Tanda-tanda 
orang munafik ada tiga, apabila bercerita dia dusta, apabila berjanji dia 
ingkar dan apabila dipercaya dia berkhianat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Yna SEGI SAN n KM 33 15 


Pat 


Dalam satu riwayat Muslim ada tambahan: “Meskipun dia berpuasa 
dan shalat dan mengaku bahwa dia seorang muslim.” 


KE GS AN YA Sya NK EGA 


' 


LA eh T Ia ? AA 
Go Sea Ki Je 3 An 


10 - - Riyadhus Shelihin — 





Gent Aa . G3? Aa 7 Ie 
NOS RAWAT ULAR ITA EA 


PC .. 
ane aer & Tata AI Ta 
IS 19 LINTAS alas ya 


“dd, 


IG) ta AA Pa 
Lang Hip S3 XS LAI rian 


695. Dari Abdullah ibn Amr Ibn al- Ash (x£i5!x», bahwasanya Rasulullah 
bersabda: “Empat perkara yang barangsiapa empat perkara ini ada 
padanya maka ia adalah seorang munafik tulen. Dan barangsiapa yang 
pada dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan maka pada dirinya 
ada satu perkara dari kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu: 
apabila dipercaya dia berkhianat, apabila bercerita dia dusta, apabila 
berjanji dia mengkhianati dan apabila bertengkar dia curang.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Ea CI NG ELSA PAS SAN 
Oa Car n BA HP AI 
Ir HE ASS, ses 
SEN EA LAN AAS 
ALEKAS A3 Ae M5 
aya G3 Kit Ga paca SBI RELA 

KIE Giaa SID TKA HS 


696. Dari Jabir &, dia berkata: “Nabi & bersabda kepadaku: “Seandainya 
harta dari Bahrain telah datang tentu aku akan memberimu sekian, sekian 
dan sekian. Ternyata harta Bahrain tidak kunjung tiba hingga Nabi 2 


4 Kinayah tentang cara mengambil tiga kali, dan dalam satu riwayat Bukhari “maka dia 
membuka kedua tangannya tiga kali.” 





— Riyadhus Sholihin — 11 





wafat. Maka tatkala harta Bahrain telah tiba Abu Bakar #5, memerintah 
dan mengumumkan: “Barangsiapa memiliki janji atau hutang disisi 
Rasulullah #& hendaklah mendatangi kami.” Maka saya mendatanginya 
dan berkata kepadanya: “Sesungguhnya Nabi & pernah bersabda 
kepadaku begini-begini, maka Abu Bakar langsung mengambilkan untukku 
dengan sekali ambilan, saya segera menghitungnya ternyata berjumlah 
lima ratus, kemudian dia berkata: “Ambil lagi dua kali lipatnya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


sr ed EN EA AT AV 


BAB 87 


MENJAGA KEBIASAAN AMAL BAIK 
Allah 3£ berfirman: 


6 EA, WEI SEE 


2 
NY AS TN 


“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu Tana 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(ar-Ra'd: 11) 

Allah 3g berfirman: 


a PU OI LI PLAY Pa ea 
SAN PETA NE an ISIS 
NN MA 5 Aan gra 


“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 
menguraikan benang-benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi 
cerai berai kembali.” (an-nahi: 92) 


Allah 3£ berfirman: 


$ Keadaan nikmat atau adzab 


te 


$ 





12 - Riyadhus Shalihin 


Nunadiu 2 3 KA Age 53 


“Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang Tae telah 
diturunkan al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang S atas 
mereka, lalu hati mereka menjadi keras.” (al-Hadid: 16) 


Allah 8£ berfirman: 


NV: kada MB VY ITN 363 


“Maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang 


semestinya.” net 21) 


MEA SA ya EN YABK ES AV 
Ta Ben AA ka santa JG 


au 


AGAN A 


: AE ISI (33 s6 
» dia berkata: “Rasulullah :£ 


697. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al- Ash (x£i5!.c 
bersabda kepada saya: “Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti Fulan, 


dulu ia bangun (shalat) malam kini ia meninggalkan Oiyam al-lail.” (HR 


Bukhari — Muslim) 


S masa antara mereka dengan Nabi-nabi mereka. 


Na ena NE AAA — Riyadhus Shalihin - 13 








1 reg mv , 
SEE MN 
MN BG 
BAB 88 


SUNNAH BERKATA BAIK DAN BERWAJAH CERIA SAAT 
BERTEMU 


Allah #-berfirman: 


AN A « KN IS JARAN Gp : MEA TE 


Pad 


“Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.” 
(al-hijr: 88) 
Allah 85 berfirman: 


WI NE SI 3 METE 
01 obat Ia 


“Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (Ali Imran: 159) 


AAA TE TEKAN AI AT aan 
2) 8, KALA ASI AAN 
“ . ,) 
Lana Ge Uedde AN Lah OI UKK UAP A TOOL Asih 
KENA PK Iin 9563N 3S 2 2 A3N 
K3 3 NA ”, Sa 
698. Dari Adi Ibn Hatim «5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Takutlah 
terhadap neraka meskipun dengan (sedekah) separuh biji kurma, 


barangsiapa tidak mendapatkannya maka cukup dengan tutur kata yang 
baik.” (HR. Bukhari — Muslim) 


IG RE SIT ASAN gs, SAT ESAN 


14 - Riyadhus Shelihin — 








A3 DN, Lc Ja NA LAS - 
(CAT See teniaa 


AA pa 
699. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya nabi 8 bersabda: “Dan tutur kata 


yang baik itu adalah sedekah.” (HR. Bukhari — Muslim, yaitu potongan 
dari hadits panjang terdahulu.”)' 


LA n "4 penat ea 
PAYMENT AOA e51sals NX. 
PT ENAK TAM Pee » Jate 

MALANG HA hap NG 


700. Dari Abu Dzar «5, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda kepada saya: 
“Jangan sekali-kali kamu meremehkan sedikitpun dari kebaikan-kebaikan 
meskipun hanya kamu berjumpa saudaramu dengan muka manis.” (HR. 
Muslim) 


KAA TI NEK ERLMAN 
Ana nidonir MA 


BAB 89 


ANJURAN MEMPERJELAS PEMBICARAAN DAN 
MENGULANGI JIKA PERLU AGAR DAPAT DIPAHAMI 


Arc te GUSI ) - Pa 
an NE 8 KE G3 BEN 


TEKS Kart TA SIEsssi 


? Hadits no. (124) 








KE AAII KESen Na anta Hata 


701. Dari Anas «5, bahwasanya Nabi & apabila beliau mengatakan satu 
kalimat beliau mengulanginya tiga kali hingga terfahami, dan apabila 
mendatangi satu kaum beliau mengucapkan salam kepada mereka, 
mengucapkan salam kepada mereka sebanyak tiga kali." (HR. Bukhari) 


dgan 5 LNG PNG A33 A3 NY 
PS UANG tara arena Tn NA CK Angan 


702. Dari “Aisyah (x£i5iseo, dia berkata: “Ucapan Rasulullah adalah ucapan 
yang jelas? bisa difahami oleh setiap orang yang mendengarnya.” (HR. 
Abu Daud) 


Sia MA ERA SANA PE CNP L 
Aan AAA AE WAP basa 


BAB 90 


MENCURAHKAN PENDENGARAN KEPADA UCAPAN 
TEMAN BICARA YANG TIDAK HARAM DAN ANJURAN 
AGAR ORANG ALIM MEMINTA TENANG KEPADA OR- 
ANG YANG HADIR DI MAJLISNYA 


IG SEL Sans NG SK Ev 
« GA sa pEN ye AAS 3 BEAN Apes 


ci 22) c 2 93 as, 
S8 z TA Ten SGP 


8 Mungkin karena terlalu banyak yang hadir sehingga tidak didengar oleh yang dibelakang, 
atau karena sebagian belum menyadari salam beliau atau ketika beliau minta izin masuk, -pent. 
? Jelas rinci. Takhrij hadits ini ada dalam al-Shahihah (2097). -N- 





16 - Riyadhus Shelihin - 


Dari Jarir Ibn Abdillah &5, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda kepada 
saya pada waktu haji wada”: “Perintahkanlah agar orang-orang tenang.” 
Kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian sesudahku kembali menjadi 
kafir yang sebagian kamu membunuh sebagian yang lain.” (HR. Bukhari 


703. 


- Muslim) 
PN TA PANATAN 


BAB 91 
HEMAT DALAM MEMBERINASEHAT 


na 1 2 » - z 
JAGA 3 pra Ig IE 1008 
Wo Ld Ta 

Allah 3g berfirman: 


“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik.” (an-Nahl: 125) 


BLANK Sab SAN. 
KE IAI KA BR KANGG 
AI ESEK 5 NS 
KN KASN al 
KAN BEKU E REA SSS 


- Riyadhus Shalihin - — 17 











54 Le ae 
Wa Sy 


704. Dari Abu Wail Syagig Ibn Salamah, dia berkata: “Ibn Mas'ud #5 memberi 
mau'izhah pada kami setiap kamis. Lalu ada seorang bertanya kepadanya: 
“Wahai Abu Abdurrahman saya senang jika anda menasehati kami setiap 
hari. Maka dia jawab: “Ketahuilah sesungguhnya yang menghalangiku 
untuk berbuat demikian adalah karena aku tidak senang membuat kalian 
bosan, sesungguhnya aku memperhatikan waktu untuk menasehatimu 
sebagaimana Rasulullah memperhatikan waktu dalam menasehati kami 
karena takut membosankan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


2 artinya memperhatikan waktu dalam memberi nasehat, tidak 
setiap hari. 


JBKSAnIG SAM 583 V-0 
A63 hn tas 4 Kakap 1 Yang Sanga 
bea ? Ata 
YAA Ap KAT PA KAPAT San 
AG an eh, saia ' 
Ie GA AJ, “2 In Pn, 
Dp Dan ATAS HAN gs Kena 
LA Ds? 
AE Ke Nate 


705. Dari Abu Yagzhan Ammar Ibn Yasir nElola, Hi berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya panjang shalat 
seseorang dan pendek khutbahnya adalah pertanda bagi kepandaiannya. 
Karena itu panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah.” (HR. Mus- 
lim) 

ee Te 325e (tanda yang menunjukkan kepandaiannya) 


Yajetra ANE GEN KA Agan 
AAA SAGAN Aan al Ore 


18 - Riyadhus Shalihin - 


NO 








Laentesaa AX, AI Ka. KOK Ca LS HAN 
er”. Ba Maag AG 


e LAN 3G Doa aa n 


Sh aa Sean! nga EKA 
Aa KE MATI, AG PATIN VI 
MAA Sl SB SERU er 
2 saA sebr aka Ye pa (ea Gea 

Tag 2 Sate (ear 8935 
PEN ea AN AW AA SAT 


agar Rar .. Ss 


uh ADI Ie ip Yes, SAI 


. 


pia AS » 36 Tt pipa naa Nag 


MAA ALI 
Na IM SEN NE 3 3ue 
GAY, | dapa «KA 
3 ANA rar SL i 


706. Dari Mu'awwiyah Ibn al-Hakam al-Sulami 45, dia berkata: ' “Tatkala saya 
shalat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki dari jama'ah bersin, 
maka saya katakan: “Semoga Allah merahmatimu?! Ternyata semua . 


—-— 


5 


— Riyadhus Sholihin - 19 








mata jama'ah melototiku! Maka saya katakan: “Mati aku, mengapa kalian 
semua memandangiku?! Segera mereka menepukkan tangannya pada 
paha mereka secara serentak. Maka tatkala saya melihat mereka meminta 
diam (saya marah) tetapi saya diam'?. Tatkala Rasulullah selesai shalat, 
maka dengan bapak dan ibuku beliau (saya tebus), saya tidak pernah melihat 
seorang guru —sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya 
daripada beliau—. Demi Allah beliau tidak menghardikku, tidak memukulku 
dan tidak memakiku, beliau bersabda: “Sesungguhnya shalat ini tidak 
seyogyanya tercampuri sedikitpun oleh percakapan manusia, sesun gguhnya 
shalat ini hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan al-Our an.” Atau seperti yang 
telah disabdakan oleh Rasulullah &. Saya berkata: “Wahai Rasulullah 
sesungguhnya saya baru saja meninggalkan masa jahiliyah, dan Allah telah 
mendatangkan agama Islam, sesungguhnya diantara kami ada orang-orang 
yang mendatangi para Kahin (dukun dan peramal)?” Beliau bersabda: 
“Maka kamu jangan mendatangi mereka.” Saya berkata: “diantara kami 
ada orang-orang yang melakukan tathayur" ?” Beliau bersabda: “Itu 
hanyalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati mereka maka 
janganlah hal itu sampai menghalangi mereka.”'? (HR. Muslim) 


ME NELLA AINI CA - 

ii ELANG NASA 3 
PA, PARUT "Ta aren kit tg 
AS DAA Gin Her Alan Mak Ag 


Co NG BA 1 GI NK III P3 
33 2 A3) Ce JAN SS LAN Ga 
“ AA 


SEE ES Kg, 


am benyS) 


707. Dari al-Irbadh Ibn Sariyah &, dia berkata: “Rasulullah #& menasehati 
kami dengan sebuah nasehat yang membuat hati ini bergetar dan mata 
ini mencucurkan air mata.......... (dan seterusnya).” 

Hadits ini telah berlalu dengan lengkap pada bab Perintah Melestarikan 
Sunnah" dan telah kami sebut bahwa Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih”) 


'' Saya terpaksa diam demi mengikuti mereka karena saya anggap mereka lebih mengetahui 
dari pada saya, tetapi saya tidak faham mengapa harus begitu. (-pent) 

Merasa akan bernasib sial tanpa alasan yang benar 

? Itu hanya sekedar perasan tanda dasar, tidak memberi manfaat atau pengaruh buruk 
maka tidak sepatutnya hal seperti itu memalingkan mereka dari tujuan semula. 

3 No. (161) 


20 — Riyadhus Shelihin - Bawa 





2 EN ENI, 
PA AT AA PA 
BAB9I2 
HIDUP WIBAWA DAN TENANG 


Allah 3£ berfirman: 
PNG NO gn NE KU6 
KIE KA KBBGSA AA MANA 


“Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang 
itu (ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan 
apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan 
kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” (al- Furgan: 63) 


” 


A7 251 13 2 s NUN 39 - 


3 3 2 Jaga nf. 
Den AB Ca 


708. Dari “Aisyah letibiaa ., dia berkata: “Saya tidak pernah melihat Rasulullah #5 
tertawa terbahak- paha sampai terlihat Ian ngit-langit mulutnya yang dalam, 
sesungguhnya beliau hanya tersenyum.” 

»xgx bentuk jamak dari &g yaitu daging yang terdapat pada pangkal 


langit-langit mulut. 


ea — Riyadhus Shelihin - 21 





PALI ANN ag 
AE ASN bat pel dga 


BAB 93 


ANJURAN MENDATANGISHALAT, MAJLISILMUDAN 
IBADAH-IBADAH LAINNYA DENGAN WIBAWA DAN 
TENANG 


Allah 8 berfirman: 


BELA AA an JAN 
NY Ted . copakal 


“Siapa saja yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya 
itu timbul dari ketakwaan hati.” (al-Hajj: 32) 


Ibas SANG 
SAR EKAN AS Sa His Nu 
Pa KA AA SI pay 
: ARA . ata An or: G4 
LENSA RI a31, 
PISA 


22 - Riyadhus Sholihin - 








709. 


Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Apabila shalat telah digomati maka janganlah kamu 
mendatanginya dengan berlari tetapi datangilah dengan berjalan, dan kamu 
harus tenang, maka apa saja yang kamu dapati, maka shalatlah (bersama 
imam) dan apa yang kamu ketinggalan maka sempurnakanlah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Muslim dalam satu riwayatnya menambah: “Karena salah seorang 
kamu apabila telah bersengaja menuju shalat maka hukumnya adalah 
dalam shalat.” 


Er KIM AN SESI. 


(2 KANE gn NG 


“ 


” 


Ta 


LAN Sea Anal KAA 


NYI KEL IAI 


As 9 25155 DENGAN 


PPT 123 


KE IE AAN 13 TAB bin 


710. 








AN De Ne Kertaapan 


Dari Ibn “Abbas &, bahwasanya ia turun bersama Nabi 8 pada hari 
Arafah, tiba-tiba Nabi # mendengar dibelakangnya bentakan keras, 
pukulan dan suara onta maka beliau memberi isyarat dengan cambuknya 
kepada mereka dan bersabda, “Wahai manusia, kalian harus bersikap 
tenang karena kebaikan itu bukan dengan cepat-cepat.” (HR. Bukhari 
dan Muslim meriwayatkannya sebagian) 


&y adalah ketaatan dan Aa adalah cepat-cepat atau tergesa- 
gesa. 


- Riyadhus Solihin - 23 





GAN ISI LA 
BAB 94 


MEMULIAKAN TAMU 


Allah # berfirman: 


PN Na PAN ANU 
Reker “1552 Jera WE ASN E 


Ii REA LS ai TN 
NYA CA SAN) SEK 


“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim 
(malaikat-malaikat yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk 
ketempatnya lalu mengucapkan: “Salaman.” Ibrahim menjawab: “Salamun 
(kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan 
diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi 
gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim 
berkata: “Silahkan kamu makan.” (adz-Dzariyat: 24-27) 


G6 MESBAS SANA 3 Sa SE 
Sa MPA NA Kn 
Ban ATA 
IE PE AH pr KA PAT P ani 


711. Dari Abu Hurairah -&, Naa Nabi #£ bersabda: “Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan 
tamunya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaklah menyambung tali rahimnya dan barangsiapa beriman kepada 





24 — Riyadhus Shalihin — 





Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Pera “) | 2, Tg 
NS ai La SEN 
an 2 an Aya AN TAMAT 


HE MS Seri, 
Au BAP 
NE TAG AE YAN 
“3G A5 AA Pad 
IEEE BAN AE Gi 


712. Dari Abu Syuraih Khuwailid Ibn Amr al-Khuza'i &, dia berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah # bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah 
dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya (dengan 
memberikan) hadiahnya.” Mereka bertanya: “Apakah hadiahnya wahai 
Rasulullah #?” Beliau bersabda: “(Yaitu memuliakan) sehariannya dan 
malamnya dan perjamuan tamu selama tiga hari, dan selebihnya adalah 
sedekah baginya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


G 2G 2 NI 2 - . 
SA AA ndak 
Kp) 


.-. 4 

Tg aa 

dss TMS Peagira SG PK 
NN Ae TA 


Dan dalam satu riwayat Muslim: “Tidak halal seorang muslim tinggal 
ditempat saudaranya hingga membuatnya berdosa.” Mereka bertanya: 
“Wahai Rasulullah bagaimana ia membuatnya berdosa?!” Beliau 
menjawab: “Ia tinggal dirumahnya padahal ia tidak memiliki hidangan 
yang bisa disuguhkan kepadanya.” 





- Riyadhus Sholihin- 25 





yaa aa 1 nga 6 IN Ara as 


0 
BAB 95 


ANJURAN MEMBERI KABAR GEMBIRA DAN UCAPAN 
SELAMAT KEPADA ORANG YANG MENDAPATKAN 


KEBAIKAN 
Allah 3s berfirman: 
RSA YA (33 PESONA LA ru 123 
Ogagtd Gara, IE ANE 


“ “ 2 
4 Dena $ Pe TN, 


“Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, 
yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik 
diantaranya.” (az-Zumar: 17-18) 


Allah 35 berfirman: 
OA 03Ju 223 2) , ena pa 
MAN 


Hugh AA 3 
“ jali Ana SEO 


“Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberi rahmat 
dari pada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh didalamnya 
kesenangan yang kekal.” (at-Taubah: 21) 


Allah 3g berfirman: 


« NO SENI TENYAN Tan NE 
3 KATA) 


“Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Al- 
lah kepadamu.” (Fushshilat: 30) 


Allah $£ berfirman: 


» 3 ae Pa L 
9 SILAM (AE Nas? 2 pamd »i J3 


26 - Riyadhus Shatihin - 








“Maka Kami memberi kabar kepada Ibrahim dengan datangnya 
seorang anak yang amat sabar (Ismail).” (ash-Shaffaat: 101) 


Allah 3s berfirman: 


b 


23 2 Pa PAP CA 
WS SA Laah» NS LS ” IG3 
ARI 254 


“Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah 
datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira.” (Hud: 69) 


Allah 8£ berfirman: 
13 At AN Gr 2 Ia Late 
Sa PAN Aa yag 1 ES: 


Wana pemnipn. SN 


“Dan istrinya berdiri (disampingnya) lalu dia tersenyum, maka kami 
sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishag dan 
sesudah Ishag (lahir pula) Ya'gub.” (Hud: 71) 


Allah 3£ berfirman: 
Ea P2 PA AA 
2 Ime PN Ny. ISI 
nara « IYA PENA 


“Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah 
berdiri shalat di Mihrab, (katanya): “Sesungguhnya Allah 
menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya.” (Ali 


Imran: 39) 
Allah 8 berfirman: 


SEN g SAN NS NE 
ONE AL Ya KENA 


“(Ingatlah), ketika malaikat berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya 
Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang 





- Riyadhus Sholihin- 27 








diciptakan) dengan kalimat (yang datang) dari Pena aA namanya al- 
Masih Isa Putra Maryam.” (Ali Imran: 45) 


4 KAT 1,4, 
2 NK aj 13 KAN ra 
nc Loyo & Ga 4 CA Pl OP ala" 
- “, AN . - & we 
ea : LA La 220 133 CN 13 | 
Paud 
AO 
Dan ayat-ayat lain dalam bab ini sangat banyak dan dikenal. Dan 


hadits-haditsnya juga sangat banyak sekali, hadits-hadits itu sangat 
masyhur dalam Shahih Bukhari & Muslim. Diantaranya adalah: 


BEE AN SAN Ay 


Spa Pa NS AN gaOE 


“ 
“9 CM LN AT 
MA ya Aga — saat AN GS 2) Aa da pa 
Ana TN Ge, xi 
MALE TAP YA EP 


MMA 9. sa « Lena 
LA Aa LAN 1 3513 Tea 


713. Dari Abu Ibrahim -ada yang memanggil Abu Muhammad, AS dikatakan 
Abu Muawiyah- Abdullah Ibn Abi Aufa xx£45!», bahwasanya Rasulullah 
3£ memberikan kabar gembira kepada Khadijah Iefibiae dengan sebuah 
istana di surga yang terbuat darj intan berlian, tidak ada keributan 
didalamnya dan tidak ada pula keletihan.” (HR. Bukhari — Muslim) 

cagar adalah mutiara berongga, J& G4 adalah kebisingan dan 
keributan. 


NI &w Pd $ 0-1 Ak 5g 
(gai Kaka BEAN Ga IM 








28 - Riyadhus Sholihin - 


ATAP PPATAY AN pan ya AI, Naya Ag Tai Ann 
TAN ane “ar MEMUN rrger Lah ds 55 
IA : Laga sean Hae 
Sagita 2. Asa, NA 

bean SE GANS PA ya 

1 LAB Pa FTA 

z Ki TANI | AG MS 
SA EL & A ANA Gi Sa bana 
RAY Ana - s3 FSI.L HA kis p, Sen EP 
sonata KAS. FN ag 2 
JELAS KAI Mana y9— KKeA 
sasis PIPA KAN Aa 
aan Pena ea REG KAU 
saga Irina: 33 NG 935 SY APA (3 
Aa Hg #rohatarea Nee ane 

?- GS ANAK PAKA sara 


- Riyadhus Sholihin - 29 











AA Laman ena Ka 
bay TI KAN LE san 
La GA LN TSI aon 
LA SL MEA 
Ph An EA HAN ASN 
Ketik KN raga KA SNN PEKAN Chan 
Ku La, AG. Anna Liga, 2 
Sana PA AN GA 
DNAN naa AA LA Oa # a 
BERBISA Lana 
MEN BEE, aa Ta 
Pena MN SAS Lin dag 
SESI. Hb esa bag 
Peran Ana AT 25 V0 


sihh LAS pap Pebat aana EN 133 


30 - Riyadhus Sholihin — 














2. 


SEGARA, 116 Lai BII eh P5 
MEA CA A War ae FN 


Mis eh 9 Ms, Kipas 
Ig UEA Fan ak, cg Ho (435 Rear 


GA TAU 
- Ma 2 
SN ia Fa « yan 33 
IA PL RN Hai 


Sasana ngerti 


PITA S3. IS SANG YI AS "3G 359 


CAN GB EN ES Lian 


nd sy 
TE) 
714. Dari Abu Musa al-Asy'ari &, bahwasanya ia berwudlu dirumahnya, 
kemudian ia keluar rumah dan berkata: “Sepanjang hariku ini aku harus 
mengikuti Rasulullah #£ dan selalu bersama beliau.” Dia kemudian mendatangi 
Masjid dan bertanya tentang Rasulullah 2 Mereka menjawab: “Beliau menuju 
kearah sini.” Dia berkata: “Maka saya pergi mengikuti jejak beliau dan 
menanyakan tentang beliau hingga beliau masuk ke (kebun yang didalamnya 
ada, -pent) sumur Aris, maka saya duduk didepan pintu hinga Rasulullah 
4 selesai dari hajatnya dan wudhu, kemudian saya bangun menghampiri 
beliau, ternyata beliau telah duduk diatas sumur, beliau berada ditengah- 


PN 


te 


- Riyadhus Shalihin - 31 





32 


tengah bibir sumur, dan menyingkap kedua betis beliau dan kedua tumit 
beliau dijulurkan kedalam sumur, maka saya mengucapkan salam kepada 
beliau kemudian saya kembali dan duduk di depan pintu (kebun), saya 
berkata: “Hari ini saya harus menjadi penjaga pintu untuk Rasulullah &.” 
Kemudian datanglah Abu Bakar #&,dia mendorong pintu, maka saya 
katakan: “Siapa ini?” Dia menjawab: “Abu Bakar.” Maka saya katakan: 
“Tunggu sebentar!” Kemudian saya pergi dan berkata: “Ya Rasulullah 
ini Abu Bakar minta izin masuk.” Maka beliau menjawab: “Izinkan dia 
dan berikan kabar gembira kepadanya dengan Surga.” Saya maju hingga 
saya berkata kepada Abu Bakar: “Masuklah dan Rasulullah &£ memberimu 
kabar gembira dengan (mendapatkan) surga.” Maka Abu Bakar masuk 
hingga duduk disamping kanan Rasulullah #& ditepi sumur, dan menjulurkan 
kedua kakinya kedalam sumur, sebagaimana yang diperbuat oleh 
Rasulullah s5, dan dia menyingkap kedua tumitnya , kemudian saya kembali 
dan duduk dan saya telah meninggalkan saudara saya wudhu dan akan 
mengikutiku, maka saya berkata: “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi 
fulan -maksudnya adalah saudaranya- pasti Dia akan menghadirkannya. 
Tiba-tiba seseorang menggerak-gerakkan pintu, maka saya katakan: 
“Siapa ini?” Dia jawab: “Umar Ibn al-Khaththab.” Maka saya katakan: 
“Tunggu sebentar, kemudian saya mendatangi Rasulullah &, saya 
mengucapkan salam dan berkata: “Ini Umar meminta izin masuk?!” 
Maka beliau bersabda: “Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira dengan 
surga.” Saya mendatangi Umar dan berkata: “Rasulullah & mengizinkan 
dan menggembirakan kamu dengan surga.” Dia lalu masuk dan duduk 
bersama dengan Rasulullah & dipinggir sumur dari kiri beliau dan dia 
menjulurkan kedua kakinya didalam sumur, kemudian saya kembali dan 
duduk. Lalu saya katakan: “Jika Allah menginginkan kebaikan bagi Fulan 
—ia menginginkan saudaranya- pasti mendatangkannya kemari.” Tiba- 
tiba datang seorang mengerak-gerakkan pintu, saya berkata: “Siapa ini?” 
Maka dia menjawab: “Usman Ibn Affan.” Saya berkata: “Tunggu 
sebentar.” Saya mendatangi Rasulullah & memberitahukan tentangnya, 
maka beliau bersabda: “Izinkan ia masuk dan gembirakanlah ia dengan 
(mendapat) surga beserta fitnah yang akan menimpanya.” Maka saya 
datang dan berkata: “Masuklah dan Rasulullah memberikan kabar gembira 
kepadamu dengan surga beserta fitnah yang akan menimpamu.” Maka 
dia masuk dan mendapati tepi sumur telah penuh maka dia duduk 
menghadap mereka dari sisi lain. Sa'id Ibn al-Musayyib berkata: “Maka 
saya tafsiri hal itu dengan kuburan mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat ada tambahan: “Dan Rasulullah # memerintahkan 
saya menjaga pintu.” Didalamnya disebutkan bahwa ketika Ustman diberi 
kabar gembira itu dia memuji Allah Ta'ala kemudian berkata: “Hanya 
Allah tempat meminta pertolongan.” 











KA" 5 jae (Kk | Ta OP, Oenn 
5 SBS, NON SE ANA 39 
na ee KAA sat 1 219 - 
(Sina Sepang . an 
(NA: IT 3 Jane v3 1 en ac 
UH yaa ANE AN ga alas yo 3 


” 


4 


LG KN POLA AI IK :3 2 KoRr 
vw , ) 9g OK IN 4 NA 1 
SE BEN EN DAA 
ii e. Ha »&1 n £ 
Oa aan PELAN WO NI ereer 
SAE SAN AG ea 
SS JEANS AA 
SAN IG EP WA ES 
: KE KO NERUP dg al YAN YEN 


"na ? 
NS KEL TB ANKS 
3 


ae MI KANAK NINA NAN NA 
WA 5 IIS Kas iba 

PN Ba ana 0 9 KANG 2 
WAN TEWAS IA 
NA AKN Gen IA LK 
AG AAS ga 2 SA Un JB. 359 


KA HA YR 


pe 


1 


- Riyadhus Shelihin - 33 





Padi 


2 w X 2 Ia |c Pi) LN 
2 ika KANG LAN YA NIA 


. PA 


- 2 Pd . 4 
AANG aka SNN IA, 


“BEN BAN 
NI PAR LN ES 


- . 


Ye 


— 


AN 


715. Dari Abu Hurairah , dia berkata: “Kami duduk disekeliling Rasulullah &, 


34 


bersama kami adalah Abu Bakar dan Umar & dalam satu kelompok 
(sahabat). Lalu Rasulullah & pergi dari hadapan kami dan lama tidak 
kembali kepada kami, maka kami khawatir beliau ditimpa musibah tanpa 
sepengetahuan kami, kami tersentak dan langsung berdiri, sayalah orang 
yang terkejut pertama kali, maka saya keluar mencari Rasulullah &, 
sehingga saya mendatangi satu tembok kebun milik sahabat Anshar dari 
Bani Najjar, saya mengelilinginya, apakah ada pintunya? Ternyata saya 
tidak menemukan pintunya, ternyata ada parit kecil yang masuk kedalam 
kebun dari sumur yang ada diluarnya —Rabi' adalah saluran kecil- maka 
saya menerobos hingga saya masuk kepada Rasulullah &. Maka beliau 
bersabda: “Abu Hurairah?” Saya jawab: “Benar, wahai Rasulullah.” 
Beliau bertanya: “Mengapa kamu disini?” Saya jawab: “Engkau tadi 
ditengah-tengah kami lalu engkau pergi dan lama tidak kembali kepada 
kami, maka kami khawatir anda ditimpa musibah tanpa sepengetahuan 
kami, maka kami cemas , dan sayalah orang yang pertama cemas maka 
saya datang ke kebun ini, dan saya menerobos sebagaimana musang 
menerobos, sementara mereka berada dibelakang saya.” Maka beliau 
bersabda: “Wahai Abu Hurairah!” Beliau memberikan kedua sandalnya 
kepadaku. Lalu beliau bersabda: “Pergilah dengan membawa kedua 
sandalku ini, maka siapa saja yang engkau temui dibalik tembok ini yang 
bersaksi dengan sepenuh hati bahwa tidak ada yang berhak disembah 
kecuali Allah 45 maka gembirakanlah ia dengan surga........ ”, dan ia 
menyebutkan hadits secara panjang lebar.” (HR. Muslim) 


LXX artinya saya mengecilkan badan saya supaya bisa masuk. 


-— Riyadhus Shelihin — aan 





0 Natan Na 6 SN 
GAN SR ian IG K3 MN 


D3 NGK SA Kaos REA 
BEA Sea KN Ka MAYA 
TENGGARA NT A5 
SE LS Bat NPAT CE BATAN IA DH 
SIB II EN 
LEE BN Ie Mp aw 
Hp LD NI LA AN Ken 
AN Sanjana 
3 2533 KA SANG » MEN 
Ten LE SMA SEA 
BIKE NE AN TISU, 
LEG INBI A 


- Riyadhus Shalihin- 35 








PK “5 y 2 | 4, 3 : Aa ea 
SAS ME ia 


SL Tana NASA ATI Aa 
Setara, maa aka 


rana Kena Pa # aa La 


ALA Sp 
TA P AP “3 
Degan Ka Sa Aan YEL G3 AYO 


TAS MELATI DNA 


716. Dari Ibn Syimasah, dia berkata: “Kami menyaksikan Amr Ibn al-“Ash 


36 


disaat ajal menjelang tiba, dia menangis lama dan membalikkan wajahnya 
ketembok. Maka putranya berkata: “Wahai ayahku bukankah Rasulullah 
pernah memberikan kabar gembira kepadamu dengan yang demikian? 
Bukankah Rasulullah pernah memberikan kabar gembira kepadamu 
dengan yang demikian?” Maka dia (berbalik) menghadap dengan 
wajahnya: “Sesungguhnya bekal utama yang kami persiapkan adalah 
persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali 
Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah &. Sesungguhnya 
saya telah mengalami tiga zaman, (pertama) saya masih ingat, waktu itu 





» Riyadhus Shelihin - aa ara 








tidak ada seorangpun yang lebih benci terhadap Rasulullah # daripada 
saya, dan tidak ada yang lebih saya harapkan selain mempunyai 
kesempatan untuk membunuhnya, seandainya saya mati pada kondisi 
itu tentu saya termasuk ahli neraka, (kedua) maka tatkala Allah #£ 
meletakkan Islam di hati saya, saya mendatangi Rasulullah & dan 
mengatakan: “Ulurkanlah tangan kananmu saya akan membaiatmu, maka 
beliau mengulurkan tangan kanannya lalu saya tarik tangan saya. Maka 
beliau bertanya: “Ada apa wahai Amr?” Saya berkata: “Saya ingin 
meminta syarat.” Beliau jawab: “Kamu ingin syarat apa?” Saya jelaskan 
agar saya diampuni. Beliau bersabda: “Tidakkah kau tahu bahwa Islam 
itu melebur apa yang ada sebelumnya dan hijrah melebur apa yang ada 
sebelumnya dan haji itu juga melebur dosa sebelumnya?!” Tidak ada 
seorangpun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah #5 dan juga tidak 
ada yang lebih agung dimataku selain beliau, seandainya saya diminta 
menceritakan sifat-sifatnya pasti saya tidak akan mampu karena saya 
belum pernah memuaskan kedua mata dari memandangi beliau dan saya 

“tidak mampu memenuhi mata dari memandang beliau, seandainya saya 
mati pada kondisi itu pasti saya berharap bahwa saya termasuk ahli surga. 
Kemudian (ketiga), kami memimpin banyak hal, saya tidak tahu bagaimana 
keadaanku didalamnya. Maka jika saya mati, maka janganlah saya diiringi 
oleh wanita yang meratap dan juga api, jika kamu menguburku maka 
timbunlah aku dengan tanah sedikit demi sedikit, kemudian berdirilah 
disekitar kuburanku kira-kira selama seekor onta disembelih dan dibagikan 
dagingnya, hingga saya merasa senang dengan adanya kalian dan saya berpikir 
apa yang harus saya jawabkan kepada utusan Tuhanku.” (HR. Muslim) 


Ia Ipang MANA SG AN 
LAN GAN 0759 jain Ba 


BAB 96 


MELEPAS KEPERGIAN TEMAN, BERWASIAT 
KEPADANYA, MENDO'AKANNYA DAN MEMOHON 
DO'ANYA 

Allah 8£ berfirman: 


- 


BAE ANA 5253 1 MISA 


- Riyadhus Shelihin - 37 





FR REG Ta HSE SI KE PATIN 
£ Page map aai Haa dab 
Lg AA sbab Ah KS sarana 
ta“ Sighuaka La Ape AT Par Ie Ta NG akang 


AN ANY 3nd 


“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, 
demikian pula Ya'gub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! 
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah 
kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.” Adakah kamu hadir 
ketika Ya'gub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada 
anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka 
menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, 
Ibrahim, Isma'il dan Ishag, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya 
tunduk patuh kepada-Nya.” (al-Bagarah: 132-133) 


Adapun hadits-haditsnya antara lain: 
Taka 2, 3 Kes TA 
NAN PO Ti Ci 
Ta LA Ga 32 kls oh GA FN 


Oa GAS G2 NN Ce 


PEN PU Ga ANA |) 9g 1 1, 
Bd 4 KE ANIS Hy Sha 
ANA ah Geng 3 La, X P3. 


CA 216 GAS ea ee 553 253 29 
Kah are Pa, BEE “3 Yamnnte Dan Fe 


“ 





38 - Riyadhus Shalihin — 





GKI NGK KD ALIS, BN Mes 
ETNIK & 
NGK Ma - 

Aa S5 PALA 


— Hadits Zaid Ibn Argam &, -yang telah disebut pada Bab Memuliakan 
Keluarga Rasulullah # dia berkata: “Rasulullah & berdiri berkhotbah ditengah- 
tengah kami, beliau bertahmid memuji Allah, menasehati dan mengingatkan 
kemudian bersabda: “Amma ba'du, wahai sekalian manusia ingatlah bahwa 
sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia, sebentar lagi utusan tuhanku 
datang kepadaku dan aku harus menjawabnya, dan aku meninggalkan ditengah- 
tengah kalian dua perkara yang berat, pertama adalah kitab Allah didalamnya 
ada petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitab Allah dan peganglah erat-erat.” 
Maka beliau menghimbau dan menganjurkan untuk berpegang dengan kitab 
Allah, kemudian beliau bersabda: “Dan keluargaku, aku memperingatkan kalian 
terhadap Allah tentang keluargaku.” (HR. Muslim, hadits ini telah berlalu dengan 
selengkapnya.” 4 


BANGSA NG IA 
Ke PEKaA Enes Aa AN Yan Or 
kang KA UYATA TJ js does 
EL Ka Aero 
year KENA ND AEKIS NIA ja 


4 hadits nomor (350) 





- Riyadhus Shelihin - 39 





- 


CSR KENA 
LANANG TIANG R UI 
BEE ES 
GS NAS» NE MK Gaia 
ne Swan rar REA, SAN 
SEN ANA NS IS 

IEaba Si 
ANN Sala 
He Gan SEA Gr Kan B3 


717. Dari Abu Sulaiman Malik Ibn al-Huwairits #, dia berkata: “Kami 


40 


mendatangi Rasulullah # , saat itu kami adalah para pemuda yang 
sebaya, kami tinggal ditempat Rasulullah #&£ selama dua puluh hari. 
Rasulullah adalah seorang penyayang dan lembut hati, beliau mengira 
bahwa kami telah rindu terhadap keluarga kami, maka beliau menanyakan 
kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan, maka kami 
menceritakan kepada beliau, akhirnya beliau bersabda: “Kembalilah 
kepada keluarga kalian dan tinggallah ditengah-tengah mereka, ajarilah 
mereka dan suruhlah mereka, laksanakanlah shalat ini diwaktu ini dan 
Shalat ini diwaktu ini. Apabila telah tiba waktu shalat maka hendaklah 
salah seorang kamu mengumandangkan adzan untuk kamu dan hendaklah 
yang mengimami kamu adalah yang tertua diantara kamu.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari ada tambahan: “Dan shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihat aku shalat.” 





- Riyadhus Shalihin — 





lxs, dalam hadits ini diriwayatkan dengan huruf fa” (&3,) dan gaff 


(43). 
$ 


BEN LEAN SME NYA 
ES G - Ka ” T,. 363 63 Gta PAKA , GE 


PI 


CENTER IG IG, 


272 “ 


NG “DIAN An: ISI D,35 
Kan ba Tar PAKAN 


718. Dari Umar Ibn al-Khaththab &5, dia berkata: “Saya meminta izin kepada 
nabi # untuk melakukan umrah, maka beliau mengizinkan dan bersabda: 
“Wahai saudaraku jangan lupakan kami dalam do' amu.” Umar berkata: 
“Beliau mengucapkan satu kata yang lebih membahagiakan aku daripada 


ditukarkan dengan dunia.” 
Dalam satu riwayat beliau bersabda: “Sertakan kami dalam do” amu 
wahai saudaraku.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 


Hasan Shahih”)! 
12 naa 


“ - » « 3 ' 7 » ” - 
KE GAKEN By YAA Coy MAS 


“ 


7 


S3 PANAS AN 
Ar 3 Pi LAN Ageng SNI ANE 


2 u CN 


Ora Sepasang 
B3 ——- Ng 2 


OA Ist CAAI 


15 Begitulah penilaiannya, dan telah disinggung tentang kedha'ifannya pada no. (9378) -N- 


— Niyadhus Shalihin - 41 








719. Dari Salim Ibn Abdillah Ibn Umar, bahwasanya Abdullah Ibn Umar &, 

berkata kepada seseorang yang hendak bepergian: “Mendekatlah 

" kepadaku hingga aku melepas kepergianmu sebagaimana Rasulullah # 

melepas kepergian kami, maka dia berkata: “Aku menitipkan kepada 

' Allah, agamamu, amanahmu, dan penutup amal-amal kamu.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


Aga SA NG, Layan SN AM. 
gaess ANE AYAM 
S9 NE asasi YANG IE» 


Lay II - 9 
KALA L3 MANGA rana 


720. Dari Abdullah Ibn Yazid al-Khathmi al-Shahabi 5, dia berkata: “Rasulullah 
itu apabila ingin melepas pasukan beliau berkata: “Aku titipkan kepada 
Allah, agama kalian, amanah kalian dan penutup amal-amal kalian.” 
(Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad 


shahih) 
SAI 5 san Jek Bangsa 


VAN Si kega ena 
Ian 38 penga Si 1g : 3353 
(B2 Aan IG 1335 IG «DA, 

ha Ace baya IE G3 BILANG EL 


721. Dari Anas &, dia berkata: “Seseorang datang kepada Nabi # lalu berkata: 
— “Wahai Rasulullah saya hendak safar maka bekalilah aku.” Beliau 
bersabda: “Semoga Allah membekalimu dengan takwa.” Dia berkata: 
“Tambahkanlah untukku.” Beliau bersabda: “Dan semoga Dia 
mengampuni dosa-dosamu.” Dia berkata lagi tambahilah aku.” Rasulullah 





42 - Riyadhus Sholihin - 


bersabda: “Dan semoga Dia memudahkan kebaikan untukmu, dimana 
saja kamu berada.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


AAA 2.2 pn , 
Sookadg, AE av 


6 
. BAB 97 


ISTIKHARAH DAN MUSYAWARAH 
Allah 3& berfirman: 


N6A WN PAN aon SESak AE 


“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (ali-Imran 
: 159) 

Allah 85 berfirman: 


MAIN MAAN NA? Yy 3 ra ENG: 


“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
mereka.” (as-Syura: 38) 
? PW YAA RATA TKA 13 


Ara onh 


Maksudnya mereka bermusyawarah diantara sesama mereka dalam 
urusan itu. 


Aa AS sda SELANG ANN 
GA anak SN EN AK 
KA SAS AAA 


- Riyadhus Shelihin - 43 








A3 CTESANESA : Men Dn BAR 


Watak kan 


GAN yaa 
ps PERUT TS MEN Ada » 
ME 2 KE AA GA, 
ISI sh EA 
Ra IA aan AN Sp AE. JG 
Inn ELANG ONE ena 
aa. ga BII 
LINA Kayanikoas 
P GK EPA Pri 


722. Dari Jabir &, dia berkata: “Rasulullah # mengajarkan kepada kami 


44 


beristikharah dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan satu 
surat al-Our an, beliau bersabda: “Apabila salah seorang kamu bermaksud 
dalam satu urusan maka hendaklah melakukan shalat sunnah dua rakaat 
kemudian berdo'a: “Ya Allah sesungguhnya aku mohon petunjuk" 
dengan pengetahuanmu dan aku mohon kekuatan!' dengan kekuasaan- 
Mu aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung, karena 
sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak kuasa, Engkau Maha 
Mengetahui dan aku tidak mengetahui serta Engkaulah yang Mengetahui 
segala yang ghaib. Ya Allah apabila Engkau mengetahui bahwa perkara 
ini adalah baik untukku, dalam agamaku, dalam kehidupanku dan akhir 
perkaraku.” Atau bersabda: “Dalam urusanku yang dekat maupun 
dikemudian hari, maka takdirkanlah dan mudahkanlah perkara itu untukku, 
kemudian berkahilah ia untukku. Namun apabila Engkau mengetahui 


'5 Meminta petunjuk untuk menentukan satu dari dua pilihan (-pent) 
" Kekuatan untuk melaksanakan yang baik dari dua pilihan (-pent) 





- Riyadhus Shalihin - 





bahwa perkara ini adalah buruk bagiku, dalam agamaku dan kehidupanku 
dan dalam akhir urusanku.” Atau beliau bersabda: “Dalam urusanku yang 
dekat maupun yang dikemudian hari, maka palingkanlah ia dariku, dan 
palingkanlah diriku daripadanya, dan takdirkanlah yang baik untukku 
dimanapun berada, kemudian jadikanlah aku ridha terhadapnya.” Beliau 
bersabda: “Dan hendaklah ia menyebutkan hajatnya.” (HR. Bukhari) 


Exa Naa Dee sd SCAA 


aa Pa LAN 
wang KAA SI ea 1g 


BAB 98 


ANJURAN PERGI MENUJU SHALAT IED, MENJENGUK 
ORANG SAKIT, HAJI, BERPERANG, MENDATANGI 
JENAZAH DAN SEJENISNYA MELALUISATU JALAN DAN 
PULANG DARI JALAN LAIN UNTUK MEMPERBANYAK 
TEMPAT-TEMPAT IBADAH 


SORE AN SELAMA 
ENG. ) Deng 


Ea Sa Nag AP A3 
A3 


723. Dari Jabir, dia berkata: “Rasulullah # apabila di hari raya beliau melewati 


jalan yang berbeda.” (HR. Bukhari) 
Maksudnya belia Kn melalui satu jalan dan pulang lewat jalan lain. 


AG AN IN Ta aa 
PAN AI Gi NN NAH ATI 


- Riyadhus Shalihin - 45 











Pa 
MEN IKA ONE Ta GUNA 
KAN ap PN 3 SA PNG 
8 PA ESA 1 Luh 


724. Dari Ibn Umar &5, bahwasanya Rasulullah & keluar lewat jalan Syajarah 


dan masuk dari jalan al-Mu'arris, dan apabila masuk Makkah beliau 


masuk lewat Tsaniyyah “Ulya dan keluar dari Tsaniyah Sufla.8 (HR. 
Bukhari — Muslim) 


N3 UAN Sah 


Pe CNN, Pa, PEP AA INA JIN 
PEN RAN BEN ALE 


pA Pul 
SN 
AN Siaga 
BAB 99 


ANJURAN MENDAHULUKAN YANG KANAN DALAM 
SEMUA HAL YANG BERSIFAT MEMULIAKAN 


SIA On teraie 

TENTANG, HN 
S3 AS ANA, 
JET IIA IA 
AG NA SL RAN 


'8 Syajarah adalah pohon rindang yang ada di Dzu al-Hulaifah, tempat Asma” melahirkan, 
sedangkan al-mu'arris adalah masjid al-Mu'arris yaitu masjid Dzu al-Hulaifah. Tsaniyyah 


adalah jalan yang ada diantara dua gunung, Tsaniyyah “Ulya adalah Hujun dan Sufla adalah 
Syubaikah 


46 — Riyadhus Shalihin - 





Ia 


AU a4 2 2 
8 AN y63 Analis KIE 


os 
EN 


. 


NP Tua PPU Na asa -. P3 
AA Ae aa pln, 


2 
3 


aa 5 » 35 23 PU 
aa sa SA S9 JIE 
2 MA ATA ATAP Sign 
BASE 


Seperti wudhu, mandi, tayammum,. memakai pakaian, sandal, sepatu 
celana, masuk masjid, siwak, bercelak mata, memotong kuku, menggunting kumis 
mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, salam dari shalat, makan, minum 
berjabat tangan, menyentuh hajar al-aswad, keluar dari wc, memberi dan 
menerima dan segala perbuatan yang semakna dengan itu semua. Dan 
disunnahkan mendahulukan kiri dalam hal yang berlawanan dengan hal-hal diatas, 
seperti membersihkan ingus, meludah dari arah kiri, masuk wc, keluar dari masjid 
melepas sepatu, sandal, celana, baju, istinjak (membersihkan kotoran) dan 
mengerjakan sesuatu yang dianggap kotor dan sejenisnya. 

Allah 8 berfirman: 


$ 


an Ara LE ET Rn Ia S6 


Aa 


AYI. YG: AB. « Re er TA TA 


“Adapun orang-orang yang diberi kitab dari sebelah kanannya, 
maka dia berkata: “Ambillah bacalah kitabku (ini).” (al-Haaggah: 19) 
Allah 46 berfirman: 


BATAS SAT Yeo GEAR PAPAN SEE 
AA SI JKN LAGAKEN 


“Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan 
golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.” (al-Wagi'ah: 8-9) 





- Riyadhus Sholihin - 47 





ANA 25 £ Nas 1 HA AE NYO 


” 


“ & ng & 22 AN 25 
KN NOT Kos AE 
A35 Pera 


SAE ak abang 


“ 
725. Dari “Aisyah tn£ibiso, dia berkata: “Rasulullah $£ itu sangat menyukai 
tayammum'? dalam segala urusannya, dalam bersucinya, dalam 
bersisirnya dan dalam memakai sandalnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


real WAN ANA» Ora W. penapung 
ME AI KAN SE AA oh 


KAT 91 SAYA G0 

2 N25653) 21 Mag kabis.s Sh 
9 
Can! 


726. Dari “Aisyah vy£ibias, dia berkata: “Tangan kanan Rasulullah 8 adalah 
untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kirinya untuk bercebok dan 
segala yang kotor.” (Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
lainnya dengan sanad shahih) 


NG SELAI KANG 8 vw 


Kh Gangaa nyang 
hara 


, Tata Ga EN 


721. Dari Ummu “Athiyyah (x£ibiss, bahwasanya nabi 3 bersabda kepada 
mereka (para wanita) dalam hal memandikan jenazah putri beliau Zainab 
Infibis»: “Mulailah dengan anggota-anggota yang kanan dan anggota 


Ta 


'9 Tayammun adalah penggunaan tangan kanan 





48 — Riyadhus Shalihin - 








” 


wudhu nya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

NK - Li -. Ae A- 
TEA 9 LEAN CI PAANA NYA 
Jaa Ta FAN Yg GK 22) £ . AN KEK KAN 

nara na SANG AR f. ag aa) 


728. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah #& bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu memakai sandal maka mulailah dengan kaki kanan, ' 
dan apabila melepas hendaklah dengan kaki kiri. Hendaklah kaki kanan 
didahulukan dalam pemakaian sandal dan paling akhir dalam melepasnya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Aa LA BERANI 
2 19 AS -— 
Kap anpan It Seakan, x£ 

Gang. Pee 


729. Dari Hafshah & bahwa Rasulullah #z mempergunakan tangan kanannya 
untuk makannya, minumnya dan pakaiannya dan mempergunakan yang 
kiri untuk selain hal itu. (HR. Abu Daud dan lainnya) 


— 


14 GRAN YA 


Ag AA an JALAN GS) 2 ABS, 
19 en Y: Pa Pn - - 
Pama lg CAP, & SIS JB 
5, bag Kaka YKTITA AA ” Sung 


730. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Apabila 
kalian memakai baju atau wudhu maka mulailah dengan anggota-anggota 


tubuh kalian yang sebelah kanan.” (HR. Abu Daud dan tirmidzi dengan 
sanad shahih) 





& Riyadhus Shelihin — 49 





BASA IKEA S3 ya 
ABE AE a— SIIEE S3 
TEE IKA KANG KAN 
GET AGE 333 


HE Gea PAGE Lan 5 ID Ie 
£ SEN CET AS NG DA 
KE AAS 4 SI IS 


TAPI Pa Tt 
“« Gg Adly 3 las 
731. Dari Anas &, bahwasanya Rasulullah 2 Aerasangi Mina, lalu 
mendatangi jamrah dan melemparnya, kemudian mendatangi rumahnya 
di Mina dan menyembelih, kemudian berkata kepada tukang cukur: 
“Ambillah.” Sambil menunjuk kepada sisi kepala yang kanan, kemudian 
sebelah kiri, kemudian beliau memberikan (sebagian) rambutnya kepada 
orang-orang.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Tatkala melempar Jumrah dan menyembelih 
nusuknya?? dan bercukur, beliau memberikan rambutnya yang.sebelah 
kanan kepada tukang cukur, sehingga ia mencukurnya, kemudian 
memanggil Abu Thalhah al-Anshari &, beliau memberikan rambut itu 
kepadanya, kemudian beliau menyerahkan kepala sebelah kirinya dan 
bersabda: “Cukurlah!” maka ia mencukurnya kemudian beliau 
memberikannya kepada Abu Thalhah sambil bersabda: “Bagikanlah 
kepada orang-orang.” 


2 Hewan hadiah yang beliau tuntun dari Madinah pada waktu haji. 





50 — Riyadhus Sholihin — 








AAS Sa 5 


2. KITAB TENTANG ADAB MAKAN 


AAA 9 Ora Ada aa “ 
BAB 100 
MEMBACA BASMALAH DI AWALNYA DAN HAMDALAH 


732. Dari Umar Ibn salamah (x£ibixo, dia berkata: “Rasulullah s8 bersabda 
kepada saya: “Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan 
kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


YAN ATAP Er KAMAR 


38 NA Kr PPA Fiat data 
Ar PAMA Gaga LINA 


OMA TA KKU FA TES SAT INA selu 





733. Dari “Aisyah kx£ixis», dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu makan, maka sebutlah nama Allah Ta'ala, jika ja 
lupa menyebut nama Allah diawal makannya maka hendaklah 
mengucapkan dengan menyebut nama Allah pada awalnya dan pada 
akhirnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih”) 

Ko DEEN 

spam Kun sha 35 


- 


9 ". Lu AN - 29 
NS. Aa Si Pygsnn 


29 0 te Jera c - AC Ki 
7 SN Aap Apa « AS, 
TEA NI KANE 


AANG MENGAN AS TAN Na (aan 


734. Dari Jabir «5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah «&5 bersabda: 
“Apabila seseorang masuk rumahnya dia menyebut Allah Ta'ala pada 
waktu masuknya dan pada waktu makannya maka setan berkata kepada 
teman-temanya: “Kalian tidak punya tempat bermalam dan tidak punya 
makan malam, apabila ia masuk tidak menyebut nama Allah pada waktu 
masuknya itu maka setan berkata: “Kalian mendapatkan tempat 
menginap, dan apabila ia tidak menyebut nama Allah pada waktu makan 
maka setan berkata: “Kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan 
malam.” (HR. Muslim) 


YAAA Lah TERAPI 
Beras 5 KM SES. JS SGar OA NAS 2 AS NYS 
SE EGA EA AE an IL 


oX 


“ Jariyah bisa berarti wanita budak meskipun sudah tua renta, dan bisa berarti gadis cilik 
dari wanita merdeka. (-pent) 





52 - Riyadhus Shalihin - 


- 


Z ka "Sam, 3 PPA MPA” C3), IN 
AN ab 9 dana “3 PASAL 
Cena, Kan TAX RENA -7 # 
WEE ES 435 KA DIA ALAN 


Shi 


1: 


L, 2 Fa 2gb AL AT “ 
BAG Eng APA NYAMAN AN 


Aa 


N 


wa “5 peng a31 3 Kata 
Dn BER: Kang IE ne Dad 
“5 


BENER. KLO MAN e G3 $ K3 
Bana WA baya An 


Aa 


a 13 
Sio IA an PETA Ka 


ANE Lg ag eba a.. 25GT saka Sa OA 
SE MANA SINI Ga 
TA 25 2399 5. Fi 3 Ia 


735. Dari Hudzaifah «5, dia berkata: “Apabila kami menghadiri makanan 
bersama Rasulullah & , kami tidak meletakkan tangan kami (pada 


makanan) sebelum Rasulullah # meletakkan tangannya. Sesungguhnya 
pernah sekali kami menghadiri makanan bersama beliau, tiba-tiba datanglah 
seorang wanita”' seolah-olah dia itu didorong, ia langsung meletakkan 
tangannya pada makanan maka Rasulullah £ memegang tangannya, 
kemudian datanglah seorang badui seakan-akan ia didorong, maka beliau 
lansung memegangi tangannya kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya 
setan itu mencari kehalalan makanan (dengan cara) tidak di sebut nama 
Allah atasnya, sesungguhnya setan itu telah datang dengan membawa 
wanita ini sebagai alat untuk mendapatkan halalnya makanan, maka saya 
pegang tangan wanita ini, kemudian datang dengan membawa badui ini 
sebagi alat untuk mencari halalnya makanan, maka aku pegang tangannya. 
Demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya sesungguhnya tangan setan 
itu ada digenggamanku bersama dengan kedua tangan wanita dan badui 
ini.” Kemudian beliau menyebut nama Allah dan makan.” (HR. Muslim) 








- Riyadhus Shelihin - 53 





3 LANGKA EA gw 


“ 


BP nan lusa 


pa rn alas 
TG ANIS LAN KANAN AE 
CAN Pn engan UPAYA 
SIGN sena 


736. Dari Umayyah Ibn Makhsyiy al-Shahabi &, dia berkata: “Ketika 
Rasulullah 85 duduk ada seorang laki-laki makan, dia tidak menyebut 
nama Allah hingga makanannya tinggal satu suapan, tatkala ia 
mengangkatnya ke mulut ia berkata: “Dengan nama Allah pada awalnya 
dan pada akhirnya.” Maka Nabi & tertawa kemudian bersabda: “Tidak 
henti-hentinya setan itu makan bersamanya, maka ketika ia menyebut 
nama Allah setan langsung memuntahkan apa yang ada dalam perutnya.” 
(HR. Abu Daud dan Nasa'i)? 


NIS IE RS ENG 
daa ANA GOR AA 
Au » Apa AAN meng “ui 
PAN Ka A3 KASI ka 


| 99 5 


2 Saya katakan: “Sanadnya dha'if, karena al-Mutsanna Ibn Abdurrahman al-Khuza'i, 
dia itu majhul seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Madini.” -N- 





54 - Riyadfuws Shelihin — 


737. Dari “Aisyah (x£i5!so, dia berkata: “Rasulullah # makan bersama enam 
sahabatnya, tiba-tiba Gesaslun seorang badui, lalu ia makan dalam dua 
suapan maka Rasulullah #& bersabda: “Seandainya ia menyebut (nama 
Allah) tentu makanan itu cukup untuk kalian.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: 
“Hadits hasan Shahih) 


NE KAN « PAN WA YA MA KS 2N YA 


SS 


GL ES KK KA sana 
Ara MEA BEAN SAN SS Tae HA La 


738. Dari Abu Umamah #5, bahwasanya Nabi & Sea beliau mengangkat 
hidangannya beliau membaca: “Segala puji bagi Allah dengan pujian yang 
banyak, bagus dan diberkahi, yang Dia tidak dicukupi (oleh siapapun), 
tidak pernah ditinggalkan (oleh siapapun) dan sangat dibutuhkan (oleh 
siapapun) wahai Rabb-kami?.” (HR. Bukhari) 


KN PARA RO yna 
38, IE "Yan Kenangan | 
S3 Sad A3 Kasat elu 


- 
Pa 179 ASP 3 Laka 


33 Nge (irgg WAN AD S3 aa 
A 3, AS 


739. Dari Mu'adz Ibn Anas &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa makan satu makanan kemudian berdo'a: “Segala puji bagi 
Allah yang telah memberiku makanan ini dan telah menganugerahkannya 
kepadaku dengan tiada daya dan kekuatan dariku,” maka diampuni 


2 Ir : Dia tidak membutuhkan kepada siapapun, bahkan Dia-lah yang memberi 
makan dan mencukupi hamba-hamba-Nya. #», : pujian terhadap-Nya tidak pernah 
ditinggalkan atau terputus sebagaimana nikmat-nikmatnya tidak pernah terputus walaupun 
sekejap mata. (-pent) 





— Riyadhus Shaelihin - 55 





untuknya dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Abu Daud, dia berkata: 
“Hadits hasan.”) 


AAA aalal Grey Ta Y. 


BAB 101 


ANJURAN MEMUJI MAKANAN DAN LARANGAN 
MENCELANYA 


Par anan gn) aU Ka— 
CAS PANAI #IEN NN. 


- 


ps PARIS KANG Uh ESC DS ay 
2 AA 3485 


740. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “ Rasulullah & tidak pernah mencela 
makanan sama sekali, apabila beliau menyukainya beliau memakannya 
dan apabila beliau tidak suka terhadapnya beliau meninggalkannya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


4 


Ita SE SANG 1. Kap 


ya 


, Tina Ie og Y GK Iya 
Kere EN Raya Las @3NYayai 
Pong Al Vj MI II. 
PETA AK Song 
741. Dari Jabir &, Ta Nabi # Be Sa menanyakan lauk“ kepada 

keluarganya, mereka menjawab: “Kami hanya memiliki cuka.” Beliau 


lalu memintanya dan makan berkuah cuka, seraya berkata: “Sebaik-baik 
lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka.” (HR. Muslim) 


2 aa adalah bentuk tunggal seperti 2!5! yaitu lauk pauk, bersifat cair ataupun keras. 





56 - Riyadhus Shotihin — 


DSA al HAN 
Ia par Ss 


BAB 102 
SIKAP ORANG YANG BERPUASA APABILA DIUNDANG 


0536, SS Ah NG AI 
Ba CI SAE. Ag 
CAN 9 AA -L 12 s5 35 AS “31. 


GI sa RAI ane AN 


KAA «SAS, 


742. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu diundang maka hendaklah ia mendatangi, apabila ia 
berpuasa maka hendaklah ia mendo'akan dan apabila ia tidak berpuasa 
maka hendaklah ia ikut makan.” (HR. Muslim) 


Para ulama berkata: “IAI adalah 2s (maka berdo'alah) 


SRG Aa De 


BAB 103 


ORANG YANG MENDAPAT UNDANGAN DIIKUTI OLEH 
YANG TIDAK DAPAT UNDANGAN 


Can BINA NN 


- Riyadhus Shalihin — 57 








AE ge nya Hrga 


1g kan ek Lte LAMA & 

ES TEMA Ka Ea EA , PEN Urea 
AI 23 

pa meremas Je 


743. Dari Abu Mas'ud al-Badri &, dia berkata: “Seseorang telah mengundang 
Nabi & untuk jamuan makan yang dia siapkan untuk lima orang, lalu 
mereka diikuti oleh seseorang, maka tatkala orang tadi sampai dipintu 
Nabi # berkata: “Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, jika kamu 
mau kamu bisa mengizinkan dia, dan jika kamu menghendaki (agar dia 
pulang) maka dia harus pulang.” Si tuan rumah berkata: “Saya 
mengizinkannya ya Rasulullah #.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TA ANA STAN 
AI rsubiya 


BAB 104 


MEMAKAN YANG TERDEKAT DAN MENASEHATISERTA 
MENDIDIK ORANG YANG KURANG BAGUS MAKANNYA 


dana LAIN SEN 
PIA TI bean ES 
Hb Bi YA AI lok TKA 2 "3 
KE AI Tea PE SE 


” 
“ PA 


3 


. 





58 - Riyadhus Shelihin — 


5 TE A3 Pi AK 
BERAS Eh ae, wal TT 235 


“na HAN Aya? 9 reka N9-— 3G 9 
“ . - 5s . - . 
.- lap NY #aaa aya 


744. Dari Umar Ibn Abu Salamah «5, dia berkata: “Saya adalah bocah kecil 
yang ada dalam bimbingan (asuhan) Rasulullah s5, tangan saya (kalau 
makan) menjelajah semua bagian nampan panjang. Maka Rasulullah # 
menegur saya: “Wahai bocah bacalah bismillah, makanlah dengan tangan 
kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu.” Maka demikianlah 
seterusnya makan saya setelah itu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KISI KE SN KAS to 

Bpk Sa In Aan PE M5s 

AAN SAE. IG RN .IG 
ILAG KONDISI 


745. Dari Salamah Ibn al-Akwa' & bahwasanya seorang makan dihadapan 
Rasulullah & dengan tangan kirinya, maka beliau 55 bersabda: “Makanlah 
dengan tangan kananmu.” Dia menjawab: “Saya tidak bisa.” Beliau 
bersabda: “Semoga, kamu tidak bisa!” Dia tidak mau hanya karena 
sombong. Dia berkata: (Akhirnya) dia benar-benar tidak bisa mengangkat 
tangan kanannya ke mulutnya.” 8 (HR. Muslim) 


? Thi'mah adalah sifat (cara makan). Dalam hadits terdapat pengajaran adab makan 


kepada anak kecil. 
26 Sebagai hukuman atas kesombongannya menolak sunnah. Lihat hadits nomor 163. (- 


pent.) 





— Riyadfus Shalihin - 59 








Ika Pun, L 
EN AKA AR: 
AYI SA Asa 
BAB 105 
LARANGAN MENGAMBIL DUA BUTIR KURMA ATAU 
SEJENISNYA APABILA MAKAN BERSAMA-SAMA 
KECUALI DENGAN IZIN SAHABAT-SAHABATNYA 

22 PK Ie LAS ra os) Ai. ? 
JIN KAN IG APE AKA NA 
IAI SN 3 #1 Pera — Ga 22 34 
SIKA FP yA KESEG VA 3,3 

CN Anta LEAN TI LK MAL IL 
JI EN MESANG 2 N PAP MAY LIA AU 


ra Oa 


c 1 Pa 1 9 s.. 9 P4 
AA UN Ortu anta 


746. Dari Jabalah Ibn Suhaim, dia berkata: “Kami mengalami musim paceklik 
bersama Ibn Zubair tiba-tiba kami dapat rizki kurma. Waktu Abdullah 
Ibn Umar #5 lewat kami sedang makan maka dia berkata: “Jan gan kalian 
makan dua butir kurma sekaligus karena Nabi #& melarang perbuatan 
“giran”” tersebut”, kemudian dia berkata: “Kecuali orang itu minta izin 
kepada kawannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TEA RU ATA Dn ia 
| BAB 106 


TUNTUNAN BAGI ORANG YANG MAKAN DAN TIDAK 
MERASA KENYANG 


- CN AREIO NN ' 1 9 13-an | 
Gila NASANG ISP NN 


7 Dalam sebagian naskah adalah 525. Lihat Fath al-Bari M570 








60 - Riyadhus Shalihin — 


Ne 3 PG 117 , 83 - 
KENA Ce ps DG ME A85 


TERANG yasin SA (3 Je 
GNI ah KAS KABEL 


“ » 

Sa tua 

747. Dari Wakhsyiy Ibn Harb &, sesungguhnya para sahabat Nabi #£, mereka 
berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa 
kenyang!” Beliau menjawab: “Barangkali kalian makan berpencar 
(sendiri-sendiri).” Mereka menjawab: “Benar.” Beliau bersabda: 
“Berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, 
niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian.” (HR. Abu Daud) 


SA EA ANU a.v 
OT PAPAN | 


BAB 107 


PERINTAH MENGAMBIL MAKANAN DARI PINGGIR 
PIRING DAN LARANGAN MENGAMBILNYA DARI 
TENGAH 


TEE NA ba BER Aa 


Dalam bab ini adalah sabdz Rasulullah &: “Dan makanlah dari apa 
yang paling dekat denganmu.” (HR. Bukhari — Muslim sebagaimana yang telah 
lalu) 


AA AE : | g 
CI ANA SA ENI NEN 
PN aa da EA 





- Riyadhus Shelihin 61 








Te G3 LAN SAS NT sara 3 wahana 
' 9 ea —- 


748. Dari Ibn “Abbas #5, dari Nabi &, beliau bersabda: “Keberkahan itu turun 
di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah 
makan dari tengahnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 
Hasan Shahih”) 


SISA ELANG SAY ANKE NA 
ad Haa TS “3 na aan | TAU ren Pena, ae 
Pe UP AA aa t 


LAN bean 
“5 YAAA PALAF YAA, as Pgri 


Ka 
“ 


CE 3 ran. Ng 
“3d 


- 


Kan SE a03 Ni NGb na Kas 
nee GA: “ S5 nee Ty Nan 
TAN YAG NA Pap | 


749. Dari Abdullah Ibn Busr &, dia berkata: “Nabi & mempunyai nampan 
besar yang disebut al-Gharra” yang diangkut oleh empat orang laki- 
laki. Tatkala masuk waktu dhuha dan mereka selesai shalat Dhuha maka 


Pe 


2 disebut al-Gharra' (yang putih) karena putihnya yang disebabkan oleh daging dan 
lemak. atau karena putih gandumnya, atau karena putihnya karena susu. 





62 — Riyadhus Shalihin — 


dihadirkanlah nampan tersebut yang didalamnya penuh dengan makanan 
Tsarid?? , maka para sahabat berkerumun disekeliling bejana itu, tatkala 
mereka telah banyak Rasulullah & berlutut?', maka seorang badui 
bertanya: “Duduk model apa ini?”! Maka Rasulullah #& menjawab: 
“Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai hamba yang mulia dan 
tidak menjadikanku sebagai seorang yang sombong dan pembangkang.” 
Kemudian Rasulullah # bersabda: “Makanlah dari pinggir-pinggirnya dan 
biarkanlah gundukannya agar diberkahi didalamnya? .” (HR. Abu Daud 
dengan sanad Jayyid) 


ak Ye ken S3 CA N 
BAB 108 
MAKRUH MAKAN SAMBIL DUDUK BERSANDAR 


2 K3 


OTAK SN KE LES Go. 


KAPAL NG AE LA Ea Par 3G 


750. Dari Abu Juhaifah Wahab Ibn Abdullah #5, dia berkata: “Rasulullah & 
bersabda: “Aku tidak makan dengan bersandar.” (HR. Bukhari) 


NA NA Ga Ir AG 
SBN EKA LEE 
YEAR NAN AMA KERAP 


2 Roti dan kuah (-pent) 

2 Duduk bersendekuh yaitu duduk diatas dua lututnya, duduk diatas dua punggung 
tumitnya. 

3 Duduk anda ini model apa? 

2 Berdasar hadits maka upacara potong tumpeng adalah sangat menyalahi Nabi & (- 


pent) 





- Riyadhus Shelihin — 63 





TEA Sea. Eh Fe TA TAAN Bau 
KAN MAA aa SENI SY 


Al-Khaththabi berkata: “sx disini adalah duduk bersandar pada alas 
duduk (empuk) yang ada dibawahnya,” dia berkata: “Maksud beliau: beliau 
tidak duduk diatas alas empuk atau bantal-bantal sebagaimana orang yang 
ingin memperbanyak makan, tetapi beliau duduk diatas satu kaki sedang 
kaki yang lain ditegakkan (seperti orang mau berdiri) tidak duduk dengan 
mantapnya (seperti bersila), dan beliau makan secukupnya.” Ini adalah 
ucapan al-Khaththabi, sedangkan selain al-Khaththabi mengisyaratkan 
bahwa (xx adalah duduk miring atau “tr pada Nan 


AN DES, TERTAWA arned 5 IE 


Ban Kek unan HE 
: Lana Na bab ea gir 
KB 


“ 


751. Dari Anas &, dia berkata: “Saya melihat Rasulullah #& duduk dengan 
bentuk ig'a' sambil makan kurma.” (HR Muslim) 


Duduk /g'a' yaitu meletakkan pantat pada tanah dan menegakkan 
kedua lututnya (nongkrong) 








64 — Riyadhus Shelihin - 


PA Se KE AA 
MAY Aang Pa 


kap aga Ssi, 


BAB 109 


ANJURAN MAKAN DENGAN TIGA JARI, ANJURAN 
MENJILAT-JILAT JARI JEMARI DAN MAKHRUH 
MENGUSAPNYA SEBELUM DIJILAT, ANJURAN 
MEMBERSIHKAN PIRING DENGAN TANGAN LALU 
MENJILATNYA, ANJURAN MENGAMBIL MAKANAN 
YANG JATUH DAN MEMAKANNYA DAN BOLEH 
MENGUSAPKAN TANGAN SETELAH ITU PADA LENGAN, 


KAKI DAN LAINNYA 
14 1 c 3 PNG NK 3 2 
ANIS 0G, 13 King Gp von 


3 Pa aah AA “ P (n 
AL AH aa Ona 
: EA .« TE Una an 


752. Dari Ibn “Abbas (x£i5!s—, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu selesai makan, maka janganlah mengusap jari-jarinya 
hingga ia membersihkannya dengan mulutnya atau menjilatkannya pada 
orang lain? (HR. Bukhari — Muslim) 


5 LENGAN S3 ey 


3 Pada orang lain yang tidak merasa jijik dengannya seperti anaknya, ketika menyuapi 
anak, atau istrinya. (-pent) 








- Riyadhus Shalihin — 65 





' 


kerriae Ben n Gaga 15 
NA AII 


753. Dari Ka'ab Ibn Malik &, dia berkata: “Saya melihat Rasulullah 8 makan 
dengan tiga jarinya, apabila beliau telah selesai beliau menjilat-jilatnya.” 
(HR. Muslim) 


. “ 24 NS KEIGAANOL 
43 Erna ONAU Asa ' KAA gl 
KI : AAA peas 


754. Dari Jabir &, bahwasanya Rasulullah # memerintahkan menjilat-jilat 
jemari dan membersihkan piring dengan tangan lalu menjilat-jilatnya dan 
bersabda: “Sesungguhnya kalian tidak mengetahui dibagian manakah 
keberkahan itu ada pada makananmu.” (HR. Muslim) | 


13 PE ANTAE PIA NNYANA Loc 3 N06 


- 


BE KU PA AVB TA LIT Aa x rn 
ne Tn SN AEI KN ENAK 


#“Y - 


€ 


“ “' GG, 2 Le Ka wa .. 
1503 ata NAK "3 KAU AGAN 
Ta Ten na 2 


755. Dari jabir &, bahwa Rasulullah & bersabda: “Apabila jatuh suapan salah 
seorang kamu maka ambillah dan buanglah kotoran yang menempel 
padanya kemudian hendaklah memakannya dan jangan membiarkannya 
untuk setan, dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan 
hingga ia membersihkan tangannya dengan mulutnya, karena 
sesungguhnya ia tidak mengetahui dibagian manakah keberkahan itu ada 
pada makanannya.” (HR. Muslim) 





66 — Riyadhus Shalihin — 


2 Sh NP an 1 Aan YON 


Le 


TEA ANE ar TS SIN PK 
BASIS Sa DNAN 
Ir KENA GIE 
LEE TS BAN 

PNG NA AN 


756. Dari Jabir &-, bahwa Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya setan itu 
mendatangi salah seorang kamu dalam segala urusannya, sampai ia 
mendatanginya diwaktu makannya. Apabila suapan salah seorang kamu 
jatuh maka ambillah dan buanglah kotoran yang menempel padanya 
kemudian makanlah dan jangan membiarkannya untuk setan. Apabila 
telah selesai maka hendaklah menjilat-jilat jarinya, karena sesungguhnya 
ia tidak mengetahui dibagian manakah keberkahan itu ada pada 
makanannya.” (HR. Muslim) 


Iga Ae NG Etra INN NG BE &3 NOV 


Pad 


LES Sa G3 SNASAA GS BEAN 

K3 TAN RA TAP R Un 3 SAS STAR Kp ng 

TEKAN INGAT JAN EN 
AANG EN IAI Ki 


757. Dari Anas &s, dia berkata: “Rasulullah & itu apabila makan suatu makanan 
beliau menjilat-jilat jarinya tiga kali, dan beliau bersabda: “Apabila suapan 





- Riyadhus Shalihin- 67 





salah seorang kamu terjatuh maka ambillah dan buanglah kotoran yang 
ada padanya dan janganlah membiarkannya untuk setan.” Dan beliau 
memerintahkan agar kami mengusap-usap piring (dengan tangan lalu 
menjilatnya) dan bersabda: “Sesungguhnya kalian tidak mengetahui 
dibagian manakah keberkahan itu ada pada makananmu.” (HR. Mus- 
lim) 

? 


LENGAN AE NAI SN YEON 


2 wu 


pend 
Can TEA KANE ATI IN 
Ips S. JI AAA, 2 293 YG 
Pa 


EN IN, JARAN Sp AL Nie 


() 
—. Pa — 


- Pa 


CIK ga Ae 
: FP SN CIA 


758. Dari Said Ibn al-Harits bahwa dia bertanya Jabir &, tentang wudhu & 
makan sesuatu yang disentuh oleh api (digodok, digoreng atau dipanggang, 
-pent), dia menjawab: “Tidak wajib, kami pada zaman Nabi & benar- 
benar tidak mendapatkan makanan seperti itu kecuali hanya sedikit, dan 
apabila kamu mendapatkannya kami tidak memiliki sapu tangan 
melainkan telapak tangan, lengan dan kaki kami kemudian kami shalat 
dan tidak wudhu lagi.” (HR. Bukhari) 


ME NG SY Diatas, 1 


BAB 110 
MEMPERBANYAK TANGAN DIATAS MAKANAN 


Sa PATIN KTErbra SES HH Ni VA 
HAK NA s Y AAN an SPAN 


AN 











68 - Riyadhus Shalihin — 


Ke Int) 


TA ATT $ ee Nae 


- 


759. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Makanan 
dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk 
empat orang.” (HR. Bukhari — Muslim) 


NN 


AN An Lao TE LEAN, ana 

Mbah Kaefenah PAP Yu 

IS alalas eka A3 IK ala 
Por CAD aa 


760. Dari jabir &, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup 
untuk empat orang dan makanan empat orang cukup untuk delapan or- 
ang.” (HR. Muslim) 








- Riyadhus Sholihin— 69 





ESA aa KSM 3 S3 LG (Ah) 

Ng ME IMEI | 

Seda IWAN PAI Stats 
BAB 111 


ADAB MINUM DAN ANJURAN BERNAFAS DILUAR 
BEJANA SEBANYAK TIGA KALI DAN ANJURAN 
MEMUTAR BEJANA KESAMPING KANAN DARI ORANG 
YANG PERTAMA 


3 Tenga - Into 
33 


Ear PEP UTANG CA Yu 
Ke -G 
Lean 2 EK aa 
PN Op Pa CA PNS aga 
761. Dari Anas &, bahwasanya Rasulullah & bernafas sia tiga kali 


ketika minum.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Maksudnya bernafas tiga kali diluar bejana 


ASASI SE SAE sand KAN 


PEKAN AS Tai 5». Ap 
rang agssstya :3 


762. Dari Ibn “Abbas (y£ib!i.—, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Janganlah 
kamu minum Ng Ssera minumnya unta, tetapi minumlah dua kali, 





70 - Riyadhus Sholihin — 


dan tiga kali dan sebutlah nama Allah jika kamu minum dan dan pujilah 
Allah jika kamu mengangkat (gelas dari mulutmu)" .” (HR. Tirmidzi dia 
berkata: “Hadits Hasan”)” 


763. Dari Abu Oatadah &, bahwa Nabi & melarang bernafas didalam tempat 
minum. (HR. Bukhari — Muslim) 


Maksudnya: bernafas didalam gelas pada saat minum 
Pant AP KAN 23 Pn SAN 11 


£ en kat RT AN AU 


ANE AE 3 KANG 


. 


, PA (YOYG 


” 
A1 t mn Hrga 
Jala (S6 enam Ay Yi 
764. Dari Anas 4 bahwa Rasulullah #£ diberi susu yang telah dicampur dengan 
air, sedangkan disebelah kanan beliau adalah orang badui disebelah kiri 
beliau adalah Abu Bakar #5, maka beliau minum kemudian memberikannya 


kepada orang badui seraya bersabda: “Yang kanan terus yang kanan.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


, ud - PPL 
AN urrataf KN KEY BN 


"4 Sekali minum disunnahkan dua kali atau tiga kali hirupan maka pada setiap kali menghirup 
disunnahkan membaca basmalah pada awalnya dan hamdallah pada akhirnya 
3 Saya katakan: “Bahkan sanadnya dha'if, lihat Takhrij al-Misykah (4278). -N- 





- Riyadhus Shalihin- 71 





33 AL EA AP 
pap Aa tera Aas | AGE 


KISI 2 TAP ACA (Ka Aeon 


PAKA 


” ts. “ 2 Pt | rear 
SPAN IL. 9.4 INI AI 


Pai 


AT ag Pt 239 - 
PAN AAA CUNTAA 
$) 


- 


TAK 4 - LA » 4 ha 
KATA AN DAS PAN Ar 
“Da IN 


765. Dari Sahal Ibn Sa'ad &, bahwa Rasulullah &£ diberi minuman maka beliau 
meminum sebagiannya sementara itu disamping kanan beliau adalah bocah 
kecil dan disebelah kiri beliau adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, 
maka beliau berkata kepada bocah tadi: “Apakah kamu izinkan aku 
memberikan pada mereka?!” Maka bocah tadi menjawab: “Tidak demi 
Allah, saya tidak akan memberikan bagian saya dari anda kepada 
siapapun, maka Rasulullah # Meletakkannya pada tangannya.” (HR. 
Bukhari — Muslim)" 


Bocah tadi adalah Ibn “Abbas (x£ibixw 


AE Sa EMS NY 
ea, LSN S3 
BAB 112 


MAKBOUH MINUM DARI MULUT OIRBAH DAN 
SEJENISNYA, DAN BAHWA HAL ITU ADALAH MAKRUH 
TANZIH BUKAN HARAM 


Fa Gt 39 1 wu TIK» Gn 
AH BAN IL yana Su 


2 Lihat hadits ini pada nomor (574) beserta komentarnya 





72 - Riyadhus Shalihin — 


Ae PAP 


GA A5 1 KN DGN ye AN Is 
aneka Pras ag aa 


766. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, dia berkata: “Rasulullah # melarang 
memecah siga' (kantong dari kulit) yaitu memecah mulutnya dan minum 
daripadanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


GS LENGAN ES 


) 
KIS au Kuki 2 BAN ye — . 
Nagin. AAN pa TKI ata ats 


767. Dari Abu Hurairah «, dia berkata: “Rasulullah #£ melarang minum dari mulut 
Siga' atau girbah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Sen Pai $ - 2 & sg 2 ii 
NON aah REK NW 


ag 


Aa 5 Na 
2s mutan TEMA AT eagae 
na SET . KETAT & Ae aa ? AAA KIAT 


9. 
To 


768. Dari Ummu Tsabit Kabsyah bint Tsabit saudara perempuan hasan Ibn 
Tsabit wib! dia berkata: “Rasulullah # masuk kepada saya lalu beliau 
meminum dari mulut girbah itu lalu aku memotongnya.” (HR. Tirmidzi, 
dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


PE ha SI KE LAN PAKA rara 


— JEAG IIAN SAS 





- Riyadhus Sholihin — 73 





Rena NA 23 An CS 


Sesungguhnya dia memotongnya agar bisa menjaga dan menghimpun 


bekas mulut Rasulullah #untuk diambil berkahnya. Hadits ini menunjukkan 
arti kebolehan minum dari mulut girbah sedang dua hadits sebelumnya 


menjelaskan cara yang paling utama dan sempurna. dea. 


anik al ,- 
ag Ika SL. MN 
BAB 113 
MAKRUH MENIUP MINUMAN 


ra 13 3G 
GNI AN Ga BT LAN 


Hala As Ia TAN  yae eG 


AY - 


Yg 836. Ba 3 P0 KAPAN 


pa “ Br Nagan » Kp sa Ma 


7169. Dari Abu Said al-Khudri &, bahwa Nabi 8 melarang meniup minuman, 
maka seseorang bertanya: “Saya melihat kotoran ada dalam bejana.” 
Beliau menjawab: “Tuangkanlah!” Dia berkata: “Saya tidak puas (segar) 
hanya dengan satu nafas?!” Beliau bersabda: “Kalau begitu jauhkan gelas 
dari mulutmu.” (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


KEK SA LN MEA. 


14» Riyadhus Shelihin — 





AT AKAN AYIA KORAN An Engga keaai 


2 Lin S— PE 
kepala, Soo 


770. Dari Ibn “Abbas (x£ik!.xo, bahwa Nabi 8 melarang bernafas dalam bejana 
atau meniup didalamnya. (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih”) 


& 


TA TN RA 
K6 HI A Pa NAN 


BAB 114 


BOLEH MINUM SAMBIL BERDIRI DAN YANG PALING 
UTAMA ADALAH SAMBIL DUDUK 


ENAK Laga 
Dalam bab ini adalah hadits Kabsyah diatas. 
AGAN 3 
Doyan 4 AT ERAN , MATA UT MV 
IG He ye yi SK 
BEuEn Apa Pi MG 


771. Dari Ibn “Abbas tn£ibixe, dia berkata: “Saya memberi minum Nabi 2 
dari air zam-zam, maka belia minum sambil berdiri.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TAN Kang 45 ANA wa NNVY 
At Pe Aa na « SS 2) 23 


c 


MR) 


3 n C) TC 
KR Dar 7 MAA KA Ss KP Aren 


- Riyadhus Shalihin - 75 








772. Dari al-nazzal ibn Sabrah «, dia berkata: “Ali 4 mendatangi pintu Rahbah 
(halaman masjid Kufah) lalu minum sambil berdiri, lalu berkata: 
“Sesungguhnya saya melihat Rasulullah # melakukan sebagaimana kalian 
melihatku melakukannya.” (HR. Bukhari) 


Baba SEKEN GS ENI 


- 33 2 GIE HAN SP 
PN AND 


Ta 1 bak pangan AAA 


-—. 


773. Dari Ibn Umar (x£ib!se, dia berkata: “Kami pada masa Rasulullah #& 
makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri.” (HR. Tirmidzi, dia 
berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


ILIR 


2 is 2 » 
TANYA, ha XI LK Yap FI NV$ 


uang 
Ba 2 Ga | ANA 36 
Ir Erna ANA 6 
92 Gg ve ——- aa 
ne bang Suster 
714. Dari Amr Ibn Syu'eib dari ayahnya dari kakeknya «5, dia berkata: “Saya 


melihat Rasulullah # minum sambil berdiri dan sambil duduk.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih) 


DE Ih, TC Ken MANA an Pe Pala 
KA PIP NYA GS JII NVO 


- 


HPA “ 10, 
"ENG 5 WAS F KE SN 


TAN Pe NA NA je 
NS SA BEA SA Ai AI, 


715. Dari Anas &, dari Nabi #&, bahwasanya beliau melarang seorang laki- 


2 





76 - Riyadfus Shalihin - 





laki minum sambil berdiri. Gatadah berkata: “Kami bertanya kepada Anas: 
“Kalau makan?!” Dia jawab: “Itu lebih buruk —atau lebih jelek lagi-.” 
(HR. Muslim) Dan dalam satu riwayat miliknya bahwa nabi & melarang 
minum sambil berdiri. 


4 


2506 1 38 KENGS 2 ah 383 -VVA 
39 AS LA Teras , » 3 ANIS 
, usang). 25 aa 8 IE 3 Ga 


716. Dari Abu Hurairah &, cdi berkata: “Rasulullah 8 bersabda: “Jangan 


sekali-kali seorang diantara kamu minum sambil berdiri maka barangsiapa 
lupa hendaklah ia memuntahkannya.”” (HR. Muslim) 


SAN ea SO AAN: 
Ca 


BAB 115 
SUNNAH MINUM TERAKHIR ORANG YANG MELAYANI 
MINUM ORANG BANYAK 

Ae 


.. 


En eh sn SA CE AANI 
2 ae GUA As Gea Nai Naa 
TP. 


717. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & beliau bersabda: “pemberi minum 


5 


Pad 


3 Silahkan merujuk pada al-Shahihah (175) dan al-Shaifah (931) untuk mengetahui lebih 
jauh tentang hadits ini. -N- 








- Riyadhus Shalihin- TI 





orang banyak adalah orang yang paling akhir minumnya.” (HR. Tirmidzi, 
dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


SN aa IE 
R3-ey DA LAN AN AT 
(AN Aa 5 ASI HS Sean 1 
papa EN AN Nan 


Na Ar 


BAB 116 
BOLEH MINUM DARI SEMUA BEJANA SUCI SELAIN 
EMAS DAN PERAK, BOLEH MINUM DARI SUNGAI DAN 
LAINNYA LANGSUNG DENGAN MULUT, DAN HARAM 
MEMPERGUNAKAN BEJANA EMAS DAN PERAK UNTUK 
KEPERLUAN MAKAN, MINUM, BERSUCI DAN LAIN- 
LAINNYA 
“ Gs eri KAU n AA 9 
99 “un Ty, ga 


peaar Pan YEN GY 
Ha KN LA Dea 
NN an 
MIPA IP Pee 233553 


3 Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kisah perjalanan mereka yang tertidur dari shalat 
Shubuh (2/138-140) -N- 





78 - Riyadhus Shalihin — 


ud 2 — la NA TI IL KA 
Ce Ka RAN 


PN Pa 


Ae nh ” Ka Na an C £ 
LS AA Sana A3 TA aa 
Le ? hape AA aj Gea - G9. 
He NU Laura 

ah 2” - AA 9 3 
BENEAN ORA PERA 


|. 

718. Dari Anas #&, dia berkata: “Tibalah. waktu shalat maka orang yang 
rumahnya dekat segera pergi ke keluarganya dan tinggallah sekelompok 
orang, maka Rasulullah & diberi bejana dari batu, bejana itu berukuran 
kecil tidak cukup untuk membentangkan telapak tangan Rasulullah &, 
maka berwudhulah seluruh kaum (dari air yang memancar dari jari-jari 
Rasulullah &£, -pent). Mereka?” bertanya: “Berapa jumlah kalian?” Anas 
menjawab: “lebih dari delapan puluh orang.” (HR. Bukhari — Muslim, 
dan ini adalah riwayat Bukhari) 

Dan dalam satu riwayat Bukhari Muslim: “Bahwasanya Nabi & 
meminta satu bejana berisikan air, maka beliau diberi sebuah ember yang 
lebar tetapi dangkal, didalamnya ada sedikit air, kemudian beliau 
meletakkan jari-jarinya didalamnya. Anas berkata: “Maka saya melihat 
kepada air yang memancar diatara jari-jari beliau, maka saya taksir or- 
ang yang berwudhu antara tujuh puluh hingga delapan puluh. 


TE SE LENESNSANN EGA 
Ma Ana PNG AE 
LIGA 

SS ANE NAS NE GAN » 
: Sya iha AAL Jk 9 CE LAN "9 


2 Orang-orang yang hadir di majlis Anas saat ia bercerita, (-pent) 





- Riyadfus Shalihin -— 79 








779. Dari Abdullah Ibn Zaid -, dia berkata: “Nabi & datang kepada kami 
maka kami mengeluarkan air untuk beliau dalam sebuah bejana kuningan, 
lalu beliau berwudhu.” (HR. Bukhari) 


5 Ae ts KENA AE NN. 
WI BEA JAN Ga 5 3S 
AYO AN YEN MN VA KEP AAUA Aira 
Takan SME YG 

KA ah 


780. Dari Jabir # bahwa Rasulullah # masuk kepada seorang Anshar. Bersama 
Nabi & adalah seorang sahabatnya (yaitu Abu Bakar ,-pent) maka 
Rasulullah & bersabda: “Apabila kamu punya air yang telah menginap 
dalam girbah sejak tadi malam (maka berilah kami minum daripadanya, - 
pent) jika tidak maka kami akan minum langsung (tanpa gelas dan tanpa 
tangan).” (HR. Bukhari) 


3 Ch IKEA BLS NN 
TN 2 A3 SENGAGI Kane us re 


Ce 


INA D3 AR, Is Kad 


TT Gras 
“Ae Ga 


781. Dari Hudzaifah &, dia berkata: “Sesungguhnya Nabi & melarang kami 
dari kain sutera dan pakaian yang bercampur sutera, juga dari minum 
dalam bejana emas dan perak, beliau bersabda: “Benda-benda itu adalah 
bagi mereka didunia dan bagi kalian di akhirat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KE NS NE SA 3 VW 


80 » Riyadhus Shalihin — 








na IN mL “2 A0 4 
AIR PN RSS. IG 
Te Lah we 
: TEE KE S6 


MAU AA An PA Ya ' 
/ ka TA AS p On Pop 539 
MA BIGL AAA 
3 Pena . - 2 
TI Yan RING 23 


AGS Ia DAN IN AAS Aas Aa 


782. Dari Ummu Salamah ky£ibix» bahwasanya Rasulullah 8 bersabda: 
“Orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia mengobarkan 
api neraka jahannam dalam perutnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam satu riwayat Muslim: Perungephinya orang yang makan 
atau minum dalam bejana perak dan emas.” 

Dan dalam satu riwayat miliknya: “Barangsiapa minum dalam bejana 
emas atau perak maka sesungguhnya ia mengobarkan didalam perutnya 
api neraka Jahannam.” 


- Riyadhus Shalihin — 81 








“m2? '- 
at Aa — 2 


3. KITAB TENTANG PAKAIAN 


MSN Asa, LEAN 


a01 ANA NG FE 
KANE AA 2 Ag Sy 


BAB 117 
ANJURAN PAKAIAN PUTIH DAN BOLEHNYA PAKAIAN MERAH, 
HIJAU, KUNING DAN HITAM. DAN BOLEH DARI BAHAN APA: 


SAJA SELAIN SUTERA 
Allah 3€ berfirman: 
& 2 TAS Tg SE 1 
Tan IKAN Kan NE nife 
“ 4 
NU Hang semua ra Apa 


“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 
untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa 
itulah yang paling baik.” (al-A'raaf: 26) 

Allah 8 berfirman: 


SIA KETA Muka 
.N ds. (KEK 55 


“Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara dari panas dan pakaian 
(baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.” (al-Anfal: 81) 





82 - Riyadhus Sholikin - 


Pe AKAP s5 HN JENN 
Aa ren mapan SetaA 2.06 
ANE ETINENETA ra «SG satga TARI 


“ 


naat 


783. Dari Ibn “Abbas Letih », bahwasanya Rasulullah 8 bersabda: “Pakailah 
dari pakaianmu yang “putih- putih, karena ia adalah dari sebaik-baik 
pakaianmu dan kafanilah mayat-mayat kamu dengan kain putih.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


YAN EA TG kagak AW: R3 5 


AN Syana 39 NM 
” Leone 


IG SENANG. LG, ga gan 
G3 — 


Pa 


784. Dari Samurah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “pakailah pakaian 
berwarna putih, karena ia lebih suci dan lebih baik dan kafanilah 
(bungkuslah) mayat-mayat kamu dalam kain putih.” (HR. Nasa'i, dia 
berkata: “Hadits Shahih”) 


DIN CP baka TAN Na 
aa NE SEKEN 3 NO 
Ga 5 Pa La Tk Eng Lan ya 
Be Kia lag 5 jawa ARUN ORANG Me 
A3 “3 2 2 na 
MAA Kenya 
785. Dari al-Bara' &, dia berkata: “Rasulullah & adalah orang yang sedang, 


tidak tinggi dan tidak pendek (tetapi lebih dekat kepada tinggi, -pent). saya 


- Riyadhus Shelihin - 83 








telah melihat beliau dalam pakaian hullah" merah, saya belum pernah 
melihat sesuatu yang lebih indah'daripada beliau.” (HR. Bukhari — Muslim) 


2 9 Kok an 


KANG , AA Sy Sanusan 


Ara . aa Aa LN As. IE 
Mane INA sa 


gag 2 ae NA ARE es GS TT 
S3 2 AD TAAT Ipa as d AS GUI 


# 


3 ap h irey LA Aa 36 
Ita 2 FN "ati K Oa Tenan 
, AA, TS an dat, 


786. Dari Abu Juhaifah Wahab Ibn Abdullah &, dia berkata: “Saya melihat 
nabi & di Makkah ketika beliau ada di al-Abthah (Bathha”, -pent) dalam 
satu kemah merah dari kulit, lalu Bilal keluar membawa air untuk wudhu" 
beliau # Maka ada yang membasahi diri dan ada yang mendapatkan sedikit. 
Kemudian Nabi #keluar dengan memakai pakaian setelan berwarna merah, 
seolah-olah saya melihat kepada putihnya dua betis beliau, maka beliau 
wudhu dan Bilal beradzan, sayapun memperhatikan mulutnya kesana 


kemari, dia mengucapkan kekanan dan kekiri: #MGNx£ dan DEK 2 EK 


kemudian ditancapkanlah pada tanah tongkat beliau &£, lalu beliau maju 
dan shalat, anjing dan keledai lewat dihadapan beliau, tidak dihalangi.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


“0 Hullah adalah pakaian yang memiliki lapisan luar dan lapisan dalam dari satu jenis (dan 
isa juga : pakaian setelan atas bawah dari satu jenis, -pent) 





84 — Riyadhus Shelihin — 


3G EA RATE Apaan VAN 
AC ya “4 Taro, AT ss 
3 AN ANE BIPA ga 


- ar ts) 
. PAN Sah 13 5915 


787. Dari Abu Ramtsah Rifa'ah at-Taimi -, dia berkata: “Saya melihat 
Rasulullah # memakai pakaian warna hijau.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi 
dengan sanad shahih) 


(9, ?- 


BEAN BL BE NI 9 NAN 
WELAS NYARI  P apa 


788. Dari Jabir &, bahwasanya Rasulullah #& masuk kota Makkah pada waktu 


penaklukannya dengan bersurban warna hitam.” (HR. Muslim) 


2 Ne 


DESA Yapen AN IE 5NM 

NE IE: bnyak 
pe KG SAS 
CE AN Basa A33 


Aa Ka pa 
pg er ug 


789. Dari Abu Said Amr Ibn Huraits &, dia berkata: TAN saya melihat 
Rasulullah & sedang memakai surban hitam yang kedua ujungnya beliau 
julurkan diantara dua pundak beliau.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat miliknya: “Sesungguhnya Rasulullah #& berkhutbah 
dengan memakai surban hitam.” 


Seagas aa 








AA Panae MATA TA AE AKA 

CE A. Os an Sisa Bb ali 
KIE S 3 Ia ARE: 2 Len 

Denga 


£ Tt by 
KAA 15 Na Pa: 2 Med La 
AE «La 13 


790. Dari “Aisyah (x££5!xo dia berkata: “Rasulullah & dikafani dalam tiga la- 
pis baju berwarna putih buatan Sahul dari bahan katun, tanpa baju gamis 
dan surban.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Sahul adalah sebuah desa di Yaman. 
BASA ak 2 "sg Sapa 
Ingatan Pa EYan »4 1, AA Kp 2 Sa 
Aa NG aa AGAN Kan gi aa 
IST A3 NN nk ga LAN 


791. Dari “Aisyah Wx£i5ixo dia berkata: “Pernah Rasulullah #& pada suatu pagi 
keluar dengan berselimut kain yang bergambar pelana unta, terbuat dari 
bulu berwarna hitam.” (HR. Muslim) 

AG adalah kain yang diselimutkan, 45x adalah yang bergambar 
pelana unta yang disebut dengan y254 dan 





86 - Riyadhus Shalihin - 





FS JELSAh CAT Anand AAA NY 
Man IE op AS MG A5 


K Budi 
Naa 


ri Pa ALA mat CAN - 2 
IA A1 dadar 4 gen - AE Aa La 
1 ORG Isa PA 25 KE aga Ye . 


Pad 


LAGI “oo ae . “ 
PA NAN Hanap she Tara 


. ” 


Plat AA Lo aeat 


Kata Fe Taga 2 
LAN, YA AN 2 Wa AN SS Kato 


Ui 


5 AAU daa “13 Aa 2 SN Kk Ma 

AKA age SALES 
Ketir nba kanan 
KEY AAA PI TEA ANAN FIK 


792. Dari Mughirah Ibn Syu'bah #6, dia berkata: “Pada suatu Ba saya 
bersama Nabi & dalam sebuah perjalanan, maka beliau bertanya kepada 
saya: “Apakah kamu membawa air?.” Saya jawab: “Ya.” Maka beliau turun 
dari kendaraannya dan berjalan hingga menghilang di kegelapan malam, 
kemudian beliau datang dan saya menuangkan bejana kepada beliau, dan 
beliaupun membasuh muka, sedang pakaian beliau adalah jubah dari wol, 
beliau tidak bisa mengeluarkan keduanya dari bawah jubah, kemudian beliau 
membasuh kedua lengannya dan mengusap kepalanya, kemudian saya 
menunduk bermaksud melepaskan kedua sepatu beliau, ternyata beliau 
bersabda: “Biarkanlah keduanya karena saya memasukkannya dalam 
keadaan suci.” Dan beliapun mengusap keduanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Beliau memakai jubah buatan Syam yang sempit 
kedualengannya.” 
Dalam satu riwayat: “Bahwa peristiwa ini ada pada waktu perang tabuk.” 





- Riyadhus Sholihin- — 81 





BAB 118 
ANJURAN MEMAKAI KEMEJA PANJANG 


na ape Ka ea EN ta 
LE UANG Hu Ay 
TEA ANGA ATK PELA AN BEA 


Pp 


8-1 &3 NG 
$ Ya Sa Teri 
793. Dari Ummu Salamah tx£ib! s5, dia berkata: “Baju yang Sa dicintai oleh 


Rasulullah #adalah gamis pena panjang).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, 
dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


BATAN PA AN 
Deredkaai 2g Ing 
IL JS 1g 9 KE UKI mna 


BAB 119 


UKURAN PANJANG GAMIS, LENGAN BAJU, SARUNG, 
UJUNG SURBAN (DAN CELANA), SERTA HARAM 
ISBAL (MENJULURKAN PAKAIAN BAGI LAKI-LAKI 
HINGGA MENUTUPO MATA KAKI) JIKA KARENA 
KESOMBONGAN DAN MAKRUH BILA TIDAK KARENA 
SOMBONG 


DANG IN Nona 33 nas 





88 - Riyadhus Shalihin - 





Dara Pa Sa AO EA 


Gas baya IE AA 


794. Dari Asma' binti Yazid Mana PEN dia berkata: “Lengan gamis 
Rasulullah # memanjang sampai pergelangan tangan" .” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan) 


Ng SEA. aa NG rae , 3 NO 
Jas TAI Ha KAI IG AA » 
SAAT Yes Naa PRIA PAN Kn at 

Ta AAN 9. ENI 


Aan Aa S3 KAIN 


795. Dari Ibn Umar tx£ibisxo, bahwasanya Nabi 8 bersabda: “Barangsiapa 
menyeret pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihat 
kepadanya pada hari kiamat.” Maka Abu Bakar berkata: “Wahai Rasulullah 
sesungguhnya (sebagian ujung) sarung saya melabuh (menjulur dibawah 
mata kaki) kecuali kalau saya perhatikan.” Maka Rasulullah #£ bersabda: 
“Sesungghnya kamu tidak termasuk orang yang melakukannya karena 
sombong.” (HR. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebagiannya)” 


PN AN Na aa YNA “3nn nm, 
ea - LAN AANG SERING NAN 
Ba PPU ROA: 
Makin aa SN KG ANA 5 AS » KE 
796. Dari Abu Hurairah & bahwasanya Rasulullah # bersabda: “Sesungguhnya 


4! Hadits ini telah berlalu dengan no. 524 beserta isyarat tentang kedha'ifannya. -N- 
“? Jihat komentar pada hadits no. 1596 —(pent) 





- Riyadhus Shalihin- — 89 











Allah pada hari kiamat tidak akan melihat kepada orang yang menyeret 
kain sarungnya karena sombong.” (HR. Bukhari — Muslim) 


at 1 Gara NG Wen. IG Aan NE U NV 
BEA JAN 


797. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & beliau bersabda: “Kain (sarung, pakaian) 
apa saja yang berada dibawah kedua mata kaki maka berada di neraka“. 
(HR. Bukhari) 


“$ Cun T pa ses 
Ag Ad! LE GI 5 AA 
PAK & Y. & 
ENYA JAE WAN PESTA 
- LA 1 Pi g g ta 
AN ya IG 8 « AKG AS 23 3? 
2 LA “ 74 
2 nasa NN Ae 
ICA LA ta 8. “ 
TAAT A TA Cia Gasa». JG PAPAN 2 
“ 
SANG NS Ar mer , 
IA SN - , 
“3 KKN » Ring 39 
798. Dari Abu Dzar &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Tiga macam orang Allah 
tidak akan mengajak bicara pada mereka nanti pada hari kiamat, juga tidak 
akan memandang, dan tidak mensucikan mereka, bahkan bagi mereka siksa 


yang amat pedih.” Abu Dzar berkata: “Kemudian Rasulullah #& membaca 
ayat tersebut tiga kali.” Lalu beliau (Abu Dzar) melanjutkan: “Celaka dan 


8 dengan perasaan bangga 
-4 al-Khaththabi berkata: “Maksud beliau #&: “kaki yang terkena kain dibawah mata kaki 


tempatnya adalah di neraka, beliau menggunakan kata kain untuk mengungkapkan pemakainya, 
artinya : kaki dibawah mata kaki akan disiksa sebagai hukumannnya. 





90 — Riyadhus Sholihin - 


merugilah mereka, siapa mereka wahai Rasul?” Rasulullah bersabda: “Orang 
yang memanjangkan celananya hingga menutupi kedua mata kaki, orang yang 
suka mengingat pemberiannya, dan orang yang menjual dagangannya 
dengan sumpah bohong.” (HR Muslim) 

Dalam riwayatnya yang lain: “Musbil, yaitu orang yang memanjangkan 
celana/kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya karena sombong.” 


DG PES KANAN 
S5 2. Sian y 
3 ola .« Peri An KAS 

Batan, 


799. -Dari Ibn Umar x£45!4 dari Nabi 8, beliau bersabda: “isbal itu ada pada 
sarung, gamis (kemeja banjang) dan surban, maka barangsiapa menyeret 
sesuatu karena sombong (ada rasa bangga, pent) maka Allah tidak akan 
melihat kepadanya pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud dan Nasa'i dengan 
sanad shahih) 


Kis “ 9 “3 aer 
Mer ua EY KANG Lv) 3 si an s - Ns 
MEI EA NP EN 
EASY Kia 28. LA pasa 

Y,.36 - IN DIA ITE. 8 
2g » 2 Vaak PA 
aa Memes SIA AE Tas 


“& 


Cs 


Ag 


X 


“5 Kesimpulan dari hadits-hadits isbal: (1) Yang melakukan Isbal tanpa ada perasaan sombong 
diancam dengan neraka, (2) Yang melakukan isbal karena sombong diancam dengan 3 perkara, 
seperti dalam hadits diatas. Dan Ibn Hajar menjelaskan bahwa sengaja memanjangkan adalah 
kesombongan. (-pent) 





— Riyadhus Shelihin - 91 








(AB gan, SAS IE SAE AAN 
CU UT Epi PENA TUNAI 
FI 3 Oon raya Ken BANI, 
B3 EN Il IK IE ASUS 
TAK ». IG. DK. A5 IE 
As AGS KG “ Ka gai Te 
AAA aa AE 1s Pega GEN, 
S5 SN AAS ana 


- EP Alat a » S5. c : 
Sak SETAN IE NA 


rah ec 


LA S5 KA See Kang 


a Kesan sae KENIK Ayan 


LInIEAS LNG Ka 
33 TA LA? Sig Km GILA SEI PLN 


800. Dari Abu Juraij Jabir Ibn sulaim &5, dia berkata: " “Saya melihat seseorang 
yang ucapannya menjadi rujukan orang-orang, dia tidak mengucapkan 
sesuatu kecuali mereka merujuk kepadanya. Saya bertanya siapa orang ini?” 
Mereka menjawab: “Rasulullah &.” Saya berkata: KA ANU wahai 
Rasulullah —dua kali-.” Maka beliau bersabda: “Jangan mengucapkan 


TA 





SIESIE - SKAAKE itu adalah penghormatan terhadap orang-orang yang 


sudah mati- ucapkanlah: Fa ? Dia berkata: “Saya bertanya: “Anda 


ini Rasulullah?” Beliau menjawab: “Saya adalah utusan Allah, (Tuhan) 
Yang apabila kamu tertimpa kerusakan lalu kamu berdo'a kepada-Nya pasti 
Dia menghilangkannya darimu, dan apabila kamu tertimpa musim paceklik 
lalu kamu berdo'a kepada-Nya pasti Dia menumbuhkan tanaman untukmu. 
Apabila kamu berada ditanah tandus atau gurun” Jalu hewan tungganganmu 
hilang, kemudian kamu memohon kepada-Nya pasti Dia mengembalikannya 
kepadamu.” Dia berkata: “Saya berkata: “Berwasiatlah kepadaku.” Beliau 
bersabda: “Jangan sekali-kali kamu mencaci maki seseorang.” Dia berkata: 
“Maka setelah itu saya tidak pernah mencaci seorang merdeka, hamba 
sahaya, tidak pula (mencaci) unta dan kambing.” Dan janganlah kamu 
meremehkan kebaikan sedikitpun, dan kamu harus berbicara dengan 
saudaramu dengan wajahmu yang manis, sesungguhnya yang demikian itu 
adalah bagian dari kebaikan, dan angkatlah kain sarungmu sampai ke 
pertengahan betis, jika kamu tidak mau maka sampai pada kedua mata 
kaki. Dan jauhilah perbuatan isbal (yaitu) menjulurkan kain sarung (sampai 
menutup kaki) karena hal itu adalah termasuk kesombongan”. Dan 
sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Apabila ada orang yang 
mencacimu atau mencelamu dengan sesuatu yang dia mengetahui hal itu 
ada padamu maka janganlah kamu membalas mencelanya dengan sesuatu 
yang kamu mengetahuinya ada padanya, karena sesungguhnya akibat hal 
itu akan kembali kepadanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad 
shahih, Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan Shahih) 


ASK, Jearsa NA A3 AN 


TAN 9 Span PETA MN AP 21 
MB IKA Km sa Ap 
BAE Pu 25 AS 


46 peri) adalah tanah yang tidak berair dan tidak berpenghuni, as Wsljadatah tanah yang 





tidak berair. 
41 Kesombongan, merendahkan orang lain dan rasa bangga kepada diri sendiri atas orang 
lain. 








3 


TN Wetan YA KEL. J6 C3 


7 LAN SA AG Gi 
S3 2135. € sena 0 NAN lg 


», Ta AS 9, 2 
PAN ke 2 sa 


801. Dari Abu Hurairah 8£, dia berkata: “Tatkala ada seseorang yang sedang 
shalat dengan sarung yang isbal maka Rasulullah & bersabda kepadanya: 
“Pergilah dan wudhu'lah.” Dia lalu bergi berwudhu kemudian kembali, maka 
Rasulullah # bersabda: “Pergilah berwudhu.” Maka seseorang bertanya 
kepada Rasulullah #: “Wahai Rasulullah #, mengapa engkau 
memerintahkannya berwudhu kemudian engkau diam terhadapnya?” Beliau 
menjawab: “Sesungguhnya ia tadi shalat dengan sarung yang isbal, 
sesungguhnya Allah tidak menerima shalat orang yang musbil.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim) 


IE IN EA Ba ASN 
Sak! Sa Gen gg IE SN SI Ka 
Saga SSI Ke TER AAN 
Angin baper sea Ie 
Cena TN SEA 
KATA ANIS sai 


sz 1 Ae 


1 PAN Oa AD meta tata : 
Agar Sa taay YAA 


“ 


KA TS 


“ Demikian penilaiannya padahal dalam sanadnya ada kritikan yang jelas. telah saya jelaskan 
dalam Takhrij al-Misykah (761) dan Dha 'if Abu Daud (96). -N- 





PIA ES 
Pia RI as IA 
TE JELAS AS SN 
EA AN BEI NN, RS SAI 
LN y TG Pia AS yerg LA AS 


9 


y. ya Aga LT 2S pi “Si 
NYA ALA (IE AA TAN | 


KY 


, LA Naa TI Le na 
DI TA SA TA A30 2 AS 
'w A3 0 An Aa KAA ve 

SLAIIKS EK BEAN 


“ 


PN AINI 
TG IE BEN LT ANIS 
KAI Kabin ME 


£ « 5 


ET A33 3 KA Kira Apaan (€ (Gaa 

NO LET GOA STA TERNATE TAN DA KE AEKIA 
an BIPA 5G. IG DSN ES 
PNG EP GK 


- Piyadhuv Shelihin- 95 








Naa NN 
CA CARA 


AED IS ELUNG PN 4 
Maap Is SEN Yatas 
PETA SAYA Ha ate 
TAN Gasa £ LINE ARA 
2 NA LEAN 
Fera SIG dala SAR 


K3 


802. Dari Oais ibn Bisyr al-taghlibi, dia berkata: “Saya diberitahu oleh bapak 


saya —dia adalah teman dekatnya Abu Darda' &- dia berkata: “Di Damaskus 
ada seorang sahabat Nabi # yang disebut dengan nama Abu al-Hanzhalah, 
dia adalah seorang yang senang menyendiri, jarang bergaul dengan orang- 
orang lain, keluarnya hanyalah shalat, jika sudah selesai shalat yang 
dilakukannya hanyalah tasbih dan takbir” hingga ia mendatangi 
keluarganya. Maka orang itu melewati kami ketika kami sedang duduk 
disamping Abu Darda', maka Abu Darda' berkata kepadanya: “(Kami 
mohon) satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikanmu.” 
Dia berkata: “Rasulullah 8 mengirim satu pasukan perang, ketika telah 
datang (pasukan itu) seorang dari mereka datang dan duduk di majelis 
Rasulullah #£, lalu dia bercerita kepada orang disampingnya, Seandainya 
kamu menyaksikan kami, sewaktu kami bertemu dengan musuh, maka ada 
yang menyerang musuh dan menikamkan (tombaknya pada musuh) sambil 
berteriak: “Terimalah ini, aku adalah pemuda dari Bani Ghifari, bagaimana 


49 Demikian dalam Abu Daud, sedang dalam al-Musnad (4/179-180): 
(3 aa KB... 3DLo G sah) ini tentu lebih jelas. -N- 


96 





pendapatmu tentang teriakan tadi?” Maka orang (yang mendengar cerita) 
itu menjawab: “Menurutku pahalanya pasti telah batal.” Lalu hal itu 
didengar oleh orang lain dan dia berkomentar: “Menurutku hal itu tidak 
jadi masalah.” Maka dua orang tadi berbantah-bantahan hingga didengar 


oleh Rasulullah #& maka beliau # bersabda: “Ai Sar ” Tidak apa-apa 


. dia diberi pahala dan dipuji.” Maka saya lihat Abu Darda' bergembira 
dengan hal itu. Seketika ia mengangkat kepala melihat kepadanya seraya 
berkata: “engkau mendengarnya dari Rasulullah #£?” Dia menjawab: “Ya.” 
Dia terus mengulang-ulang kepadanya hingga saya berkata: “Sungguh 
hampir ia duduk sendekuh diatas kedua lututnya.” Dia (Bisyr) berkata: 
“Maka Abu Hanzhalah pada suatu hari lewat lagi didepan kami maka Abu 
Darda' berkata kepadanya: “(Mohon) satu kalimat yang bermanfaat bagi 
kami dan tidak menyusahkanmu.” Dia berkata: “Rasulullah # bersabda 
kepada kami: “Orang yang infak untuk keperluan kuda'"' seperti orang yang 
mengulurkan tangannya dengan sedekah, (terus menerus) tidak pernah 
menggenggamnya.” Kemudian lewat lagi dihadapan kami pada hari yang 
lain, maka Abu Darda” berkata lagi kepadanya: “(Mohon) satu kalimat 
yang bermanfaat bagi kami dan tidak menyusahkanmu.” Dia berkata: 
“Rasulullah #bersabda: “Sebaik-baik orang adalah Khuraim al-Asadi, andai 
sajarambutnyatidak gondrong? dan sarungnya tidak isbal.” Maka hal itu terdengar 
oleh Khuraim, sehingga dia segera mengambil pisau lebar yang tajam lalu 
memotong rambutnya dan meninggikan sarungnya hingga pertengahan 
betisnya.” Kemudian dia lewat lagi pada hari yang lain, maka Abu darda berkata 
kepadanya: “(Mohon) satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak 
menyusahkanmu.” Dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 8 bersabda: 
“Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian maka 
perbaikilah pelana tempat kamu naik kendaraan dan perbaikilah pakaian- 
pakaianmu sehingga kamu menjadi (berpenampilan bagus dan berpakaian 
rapi) seolah-olah kamu adalah pertanda” ditengah-tengah manusia, karena 
Allah &£ tidak menyukai kekejian dan yang memaksa berbuat keji.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan, kecuali Oais Ibn Bisyr, mereka berselisih apakah 
dia Tsigah atau dha'if “, dan Imam Muslim telah meriwayatkan untuknya) 


50 Sebagai bukti ke-tawadhuannya sebagaimana sikap santri dihadapan gurunya. -pent 

51 Seperti menggembalanya, memberinya makan dan minum, melatih dan lain-lain. dan 
yang dimaksud adalah kuda perang (begitu pula kendaraan yang lain yang berfungsi seperti kuda 
dalam perang, -pent) 

ika ra adalah rambut apabila panjang hingga mencapai pundak, 2 adalah pisau lebar 
yang tajam. 

S3 3. adalah tanda adi badan Maya Gp berbeda dengan warna kulit lainnya (tahi lalat 
dan EA -pent). JS artinya mereka sangat nampak, dikenal dikalangan 
manusia. 21 4eLzadalah an keruh daa rembulan. —pent) 

Hara melihat ada orang yang mengatakan dha'ifnya Oais, akan tetapi penyakit 
hadits ada pada bapaknya karena dia tidak dikenal. Lihat al-/rwa' (2 123). -N- 





- Riyadhus Shelihin- — 91 








NG Jean TANYA an Es. AI 


Fabom In? AN »: AAN Yon 
KETAT API HT asalan & (ANA. 


AA ena da 
TANGAN AAA 


803. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Sarung 
orang muslim adalah sampai pada pertengahan betis, dan tidak berdosa 
pada sarung yang ada diantara itu dan kedua mata kakinya, apa yang berada 
dibawah kedua mata kaki maka letaknya di neraka. Dan barangsiapa 
menyeret sarungnya karena sombong (bangga) maka Allah tidak akan 
melihat kepadanya.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Te EA IKAN GS ENI 

SIA In BAL: KANG Aga 
BE NG£ Dp 5 TR sanji: 

SA Ie SAS. AA 


5 II Ne SA 

, Oia 2195 6 sa 
804. Dari Ibn Umar etil aro, dia berkata: “Saya melewati Rasulullah & 
sementara sarungku agak isbal maka beliau bersabda: “Wahai Abdullah, 
tinggikanlah sarungmu.” Maka saya mengangkatnya, kemudian beliau 
bersabda: “Tambah (tinggi) lagi.” Maka sayapun mengangkat lagi. Maka 
setelah itu saya terus memperhatikannya, maka berkatalah sebagian orang: “Sampai 
mana?” Maka dia menjawab: “Sampai pertengahan betis.” (HR. Muslim) 





98 - Riyadhus Shalihin — 





AOA NG AMIN ATA CIA TT UAS 
sa AGAIN BP" makai A9 NA AI sa 
Sdn pu BN na .& 

Aa IE. YAN LE DG 


- 


balas Sia DUA SA 


805. Dari Ibn Umar xi£ibt.ee, dia berkata: “Rasulullah #£ bersabda: “Barangsiapa 
menyeret pakaiannya Mena bangga maka Allah tidak akan melihat 
kepadanya pada hari kiamat, maka Ummu Salamah berkata: “Apa yang 
harus diperbuat oleh para wanita pada ujung-ujung pakaiannya?” Beliau 
menjawab: “Mereka harus menjulurkannya satu jengkal.” Ummu Salamah 
bertanya lagi: “Kalau begitu tumit mereka akan terlihat?” Beliau menjawab: 
“Mereka harus menjulurkannya satu lengan dan tidak lebih dari itu.” (Hr. 
Abu Daud dan tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


ANGPAIA SERBA 
ag 


ANJURAN MENINGGALKAN KEMEWAHAN PAKAIAN 
KARENA TAWADHU' 


aah KA di A3 SN 
ASI Orange 


Telah berlalu pada bab Keutamaan Lapar dan Hidup Sederhana” beberapa 
keterangan yang terkait erat dengan bab ini. : 


3 Bab 56 





- Riyadhus Shalihin — 99 





3 Au 
ab nga pa 
806. Dari Mu'adz Ibn Anas &, bahwa Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa 

meninggalkan (kemewahan dalam) pakaian karena tawadhu? kepada Al- 
lah, padahal ia mampu untuk berpakaian mewah maka Allah akan 
memanggilnya pada hari kiamat dihadapan para makhluk hingga Dia 
memberikan hak memilih dari baju iman yang manakah dia ingin 
memakainya.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


G3 ESA AA 
Meat Hlonpad Ap So ala IS na, 


BAB 121 


ANJURAN BERPAKAIAN SEDANG, DAN TIDAK BOLEH 
MEMBATASI DIRI PADA YANG PALING RENDAH 
TANPA KEPERLUAN DAN TANPA TUJUAN SYAR'I 


PA NATA an Fakta -. 
An am KI akan Y 
216 Yah S3 - y 29 ad Ai 
KASI 2 AN KATA ENATE: 
Aa “— &3 9 


keaniti GG. «OS OSAS 





100 - Riyadhus Sholihin — 


807. Dari Amr Ibn syu'eb dari bapaknya dari kakeknya &, dia berkata: 
“Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya Allah senang melihat pengaruh 
nikmat-Nya pada hambanya.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


SALON AT SEL KAKAK 
“ dn Asal NAGA AN, AE Aoa 
BAB 122 


HARAM LAKI-LAKI MEMAKAI SUTERA, DUDUK 
DIATAS SUTERA DAN BERSANDAR PADA SUTERA 
SERTA KEBOLEHAN BAGI WANITA 


NE KESAN NA 
PELAN Bana 236 : BAG Aan a 
AIA Hanna 


808. Dari Umar Ibn al-Khaththab -&, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“janganlah kalian memakai sutera, karena barangsiapa memakainya didunia 
maka tidak akan eng di akhirat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ce Isas Adista Yuli. A 2 


k01 “« MSI Y5 pm ab 
Ya — Ba 3 
GNI IS » BENING, 


. 202) 


ea — Pen Apa 4 


809. Dari Umar &, dia berkata: “ Saya mendengar Rasulullah & -a 
“Sesungguhnya yang memakai sutera hanyalah orang yang tidak memiliki 
bagian.” (HR. Bukhari — Muslim) 





- Riyadhws Shalihin — 101 








Dan dalam satu riwayat Bukhari: “Orang yang tidak memiliki bagian 
aa akhirat.” 


BEE SEL ENGS ES. 
| - BAN ALG MAGNA aan 


810. Dari Anas &, dia Sen “Rasulullah # bersabda: “Barangsiapa memakai 
sutera di dunia maka dia tidak memakainya di akhirat.” (HR. Bukhari — 


Pai 

Yuta 9 5 P) ) ai 2 

: BG TEKAN ESA 
#nsna NE YAN SEA RAT 


- 


SPA NO  eeNe SELATAN IE 


“2 
ayak 
811. Dari Ali #5, dia berkata: “Saya melihat Rasulullah 4 # mengambil sutera 
lalu dipegangnya dengan tangan kanannya dan mengambil emas lalu 
dipegang dengan tangan kirinya kemudian bersabda: “Sesungguhnya dua 
benda ini adalah haram atas kaum laki-laki dari umatku.” (HR. Abu Daud 


Ke sanad hasan) 
KAA SAN SI 565-ANY 
Hamas - Ogan Kipas 
TK Ga Va rsg « KA & A3 


3 PAT Sg aka 


812. Dari Abu Musa al-Asy'ari & bahwa Rasulullah 8 bersabda: “Diharamkan 
pakaian sutera dan emas atas kaum laki-laki dari umatku dan dihalalkan 
bagi kaum wanitanya.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 








102 - Riyadhus Sholihin — 


G sa tata na CAN Hi | Agya 
GA OGAN 1 ENY 
A3 an “Gt ta ah 141 BI - 

EA Tan BA 1 SA ( : 
S W'gd DNAN 3 . 

CA 


2 ES AAA AS 
TAN 


813. Dari Hudzaifah &, dia berkata: “Rasulullah & melarang kami minum pada 


bejana emas dan perak dan makan didalamnya, serta melarang memakai 
pakaian sutera yang halus maupun yang tebal dan juga duduk diatasnya.” 


(HR. Bukhari) 
2: A2 C2 CO 
Sen AN EL 


BAB 123 


BOLEH MEMAKAI SUTERA BAGI ORANG YANG 
SAKIT GATAL-GATAL PADA KULIT 


Ga 


TEA. JOKE Rita EN 


814. Dari Anas «5, dia berkata: “Rasulullah # memberi rukhsah (keringanan) 
bagi Zubair dan Abdurrahman Ibn Auf Iu£ib!ae dalam memakai sutera 
karena gatal-gatal yang ada padanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 








SEN AN AN 


WES AA 
BAB 124 


LARANGAN DUDUK DIATAS KULIT HARIMAU DAN 
MENAIKINYA 


ing Ly Nesde Je 3 AA 
aeihe AN 8: JbXs aa Ne 
ne 63 PPn &, 2 m oi 3 Ga 
593 Aas SASAK 
Rar - 
nm Keah 5019 
815. Dari Mu'awwiyah :&, dia berkata: Peka “Janganlah 


kamu duduk diatas pakaian sutera dan (kulit) harimau.” (Hadits Hasan 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad hasan) 


AAA NA BAN AN 
bay BSA eka Ia & SE 
ema Kanada 


TANI PEN AAN Te SA On Pe 
PELAN At SEA A39 


— 816. Dari Abu al-Malik dari bapaknya &, bahwasanya Rasulullah :£ melarang 
(kita) dari kulit-kulit binatang buas” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i) 


S Dalam kitab an-Nihayah dijelaskan bahwa larangan ini mencakup harimau yang disembelih 
dan yang tidak, sebab dagingnya haram. Ibn Ruslan berkata: dilarang menggunakan kulit-kulit 
harimau karena mengandung nilai perhiasan dan kesombongan dari juga ja adalah pakaian orang 
ajam, pent) 

57 al-Baihagi berkata: “Kemungkinan larangan itu karena bulu-bulunya sebab ia tidak 
terpengaruh oleh proses samak (Dibagh). Yang lain berkata: “Mungkin khusus yang tidak disamak 
atau karena ia adalah tunggangan orang-orang yang sombong dan israf, -pent) 





dengan sanad-sanad shahih) 


Dalam satu riwayat Tirmidzi: “Beliau melarang menjadikan kulit-kulit 
binatang buas sebagai tikar.” 


P £ & - 
NT ANNY MATAN, 
Dera M5 
BAB 125 


DO'A ORANG YANG MEMAKAI PAKAIAN BARU, SAN- 
DAL BARU DLL 


Ay Naina AN 0 
BE ELANG DIN KIA 
- Lea y 
5E Li 2 TALK KK ND - 23 — 
(YAA AAA SNI 4 : AI 


yaa -0 G3 1 Tu 9. ,5 2. 
Ag NAAM Iis 2 
Tut? KANE AA , 
BIGO ANTA PA MAS HM 


pe 
IL LAN Pra NA TA YO JAPAN Ag 3 
TN AAA SISA. WAN Gasa 
817. Dari Abu Said al-Khudri &, dia berkata: “Rasulullah & apabila beliau 
memakai pakaian baru beliau menyebutnya dengan namanya —surban atau 
gamis atau selendang- beliau mengucapkan: “Ya Allah bagi-Mu segala puji, 
engkaulah yang memberiku pakaian ini, aku memohon kepadamu 
kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang pakaian ini dibuat karenanya, dan 
aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya dan dari 


keburukan apa-apa yang pakaian ini dibuat karenanya.” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 








PAN LN HR aya 


BAB 126 
ANJURAN MEMULAI BAGIAN KANAN DALAM 
BERPAKAIAN 

ah Pe Pe Pe Maa KL UK AND | AP an 

8 (GS: - Ora “ 
IIA ES adan pH GA AN& 

2 a » tar 
AAA 


Bab ini telah diterangkan dalam bab terdahulu" dan disana telah kami 
sebutkan hadits-hadits shahih. 


# Bab 99 





106 - Riyadfus Shalihin — 





ndaNig A3 2. 
ar 3G ag La AANG 


4 — KITAB TENTANG AKHLAO TIDUR, 


BERBARING, DUDUK, MAJLIS, MENJADI TEMAN 
DALAM MAJLIS, DAN TENTANG MIMPI 


PITA SYAN 
BAB 127 


APA YANG DIBACA KETIKA HENDAK TIDUR 


» 


AA AT AT KAN AS LET IAI - AN 


BE FN EA NE 


2 2 yr 5 Pa PK Let aa Tel 1 
DN LE DIES LAI 


ara INA TH 


LN DIN IE, Da ass 
1-ft2 & - TA f? s 

AG ENI PETA ANTA 

Lho BP HE Mug 


yee 
818. Dari al-Bara' bin Azib &s, dia berkata: “Adalah Rasulullah & jika hendak 


LNG 


tidur, beliau membaca: DS NA PAT 








- Riyadhus Shalihin — 107 





BIN MEI alih 5 Inap AG BASA, 
SENI CSI DS 2x5 (Wahai Allah, aku serahkan diriku 
kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, dan aku serahkan urusanku 
kepada-Mu, dan aku baringkan punggungku kepada-Mu, karena rasa harap 
dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat kembali dan tidak ada rasa aman 
dari-Mu melainkan kepada-Mu, aku beriman kepada kitab yang Kau 
turunkan, dan Nabi-Mu yang Kau utus), maka jika kamu mati, kamu akan 
mati dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah do'a tadi sebagai apa yang terakhir 
kali kau ucapkan!.” (HR. al-Bukhari dengan redaksi ini dalam kitab al- 
Adab dalam shahihnya” ) 


GG ' 
SANG, Beko a 20 3G, ISA S3 
3 Sl» :4 cs AN Oren) , 13, Is “NA 
” Pa 
NN aa NU KI IE LC An 7 
28 AGAN OTG ANT, 
IS Eebn NN Degan, Laga Os 
ANN NA AKA Gu RN 
Oa - AD 9 59. : Na 
9-19 03 983 YAN Hata 
KIS j Ta Pena 
” AS 3 3 kak al Pa . 
, PA AA, - « Yng TA 
819. Dari al-Bara' ibn Azib &, dia berkata: “Rasulullah #& berkata kepadaku: 
“Jika kamu hendak tidur maka wudhu lah seperti engkau wudhu hendak 
shalat, kemudian berbaringlah di atas samping kananmu, dan ucapkan — 
beliau menyebutkan do'a dalam hadits diatas- dan dalam riwayat ini 
dijelaskan: “Dan jadikanlah do'a ini sebagai perkataanmu yang terakhir 
(sebelum pergi tidur, pent).” (HR. Bukhari - Muslim?) 


A - a Pa ara “de , LEK rak) P3 
Ie NE DN OS9-N: 
TA 


WEE asn DA 


rr 

2 Hadits ini telah disebut terdahulu dengan No. 81, dan akan disebut lagi dengan No. 1470, 
dan al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam bab wudhu juga ad-Da'awat serta Tauhid dengan 
tambahan. Dan saya tidak mendapatkannya dalam kitab al-Adab. Lihat Fathul Bari 1/ 357 dan 
14/109, 113, 115, serta 13/ 462. mungkin pengarang kitab ini keliru ketika menyebutkan hadits 
ini dalam kitab Adab seperti saat ini, karena sebenarnya hadits ini terdapat dalam kitab Al-Adabul 
Mufrod karya al-Bukhari. 

& | ihat kembali hadits No. 81 dan 1470. 





Angle AK & 2 ) ya - -a Inna TA - 

BSN EN an ikan ya) 
“I-G 3 2s pu 

Or KUA AAN 


820. Dari “Aisyah InSfiblao, dia berkata: “Adalah Nabi #& Gasjar pada suatu 
malam sebelas rakaat, dan jika fajar menyin gsing beliau shalat dua rakaat, 
kemudian berbaring di atas samping kanannya hingga muadzin datang, lalu 
memberitahukan kepada beliau? .” (HR. Bukhari — Muslim) 


22 AN ta 
AA SA SES c Bh An Na P3 - AS 
MILK en 5G ata Ae 0 ar, 
Ga SAN KESA HE eaaRen 
NG Kertas. ena AA» 


La A1 AK AG O Ea Ya 
KEY ELNTUNA SAW Uare SUL ' 5 pp 


821. Dari Huzdaifah & dia berkata: “Adalah Nabi & jika pergi Ea sa 2 
hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian berdoa: 


Nara 31 Des 2 (Wahai Allah, dengan nama-Mu aku mati dan hidup) 
kedua jika bangun beliau membaca: 
eyes KI ES aan 42X (Puji syukur bagi Allah yang telah 


naa kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada-Nya 
kebangkitan)? .” (HR. al- Dua 


Belina Aa na Gin 3-NY 


S' Maksudnya, memberitahukan bahwa orang-orang telah berkumpul. 
“2 Maksudnya, tempat kembali. 





— Riyadhus Shelihin - — 109 








TE KN Peang Oa 23 Jan gan SA 
NS, na hg ANIS LG 


822. Dari Ya'isy Ibn Thihfah al- Ghifariy' InEiblso, dia berkata: “Ayahku berkata 
kepadaku: “Ketika aku berbaring di masjid di atas perutku (tertelungkup) 
tiba-tiba seseorang menggerak-gerakkanku (membangunkan) dengan 
kakinya seraya berkata: “Sesungguhnya tidur macam begini dibenci Allah 
lalu aku melihatnya, ternyata Rasulullah #£.” (HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih) 


ea ane KENA ENY 
AE ANE IIA A3 an IG 
sasa ge Gina ya AN GANGa 

Fera PAK CAYG «9 TITUS Cah ANE Gay 


j 3 aa 
ea Pad 
3 ta NAK 
Gas ) R3 1 Bgoya3 AE »« 3 
A Ta 9 . 
. & if : 
823. Dari Abu Hurairah &s, dari Rasulullah & beliau bersabda: “Barang siapa 
duduk tanpa mengingat (dzikir) Allah dalam majlisnya, maka ia akan 
menanggung beban dari Allah Ta'ala dalam majlisnya itu, dan barang siapa 


berbaring tanpa menyebut (dzikir) Allah maka ia akan menanggung beban 
dari Allah Ta'ala.” (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


“SAY artinya: kurang dan dikatakan, artinya: beban. 





NANGKA 
MEN UN Ko Sg, 
Kenanga 
| BAB 128 


BOLEH TIDUR TERLENTANG DAN MELETAKKAN 
SALAH SATU KAKINYA DI ATAS YANG LAIN APABILA 
TIDAK TERSINGKAP AURATNYA DAN BOLEH DUDUK 

BERSILA ATAU DUDUK SAMBIL KEDUA KAKINYA 

DILIPAT KEPERUT DENGAN KEDUA TANGANN YA 


PA , 


Aas5- ) d Para | PERAN Aa 0 
PETA Mag NAN E SN 
Ts, ».7. CU Ti —L Ya Pera Ita 1 
Sada sh Ag Ng Oe, PAN 
Aa NK 
Tangan . SAY 
824. Dari Abdillah Ibn Zaid &, sesungguhnya ia melihat Rasulullah # berbaring 


di masjid dengan terlentang dan meletakkan salah satu kakinya diatas kaki 
lainnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KN G3” ' d3» DA 
CN TE EN NEG.NO 


SA sea SY H6 
Ka 


4 IA ny - Lp 7 . ad AP 2 
NAN Eh ATA EN aa Ae 
tt MN 


' 825. Dari Jabir Ibn Samurah «5, dia berkata: “Adalah Nabi 8 jika shalat fajar 
(Shubuh) beliau duduk bersila dalam majlisnya hingga terbit matahari 
sampai tinggi.” (Hadits hasan diriwayatkan Abu Daud dan lainnya dengan 


sanad shahih) 


aan Feyadhus Sholihia— 111 








1 


Ina UN Per AI Data TAG LO ON Por cata AN PAT 
AD Dg IBAN IS - NA 


- 


N 
ahh Aeon NE LNG LA KAN IN 
KIA IN SE KN Kan RE 
. - yu “. . pa 
A4 (Bra NIA NN 
33) 2Yol9y GAYA, AGAN 
826. Dari Ibnu Umar &, dia berkata: “Aku melihat Rasulullah & di halaman 


ka'bah sedang duduk bersandar dengan kedua tangannya seperti ini.” 
Kemudian menerangkan al-Ihtiba' dengan dua tangannya, dan ini duduk 


yang dinamakan gurfusho.” (HR. al-Bukhari) 
PAK P3 2 ke CEN yc Pete LA 2 ana 
AYANG AP A53 SinAYS 363 - NN 


Pa 


y x Pa 9 vc 
“ II AAT NA, 3 TI “ 
AN LS ACA ANA 33 ESA 
ny Ay Pa 20 Sangka Ran “ 
Bag SN LA Kd BEN 
| An ut 
Sao 


827. Dari Ooilah binti Makhromah -s, dia berkata: “Aku melihat Rasulullah # 


sedang duduk dengan model gurfusho, maka ketika aku melihat Rasulullah 
Khusyu' dalam duduknya aku gemetar karena takut.” (HR. Abu Daud dan 


Turmudzi) 


Ga KAL 10 Tr. T 
LH TERANG Fay 3 -NN 


AA “g AL, YA, 

STAN Yg aura 2 AS, 
Aa, PE DU Ll 2” Na. 3 
AGS LA A3 HAN RTA ) 


AN NGTN PA NN UN LA ISL 
2 Sasa 2135 Sa (529 kasa 
| | 3 


Saka 








828. Dari al-Syadid bin Suwaid &, dia berkata: “Rasulullah #£ melewatiku ketika 
aku sedang duduk begini, aku letakkan tangan kiriku di belakang 
punggungku, dan aku bersandar pada jempol tanganku? , maka beliau 
bersabda: “Apakah kamu duduk seperti duduknya orang yang mendapat 
murka Allah (Yahudi)?” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


» » AP ( , 
L AYI NI PN NU, | . 9 ve 
MEN pet LING Oya 
BAB129 
ADAB DALAM MAJLIS 


T 3 Peka Ca NN, Pr. 1. 
g Sie A5 J8 SR EAS FANS NYA 


2 v LA ed 3, n A 3-33 PP PT aa 
Sisa Ah Al "S5 Ia aa 


“an » 


2 II Ama Ne NI YAI 
AA PL Pa 3 par 
Is 2.9 Dn 9 

. 2 ana T- daa 


“- “ “, —. Ya. 

829. Dari Ibnu Umar Iw£iulow, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 

“Hendaknya jangan seorangpun dari kalian menyuruh seseorang untuk 

berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk ditempatnya itu, akan 

tetapi berlapanglah dan ijinkan yang lain ikut duduk!” Dan adalah Ibnu 

Umar WEisise, jika ada seseorang berdiri dari duduknya untuk 

mempersilahkannya, ia tidak mau menduduki tempat itu. (HR. Bukhari — 
Muslim) 


se Lin 13 Ta LION Kn, AD - 
Ag PNY READ G3 RAN G3-NX. 
- - y 
Ba 3 nat 2. ea 2) 34x “ a 
MA trog. « Ap 


2 adi artinya pangkal jempol tangan. 








— Riyadhus Shalihin — 113 





830. Dari Abu Hurairah & sesungguhnya Rasulullah 5 bersabda: “Jika salah 
seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian kembali lagi, 
maka ia lebih berhak atas tempat itu (dari pada yang lain).” (HR. Muslim) 


Ca Jain A5 Rn - Ng 

( B3 YATGI HE Hera AA In ag 23 KE 
Is : 

Aga AS 3G He ATI 


831. Dari Jabir Ibn Samurah &s, dia berkata: “Kami jika Kan Rasulullah 


26, salah seorang dari kami duduk di tempat terakhir yang ada di masjlis 
itu.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


Aa | 9 an “ 
IN SERA TUGANEI - NY 


ben na eI Ian YAA TG 
AAN peron 
PA TE aa MEA EL Kent SA As 
ALA sees YA YESN | Has 


PN A PI 
DE 25 '« SP ) 
832. Dari Abu Abdullah Salman al-Farisi & dia berkata: “Rasulullah # bersabda: 

“Tidaklah seseorang mandi pada hari jum'at dan bersuci sebatas apa yang 
ia mampu dari cara bersuci, dan memakai wangi-wangian dari parfum atau 
mengoleskan wewangian dari yang ada dirumahnya, kemudian keluar dengan 
tidak memisahkan antara dua orang, kemudian ia melakukan shalat yang 
telah ditulis atasnya, kemudian ia diam jika imam berkhotbah, melainkan 
ia akan diampuni dosanya antara jumat itu dengan jumat berikutnya.” (HR. 
al- Ta 


nat D 


Lang 
KEK 3 2 Am SAN YAA 1y9 FI AYY 
114 - Riyadhus Shelihin 








” ti | “ y Pd 
Ge Dea AO Kal “3 CG Ju , Laba 
ME AAA 3 IE Ans duta 
SAN PU an AN JS Aa Yen 
3 La Ka. 0U CNG NE 
Han AANG SISTA MAL 
“0 c Da1) 2 AN K MEA KA 
MASSA AN WSSING,35 
833. Dari Amru Ibn Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya «5, sesungguhnya 
Rasulullah s£ bersabda: “Tidaklah halal bagi seseorang untuk memisahkan 


antara dua orang, melainkan dengan izin keduanya.” (HR.Abu Daud dan 
Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


Dan dalam riwayat Abu Daud: “Tidaklah halal ja duduk antara dua 
orang melainkan dengan izin keduanya.” 


Y Task "7 ea San 
ANA REI ES 


“ 


C) - PRO Pa Vid -. 79 | aan 
KE DSA EN Kaag KIa ATA Aya 
| rr 


Pa 
Ah KY CE Kn G, Ia am Aang 
Ka SI In EN 
21 ae 9 2. Ja gn AK ur 
D- PA RAN 1 Al X2 JD IA 
LAM 15 Ina 9 ST 
Ta gai BE BEJ Ag 


834. Dari Huzdaifah Ibn al-Yaman & sesungguhnya Rasulullah & melaknat 
seseorang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majlis.” (HR. Abu Daud 
dengan sanad hasan) 

Dan Turmudzi meriwayatkan dari Abi Mi jlaz: “Sesungguhnya seseorang 
tengah duduk di tengah-tengah lingkaran.” Maka Huzdaifah berkata: 
“Terlaknat melalui sabda Muhammad #-atau Allah melaknat melalui sabda 





Muhammad #&— orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran.” Turmudzi 
berkata: “Hadits hasan shahih”“ 


Ia AA GAN KA CAP Kn NYe 
293. PANEN AN Ka 25 
DG Tanape 


835. Dari Abi Said al- Hudriy & #5, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # 


bersabda: “Sebaik-baik majlis adalah yang paling luas.' " (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari) 


2J dc ? at an 
yi: 256 SERANG RISA 


“3 At px Pa NI aa 
NY KENA EA IG 
KILAS Wo AA 
A Bh SL #3 GO PAN IAI 


'£& 


/ 


ba. 63 Le. Wa d3 


Sa 3 Para 
836. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah :£ bersabda: “Barang siapa 
duduk dalam suatu majlis, lalu banyak omong”, Kanaan ia membaca 


Lea) 


sebelum berdiri dari majlisnya: SIT Ke SR BEAN IE 


Af 1g BL (Maha suci Engkau, wahai Allah, dan dengan segala 
puji- aa 2 bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain 
Engkau, aku mohon ampunan kepada-Mu dan aku bertobat kepada-Mu) 
melainkan ia akan diampuni dosanya selama dalam majlis itu.” (HR. 
Turmudzi hasan shahih) 


& Saya berkata: “Abu Mijlaz, namanya adalah Laahig bin Humaid, ia tidak mendengar dari 


Huzdaifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. 
5 Maksudnya, omongan yang tak berguna. 





AN gn 6 SEA Ng ad Av 
x Ki nik MEA NA Nda Ak 5 
Haaa2 SL CINTA, DA 

7. Pp Aa - 
pa ISA IG AN, 
PEN I6 SAN 
PALA) Mei: KAA Apa 


# 


SA SA Angan, 


837. Dari Abi Barzah &, dia berkata: “Adalah Rasulullah # membaca pada 
akhir an ilis, Ketika hendak beranjak dari duduknya: 
DS La Be ES AISI TA KAN (Maha suci Engkau, 
wahai an dan dengan segala puji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada 
Ilah yang berhak disembah dengan hak selain Engkau, aku mohon ampunan 
kepada-Mu dan aku bertobat kepada-Mu) maka bertanyalah seseorang: 
“Wahai Rasulullah #5 anda telah membaca sesuatu yang tidak pernah anda 
baca sebelumnya?” Beliau menjawab: “Itu adalah (doa) kafarat (penebus) 
dosa dan kesalahan yang terjadi dalam majlis.” (HR. Abu Daud. Juga al- 
Hakim meriwayatkannya dalam al-Mustadrok dari Aisyah (x£l5!xo serta 
berkata: “sanadnya shahih”) 


Ane 3. BREAST ES -NYA 


SEN PS Haa Liya 
seng TELAK ES Ga PAN 


peta ..ye 
PAN, LA. , 
NA ANIS, PETA TON AAU GA 





— Riyadhus Shalihin — 117 





Pra 4x et at”) CN DA AA 
AS Nari » A5 £ MEN IE 


- “ “ - 


- 


PE IA AGE 
gi. IA KEK AAA 2 A03 LAN 
2 Kikan GEN 9 BE AS KD 19 Kakao 


K3 


Ou na gi - 214 7 “ant 4 
Jalu de AND KANAN, Casa 


Bom Ac Arya . 25 IA € padan Tlah Kiba 
TE pennttee 2 ai AU, 41019) MAN pe 
838. Dari Ibnu Umar w£4b!o, dia berkata: “Jarang Rasulullah 8 jika berdiri 

dari duduknya hingga beliau membaca doa ini: 


NP Pe - Ara aa ANA, NE 10 1 1 KA LT 
HA BEAN NADA as BAK AN LE AN NAN 
BG ES SANA EN AE de AC 

r-4 


CA AE SE AI LAI: 


(Wahai Allah, bagilah kepada kami rasa takut kepada-Mu yang bisa 
menghalangi kami dari maksiat kepada-Mu, dan bagilah kepada kami rasa 
taat kepada-Mu yang bisa menyampaikan kami kepada Surga, dan rasa 
yakin (akan janji-Mu) yang bisa memudahkan (meringankan) beban ujian 
dunia, wahai Allah hiasilah kami dengan pendengaran kami, penglihatan 
kami, dan kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami, dan jadikanlah 
keyakinan itu akhir yang mewarisi kami, dan jadikan dendam kami kepada 
orang yang mendholimi kami, tolonglah kami atas orang yang memusuhi 
kami, dan jangan jadikan ujian kami dalam agama kami, dan jangan jadikan 
dunia sebagai prioritas kami, atau tujuan akhir dari ilmu kami, dan jangan 
Kau jadikan pimpinan atas kami orang yang tidak sayang kepada kami).” 
(HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


Los Naam an 223 
A35 IG SEKEN INA 
pe 2iaing wa, 070. A2 4. kat 
INGIN AE OPS pID ea». ME 





118 - Riyadhus Shelihin — 





TEA SEKS YNA Ya AI aa IE 
KA 3915 AAA 


839. Dari Abu Hurairah &:, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidaklah 
berdiri suatu kaum dari duduk mereka dengan tanpa berdzikir kepada Al- 
lah, melainkan mereka berdiri dari semacam bangkai keledai, dan itu menjadi 
penyesalan bagi mereka.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


NE Asa SS ESA 

Duonak Jasad 

MEA ATAS Ce As 
Lea -. Laga AS.083 ate : AYArarn 


840. Dari Abu Hurairah «s, dari Nabi #& beliau bersabda: “Tidaklah duduk suatu 
kaum dalam satu majlis tanpa mengingat (dzikir) kepada Allah di dalamnya, 
dan tidak juga membaca shalawat atas Nabi #&, melainkan atas mereka ada 
sesuatu yang kurang, maka jika Allah berkehendak Dia akan menyiksa 
mereka, dan jika mau Dia akan mengampuni mereka.” (HR. Turmudzi dan 
berkata: “Hadits hasan”) 


yen Kaya IG Na ANA Na 

aa AA APE ANE 

Ieheenanng AN Hen 
: Kdi 10 

AK Nora Perak 


841. Dari Abu Hurairah &, dari Rasulallah 3 beliau bersabda: “Barang siapa 
duduk tanpa berdzikir kepada Allah dalam majlisnya, maka baginya ada 





- Riyadhus Shelihin - 119 








sesuatu yang kurang di hadapan Allah, dan barang siapa yang berbaring 
tanpa dzikir kepada Allah dalam tidurnya itu, maka baginya ada suatu 
kekurangan di hadapan Allah.” (HR. Abu Daud) 


Dan telah disebut belum lama#f , dan kami jelaskan arti 8 5 di sana. 


' @ 2 
Pe EA Ga | AA 3 - 
AAL Gx, 
BAB 130 
MIMPI DAN YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA 


Allah 3eberfirman : 
“« KEY AN3 NG a30) ” NAH IG 
Nara 


“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu 
malam dan siang hari.” (OS. Ar-Rum: 23) 


Aan pa SEKS CLEAN (HN An NS 
PAN Noka, KA 
BIANG ADAM .IG Kapan tia 


842. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #£ bersabda: 
“Tidak tersisa dari kenabian melainkan sesuatu yang menggembirakan.” 


Para sahabat bertanya: “Apakah sesuatu yang menggembirakan itu?” Beliau 
menjawab: “Mimpi yang benar (shaleh)!” (HR al- Bukhari) 


AS 533 SAS) » S6 MEA (Aas “€53 -NY 
Hah NK, AN 


66 Hadits No. 823. 





120 - Riyadhus Sholihin 





Ke 3d g Ke PI KI A5 
MAT GANGA GAY 


843. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Nabi # bersabda: “Jika kiamat telah 
mendekat, maka hampir tidak pernah salah mimpi seorang mukmin, dan 
mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 49 bagian dari kenabian.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


£ Pp 2-4 “2 1-4 - n 
, (Kuas Kar 3 Pa Kepini Ag, 3 
$ 


Dan dalam riwayat: “Orang yang paling benar mimpinya adalah orang 
yang paling benar Usia 


3 Ian MEA 25 SEK ESA, 
Tata 3 A3 Sa 


844. Dari Abu Hurairah «, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
melihatku dalam tidur, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar —atau 
seakan-akan melihatku dalam keadaan sadar- setan tidak bisa 
menyerupaiku.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Naas aNaN Pi 2 
pa Para PAN. 
TES LE SANG IIS ag 

KE YA NA, 








845. 


Dari Abu Sa'id al-Hudriy &, sesungguhnya ia mendengar Nabi # bersabda: 
“Jika salah seorang di antara kalian bermimpi tentang sesuatu yang 
menyenangkannya, maka sesungguhnya itu adalah dari Allah, maka 
hendaknya ia bersyukur kepada Allah atasnya, dan hendaknya 
menceritakannya!” —Dan dalam satu riwayat: “Maka hendaknya ia tidak 
membicarakannya melainkan kepada orang yang dicintainya— dan jika 
bermimpi selain itu dari hal-hal yang tidak disukai, maka itu adalah dari 
setan, maka hendaknya ia berlindung kepada Allah dari kejahatannya, dan 
hendaknya tidak diceritakan kepada siapapun, karena sesungguhnya itu tidak 
akan membahayakannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


, . ed Ki 37? / Ar 
NE AG : AE KEANGSSNS BINA 
ha KAN, 233 KENANEr in 


SA GE £ JET E 
Kel AN OUR NE SEA, ASN TA 


ADE: 
T .. o 
Kera ta AG SAT 


846. Dari Abu Ootadah &, dia berkata: “Nabi 3£ bersabda: “Mimpi yang benar 


122 


—dalam riwayat: “mimpi yang baik”— adalah dari Allah, dan mimpi (jelek) 
dari setan, maka barang siapa bermimpi tentang sesuatu yang ia benci 
hendaknya ia meniup kesamping kirinya tiga kali, dan berlindung kepada 
Allah dari setan, karena itu tidak akan membahayakannya.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 

SE artinya tiupan halus tanpa ada air ludah yang keuan 





- Riyadhus Shalihin 


L 


2 (a , tel 3 r, ) P au 
YG 5 AAN an PRSAN A5 PE -NV 
“3 LI LK BI o 4 - 
ME ae ASEP ASI 


DENGAN SA, AS aa Yg en 2 
SEN EYE RAN Gek Ia 6 
PATANG (ANE ENAAS 


$A 


847. Dari Jabir &, dari Rasulullah & beliau bersabda: “Jika salah seorang dari 
kalian bermimpi tentang sesuatu yang ia benci, hendaknya ia meludahi 
samping kirinya tiga kali, sambil berlindung kepada Allah dari setan 
sebanyak tiga kali, dan kemudian mengubah berbaringnya dari posisi mir- 

. ing yang semula.” (HR. Muslim) 


CSI, - PA 1G bi ae 
TEALAN Gang ah DR EN 5 MA 


G7 sk T.A LE- » ea 
SME Se ebi Mean 55 


to NA LK yen Pn Ia 1 So 
PSA IN PENGEN UR 
GEN NG 4 Tu 15 


848. Dari Abil Asga' Waatsilah Ibn al-Asga' &, dia berkata: “Rasulullah # 
bersabda: “Sesungguhnya sebesar-besar kebohongan adalah, jika seorang 
menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau mengaku melihat dengan 
matanya padahal tidak" , atau berkata atas nama Rasulullah apa yang tidak 
beliau ucapkan.” (HR. al-Bukhari) 


“' Maksudnya berbohong dalam mimpinya 





- Riyadhus Sholihin - 123 





ANK - 9 


5 — KITAB SALAM 


S3 AGAN SY 


y Pat 
BAB 131 
KEUTAMAAN SALAM DAN ANJURAN 
MENEBARKANNYA 


Allah #£ berfirman: 


PAN KE YEN NYARI NE ane 


Wangi GET bnyak 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
AA 2 sek 27) 


BAYI NX a66 ak An, SSS, 
LN 33. KIA AON S3 


“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) 


hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya salam yang ditetapkan 
. dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik.” (an-Nur: 61) 


GS AA KA Un JEIG 


- Pa PK 
- AN slh agya 


“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). 
Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (an-Nisa: 86) 





124 - Riyadhus Shalihin - 


2G PEN Ha big an ISI S3 
NAS Sluuh. (IG A3 Gn ala para 


“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat- 
malaikat) yang dimuliakan. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu 
mengucapkan: “Salaman”, Ibrahim menjawab: “salamun” (adz-Dzariyat: 24-25) 


“3 PAN, .. 2 1 2 - 
Kgsanan, aa inEuran neh NI 


Men ya IG Hnah TUYAA Peh 


pakar H3 GE SE ANE SA pr Fans 


AA pn 


849. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash &, sesungguhnya ada seseorang yang 
bertanya kepada Rasulullah 8: “(Amalan) yang bagaimanakah yang pal- 
ing baik dalam Islam?” Beliau menjawab: “Engkau memberi makan, dan 
mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tidak 
kamu kenal.” (HR. Bukhari — Muslim) 


EA 1NGA Ba ho. 
2 SA yee KAN aa Mba 
Ka KAA KEK EAY LA sa Ia Pal 
Pa Kana. 51, 


na 
4 UP 4 SASARAN A Aa Ke 
ME . AKA BG, Aang 
850. Dari Abu Hurairah & dari Nabi & beliau bersabda: “Ketika Allah 


menciptakan Adam, Dia berkata: “Pergilah dan ucapkanlah salam kepada 


- Piyadhus Sholihin — 125 











mereka —beberapa malaikat yang sedang duduk- lalu dengarkanlah apa 
yang diucapkan mereka untuk menjawabanu, maka itulah salam bagimu 
s 


dan bagi keturunan kamu.” Maka ia mengucapkan PA YAI mereka 


menjawab: 254355 AesJadi mereka menambahkan AWAS AA: ” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


“Iblasah NG) LAYAN: NATA 

SETAN, ia HE adat 

Pa nan Tara ai 

” EA AG AA Jaa 1 AYI "A Kn 
PA PPT AA HATI 


851. Dari Abi Umarah al-Bara Ibn Azib &, dia berkata: “Rasulullah & 
memerintahkan kami dengan tujuh perkara, menjenguk orang sakit, 
mengantar jenazah, menjawab orang yang sedang bangkis (bersin), 
menolong yang lemah, membela yang dianiaya, menebarkan salam, dan 
membebaskan orang yang terjebak sumpahnya.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim)? 


as 25 PA deargah (R3 GEA EA 
BI Naa BEAN "3 

IE, 2 - 
Nana SERA npa NAN APA Pa 
Lin . KIA 


& Dengan cara melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang bersumpah agar dengan 
demikian orang tadi telah berbuat baik dengan sumpahnya. (-pent) 
8? Lihat hadits No. 244 





126 - Riyadhus Sholihin — 


852. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Kalian tidak 
akan masuk Surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga 
kalian saling mengasihi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu jika kalian 
mengerjakannya, kalian akan saling mengasihi?” Sebarkanlah salam di 
antara kalian!.” (HR. Muslim) 


NG GE IEEE Aoy 
Ea, Si yha KAA 

3g AA INA AAA PON WA DAA 
ALA TU" Ka KAN Ge AG sad 
Em LS IE, 


853. Dari Abu Yusuf Abdullah Ibn Salam «, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah # bersabda: “Wahai manusia, sebarkanlah salam, dan berilah 
makanan, dan sambunglah tali kekerabatan, serta shalatlah ketika manusia 
sedang tidur, niscaya kalian, masuk Surga dengan selamat.” (HR. Turmudzi 
dan dia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


5 nat, SE LB AN hg 
s5 238153 .0G WAN AS ge 21 
AAA BER EN aah 

23 KAN Hg 


FA DINI SER GA GANKS 
SS td NIK AA ra Ya Gene 





S Riyadhus Shalihin - 127 





DAN SER SENIN Sh 
ii IE SE AG Ip 


- 


tg IE A4 JASA BASA 
lm BAN rs (9 BEN 


854. Dari al-Thufail Ibn Ubay Ibn Ka' ab, sea ja mendatangi Abdullah 
Ibn Umar K£i5txo kemudian ia pergi bersamanya ke pasar. Dan ketika 
kami pergi ke pasar, Abdullah Ibn Umar tidak melewati penjual barang- 
barang murah, orang yang berjual beli, orang miskin, dan tidak melewati 
seorangpun melainkan ia mengucapkan salam kepadanya. Al-Thufail 
berkata: “Maka aku mendatangi Ibnu Umar (x£45! se pada Suatu hari, lalu 
dia menyuruh aku ikut ke pasar, maka aku bertanya kepadanya: “Apa yang 
akan anda lakukan di pasar? Padahal anda tidak ingin membeli sesuatu, 
tidak mencari barang, dan tidak menawar barang dagangan, juga tidak duduk 
dalam kerumunan di pasar?” Aku katakan kepadanya: “Lebih baik anda 
duduk saja di sini bersama kami, untuk berbincang-bincang (tentang 
agama).” Maka Ibnu Umar (x£45! co menjawab: “Wahai Abu bathn —karena 
Thufail berperut buncit- sesungguhnya kita ke pasar hanya untuk salam, 
kita ucapkan salam kepada orang yang kita jumpai.” (HR. Malik dalam al- 
Muwaththo dengan sanad shahih) 


SKNNGSS, Gary 


BAB 132 
TATA CARA SALAM 


“ 4 9 PAR GI GI 
EA INN EA c 
patas Ka asn S 36 4 AAL sak ha 
SEK EN LIS ae 


128 - Riyadhus Sholihin — 











aj PA (en TA ga An 33. 
an AB ala IA LK 
Dianjurkan orang yang memulai mengucap salam untuk mengucapkan: 

“Ig IS SANA AE 1” dengan menggunakan kata ganti bentuk jamak, 
walaupun orang yang diberi salam cuma satu orang. Kemudian yang menjawab 


4 TA SA 


mengatakan: “&6453 AG IT (£$£5” dengan menambahkan huruf wau dalam 


ucapannya Buka 
Ag Sekelngasni ah yanesenna 


take Ne 5 Ka Ia AE 
PG Ren kg el ASI gia 


& 


As AA 4 Yati PK, (Pa P3 Ga Pad “ 
AA dingkesan as 

NI IE IG LA! en desi (ra 29, . 
21 API apa Tune SESI 


India SILANG S5, 


855. Dari Imran Ibn Hushain «&, dia berkata: “Seseorang datang kepada Nabi 
#Edan mengucapkan: KAA maka Rasul menjawabnya, kemudian 
orang tadi duduk, maka Rasulullah # bersabda: “Sepuluh!” Kemudian 
datang lagi orang lain dan mengucapkan: “5 5ga 1353 SES ” Maka 
Rasulullah # menjawabnya, lalu orang itu duduk. Maka Rasulullah E4 
bersabda: “Dua puluh.” Kemudian datang lagi orang ketiga seraya mengucapkan: 
RSA CIA. ” Maka beliau menjawab, lalu orang tadi duduk, 
Rasulullah # bersabda: “Tiga puluh.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan 
dia berkata: “Hadits hasan'””) 


7 Imam Bukhari meriwayatkan dalam al-Adab al-Mufrad dari Abu Hurairah (-pent) 








- Riyadhus Shalihin— 129 


ATA YRANjef EA ES - No1 
DE KUE Ki Aan aa: Apa 
KERE BEA ID 
Sin ESA AI j0 TE 

KA CP ANTARA aa 


856. Dari Aisyah kv£ibiso, dia berkata: “Rasulullah # berkata kepadaku: an 
Jibril datang membacakan salam kepadamu.” Aisyah berkata: “Aku 
ucapkan: “LEE5 WSKIAN IE.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Demikianlah yang terdapat dalam beberapa riwayat shahihaini (shahih 
“ Bukharidan Muslim): aa" dan dalam beberapa. riwayat yang lain tidak 
disebutkan. Sedangkan tambahan dari perawi yang terpercaya adalah bagus 


dan bisa diterima. 

Jek C “nba w 
KENA LA ANA A3 AV 
EA S SPAN ES 

AA sea 


TA AI yes NK Se 
SANA A AN 


857. Dari Anas & sesungguhnya Nabi & jika berkata-kata, maka beliau 
mengulanginya sampai tiga kali, hingga dipahami, dan jika mendatangi suatu 
kaum beliau mengucapkan salam kepada mereka sampai tiga kali.” (HR. 
al-Bukhari) 


Hal ini bisa dimungkinkan jika jumlah kaum banyak sekali. 
"LN ba 
MEA PA OTAK Dn ahoe3 -NeN 


130 - Riyadhus Shelihin — 


N 


Ar 


- 





IS ARA TE AS 


. 


Ob ain G6 ea 2s 


858. Dari al-Migdad & dalam hadits yang panjang, dia berkata: “Kami 
menyisihkan untuk Nabi 8 bagiannya dari air susu, maka beliau datang 
pada waktu malam, kemudian mengucapkan salam yang tidak sampai 
membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bisa didengar orang yang 
masih terjaga. Maka ketika Nabi & datang beliau mengucapkan salam 
an yang lazimnya beliau ucapkan ketika salam.” (HR. Muslim) 


APE ANE SE AN NA 


- “ 


ra taun Ia CN , 5 
Gan - KERANGKA Ari rela 
anang KK ME ENYA 


ss Bs Apa3 4 NG 


859. Dari Asma Binti Yazid xx£45!xe sesungguhnya Rasulullah # melewati 
masjid pada suatu hari, dan segerombol wanita sedang duduk, maka beliau 
mengisyaratkan dengan tangannya untuk salam.” (HR. Turmudzi dan dia 
berkata: “Hadits hasan”) 


Hal ini dimaksudkan, bahwa Nabi # menggabungkan antara ucapan 
dan isyarat, dan hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud yang menyebutkan: 
Na beliau an Tn Pn kami.” 


NE JELANG AA IN 3-1, 
nga Kesaraa 5 Papar GL: y3 Pata 


- Riyadhus Sholihin - 131 








Aa ANN ANU TO 4 1 Pa “29 
“5 SS SAN G3 daa AAL 


.. 
NN S3 5 Ane Pr 
. OA 2D A99. Ore Hg daa 
860. Dari Abu Umamah - dia berkata: “Rasulullah #bersabda: “Sesungguhnya 
manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang pertama kali 
mengucapkan salam.” (HR. Abu Daud dengan sanad bagus, dan 
diriwayatkan oleh Turmudzi semisal ini, dia berkata: “Hadits hasan.” Dan 


telah disebutkan sesudahnya'") 


Aa 2391-31 Nan IKI AG 
LE LAN AS SEN AI 3 AN 


- 


Hae - Tx 2 4 , 

As ML PTA GAN ATA LULUS 
TNIAL pw. P Aj dg) 
9 2 MIA Na Ea TT Aa HL) Tali 
SAE IDALIS NA ITKSI, 


VI X3 ALA SU Pa Ne APP 
$ MP Gem baya 383 SANG 5815 213135 
3 ga ha pa 
» alas S3 
861. Dari Abi Jurriy al-Hujaimiy &, dia berkata: “Aku mendatangi Rasulullah 
# dan kuucapkan: “xx GMNI “ Beliau bersabda: “Jangan kau 
ucapkan NAS karena itu adalah salamnya orang yang sudah mati.” 
(HR. Abu Daud, dan Turmudzi ia berkata: “Hadits hasan shahih.” Dan 
telah disebut secara lengkap." ) 


71 Hadits No. 863 
2 Hadits No. 800 





132 - Riyadhus Sholihin - 





DATA 
SA . DOSA 
BAB 133 
ATURAN DAN ADAB MENGUCAPKAN SALAM 


BEN: MAL AAN 5 GAN NN 
ASN GE BAG ANGEL AA». IG 


KE KA RK JAYA, 
PENA, | 5) na 


Dari Abu Hurairah # sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Orang yang 
naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, dan or- 
ang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit 
mengucapkan salam kepada yang banyak.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam riwayat Bukhari: “Dan anak kecil mengucap salam kepada 
yang besar.” 


862. 


au 


Ana: Angga di Ne: KEL TN IS3- AN 
An AA SE ANUyI JBL 


Kah 39) 215216 210137 KAIN Lala 3 eaar 


MULAN c CAK aya 
dg Ls Kon TEA LET Rr g 5 


Ha Naa 


KT ARA KAU Pa de « NE ABRYI 4, » 








- Riyadhus Sholihin 133 





863. 


Dari Abu Umamah Shudiy Ibn Ajian al-Bahily &:, dia berkata: “Rasulullah 
# bersabda: “Sesungguhnya yang paling berhak mendapatkan (rahmat) 
Allah adalah yang pertama kali mengucapkan salam.” (HR. Abu Daud 


dengan sanad bagus) 
Dan Turmudzi meriwayatkan dari Abu Usah &&, dikatakan: “Wahai 


Rasulullah &, dua orang berjumpa, maka siapakah yang (harusnya) 
mengucapkan salam terlebih dulu?” Beliau menjawab: “Yang paling berhak 
atas (rahmat) Allah.” Turmudzi berkata: “Ini hadits hasan.”) 


KENA RS LGA 
Je la Aa G ce tea Kla Ha) 
AP PAKE 


BAB 134 


ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA ORANG 
YANG BERKALI-KALI DITEMUINYA DALAM WAKTU 
DEKAT SEPERTI ORANG YANG MASUK KEMUDIAN 
KELUAR KEMUDIAN MASUK LAGI, ATAU JIKA 
SEBATANG POHON MEMISAHKAN KEDUANYA 


PPA JAN JAENA Fa ab 
ra AS AG SIA YES 
& : 2 sad »: Ns ne ya 


KE Nya 


864. Dari Abu Hurairah & dalam hadits tentang orang yang jelek shalatnya, 
sesungguhnya ia datang kemudian shalat, kemudian menghadap Nabi #& 





134 - Riyadhus Shelihin - 


maka ia mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau menjawab 
salamnya, lalu bersabda: “Shalatlah kembali, karena sesungguhnya kamu 
belum shalat!” Makaia kembali shalat, kemudian menghadap lagi kepada 
Nabi #& seraya mengucapkan salam, hingga ia lakukan hal ini tiga kali.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


SA 35 Pa SARAN 
15 Peer KPA KAA 


KANAN « & PA YGAt Pe : IE 


865. Dari Abu Hurairah #dari Rasulullah #beliau bersabda: “Jika salah seorang 
dari kalian bertemu dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam kepadanya, 
dan jika di halangi (dipisah) oleh pohon atau dinding, atau batu, kemudian 
bersama lagi, maka hendaknya mengucapkan salam kepadanya.” (HR. Abu 


Daud?) 
Pat Ar 
PE ENKAN BEN SG 0 
BAB 135 
ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM KETIKA MASUK 
RUMAH 
Allah 8 berfirman: 


ts,rJ as,“ : P , ' 
“3 NAN NIA NA UI 2d At tan) 4 
KA WEladussn AAS m Sani Na 
RK, SA “3 ' 2 2 
- | 1 - | . aa “ . . 
Wak das An oahhus "ya 
“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) 


hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya salam yang ditetapkan 
dari sisi Allah, yang diberkati lagi baik.” (an-Nur: 61) 


7 Saya katakan: “Dan sanad hadits ini shahih, sebagaimana saya jelaskan dalam kitab as- 
Shahihah (186) -N- 





- Piyadhws Sholihin — 135 








Ne NS SIG, SES, ANAK SAN 
5 Pee Kn NS 


-. 


N 


BSASANAG Ae Da Ya ME, DI aa 


| 1 Kh LAN PA 


866. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah # berkata kepadaku: “Wahai anakku, 
— jika kamu masuk rumahmu maka ucapkanlah salam, karena itu akan jadi 
berkah buatmu, juga bagi keluargamu.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits 

hasan shahih” .”) 


oa KAL 2 ad 


BAB 136 
SALAM KEPADA ANAK KECIL 


(ea IA SAN AI KE se Mv 
.. “ 

TON, Ah NA 2 9 nG PN an X Goo 
Jar. 5 £ Ka ANU Kan 


867. Dari Anas #& sesungguhnya dia melewati sekumpulan anak kecil, maka ia 


mengucapkan salam kepada mereka, kemudian dia berkata: “Adalah 
Rasulullah # melakukannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


" Syeikh Nashir tidak mengomentarinya dan tidak memasukkannya dalam Shahih Sunan 
Tirmidzi dengan sanad ringkas, karena itu ia meletakkannya dalam Dha'if Sunan Tirmidzi no.09. 
penyakitnya menurut Syeikh Nashir adalah Ali Ibn Zaid Ibn Jud'an, dan menurut Tirmidzi, ia 
adalah Shadug, lihat Tuhfah al-Asyraf 7/478. 





136 - Riyadhus Shelihin - 


erre MANGA IKI 3 
SA Aa AE JA IA LANYY 
Kid CU At Ki Eh 
IE 
BAB 137 


SALAMNYA SUAMI PADA ISTRI DAN MAHRAMNYA 
JUGA PADA WANITA - WANITA ASING YANG TIDAK 
DIKHAWATIRKAN FITNAH, DAN SALAM MEREKA 
JUGA DENGAN SYARAT INI 


Ta KANG ME an UR Pan Gea TA ea UR 
Ca LE GI -NN 
23 AI IVE YA kneAn ar Ht 
- pn Iya Kam IE CI 3033 MAN 
2 MB NE GES ML NG age 
Pn Ye ME SN yan GAS HN 
OP BTA KAIN Cak ANA IN 
s2? “ AMALIA rae “II Le AAS 
1 a03 GEN US ang Pera Kakaa 
PMA, 
INA WE 9 at NG 
. “as NA) « 3 ” AN 992 
868. Dari Sahl Ibn Saad &, dia berkata: “Di antara kami ada seorang wanita — 
dalam riwayat lain: “Di antara kami ada wanita tua”— yang mengambil 
umbi-umbian lalu ia masukkan dalam periuk, dan menumbuk biji-bijian 
gandum, jika kami selesai melaksanakan shalat jum'at dan pulang, kami 


mengucapkan salam kepadanya, kemudian wanita tadi menghidangkannya 
pada kami.” (HR. al-Bukhari) 


25$$ artinya menumbuk. 


NAN — Piyadhus Sholihin - 137 








INGIN CERIA tra. 
SDI Haa, 3 #1 (y9- ma 
: Bua  Y PITA Uda a Gi 6 Pat Pr 
A E-I 2 ag ada A 
Iban Ng P ag2 AS SL GE 
GO N Ke NYA 05 Ndamh ae 
Sg ISA — TA MIE Ka 34133 
3 PJ NT 
| N 093 
869. Dari Ummu Hani Fakhitah Binti Abi Tholib kneflblao, dia berkata: “Saya 
mendatangi Rasulullah $ pada hari pembukaan kota Makkah, dan beliau 
sedang mandi, sedangkan Fathimah In£ibilae menutupi beliau dengan kain 


baju, maka aku mengucapkan salam kepada beliau.” Kemudian ia 
menyebutkan hadits. (HR. Muslim): 


3 NG kara AN 3 see Bl 


KAK AANG KAL AYI OAK Ae ANAK 


YSS, Duka Ia Lg 
55 APA gap 2g 
AG SE R13 23 Wei - Ca Sh 


21 2 


“w 
-. 
, b 
pat te 


870. Dari Asma Binti Yazid Iu£iilao dia berkata: “Nabi 4 melewati kami 
sekumpulan wanita, maka beliau mengucapkan salam kepada kami.” (HR. 
Abu Daud dan Turmudzi, dan berkata: “Hadits hasan.” Dan ini adalah 
redaksi Abu Daud) 
Dan dalam redaksi Turmudzi: “era Rasulullah ##lewat dalam 
masjid pada suatu hari, dan sekelompok wanita sedang duduk, maka beliau 
mengisyaratkan dengan tangannya untuk salam.” 


LA 





sesoweag 
BAB 138 


LARANGAN MENDAHULUI SALAM KEPADA ORANG 
KAFIR DAN CARA MENJAWAB SALAM MEREKA, DAN 
ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM KEPADA MAJLIS 
YANG DI DALAMNYA ADA MUSLIM DAN KAFIR 


Aa Ce RENA PA NN 
PN TIA, SI, Lewat Ay ANE 
AA “4 AAN Ia SA a63 3 PISA 


871. Dari Abu Hurairah #»sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Jangan kalian 
mendahului orang Yahudi juga Nasrani dengan salam, dan jika kalian 
bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka pepetlah” ia kepada 
jalan yang sempit.” (HR. Muslim) 


Ipa A55 SEL EANAS, SN 
Bai KG Yg sa yaa, 


” 


872. Dari Anas &, dia Belikan: “Rasulullah & bersabda: “Jika ahlul kitab 
mengucapkan salam pada kalian, maka jawablah: “465 (dan atasmu).” 
(HR. Bukhari — Muslim) 





75 Memaksa mereka untuk mengalah dalam jalan kita, sehingga merasa kesempitan jalan. 





en Sa. - Riyadhus Shatihin - 139 





» PA “XK , / 
AF (7 - “ « - 
“5 “ & AA TA AN AN HA 


Mae KE “3 DAY ad Ga Nara al “ 
“nan 


R3. HNS SIN 


873. Dari Usamah & sesungguhnya Nabi & melewati kerumunan orang, di 
dalamnya ada muslim dan musyrik —penyembah berhala—- maka beliau 
mengucapkan salam kepada mereka.” (HR. Bukhari — Muslim). 


Sela Ipa baya 
Ado Ti Juan lan yaa 


BAB 139 


ANJURAN MENGUCAPKAN SALAM JIKA BERDIRI 
DARI MAJLIS DAN MENINGGALKAN TEMAN- 
TEMANNYA 


A36 Tekanan 
SES BA SUN IG 5 NS € 
Hang, aa gelsga na 


874. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Jika salah 
seorang dari kalian sampai ke suatu majlis maka hendaklah mengucapkan 
salam, dan jika ingin berdiri meninggalkan majlis hendaknya mengucap 
salam, karena yang pertama bukan berarti lebih berhak dari pada yang 
berikutnya (maksudnya, salam ketika keluar sama dengan ketika masuk).” 
(HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan.”) 


- 


ad 





TA AN NAURA 


BAB 140 
MINTA IZIN MASUK RUMAH DAN TATA KRAMANYA 


Allah 8 berfirman: 


Kanaan Sia PG Ia TKA 1 ATB 
NY AA Denga Kg ar sn 30 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
aa ” (an-Nur: 27) 


KN EK 3, » NEIG3 
04 Lai NIA , Teng 


“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.” 
(an-Nur: 59) 

PI 


BN Aw & » ta 
J8. AT EPA AND Sp Kana NO 
2 G Ag ya GP 1 PUN LIP 
38 TN 5 GO rgnan 


875. Dari Abu Musa al-Asy'ary &, dia berkata: “Rasulullah #ebersabda: “Minta 
izin masuk rumah itu tiga kali, jika diizinkan untuk kamu (masuklah), dan 
jika tidak maka pulanglah!” (HR. Bukhari — Muslim) 


3, Yee GEA AK LAU N UJAN CIA 
B.Jbas AN GS Hata ya S3 NYA 





— Riyadhus Shalihin - 141 








KG AKI GG & 
TER SAN 2 ENG, Kelam 


876. Dari Sahal Ibn sa & berkata: “Rasulullah 3 bersabda: “Sesungguhnya 
disyariatkan minta izin adalah karena-untuk menjaga pandangan.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


&$ Ha IE TER 3 
DS aah MUAL Ae 
Ye Su PA nano Aa A5 IS LI 1 
PM si engan Wana 
A36 SEN Ehh AE AT Eka 
nga SAT. P3 Kegadelnkatan 


 . 


. 
F#m) 


877. Dari Rib'iy Ibn Hirasy, berkata: “Kami diceritakan oleh seorang dari bani 
Amir, bahwasanya ia minta izin kepada Nabi & ketika beliau sedang di 
rumahnya, maka ia bertanya: “Bolehkah saya masuk?” Maka Rasulullah #& 
berkata kepada pembantunya: “Keluarlah, temui orang ini dan ajari 
bagaimana cara minta izin, katakan kepadanya Supaya mengucapkan 


Sep SAAT, boleh saya masuk?” Maka orang tadi mendengarnya, lalu segera 


mengucapkan AN, boleh saya masuk?” Maka Nabi #& 
mengizinkannya masuk, maka masuklah ia.” (HR. Abu Daud-dengan sanad 
Ba 


2 rtept AN: TH SA 
sn kena SAE LE AG 


142 - Riyadhus Sholihin - 











(3 BEAN KAA 9 sea 
| Aa ena sat Jas 
Aa 1 


878. Dari Kildah Ibn al-Hambal -5, dia berkata: “Aku Basa Rasulullah & 
— Jalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam.” Maka Rasulullah 2£ 


IA Lt 


bersabda: “Keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan KENA, boleh 


aku masuk?” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan dia berkata: “Hadits 
hasan.”) 


aa (IA Bokokan 
AA hain SA NO daan Kesaluya 
PT NM AB SokiS al yo 


BAB 141 


MENERANGKAN BAHWA SUNNAHNYA APABIILA 
DIKATAKAN KEPADA ORANG YANG MINTA IZIN: 
“SIAPA?” HENDAKNYA IA MENJAWAB: FULAN LALU 
IA MENYEBUTKAN NAMANYA ATAU JULUKANNYA, 
DAN MAKRUHNYA MENJAWAB: “AKU” DAN YANG 


—.. 


G : 


. 


SERUPA 
. » ” . KP 9 - 
SNI KENGS NEI-NWA 
Ai 3 2 -. Da 2 5 2 - « 
KA Wana EA» MEA A5IG IG 
Aa J0 7 LX 


Tah Set KB AGEN 
- Ft Arr 4 2, : 
PESAN ae ID 3G 1 Bagan 


— Riyadhus Shelihin - 143 





Hang 


- 9 Gea IE Ian 2 AA 
ss dar | 
MEA Yayan SE LAGU NN EN 


879. Dari Anas &, dalam hadits yang masyhur tentang isra” dia berkata: 
“Rasulullah #£bersabda: “Kemudian Jibril membawaku naik ke langit dunia 
dan minta dibukakan, maka dikatakan kepadanya: “Siapa?” Ia menjawab: 
“Jibril” Ditanyakan lagi: “Siapa bersamamu?” Ia menjawab: “Muhammad.” 
Kemudian naik lagi ke langit kedua lalu minta izin untuk dibukakan, maka 
ditanyakan kepadanya: “Siapa?” Ia menjawab: Jibril” Ditanya lagi: 
“Bersama siapa?” Ia menjawab: “Muhammad” Berikutnya langit ketiga, 
keempat dan seterusnya, ditanyakan di setiap pintu langit: “Siapa?” Maka 
Jibril menjawab: “Jibril.” (HR. Bukhari — Muslim) 


- 
da 

GR LI An ASASI dngan 

AA “ “ 2. 5 & 1 3 

CAS CO, Get NG ag 2 ISIS JD 

AU 
« Matan KS 3 AH KE Gia 
KAI ui 13 yP : 
: ANE ") KL) TAU 
880. Dari Abu Dzar &, dia berkata: “Aku keluar pada suatu malam, ternyata 
ada Rasulullah $ sedang berjalan seorang diri, maka aku sengaja berjalan 


di bawah cahaya bulan, lalu beliau menoleh dan melihatku, maka beliau 
bertanya: “Siapa?” Aku menjawab: “Abu Dzar!” (HR. Bukhari — Muslim) 


G 2 6 2 2 
CAT NE Eng M9 ASM AN 
ON Gan IS Ba 3 Si: 1933? PN- 

| Ea Kay Gi, Pa s3 


- 


144 - Riyadhus Shelihin - 








881. Dari Ummu Hani Iu£iulee dia berkata: “Aku mendatangi Rasulullah & 
sedangkan beliau sedang mandi, dan Fathimah menutupinya dengan baju, 


beliau bertanya: “Siapa?” Aku menjawab: “Saya Ummu Hani.” TR. 


Bukhari — Muslim) 


Pn He NAN EP PNTA PAN 
PLAN 


Je GI. LAB NY Peng Ka 
KE GEN 


882. Dari Jabir &, dia 2 “Aku mendatangi Rasulullah #& maka aku 
mengetuk pintu, lalu beliau bertanya: “Siapa?” Maka aku menjawab: 
“Saya.” Lalu beliau bertanya: “Saya, saya?” Sepertinya beliau tidak suka.” 


(HR. Bukhari — Muslim) 
« en NI Pa 
MANIA (ae HE gx 
Nnitn 4 mega 2 SSAA So ed Gak “ 
3 7 YA oa PAK 


BAB 142 


ANJURAN MENJAWAB ORANG YANG BERSIN JIKA IA 
MEMBACA HAMDALAH, DAN MAKRUHNYA 
MENJAWAB JIKA IA TIDAK MEMBACA HAMDALAH, 
JUGA TATA KRAMA BERSIN, MENJAWAB ORANG 


BERSIN DAN MENGUAP 
Ata Let “TP 
IA SAI TANI s Pena AN 
(- PF H A4 CAT DPP F 
Pu MERE APA ASAP 


7 Demikianlah dalam teks aslinya: “ "Sus “ hal ini terdapat dalam riwayat Muslim 3/1697 
Dan riwayat Bukhari 11/35 “ V'je “ demikian juga dalam salah satu manuskrip 


- Riyadhus Shelihin- 145 











, 


324114 gak » Au Pa Na an 

Aa aj NAN a 
SE aa PS ANA AK 2 

SAYA TNI Sing 
Na wang 1 AA NOP 2 


883. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Sesungguhnya 
Allah menyukai bersin, dan membenci menguap, maka jika salah seorang 
dari kalian bersin dan membaca hamdalah maka merupakan hak bagi setiap 
muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan 1h3xxs (semoga Allah 
merahmatimu), adapun menguap maka itu dari setan, maka jika salah 
seorang dari kalian menguap maka hendaklah ia menahannya semampunya, 
karena sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menguap, maka 
tertawalah setan karenanya.” (HR. al-Bukhari) | 


SA KAA ATU EDAN 


cesa Kor AN aa A24 KAA KEAPIPNN 302 G1 


22-31 2 AA NIag Y Pa, 
Ba KANE IAGS Ah 
Pa SE KG 


884. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & beliau bersabda: “Jika salah seorang 
dari kalian bersin maka hendaklah ia membaca 4442", dan hendaknya 
saudaranya atau temannya (yang mendengarnya) mengucapkan 4 XX:5, 

kemudian yang bersin hendaknya menjawabnya dengan membaca 
RA EA R9 K:xg (semoga Allah memberi hidayah kepadamu, dan 
memperbaiki urusanmu).” (HR.al-Bukhari) | 





146 - Riyadhus Shalihin 





3 Batas Kehaaan 35 Lg gp Ms 
PAPAN 


32 AG PON PMI IIUA 
LNG KO gw us KAI ls 


. 885. Dari Abu Musa 5, dia berkata: “Aku man Rasulullah # bersabda: 
“Jika salah seorang dari kalian bersin kemudian membaca harndalah, maka 
jawablah! Tapi jika tidak membaca hamdalah maka jangan dijawab!” (HR. 


“Muslim 
PE Taha Naa birgas Sam 
Ig Laba TAN KAA» LL 
Gaara 9 MA Ir Aga KE Gak AA sih 
df tatsah 4 ANK an: S3 IS 

AN, 


886. Dari Anas 4s, dia berkata: “Ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi &, 

maka beliau menjawab salah satunya dan tidak menjawab pada yang lain. 

Maka bertanyalah orang yang tidak dijawab (didoakan): “Si fulan bersin 

dan anda menjawabnya, sedangkan ketika aku bersin anda tidak menjawab 

. (mendoakan) saya?” Maka beliau bersabda: “Orang ini membaca hamdalah, 
sedangkan kamu tidak.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AE EREAN 2IAHA Ss3 3-NN 


Ph 
CA ae Karesani ..c Ant 
5 Ni 5: Le AN ES 3 
TA 


BOSAN GI NE KA SS 








TA AN 


887. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Adalah Rasulullah #& jika bersin, maka 
beliau meletakkan tangannya atau ujung bajunya di atas mulutnya (menutupi 
mulutnya), dan merendahkan —menahan- suaranya, perawinya ragu.” (HR. 
Abu Daud dan Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


SR s TAGS NN 

KE an ara MEA 9 KUA EC 

Ios Ask GS dara 
ketat CA Ter Lang 


888. Dari Abu Musa & berkata: “Adalah orang —orang Yahudi bersin di hadapan 
Rasulullah #, mereka mengharapkan agar beliau menjawab (mendoakan) 


mereka 4114X3 akan tetapi beliau malah mengucapkan SIA 29 K'xG” 
(HR. Abu Daud dan Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


A8. Sg VAN GEN GAM 
PENA KESIS» , Kp an MPa 
ALA SINGA 


Dari Abu Sa'id al-Khudriy &, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Jika 
salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya menahannya dengan 
tangannya di atas mulutnya, karena sesungguhnya setan akan masuk.” (HR. 


Muslim) 


889. 





148 — Riyadhus Shelihin - 


AA MAKAN PE AU KI, 


9 PAN ANN AE AN 
MA aa an yap UN Kay aa a 


BAB 143 


ANJURAN BERSALAMAN KETIKA BERTEMU 
DENGAN MEMASANG WAJAH CERIA, DAN MENCIUM 
TANGAN ORANG SHALIH, JUGA MENCIUM 
BAPAKNYA KARENA RASA SAYANG, SERTA 
MEMELUK ORANG YANG BARU DATANG DARI 
BEPERGIAN JAUH, DAN MAKRUHNYA 
MEMBUNGKUKKAN BADAN 


TA? 9 


ST. EA engan IN PA 
SN, SEt A5 AA 


890. Dari Abu al-Khaththab Oatadah 5, dia berkata: “Aku ata pada Anas: 


“Apakah para sahabat Rasulullah # beysalaman?” Ia menjawab: “Benar!” 
(HR. ai-Bukhari) 


Ha 

AN 
$ 

Na 
“03 


“in Ann 


SEA SER y KS ANGS YR A33. AN 

“NW aa “AK Ma Cah ro 9g 

Senya 33 2 Luang »:4 f AN 2 
2. ON AA ng 
Han AAN «4 Nah 


891. Dari Anas #& berkata: “Ketika penduduk Yaman datang menghadap 
Rasulullah #beliau bersabda: “Telah datang penduduk Yaman, dan mereka 
adalah orang yang pertama kali datang dengan bersalaman (berjabat 
tangan).” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


- Piyadhus Sholihin - 149 








Ya $ x 9 
kB NI NS ALAN Dekan CA ea 
, “ “ - 
Ae AN Ogan JO, Is As 2 YA. NY | 
SOAP INKA OTR ET CAN A PARA YA 
Y3 TA Kana Eka 2 Con 
: 9 An 
IK 

BAG Sasa 
892. Dari al-Bara &5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak ada dua or- 

ang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, melainkan diampuni untuk 

keduanya sebelum berpisah.” (HR. Abu Daud) | 


Aan MAN TELENA SE3-NY 


- 


J6 AS TN AAN (9 Aa 2 ag FT 


"4 seg Pel Aa, 
K3 (IG In Gek: AAN JB. Y 
Tekan. ne . 36 11 Lana 


s 


“".... 


Aas SA ara 

893. Dari Anas &, dia berkata: “Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah 
#: “Wahai Rasulullah & jika ada seorang dari kami bertemu saudaranya 
atau tamunya, apakah (boleh) membungkukkan badan?” Beliau menjawab: 
“Tidak!” Ia bertanya lagi: “Apakah ia harus merangkul dan menciumnya?” 
Beliau menjawab: “Tidak!” Lalu ia bertanya lagi: “Kalau ia menarik 
tangannya dan menyalaminya?” Beliau menjawab: “Ya!” (HR. Turmudzi 
dan berkata: “Hadits hasan.”) 


DE JEANS N Cg MAN 
TAN Aa IN AMA 
SE AGAN Ns 


— 





150  - Riyadhus Shelihin - 


BS 2 NG sc '— SA Tes Ah 
A53 Lem 11, KANE TT RAL 


894. Dari Shafwan Ibn Assal 45, dia berkata: nda seorang yahudi berkata kepada 
temannya: Ajaklah aku menghadap Nabi ini!” Keduanya lalu mendatangi 
Rasulullah 8, lalu bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat yang jelas, 
lalu ia menyebutkan hadits sampai kepada sabda belliau: “Maka dua orang 
yahudi tadi mencium tangan beliau dan menciumi kakinya'?. Lalu keduanya 
berkata: “Kami bersaksi bahwa anda adalah seorang nabi!” (HR. Turmudzi 
dan lainnya dengan sanad shahih.) 


(: Kan “a. 


BEKAS ENG ENI M3 
- nk Pe 
BIN AE SG 


895. Dari Ibnu Umar ix£ibtee, ia menceritakan sebuah cerita di dalamnya 
disebutkan: “Maka kami mendekat kepada Nabi & lalu kami cium 
tangannya.” (HR. Abu Daud?) 


Bam SEE TES M1 
aurg : Gas Kagak YA MAN PENA 


7 Saya berkata: “Demikian yang dikatakan, dan tidak ada pada Turmudzi juga pada lainnya 
hadits selain satu sanad, kemudian juga dalam sanadnya terdapat Abdullah Ibn Salimah al-Murody, 
yang dipertentangkan, dan dia adalah orang yang meriwayatkan hadits Ali tentang larangan 
membaca al-Our'an dalam keadaan junub (hadats besar). Dan banyak ulama' yang.ahli dalam 
bidang ini telah mendha'ifkan (memvonisnya dengan sifat lemah)seperti diterangkan sendiri oleh 
Imam Nawawi (pengarang kitab ini), di antara ulama itu ada Ahmad, as-Syafii, al-Bukhari dan 
lainnya, seperti yang akan anda lihat secara terperinci dalam kitab Dha'if Abi Daud No. 30. Dan 
az-Zaila'iy telah menukil dalam kitab Nashbur Rooyah 4/258 dari an-Nasa'i bahwasanya ia berkata 
tentang hadits Turmudzi: “Ini adalah hadits munkar.” dan dia berkata: “al- Mundziri berkata: “Tetapi “ 
seakan-akan inkarnya perlu diteliti ulang . -N- 

3 Saya berkata: “Dalam sanadnya terdapat Yazid Ibn Abu Ziyad al-Hasyimi , Ibnu Hajar 
berkata: “Orang yang lemah, setelah tua menjadi berubah makaia sering didikte.”Syuaib al-Arnauth 
berkata: “Tetapi didalam bab ini ada hadits lain yang keseluruhannya menunjukkan benarnya cerita 


seperti itu dari Nabi 8, maka disimpulkan boleh mencium tangan seorang alim (ahli sunnah) 
yang bertakwa, dengan syarat tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. (-pent) 





— Riyadhus Sholihin - 151 





Kenek Kp Pande AA OTT 
rebana IE ban 433 


896. Dari Aisyah W£ibimo, dia 25 “Zaid Ibn Haritsah tiba di Madinah, 
sedangkan Rasulullah & sedang di rumahku, maka ia mendatangi beliau 
dan mengetuk pintu, maka Nabi & berdiri dan menarik bajunya kemudian 
memeluk serta menciumnya.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits 
Pa 272) 


yan AT EP Le ba CAKRA 
se AE AO g ena 33. Lay 


9 2 3 "Fa lah “4 
“ daa Ayat 9). « “9 DSA 
897. Dari Abu Dzar &, dia berkata: “Rasulullah & TN Tana “Jangan 


sekali-kali kau menganggap enteng perbuatan ma'ruf (yang baik) walau 
hanya dengan menyambut saudaramu dengan muka ceria.” (HR. Muslim) 


HAN TAGS SAS KN 
Fe BEAN Td RAK (-. CK IN 2G 
Fe 3 AG Fa C3 

Jaa PN Ane SEO: yaa 


NA EA an NN an Sah & YATA UE 


898. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Nabi # mencium al-Hasan Ibn Ali & 
maka al-Agra' Ibn Haabis berkata: “Sesungguhnya aku punya sepuluh or: 
ang anak, aku tidak pernah sekalipun menciumi satupun dari mereka.” Maka 
Rasulullah & bersabda: “Barang siapa tidak ja an makaia tidak akan 
dikasihi.” (HR. Bukhari — Muslim) 


? Saya berkata: “Dalam sanad hadits ini terdapat an-anah (riwayat hadits dengan 
menggunakan kata, darinya dan darinya, dst) Muhammad Ibn Ishak, dan ia adalah seorang mudallis 
(penyamar riwayat hadits, artinya tidak terbuka dan suka membikin bias dan samar kebenaran 
sanad). -N- 








152 - Riyadhus Shalihin - 


2 se MAN 
“3 


Aoa RA Brg ay 19 


6 — KITAB TENTANG MEMBESUK ORANG SAKIT, 
MENGANTAR JENAZAH, MENSHALATI, 
MENGHADIRI PENGUBURAN, SERTA BERDIAM 

. DIRI DI TANAH MAKAM SETELAH DIKUBUR 


Sani AA JA AI 


BAB 144 
MEMBESUK ORANG SAKIT 


SLS E-MA 
yana Sh &, - ALA GAY asa, Spa 
day Aan AB 5 as ay 


£ - 


Aan AIKE PESAN IA 


899. Dari al-Bara Ibn Azib &, dia berkata: “Rasulullah # memerintahkan kami 
untuk membesuk orang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang yang 
bersin, membebaskan orang yang bersumpah (dari sumpahnya), menolong 
orang yang teraniaya, mendatangi undangan, dan menebarkan salam.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


SEN KEREN 
sak SANGE SAN San 


- Riyadhus Sholihin - 153 








Titan AN BENANG NAGA 


900. Dari Abu Hurairah & sesungguhnya Rasulullah £ aan “Hak seorang 
muslim atas muslim lainnya ada lima, menjawab salam, membesuk orang 
sakit, mengantar jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab orang 
bersin.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SnSEaya HE AN5IG.SOAS A 
AG aka La bagan DG Bal 
man hr TEE AAA ET 
sent aa 22 se La sah 
Sinta sa Sk sn 
Ndao 5 “S6 k SARAN 
Kiug KANAN 5 Ss SA Pre Kas - 
katana aa 
ear MEN GSGAS Gta, TERATE 
IKLAN, NAN Maa 
901. Dari Abu Hurairah ds dia berkata: “Rasululah # bersabda: “Sesungguhnya 
Allah #berkata pada hari kiamat "Wahai anak Adam! Aku saki dan kalian 


tidak membesukku” Ia bertanya: “Wahai Rabb, bagaimana aku membesuk- 
Mu, padahal Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam?” Dia berkata: 


.. 





154 - Riyadhus Shalihin — 


“Apakah kamu tidak tahu bahwasanya hamba-Ku si Fulan sakit, dan kamu 
tidak membesuknya? Tidakkah kamu tahu andaikan saja kamu 
membesuknya niscaya kau akan dapatkan Aku di sana?” Wahai anak Adam! 

- Aku minta makan padamu tapi kamu tidak kasih Aku!” Ia bertanya: “Wahai 
Rabb, bagaimana aku memberi makan pada-Mu? Padahal Engkau adalah 
Tuhan seru sekalian alam?!” Dia menjawab: “Apakah kamu tidak tahu 
bahwasanya hamba-Ku si Fulan minta makan padamu dan kamu tidak 
memberinya? Apakah kamu tidak tahu andaikan kamu memberinya makan 
niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi-Ku?” Wahai anak Adam! 
Aku minta minum padamu, tapi kamu tidak memberi-Ku minum! Ia 
bertanya: “Wahai Rabb! Bagaimana aku memberi-Mu minum padahal 
Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam?” Dia menjawab: “Apakah kamu 
tidak tahu bahwasanya hamba-Kusi Fulan minta minum padamu dan tidak 
kamu kasih? Tidakkah kamu tahu? Andaikan saja kamu memberinya minum 
niscaya kamu akan dapati pahalamu di sisi-Ku?” (HR. Muslim) 


PENA KAT ET SAN CE ERA AN 


24 Au 
“3 adn333, SELYAN, GA 33s y3 2g 
KELSAG 
P “i IA 7 
Aas :« cakadi ” 
902. Dari Abu Musa #5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Besuklah orang 


sakit, dan berilah makan orang yang kelaparan, serta bebaskanlah orang 
yang tertawan!” (HR. al-Bukhari) 


aa 5 BE AL 


-“ 


DK 3 BIA 2 de Sa » 
“. At 2d Sp 2 7 TN PT an 
Nan YAAA gtu) NET 


, em . dan 


903. Dari Tsauban &:, dari Nabi & beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang 





- Piyadhus Sholihin — 155 








muslim jika membesuk saudaranya sesama muslim (yang sakit) maka ia 
tetap berada dalam Khurfah al-Jannah hingga ia kembali.” Ditanyakan 
kepada beliau: “Apakah yang dimaksud dengan Khurfah al-Jannah itu?” 
Beliau menjawab: “Buah-buahan yang dipetik dari Surga.” (HR. Muslim) 


AR gan Lt VERSI SDI AL 
Fe Naa aana AKAN FETAN KG. Isak 


- 


A36 SEN Cak SEA NS AT Tp Ar 
AS PATI NG AAA 
Pas AS Sos pda pe 


de sg Sa tar AA 2 “ & G 0217 
& 29 Lay KI lc TAS by 
“ 

904. Dari Ali &, dia babak “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: “Tidak 
ada seorang muslim yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi? , 
melainkan ada tujuh puluh ribu malaikat yang berdoa untuknya hingga ia 
masuk waktu sore, dan jika ia membesuknya waktu sore, maka tujuh puluh 


ribu malaikat mendoakannya hingga ia masuk waktu pagi, dan baginya 
buah-buahan Surga.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan. ”) 


Las La Ad artinya buah yang terpetik. 
- .? AN 
SN LNG NIA 


“1 YAA YAA ws 45 2 aa 
SA» AOA Yo aa NG ( Za 


Keghn 3 Aan, Ha RI Gaubts 


. 


' 0 Ghudwah waktu antara shubuh dan terbitnya matahari. 


156 - Riyadhus Shalihin — 








WN PE Ja 


KA NG Dera UNA TT Apr 


905. Dari Anas », dia berkata: “Adalah seorang Smua yahudi melayani Nabi 

- &, lalu ia sakit, maka Rasulullah &# menjenguknya, lalu beliau duduk di 

dekat kepalanya dan berkata kepadanya: “Masuklah kamu dalam agama 

Islam!” Lalu ia memandang kepada bapaknya yang ada di sisinya (minta 

pendapatnya), maka bapaknya berkata: “Turutilah Abu al-Gosim (Nabi 

39!” Lalu japun masuk Islam, kemudian Nabi # keluar dan berkata: “Segala 

puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka.” (HR. al- 
Bukhari) 


Ni ) 3 
CA As FU NO 
/. - “ » 3 
BAB 145 
TENTANG DOA YANG DIBACA UNTUK ORANG SAKIT 


DK BEA ENG an 
Panen aa KAA) NE CAN 
LI 39 0 Ah Na 2 AN 

Ae TAN EL MAT L 266 
AN tah Even 


. 


GerPa 2 ,. 23 ” 7 
« add aan 3 . TOP AA : PEP OR ya 
KI 
. PA 


906. Dari “Aisyah (y£is!xs, sesungguhnya Nabi #€jika ada orang yang mengadu 
tentang sesuatu kepadanya, atau yang mengadukan luka yang dideritanya 
Nabi 8 menggerakkan jarinya begini —Sufyan Ibn Uyainah perawi hadits 
ini meletakkan jari telunjuknya ke tanah kemudian mengangkatnya-— lalu 





- Riyadhus Shalihin- 157 





beliau (Nabi #)bersabda: £ & Go3h Kas Kena Ea SA pin 
(Dengan nama Allah, debu tanah kami, dengan air ludah sebagian dari kami, 
disembuhkan orang yang sakit dari kami, dengan izin Rabb kami). (HR. 


Bukhari — Nani 


G Sa os Ina Ssst 
2 NETA BABI JENIS 
PURA Pn rta 


' 907. Dari “Aisyah (x£ibixe, sesungguhnya Nabi 35 pernah menjenguk beberapa 
keluarganya, beliau usap dengan tangan kanannya dan membaca: 
(is sa anna pa, AS SAN ) 
(Wahai Allah, Tuhan manusia, usirlah kesengsaraan, sembuhkan (yang sakit) 
Engkau adalah Dzat yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan 
kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit).” 
(HR: Bukhari — Muslim) 


125 SG JERILE Htas 5 SISA 


Ca 


IE Int BEAN A5 AA AINI 
La RO AA 
NYALA, 99. FSER AN AYI & YAI 


908. Dari Anas4esesungguhnyaia berkata kepada Trabit “Maukah kamuakurugyah (aku 
obati dengan doa) denganrugyah Rasulullah #8?” Tamenjawab: “Tentu!” Anas membaca: 
Ko ET AN NAN SBI La ASAM ) 
(Wahai Allah, Rabb manusia, Dzat yang menghilangkan kesengsaraan, 
sembuhkanlah karena Engkau Dzat yang menyembuhkan, tidak ada yang 





158 - Riyadhus Sholihin — 








.dapat menyembuhkan melainkan Engkau, kesembuhan yang tidak 
meninggalkan rasa sakit).” (HR. ea 


PESAN 22 Sulyosg 9 
Aang ai Saga Ag ANU ass 
MG Ma aa SAN ata Data 


909. Dari Saad Ibn Abi Waggos #5, dia berkata: “Rasulullah #£ menjengukku, 


beliau membaca (ac HAN Sc HAANNS eta sLA) (Wahai Allah, 
sembuhkanlah Saad, Wahai Allah, sembuhkanlah Saad, Wahai Allah, 
sembuhkanlah Saad).” (HR. Muslim) 


ye Pn YIENKEN SAN 
Oa WOL AG Apa SALE 
? SAN Ng tan Hp SAI 


ta jaga "A 


ar 1 o. 24 
Wi yaaa 3 NE dosa 133 Bag 
4 29 Pa) Tap | “ 
KG Na AN UP ALI ANIS 


' 910. Dari Abi Abdullah Utsman Ibn Abi al-Ash #5 sesungguhnya ia mengadu 


kepada Rasulullah $rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya, maka Rasulullah 
“berkata kepadanya: “Letakkan tanganmu pada tempat yang kamu rasakan 


sakit dari badanmu, dan bacalah: Te -tiga kali— dan bacalah tujuh 


kali: (GI EGA NA Jo A5 Sag as Sx 3A) (Dengan nama Allah tiga kali- , 
aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari segala kejelekan 
apa yang aku dapatkan dan apa yang aku takutkan).” (HR. Muslim) 


TE LEBNSRENGS SEE 


- Riyadhus Shelihin - 159 





HAID RMLA Gaye 
Yaa Pe ATA aga 
BILANG IN. SENIN He AAS 
Kabag. (DIT as Seiya G3 
HE 3 


911. Dari Ibnu Abbasix£i5!.5, dari Nabi # bersabda: “Barang siapa membesuk 
orang sakit yang belum Ni ajalnya kepadanya, dan membacakannya 


tujuh kali: (BGES AKI SAI RE AYU) (Aku minta kepada Al- 
lah Yang Agung, pemilik arsy yang agung agar menyembuhkanmu), 
melainkan Allah akan menyembuhkannya (orang yang sakit) dari 
penyakitnya.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan dia berkata: “Hadits 
hasan” dan al-Hakim berkata: “Hadits shahih sesuai dengan syarat al- 
Bukhari.”) 


DIPINEYEN EC s NG SA BERANI 
“Ay ENG AA TA IE AE SI 
ng —— 


912. Dari Ibn “Abbas &5, sesungguhnya Nabi & masuk ke rumah orang badui 
(yang sakit) untuk menjenguknya, dan beliau jika masuk kepada orang sakit 
yang dibesuknya beliau berkata £ W15114445 IP (Tidak apa-apa, 
bersih! insya Allah).” (HR. al-Bukhari) 


23 Gs) - Gr 
GajaDA Aas NAN on MEN 2 AN 


$! Maksudnya, penyakitmu membersihkan dosamu, dan menghapus kesalahanmu insya 
Allah. 








160  - Riyadhus Shalihin — 


ema ag ka c ena Dat: aa 
Par Npea AN? ex SE yaa xy 


AA PI 


913. Dari Abi Said al-Khudriy &, sesungguhnya Jibril mendatangi Rasulullah 
4& dan berkata: “Wahai Muhammad, engkau mengadu kesakitan?” Beliau 
menjawab: “Benar!” Jibril berkata: “Dengan nama Allah aku rugyah kamu 
dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari setiap iri hati dan mata dengki 
dan hasud, Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku rugyah kamu.” 


aa 
| AN EA EA NA 
Pan MAT NE AE KEKANKIS 
II ISIS INA. IE 
A02 aa NIA TE ES 
S3 BNI LET AS I IG AI 
YAI IE MA, Sama AIA. 
Ar Isa ATT ISSI AL Aru II 
yr SEBAYA. J6 Sa, 


SMS LG PA an NG : 


- Riyadhus Shalihin — 161 








9 K0 3G32 PANAI Aa PPA 
"eta Tasha 183 (REAL 

914. Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan Abu Hurairah WEibieo, sesungguhnya 
mereka berdua bersaksi atas Rasulullah 4 bahwasanya beliau bersabda: 
“Barang siapa mengucapkan (Aiias DP (Tiada Ilah yang berhak 
disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar), maka Rabb-nya akan 
membenarkannya dan berkata: 4 '&5 GGS, 2595 (Tidak ada Ilah yang 
berhak disembah melainkan Aku, Tan Aku Maha Besar).” Dan jika ia 
mengucapkan KAOS EN REA IYA at ?: (Tiada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Allah, Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya), maka Allah akan berkata 
LE I IAI (Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Aku, Yang Esa tiada sekutu bagi-Ku). Dan jika membaca 
ALAN 52 Kn Shi KSP (Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Al- 
lah, Ba -Nya kerajaan dan segala pujian), maka Allah akan berkata 
evan BU SC AKI) (Tiada Ilah yang berhak disembah dengan hak 
melainkan Aku, ig -Ku segala kerajaan, dan pujian). Dan jika ia membaca 
CWNEI ISI AH) (Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan 
Allah, dan Lada. Ja dan upaya melainkan dari Allah), maka Allah akan 
berkata (NIA as) (Tiada Ilah yang berhak disembah 
melainkan Aku, dan tiada daya dan upaya melainkan dari-Ku). Dan 
Rasulullah 3£ bersabda: “Barang siapa membacanya ketika sakit kemudian 


meninggal dunia, niscaya tidak akan dilalap api. neraka.” (HR. Turmudzi 
dan berkata: “Hadits hasan.”) 


SEE ANANDA 


| BAB 146 
ANJURAN MENANYAKAN KEADAAN SI SAKIT 
KEPADA KELUARGANYA 
PA Da GD, PAN 1 -. 
SR IN alnga SME Ao 
Kw 2 sh Ir sa SEN 
Aa 2 9 10133 (4 Konate AN 





162 - Riyadhuo Shalihin — 





Gea AE | AA GEA ds PMA 


- 


Gearar GyGai MASA, J6 G4 Agan 


#13. Dari Ibnu Abbas ti£ib!.aoo, Aa Ali Ibn Abi Tholib & keluar 
dari rumah Rasulullah 8, pada waktu beliau sakit yang membawa beliau 
wafat, maka orang-orang bertanya: “Wahai Abul Hasan. Bagaimana 
keadaan Rasulullah & pagi ini?” Ia menjawab: “Pagi ini beliau baik 
alhamdulillah.” (HR. al-Bukhari) 


KA baya aa LAAn Lv 


BAB 147 


APA YANG DIBACA ORANG YANG PUTUS ASA DALAM 
HIDUPNYA 


Hegntas 25 TA Asta 
s1 iga SG Rn Sis A23 
| pa Pa 


916. Dari Aisyah (i£iitse . dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 3 bersabda 


dan beliau sedang bersandar kepadaku: (YES 35 SEA sah TI 
(Wahai Allah, ampunilah aku dan rahmati aku, serta jumpakanlah aku 
dengan sahabat Yang Maha Tinggi).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Hah baka ME WI LN NEK AW 
Ko PNG MAL 
: nash An San MAh gan pai 


— Riyadhus Shalihin - - 163 








sd “ 4 7 
GANGA SKA DN 
MS AO) "YAI PP ag 
917. Dari “Aisyah (x£ibiso, dia berkata: “Aku melihat Rasulullah # ketika 


akan meninggal dunia, di sisinya ada semangkok air, lalu beliau memasukkan 
tangannya dalam mangkok seraya membaca: 
(SA SKA HN ASIAN ) (Wahai Allah, tolonglah aku atas 
sengsaranya kematian —atau sekarat menjelang kematian).” (HR. 
Turmudzi?) 


Aa EA 
SENANG BAN LA 
An Aga akan Ti Peyk Keno NS Gayal.ya 

Wae yi | 


BAB 148 


ANJURAN WASIAT KEPADA KELUARGA SI SAKIT 
DAN SIAPA SAJA YANG MELAYANINYA UNTUK 
BERBUAT BAIK KEPADANYA DAN SABAR TERHADAP 
SUSAHNYA MENGASUH SI SAKIT, DEMIKIAN JUGA 
WASIAT KEPADA ORANG YANG DEKAT 
KEMATIANNYA SEPERTI ORANG YANG MAU 
DIEKSEKUSI KARENA OISHASH ATAU HAD DAN 
LAINNYA 


“ Pd 2 | 
TI Pd “ IN . “da edan oat, JUN, Pai 
Ka AD ASAM, Gea YO ESEAIN 


8 Saya berkata: “Dan dalam satu naskah dari Turmudzi disebutkan dengan lafal -.1 Sx, 
sebagai ganti cs! ,£ dan sanadnya lemah. Lihat kitab al-Misykah (1564). -N- Hadits ini terdapat 
dalam kitab Dha'if Sunan Turmudzi No. 164. 





164 - Riyadhus Shelihin - 


' 3 o Peta o bg Ta Tg 
“NBA c UNA ar Iga 
AN gun as Abi: An AM Jan 
Sa Waria k Kie L3 Da : - G4 Pd 
Tar nila Vs C5 AS 20.7 
25 2 2 AN! ANN BEA X Teo 


ag NK G1 a 
ITA ME SAID ga» IG 
Se 


— - SPN 3 TI, g Ag 
EK ale AN AG 
2 « 

PE GAYA 


918. Dari Imran Ibn al-Hushain “5, sesungguhnya ada seorang wanita dari suku 
Juhainah datang menghadap Nabi &, dalam keadaan hamil karena zina, 
lalu berkata: “Wahai Rasulullah 3 aku telah melanggar hukum (had), maka 
hukumlah aku!” Maka Rasulullah 2 memanggil walinya dan bersabda: 
“Berbuatlah baik kepadanya, jika telah melahirkan bawalah ia kepadaku!” 
Maka iapun melaksanakannya. Kemudian Rasulullah 3 memerintahkan 
untuk melaksankan hukuman atasnya, maka bajunya dikencangkan, 
kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, kemudian 
menshalatinya.” (HR. Muslim) 


Paman. Piyadhus Shelihin- 165 





GEN EAUN SAS BAB LA 
AV AS Na9 Boyke sokud Jani Aeyasi ai 
HA Ia d3 
BAB 149 


BOLEHNYA SI SAKIT BERKATA: «AKU SAKIT, ATAU 
SAKIT SEKALI, ATAU MERIANG, ATAU ADUH 
KEPALAKU DLL” DAN PENJ ELASAN BAHWA TIDAK 
DIMAKRUHKAN ITU SEMUA JIKA TIDAK 
DIMAKSUDKAN MARAH (KEPADA TAKDIR) ATAU 
MENUNJUKKAN KEKESALAN DAN KEPUTUS ASAAN 


Te Ke3I LA KS 21 ' . FA 9 | 
CN ELSS SEKEN NPM 
SNI KAG BIL 23an NIDA bt 


4 


- ? 3, “9 Pata n 
HIS, TN AN KANAN SE 
P3 Kata” 7 
MA . P3 : o 


919. Dari Ibnu Mas'ud 4s, dia berkata: «Aku masuk menjenguk Nabi # ketika 
sedang meriang, maka aku mengusapnya dan aku berkata: “Sesungguhnya 
anda meriang dan sangat panas” Maka beliau bersabda: “Benar!, 
sesungguhnya aku meriang sebagaimana meriangnya dua orang di antara 
kalian.” (BR. Bukhari — Muslim) 


G & 


Ne LILIN, x 8. € 1179 0 Hi 

SEKEN II JIKA: 
ae 20L Kau AL IST Ners YA 
Haa IKAN ES LT IP NIM) 





166 - Riyadhus Shalihin — 





EA SA Ie 25 apa 


920. Dari Sa'id Ibn Abi Waggas «&, dia berkata: “Rasulullah # menjengukku 
ketika aku sakit yang sangat menyerangku, maka aku berkata: “Aku 
merasakan sakit seperti yang anda lihat keadaanku ini, padahal aku punya 
harta, dan aku tidak punya ahli waris kecuali putriku.” Kemudian ia 
menyebutkan kelanjutan hadits. (HR. Bukhari — Muslim) 


AN MATA Korel 3 AV 


MN En KEIIE AGS 
KATA ng BIN, 


921. Dari al-Gasim Ibn Muhammad dia berkata: “Aisyah berkata: “Aduh 


kepalaku!” Maka Nabi & bersabda: “Aku juga, aduh sakitnya kepalaku!” 
Kemudian ia menyebutkan lanjutan hadits. (HR. al-Bukhari) 


AT PD Ppa TPA ATA 
BAB 150 


MENALKINI ORANG YANG AKAN MENINGGAL 
— DUNIA DENGAN 1531419 


Ka &3 5 
AE SIG SEKEN S5 IA AN 
Paris NA AT IMUnP AKA aa 

MEN AS Jutaan 


922. Dari Muadz «5, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barang siapa yang 





- Riyadhus Shalihin - 167 





ucapan terakhirnya (sebelum meninggal dunia) ATA (tiada Ilah yang 
berhak disembah melainkan Allah), maka ia pasti masuk Surga.” ((HR. 
Abu Daud dan al-Hakim, dan ia berkata: “Sanadnya shahih”) 


IE BELA IN KANE Ay 


AAA PTT AAA TKA Naas 
Kesan AN PAPAN WAPA 
923. Dari Abi Said al-Khudriy &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: 


“Bimbinglah (talkinilah, tuntunlah) orang yang akan meninggal dunia dari 
kalian dengan ucapan SIR” (HR. Muslim?) 


2 Kena ain ARI 


Pa - . 
BAB 151 
APA YANG DIUCAPKAN SETELAH MENUTUPKAN 
MATA SI MAYIT 


A0 3. IG GEA SEA 
aga Pn tata 
ag GI (KANAN Yaa SIN 
re AKA kera NE 
Pa .6 sia H 

BELA NIK, 

593 usai 2 KARO ear 


$! Saya berkata: “Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah (3/37). 


Tt 





168 - Riyadhus Shalihin - 


Alta ena 


924. Dari Ummu Salamah (n£fibloo, dia berkata: “Rasulullah & masuk melihat 
Abu Salamah (yang baru saja meninggal) dan matanya terbuka, maka beliau 
menutupkannya kemudian berkata: “Sesungguhnya nyawa jika tercabut, 
maka ia akan diikuti oleh pandangan mata.” Maka orang-orang dari 
keluarganya bersuara keras" , maka beliau bersabda: “Jangan kalian berdo'a 
atas diri kalian melainkan dengan kebaikan, karena sesungguhnya para 
malaikat mengamini atas doa kalian!” Kemudian beliau bersabda: 


Rania GAN aa ASN SNN GS DAA SA » 
KEK 3 IN 

(Wahai Allah, ampunilah Abu Salamah, dan tinggikan derajatnya dalam 
golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah dia 


sepeninggalnya bagi orang-orang yang ditinggalkannya?' , dan ampunilah 
kami dan dia, serta lapangkanlah kuburnya).” (HR. Muslim) 


Are ISI udakaor 
| KET N r 


BAB 152 


APA YANG DIBACAKAN KEPADA MAYIT DAN YANG 
DIUCAPKAN OLEH KELUARGA YANG DITINGGAL 
MATI OLEH SI MAYIT 


KANE KATANYA ANN Ayo 
aa KAI AN Aa Aa 
EA TANGAN HN AT ACNE 


24 ana meninggikan suara mereka dengan menangis. 
8 3Asu3 artinya la dl 5S Gadilah pengganti untuknya). Sexsi, (dalam keluarga 
yang diting Ke aa Aa (dalam orang-orang yang tersisa, tetap tinggal) 





s Riyadhus Shalihin - 169 


' ” IM Ir “13 . 
AB gta AAN Ela MEN LE KG di TA DG 
EKA Sek 


g 3 NAN NET Kaka sdKot! Ki 


TN rana 3 “, & 9.9. 
YAN AL ab Ken LA GEN, 


An Ata LNG GA A3 KETAT » ea 
Ia AS aa w K cah R gen. c 
59 SEN Ie SAN Pp Gap AI 

Ke GI Tah 912553 


925. Dari Ummu Salamah txy£45i.e, dia berkata: “Rasulullah #£ bersabda: “Jika 
kalian menjenguk orang sakit atau mayit, maka ucapkanlah yang baik, karena 
sesungguhnya para malaikat mengamini doa kalian!” Ia (Ummu Salamah) 
berkata: “Ketika Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Rasulullah 3£ 
dan berkata: “Wahai Rasulullah &£, sesungguhnya Abu Salamah telah 
meninggal.” Maka beliau bersabda: “Ucapkanlah: 
(ira SEL EA AK IPA (Wahai Allah, ampunilah aku dan dia, 
dan gantilah untukku dengan ganti yang lebih baik), maka Allah memberikan 
ganti yang lebih baik bagiku dari Abu Salamah yaitu Muhammad 2” (HR. 
Muslim dengan redaksi demikian: “Jika kalian menjenguk orang sakit atau 
mayit —dengan ragu-ragu-, sedangkan Abu Daud dan lainnya meriwayatkan: 
“Mayit” dengan pasti) 


Un SAE AN Laga GE AA 


Ca 


g 


13 Cc si UH 4 9 n-9 
SANA NAD Kana Ke DN ya 


2 Ga” 


LAN AE ENG San 3 AAN 
IG Gn KATA gagak 9 SEL 


Lag 





170 - Riyadhus Sholihin 





# Pan SAS ESA Pay Tarra 


926. 


Aeon 25 Apa ks ata 2in3 AAN 


Dari Ummu Salamah kx£45!, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
3 bersabda: “Tidak ada seorang hambapun yang Eng suatu mushibah 


kemudian ia membaca £ GE SAT San 9 SAN Spa aN Ayat 
(Sesungguhnya kami adalah Be anean Allah, dan sesungguhnya kami akan 
kembali kepada-Nya, Wahai Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini, 
dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya), melainkan Allah akan 
memberinya pahala dalam musibah yang menimpanya, dan memberikan 
ganti yang lebih baik kepadanya. Ummu Salamah berkata: “Ketika Abu 
Salamah meninggal, maka aku membaca sebagaimana diperintahkan oleh 
Rasulullah #, maka Allah memberikan kepadaku ganti yang lebih baik 
darinya (Abu Ba yaitu Rasulullah #&.” (HR. Muslim) 


2, 265 2 AAN LN NAN 


SI : Ar Se 


13 - ANA aa - an MEN AI 


e” GKEIBSB Ne PJ Naa nan aa MEN Ana & 


533 EN ap Laga CASE 3 
NG Aa. (NASA ES KAN Na Cans AA 


927. 





Ha EKA eat 


Dari Abu Musa #&, sesungguhnya AN an sbersabda: 9 ika anak 2 
hamba meninggal, Allah berkata kepada malaikat-Nya: “Kalian mencabut 
nyawa anak hamba-Ku?” Mereka menjawab: “Benar!” Kemudian Dia 
bertanya: “Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya?” Mereka menjawab: 
“Benar!” Kemudian Dia bertanya: “Lalu apa yang dibaca oleh hamba-Ku 


- Riyadhus Shclihin — 171 





itu?” Mereka menjawab: “Dia memuji-Mu dan menyerahkan 
(mengembalikan urusan) kepada-Mu.” Maka Allah berkata: “Bangunlah 
sebuah rumah di Surga untuk hamba-Ku, dan berilah ia nama rumah 
“ea ” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


PA YAA KANG, 2 a IEGAM 
snyoon nean 5 23 Sg aa 
aa GP, | 1 ara 
bagas 95 


928. Dari Abu Hurairah -&, aa  Rasulutlah 3 bersabda: “Allah 
berfirman: “Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman, jika nyawa 
orang yang terkasih dari penduduk bumi ini Ku-cabut, kemudian ia sabar” 

, melainkan Surga.” (HR. al-Bukhari) 


' 


ng Gde SANA Upon ANA 
Ao L) —— 

Ona Kh SAN RE di ISA 
4 


AI La IRR A Cena 
PEN Beyaas € MISA - 


pn 


Pa 


na Tp PAN ye re 


rare 


86 Saya berkata: “Dan memang derajat hadits ini seperti yang dikatakannya, dan keterangannya 


terdapat dalam kitab as-Shahihah 1408. 
8! Maksudnya, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar dan mengharap pahala dari Allah 


diakhirat. 





172 - Riyadhus Shalihin - 


929. Dari Usamah Ibn Zaid -&, dia berkata: “Salah seorang putri Nabi #mengutus 
seseorang menghadap kepada beliau untuk memberitahu Nabi & bahwa 
anak bayinya -bayi laki-lakinya- dalam keadaan sekarat, maka beliau 
berkata kepada utusan itu: “Kembalilah kepadanya, dan katakan 
bahwasanya bagi Allah segala yang Dia minta dan Dia beri, dan segala 
sesuatu di sisi-Nya telah ditentukan umurnya, maka perintahkanlah agar ia 
bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah!” Kemudian ia 
menyebutkan lengkapnya hadits.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ala AI sc ON 


BAB 153 
BOLEH MENANGIS ATAS MAYIT TANPA MERATAP 
ATAU MERAUNG KERAS 
ai - d Lu M C 
& Ana yA 
- 
oC pu, AT Ra Aan « 
PING 5 5 Eh WAE 
? 2G Pa AA RAAATA tea 
PA g 2 


Kl 


POLA KE ABGAN da SEN ANE 
KN JASA KAA 
$ Ki: 1 S3 TAG, pa 


Pa 

Adapun niyahah (meraung, meratap) Sa hukumnya Nan dan akan 
dibahas dalam satu bab pada kitab an-Nahyu (larangan) insya Allah. Dan adapun 
menangis maka banyak terdapat hadits yang melarangnya, dan sesungguhnya si 
mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya, dan ini dipahami jika hal itu 
berdasarkan wasiat (si mayit) untuk menangisinya, dan larangan terletak pada 
tangisan yang disertai ratapan atau raungan keras, dan dalil atas dibolehkannya 
menangis tanpa meratap dan meraung banyak sekali haditsnya, di antaranya : 


ha 








- Riyadhus Shelihin — 173 





IE SE AS ENG 
ea Ra Ly PERS A13 F3 SIA VAN 


Ly. 
Kang Pama 


Aatagu ane Dena Tea 
hpnya ass Aa. Con AN 
NA 
pen NL AKAI Ha 
MN BAN JA IN u3, 
MEN. OR ha) WAN 6 Pan 


930. Dari Ibnu Umar txv£i5!xe, sesungguhnya Rasulullah s£ menjenguk Saad . 
Ibn Ubadah, dan bersamanya ada Abdurrahman Ibn Auf, Saad Ibn Abi 
Waggas, dan Abdullah Ibn Masud #5. Maka Rasulullah 8£ menangis, maka 
ketika mereka menyaksikan Rasulullah 8 menangis merekapun ikut 
menangis, maka Rasulullah & bertanya: “Apakah kalian mendengar?, 
sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena air mata, tidak juga karena 
kesedihan hati, akan tetapi Dia akan menyiksa atau mengasihi karena ini.” 
Beliau Naa kepada lisannya.” (HR. Bukhari -—Muslim) 


AN yenad SN KAN Fx Ny P3 AK 
pngen “Tolus King Hisap Ae 
SAWO GA AT AA PANAI 
MO My Ne 








174 - Riyadhus Shelihin — 


ARE MEN Kel KA 


931. Dari Usamah Ibn Zaid &, sesungguhnya Rasulullah 3, diangkat kepadanya 
anak laki-laki dari putrinya (cucunya) yang dalam keadaan sekarat, maka 
berlinanglah air mata beliau, maka Sa'ad bertanya kepadanya: “Apa ini 
wahai Rasulullah #£?” Beliau menjawab: “Ini adalah (tangisan) rahmat kasih 
sayang, yang dijadikan Allah dalam hati hamba-hamba-Nya, karena 
sesungguhnya Allah akan mengasihi hamba-hamba-Nya yang penyayang.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Ce ' 1, 7, AA 23 
SENI AANG 3 - 
ra 


IS puia PA TA ON NS SEA 
PENGEN IS. Pa 


Pa 


La 10500 TK 1 2 7 
YA Gi ALA Ya gan aa 


LAN AAN Ola IR SAAT A5 


pn BS SNI 5 GE 


IN Aa NA ALAN aan Arga (“Sar 


Ang YA AE KANG SAN 


932. Dari Anas &, sesungguhnya Rasulullah # masuk kepada anaknya Ibrahim 
# yang dalam keadaan menghembuskan nafasnya, maka kedua mata 
Rasulullah #8 meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman Ibn Auf bertanya: 
“Dan anda wahai Rasulullah (menangis)?!” Maka beliau bersabda: “Wahai 
Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah tangisan kasih sayang”, beliau 
mengulanginya sekali lagi, lalu bersabda: “Sesungguhnya mata akan 
menangis, hati akan sedih, akan tetapi kita tidak mengatakan melainkan 
apa yang menjadikan Rabb kita ridho, dan sesungguhnya kami dengan 





- Riyadhus Shalihin - 175 





perpisahanmu wahai Ibrahim merasa sedih.” (HR. al-Bukhari, dan Imam 
Muslim juga meriwayatkan sebagiannya. Dan hadits-hadits semacam ini 
dalam bab ini sangat banyak dan masyhur dalam kitab shahih). 


"td YP. PP 3) 
DSA Diet 
29) —ntya 
BAB 154 


MERAHASIAKAN APA YANG ADA PADA MAYIT DARI 
PERKARA YANG TIDAK DISUKAI 


rd NN EN “4 & 
13 sat “ 9, Nae K0 01 dh 
Kl “' 
53 Hal INgu) AN 3 9 AV 
PAGAR Yana Aa CA 2 KTE Ir 
AN 35 Lane Cunyus, » 8 38 2 Ah 
PIK IAN SO 9832 PN GS n7 af 
gasa Jeda - Latar « TER 
- 5 
. Dari Abi Rafi' Aslam pelayan Rasulullah &, sesungguhnya Rasulullah #£ 
bersabda: “Barang siapa memandikan mayit, kemudian ia merahasiakan 
apa yang ada padanya (mayit), maka Allah akan mengampuninya sebanyak 
empat puluh kali.” (HR. al-Hakim dan berkata: “Hadits shahih menurut 
syarat Muslim.”) 


933 





176 - Riyadhus Sholihin — 


IL AYEIA Lao 
PA ALA Ga A8 NS 2922 


BAB 155 


SHALAT JENAZAH, MENGANTAR DAN 
MENGUBURNYA, SERTA MAKRUHNYA WANITA 
MENGIRINGI MAYIT 


Pa Ta" KE - 


PPA NAN, 


Telah dijelaskan di depan keutamaan Hasi Ta 


A01 IG SLENGS 5IA SS Are 
yan NN 2 dea oa, Ketan 


vw, 3 515 


ag Io bias S1 ya 3S Kaya 
c Per una Yan, Kk c 
Feb ab PAN N TA 


934. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah &# bersabda: “Barangsiapa 
yang menyaksikan (menghadiri) mayit hingga menyalatinya, maka baginya 
satu girath, barangsiapa menghadirinya hingga menguburnya maka baginya 
adalah pahala dua girath.” Ditanyakan: “Apakah dua girath itu?” Beliau 
menjawab: ' Sm dua Sana besar.” (HR. Bukhari — Muslim) 


De As NA ta EA ALAN IA yo 


AIA SA peng pa Nenek pa 
(AN SEK K Kan AN kana 1 GS) 


— Riyadhus Shalihin — 111 











LP P PA ox 
LE KOP KI 3 ba Ae an 
SL KAN) Baen GIE Ini 
w , ata at 
. & Gu 233. ren 
935. Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa 


mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, 
dan ia selalu bersamanya? 


YA Bg net An 
KAA NE SA binasa 
KANAK ta 


936. Dari Ummu Athiyyah 2 », dia berkata: “Kami dilarang mengiringi 
jenazah. Dan tidak dikukuhkan (larangan itu) pada kami.” (HR. Bukhari — 
-Muslim) 


Artinya, Rasulullah #£ tidak menekankan larangan itu, sebagaimana 
beliau menekankannya pada perkara-perkara haram. 


DELAY 
Pa enanpae 
BAB 156 


ANJURAN MEMPERBANYAK ORANG YANG 
MENYALATI MAYIT DAN MENJADIKAN BARISAN 
MEREKA LEBIH DARI TIGA BARIS 


MAY PAT EANN PAN K5 ANE ar 


.9 Demikian yang ada pada seluruh manuskrip karena mengikut apa yang ada pada Bukhari 
kecuali dalam riwayat al-Kasymihani disebutkan dengan dhamir muannats (Lyxs) dan ini lebih 
shahih kerena sesuai dengan konteks hadits dan karena riwayat yang ada dalam al-Musnad 2/493. 
N- 





178 - Riyadhus Shelihin - 





TAN Hataya sinaan Kengekn 
Pe, Tp. ah WNI £ AAS TU Pap Ata 


937. Dari “Aisyah kx£ib!, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak ada 
mayit yang dishalati oleh sekelompok umat Islam” hingga mencapai seratus 
orang, yang semuanya mendo'akan syafaat baginya, melainkan mereka akan 
diperkenankan memberikan syafaat padanya.” (HR. Muslim) 


G5 TERANG MEP 
Sin SA AYAT »1 nasa 


DP La" pend 


€ WS 9, 29 
AAN Na S ash ANU BSN ISS Ha 


938. Dari Ibn Abbas t£ibise, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah &£ 
bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang meninggal, kemudian ada empat 
puluh orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun berdiri 
menyalatinya, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat mereka atas 
si mayit.” (HR. Muslim) 


IN PA HENAI MA, aya 
AN Ah On SANG ia 

A536.36 Aje YA DAA PU 
(ENI Seat Sai Ps Ba : BEA 


2 Maksudnya, jamaah. Dan hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim 3/53 dari Aisyah dan 
Anas juga.-N- 





— Riyadhus Shalihin - 179 











AAN AA RAN 19 Sako BELLA LELANG 


939. Dari Aa Ibn Abdillah al-Yazaniy dia berkata: “Adalah Malik Ibn 
Hubairah & jika shalat atas mayit, dan ternyata sedikit orang yang 
menyalatinya, maka ia akan menjadikan jamaah menjadi tiga bagian 
(barisan), kemudian berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barang siapa 
dishalati oleh tiga barisan, maka telah wajib?!.” (HR. Abu Daud dan 
Turmudzi, ia berkata: “Hadits hasan”) 


SNN Ic AAA 


BAB 157 
APA YANG DIBACA DALAM SHALAT JENAZAH 


3 ip. Lg “rana are xnn en) 2) 


Lap gala AS Op 


“ 


- 20 Ne: ANA 
abg AR  Kadaa ani AN KE) IT Pr Pr Masa 


ana 


MEMGIN AP UY- Kap Haa 
RA BAE REN 
ATA Apuaa laka " 
Bai Manan AS sea 
WAE IN Ia KG Akad HAN 


9! Maksudnya, wajib baginya masuk Surga. 





180  - Riyadhus Shalihin — 


MA Ig AA, OF Kake 
AKA KAN Lp 
Ng FIT Ag pera Si 
Sasa en An sea 
NU KAKAK . 
Bertakbir Deh empat kali, membaca ta'awwudz (meminta 


perlindungan) setelah takbir pertama, kemudian membaca al-Fatihah, kemudian 
bertakbir yang kedua kalinya, lalu membaca sholawat kepada Nabi &, dengan 


mengucapkan: £.3&31c £ SE SEAAN (9 -dan yang lebih utama dengan 


menyempurnakannya— ( &2! AN AE AMELIA p-hingga—4 KEKE 
(Wahai Allah, berikanlah kesejahteraan atas Muhammad, dan “keluarga 
Muhammad, sebagaimana Engkau beri kesejahteraan atas Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim —sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Terpuji dan Mulia) 

Dan tidak boleh membaca seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang 
awam yaitu membaca: (DESA SIGN y? (“Sesungguhnya Allah dan 
para malaikat-Nya membaca shalawat atas Nabi), karena sesungguhnya tidak sah 
shalawatnya jika hanya dikhususkan hanya padanya. Kemudian bertakbir yang 
ketiga kali, lalu berdo'a untuk si mayit dan umat Islam dengan doa seperti yang 
nanti kami jelaskan dalam banyak hadits insya Allah. Kemudian takbir yang 
keempat dan berdo'a. Dan termasuk do'a yang yang paling baik adalah 
KAN 2213 SEE ANA LEAN ) (Wahai Allah, jangan Engkau halangi kami 
dari pahalanya, dan jangan Engkau uji kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami 
dan dia). Dan yang terpilih adalah agar memanjangkan do'a setelah takbir keempat, 
kebalikan dari apa yang dilakukan kebanyakan orang, hal ini karena ada hadits 
Ibn Abi Aufa yang akan kami sebutkan insya Allah. 

Adapun doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi & setelah takbir ketiga, di 
antaranya adalah : 


? Al-Ahzab: 56 





- Riyadhus Shalihin — 181 





Seks 2 Alay NINA At 
2 2 4 3 2.3 
Ba AI 33 saga MEN 2IS 
BAG vAS A36 KG PAN Tigp 2 


Prea 


Ba Rein Ren Ga 
2 MAN PES “ 
aa HS cajsiyal ye WEI Ay 
Lens Pena ega 
A13 NK Ia “ Pan TI SEN 
Menang LN 


940. Dari Abi Abdir Rahman Auf Ibn Malik #5, dia berkata: “Rasulullah 


# menyalati jenazah, maka aku menghafal dari pelia sebagian 
do'anya, beliau membaca: 


PATRA Wap Manan RE: J5 3 GAS las Yg. IG KG se ostad 
La ig KA, « 2)Sial WNI 3 KAI Ea AS SAR anak KAU NYA 353 
(8 kang TE Sa KLT da AM ENGS 

(Wahai Allah, ampunilah dia, rahmatilah, selamatkanlah, dan 
ma'afkanlah dia, muliakan tempat tinggalnya, serta lapangkan 
kuburnya, dan mandikanlah dia dengan air, salju, serta embun? , 
dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana Engkau 


membersihkan baju putih dari segala kotoran, dan gantilah baginya 
rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari 


2 Tujuannya, adalah mencakup seluruh rahmat dan ampunan, di hadapan segala macam 
kemaksiatan dan kesalahannya. 





182 - Riyadhus Shalihin — 


keluarganya, istri yang lebih baik dari istrinya, serta masukkanlah ia 

. ke dalam Surga, dan lindungilah ia dari siksa kubur, dan siksa 
neraka)4, hinga aku berharap andaikan aku yang menjadi mayit 
itu.” (HR. Muslim) 


£ 


Pad 


(ea ap PX) G, Fe. . 
MN ESA ALAN AN 


“N K y 


233 236 E, .1t 
HE REG MEI KKN 


GESER TAN EN ya 3 
S D) NAS CeKsE eri KI 
PO GAS WEE AF 
SB KENA 
JL Kaya MINI SE, 
AD GA Aa 
Ar ENG HN, WA NG 

METE Aoi 


941. 942, 943. Dari Abu Hurairah dan Abu Ootadah, dan Abu Ibrahim al-Asyhali . 


Ce 


4 Maksudnya adalah noda, artinya menunjukkan bagaimana Allah membersihkannya dari 
segala kesalahan dan dosa. 





- Riyadhus Sholihin — 183 





dari bapaknya —seorang sahabat- &, dari Nabi #&, bahwasanya beliau 
menyalati jenazah dan membaca: 
MENGAN SG CE CAST GEA 3 HA 
EA, 
(Wahai Allah, ampunilah orang yang hidup dari kami dan yang telah 
mati, yang kecil dari kami dan yang besar, yang pria maupun wanita, yang 
hadir dari kami maupun yang tidak hadir, Wahai Allah, siapa yang Engkau 
hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam Islam, dan barang 
siapa yang Engkau matikan maka matikanlah ia dalam keadaan iman, wahai 
Allah, janganlah Kau halangi kami dari pahala mayit ini, dan jangan Kau 
fitnah (uji) kami sepeninggalnya).” (HR. Turmudzi dari riwayat Abu 
Hurairah dan al-Asyhali. Dan Abu Daud meriwayatkannya dari Abu 
Hurairah serta Gotadah, al-Hakim berkata: “Hadits Abu Hurairah shahih 
sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim) 
Turmudzi berkata: “al-Bukhari berkata: “Riwayat yang paling shahih 
dalam hadits ini adalah riwayat al-Asyhali.” 


Al-Bukhari berkata: “Dalam bab ini ada hadits Auf Ibn Malik.” 
Win ea SEKEN GS GEA IG At 
“ 
AG IE NEK Ss Kain 
, Gsatag . AK | 
944. Dari Abu Hurairah «, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Jika kalian menyalati jenazah, maka ikhlaslah dalam berdoa untuknya.” 
(HR. Abu Daud) 


) PP ? Ae ',. P 1 
An NAN BE Ang asa 
rn C2.” 3 1G : 2 9 » 
SANA “3 NYA G3 
— Pa Se nh 
K3 EM Wa AE ya 


3 2 


BEA KANG NAK Ni 








184 - Riyadhus Shalihin — 


945. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi # dalam suatu shalat jenazah (berdo'a): 
Win AE SARA NE Ge AG EN 
KAA NA DC 33 NG 
(Wahai Allah, Engkau adalah Rabb-nya (1ayit ini), dan Engkau telah 
menciptakannya, dan Engkau menunjukkannya jalan Islam, dan Engkau 
yang mengambil nyawanya, dan Engkau Maha Tahu tentang rahasianya 
serta yang dilakukannya secara terang-terangan, dan kami telah datang 


kepada-Mu sebagai pemohon syafaat, maka ampunilah ia).” (HR. Abu 
Daud”) 


oi SEKEN DEA SEA 


Ar RAY £ Sk N ga Han Ga SAE Se eeg 
3 4 ATAYh 

Ao. Nya MMA O» 

Bias ae TE: aa 


SAI RU CIBLEK CAN 


946. Dari AG Ibn al-Asga' «5, dia berkata: “Rasulullah & shalat bersama 
kami atas Tah dari kaum muslimin, maka aku mendengarnya membaca: 


Asa MA Aja KA Kan KA Da BIA PASAR 
KENA ET INA, AAN 
(Wahai Allah, sesungguhnya Fulan Ibn Fulan berada dalam 
tanggungan-Mu, dan perlindungan-Mu, maka hindarkanlah ia dari fitnah 
kubur, dan siksa neraka, dan Engkau adalah Yang menepati janji dan yang 
berhak dipuji, Wahai Allah ampunilah dan rahmatilah ia, sesungguhnya 


Engkau adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang).” (HR. Abu 
Daud) 


9 Dalam sanadnya terdapat Ali Ibn Syammakh, tidak ada yang menilainya Tsigah selain Ibn 
Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya seorang. Lihat Dha'if Sunan Abu 
Daud no. 703 lafazhnya disan “AJ A24 slai2 M3 








CL Kings Aina, AL 
ana za see Ian alas IL KA BESAS 


P TI ii 9-7 jan negnn AAA 
Os TANPA Aa Dea PA G 


TG) P Pat Pai 5 ng 


SN pa aa KG SK nas 
C3 Sean aka PARA 


(ad 


Cet PAS pama DE Sa 
NA es SANG I5 
Lana betis Iusang.A aa Ya 


947. Dari Abdullah Ibn Abi Aufa 4s, sesungguhnya ia menyalati jenazah putrinya 
dan bertakbir empat kali, maka setelah takbir keempat ia berdiri selama 
antara dua takbir untuk memintakan ampun baginya dan berdoa, kemudian 
berkata: “Adalah Rasulullah #& melakukan seperti ini.” 


Dan dalam satu riwayat: “Ia bertakbir empat kali, kemudian berdiri 
barang sejenak, hingga aku mengira ia akan bertakbir untuk kelima kali, 
kemudian ia mengucap salam dari arah kanan dan kirinya. Maka ketika ia 
selesai, kami bertanya kepadanya: “Apa ini?” Maka ia menjawab: 
“Sesungguhnya aku tidak menambah keterangan pada kalian lebih dari apa 
yang telah aku lihat dari apa yang telah dilakukan Rasulullah &.” —atau-: 

“Beginilah yang dilakukan Rosulullah 3£” (HR. al-Hakim, dan dia berkata: 
“Hadits shahih” ) 


La 


20 Jua adalaho 4,2 (tali), & )| ,— adalah « L,1.3 (tanggungan dan perlindungan) 
” Saya katakan: “Masijh perlu dikaji ulang. Lihat Ahkam al-Janaiz hal 126 -N- 





- A / 2 “ 7 ',- 
BEAN SA 
BAB 158 
MEMPERCEPAT PENGUBURAN JENAZAH 


TEE gk KE GS SA na ASN 
pap: 3 PAN SA 3, SRS » 
Mg YA pen Ha Masya B5oh 

nga SL AIR 


948. Dari Abu Hurairah &s, dari Nabi & beliau bersabda: “Segerakanlah 
mengubur jenazah, karena jika ia shalih, maka berarti kamu telah 
menghadiahkan kebaikan kepadanya, dan jika selain itu (jelek), maka berarti 
kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak kalian.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Dan dalam satu riwayat Muslim: “Maka berarti kebaikan yang kalian 
hadiahkan kepadanya.” 


SE TLENGS IL NN A EEAA 
Parag GA CA yi Saat ARE GS 
K3 IG LNG ES NE 
s2 AGEN IG sae 
s9. EA EK Gas 
KAA 


- Riyadfus Shalihin - 187 











949. Dari Abu Said al-Khudri &, dia berkata: “Adalah Nabi # bersabda: “Jika 
jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak- 
pundak mereka, maka jika jenazah itu shalih ia berkata: “Segerakanlah aku!” 
Tetapi jika tidak (shalih), ia berkata kepada keluarganya: “Celaka, akan 
kalian bawa kemana aku?” Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain 
manusia, dan andaikan manusia mendengarnya niscaya akan jatuh 
tersungkur? .” (HR. al-Bukhari) 


SA AA Eh 


GELENAE HIN HAIAG 


BAB 159 


MENYEGERAKAN MELUNASI HUTANG SI MAYIT, 
DAN SEGERA MENGURUS JENAZAHNYA KECUALI 
JIKA MATI SECARA TIBA-TIBA, MAKA HARUS 
DITUNGGU HINGGA YAKIN AKAN KEMATIANNYA 


IG He NG Sh 2g 
1 aka latah T Gatab P1 
ia aa an SA KE ET 


950. Dari Abu Hurairah & & dari (an # beliau Pa “Jiwa 2 224 2 
mukmin bergantung kepada hutangnya” , hingga ada yang melunasi 
untuknya.” (HR. Hah ea dan dia berkata: “Hadits hasan.”) 


SEE LAN GS AE A0 
"4 an Cp oa - 3 “. Na 2 
PE SN KENGS ELSA 





LA Eu ESA SULAP Da 
— 0 SI SY SES Yah du Ogan 
"8 Mati seketika 


? Terhalangi dari nikmat yang telah dipersiapkan untuknya 





188 - Riyadhus Shalihin - 





Sri 13 419 KPA Juga Na | Na 
Ga dahan SEA ME 0 PG 
NA 9 Gan rn eaaPa 
29 5 2ola3 " Kaya ENG 
951. Dari Hushain Ibn Wahwah #&sesungguhnya Thalhah Ibn al-Bara' Ibn “Aazib 
#& sedang sakit, maka Rasulullah & datang menjenguknya dan bersabda: 
“Sesungguhnya aku tidak mengira Thalhah melainkan akan datang 
kepadanya maut, maka beritahukan aku tentang kematiannya, dan 


bersegeralah mengurusnya, karena sesungguhnya tidak layak bagi mayat 
seorang muslim ditahan (tidak segera dikubur) di antara keluarganya.” (HR. 


Abu Daud'”) 
MEN NT — 
( | . ox. P4 
xa NT SL, 


BAB 160 
NASIHAT (MAUIZDHAH) DI PEMAKAMAN 


PBS SELENNGS ES AN 
Ia C5 Hp IU 
OSN SA SEN IN ya Ken 
NMR 4 An PUN TEMA LAN 
MSI ARA K3 NIA IG 


Pa. 


100 Sanadnya dha'if lihat Ahkam al-Janaiz (13-14) dan al-Dha 'ifah (3232). -N- 





- Riyadhus Shelihin - 189 


952. Dari Ali &, dia berkata: “Kami membawa jenazah ke (pemakaman) Bagi 
al-Ghargad'"! , lalu Rasulullah # mendatangi kami kemudian duduk, maka 
kamipun duduk di sekitar beliau, Rasulullah # membawa sebatang 
tongkat'? , kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya sambil 
menancap-nancapkan tongkatnya, kemudian bersabda: “Tidak seorangpun 
dari kalian melainkan telah ditentukan tempat duduknya di neraka, dan 
tempat duduknya di Surga.” Maka mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, 
apakah kami cukup bergantung (bersandar) kepada catatan takdir kami?” 
Beliau menjawab: “Bekerjalah (beramallah), karena masing-masing telah 
dimudahkan untuk apa yang ia diciptakan karenanya.” Dan kemudian ia 
melanjutkan hadits.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ga 3 — ARA KENA, AU 
 NgaI5 Maan aa An htis 
BAB 161 


MENDOAKAN MAYIT SETELAH DIKUBUR, DAN 
DUDUK SESAAT DI PEMAKAMAN UNTUK 
MENDOAKAN DAN MEMOHONKAN AMPUNAN 
BAGINYA 


5. as akur PETA 


sa ing “ « Ata LAS N ne 13 59 


953. Dari Abi Amr—dikatakan pula Abu Abdillah—, ada juga yang mengatakan 
—Abu Laila— Utsman Ibn Affan &, berkata: “Adalah Nabi #jika selesai 
menguburkan mayit, beliau berdiri di dekat kuburnya dan bersabda: 


2! Satu jenis pohon berduri. Bagi” al-Ghorgod, adalah pemakaman penduduk Madinah. 
10? Tongkat kayu yang ujungnya bengkok. 


190 - Riyadhus Shalihin 





“Mintalah ampun bagi saudara kalian, dan mintakan untuknya ketetapan 
hati'?, karena sekarang ia ditanya.” (HR. Abu Daud) 


ML .. 


3063315) Ar PEN Pan SAYA Ap 
HE GNI 
Ag 35: As PANGAN ( $ PSO 


AT AN PAK 
AN ET 


954. Dari AmrIbn al-Ash #5, dia berkata: “Jika kalian menguburkan aku, maka 
berdirilah di sekeliling kuburku selama sepenyembelihan unta, dan 
pembagian dagingnya, hingga aku terhibur dengan kalian, dan hingga aku 
tahu apa yang akan ditanyakan kepadaku oleh utusan-utusan Rabb-ku.” 
(HR. Muslim, dan telah dikemukakan di muka secara lengkap)'“ 


340 ti 3 
SAAY PA AAN 2594 kas tan G 
6”? ,45 
ME DANA IG NANGA 


Imam asy-Syafii berkata: “Dan dianjurkan membaca sesuatu dari Al- 
Our'an di sampingnya, dan jika menghatamkannya maka itu lebih baik.” . 


103 Ketika ditanya dua malaikat (Munkar — Nakiir). 

101 Hadits No. 716 

105 Saya berkata: “Aku tidak tahu di mana Imam Syafii mengatakan hal itu, dan juga kebenaran 
bahwa hal ini berasal dari beliau adalah sangat meragukan bagi saya, bagaimana tidak? Padahal 
madzhabnya bahwa membaca (al-Our'an) tidak akan sampai pahalanya kepada mayit, seperti dinukil 
oleh al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat 39, surat an-Najm. Dan Syaikhul Islam telah 
mengisyaratkan kepada ketidak benaran hal ini berasal dari Imam Syafii, dengan komentarnya 
dalam kitab al-/gridho: “Tidak dinukil dari Imam Syafi'i dalam masalah ini satu komentarpun, hal 
ini karena menurut beliau adalah bid'ah. Dan Imam Malik berkata: “Kami tidak tahu seorangpun 
yang melakukan hal ini” Maka berarti bisa diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in tidak pernah 
melakukannya,”Saya berkata: “Dan ini juga madzhab Imam Ahmad bahwasanya tidak sah membaca 
Al-Our'an di kuburan. Sebagaimana saya tetapkan dalam kitab saya Ahkamul Janaiz hal. 192- 
193. Dan ini adalah akhir (pilihan) pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti saya tahgig 
dalam kitab tersebut hal. 173-176. -N- : 





— Riyadhus Shelihin - 191 








BEE EKA 


BAB 162 
SEDEKAH ATAS MAYIT DAN DOA UNTUKNYA!” 
Allah 85 berfirman: 


Gapapa FEAT ym 
, Peradi “« J6 6 STAN GAN 


“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), 
mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami 
yang telah beriman lebih dahulu dari kami.” ( TA 10) 


SA TEE ENG KENA A00 
Hasan NA f KS Aa La 
Kia An BEI Yara 


955. Dari “Aisyah Wx£isixo, sesungguhnya seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah & dan bertanya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dan aku 
mengira andaikan dia bisa bicara dia akan bersedekah, maka apakah dia 
akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya?” Beliau 
menjawab: “Ya, benar.” (HR. Bukhari — Muslim) 


(3 


SI SOSIS Tapa IE AKA 


- 


'7 Dibawah ini disebutkan dua hadits yang hanya berbicara tentang shadagah anak untuk 
orang tuanya, dan dalam hal ini tidak ada khilaf sama sekali, tetapi shadagah dari selain anak, 
menurut zhahirnya nash-nash yang ada tidak akan sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Lihat 
rinciannya pada Ahkam al-Janaiz 177), Tafis al-Manar 8/254 -N- 

Abdullah Ibn al-Mubarak 9118-181 H) berkata: € 3Y-x axbll Sd ye 3. ae LAN 
Tetapi sedekah untuk orang tua yang sudah mati tidak ada perselisihan (tentang kebolehannya)” 
diriwayatkan oleh Imam Muslim. (-pent.) 





192 - Riyadhus Sholihin — 





P “ P- 
stang sa 19 NE. 
BEAN AA 9 3 dara IG 


956. Dari Abu Hurairah &s,sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Jika seorang 
manusia mati, maka terputuslah amalannya, melainkan tiga hal: shodagah 
jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.” 
(HR. Muslim) 


LAN MEELEAAY 


BAB 163 
PUJIAN TERHADAP MAYIT 


VE AAA OTA, NE Aoy 
PA bps Ha SEA Kngra 
LN La: EN AN NYA es gl 
KENA TE YA ASEAN Buk 
GE MANGA S5 G3 
Tua Hb GA KIA TER GAY Karet 


957. Dari Anas &, dia berkata: “Orang-orang melewati satu jenazah, maka 
mereka memujinya, maka Nabi & bersabda: “Telah wajib!” Kemudian 
melewati jenazah yang lain, lalu mereka mencelanya, maka Nabi #bersabda: 
“Telah wajib.” Maka Umar Ibn al-Khaththab & bertanya: “Apakah yang 
anda maksudkan dengan “telah wajib?” Maka beliau menjawab: “Mayat 
yang ini kalian puji dengan kebaikan, maka wajib baginya Surga, sedangkan 





- Riyadhus Sholihin —— 193 





yang satu kalian cela dengan keburukan, maka wajib baginya neraka, kalian 
adalah saksi-saksi Allah di muka Bumi.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Jaan gann na sAU NE3ASA 


aer 


8. 3 9 AP tia “7 , Plat 


- Pad 
MAN ANE “A3 ac 
KESAN Ha Seras 
13: 


EA SNN 5 AIA 
DA dara NELAYAN reta 


3 NA Ae adan ea kangan, Et | 
MEA AT Tara 233, : 0663 NA “Yah 


Gg Velg KERUS « DG 


« 


958. Dari Abu al-Aswad dia berkata: “Aku datang di Madinah, kemudian aku 


194 


duduk di rumah Umar Ibn al-Khaththab, tiba-tiba lewat rombongan jenazah, 
maka jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka Umar berkata: “Wajib.” 
Kemudian lewat lagi yang lain, dan ia juga dipuji dengan kebaikan, maka 
Umar berkata: “Wajib.” Kemudian lewat yang ketiga, dan mayat tersebut 
disebut-sebut dengan keburukan, maka Umar berkata: “Wajib.” Maka Abul 
Aswad bertanya: “Apanya yang wajib wahai Amirul mukminin?” Dia 
menjawab: “Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan Rasulullah &: 
“Setiap muslim yang bersaksi atasnya empat orang dengan kebaikan, maka 
Allah akan memasukkannya ke dalam Surga.” Kami bertanya: “Dan jika 
tiga orang?” Ja menjawab: “Ya, tiga juga (bisa)” Kemudian kami bertanya: 
“Dan dua orang juga?” Ia menjawab: “Demikian juga (persaksian) dua orang.” 
Lalu kami tidak bertanya Iagi tentang (persaksian) satu orang.” (HR. al-Bukhari) 


- Riyadhus Shalihin - 





KN PAN AWAN 
BAB 164 


KEUTAMAAN ORANG YANG ANAK-ANAKNYA 
MENINGGAL KETIKA MEREKA MASIH KECIL 


Aa 56 JEKS KAN Ga PEG AOA 
PENS ENYAN WA SANA 


” “ 


Late”ya kan 
Pure SEL “4 Babat 


Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak seorang 
muslimpun yang meninggal untuk tiga anaknya yang belum baligh, 


melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga dikarenakan kasih 
Neta -Nya kepada mereka.” - Bukhari — Muslim) 


Pe ega aa Sa Meng AG. 
aa en yna 

Ku y NE " AG 
Hasan STANG “2 AA ana 5g 
KEDANTU tag Frans na 


108 Maksudnya, rahmat Allah kepada anak-anak kecil. Dan dalam riwayat Ibnu Majah: 
“Karenarahmat Allah kepada mereka (anak-anak kecil).” Dan dalam riwayat an-Nasai dari hadits 


959. 


Abi Dzar «sx “Melainkan Allah akan mengampuni keduanya karena rahmat-Nya.” Dan ini adalah 
hadits shahih, disebutkan dalam kitab Ta'lig at-Targhib 3/89. -N- 





- Piyadhus Sholihin - 195 





960. Dari Abu Hurairah -&, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidaklah 
meninggal dunia tiga orang anak dari seorang muslim, yang ia tidak akan 
disentuh api neraka, melainkan sebatas pembatal sebuah sumpah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Dan yang dimaksud dengan sumpah adalah, firman Allah 
A35 yk Dan tidak seorangpun dari kalian melainkan pasti akan 
mendatangi mereka) 


Dan yang dimaksud dengan wurud adalah menyeberangi jembatan 
(Shirath)''9 , yaitu jembatan yang terbentang di atas api neraka, semoga Allah 
menyelamatkan kita darinya. 


eng SEA CL TAK CA SAI aa # mu A 
Kera an Baen Ae AKP ga PAKA 
wak Va Dea ja aus 2 
KE Ka SALA 3: V6 NAS 


in et A5 BE GOA AS 


& 2 “ ON 2 
MABA da kapan 


“ 


TE Par $$ 2 a 2g 
VE AI « oneek 
ta Ket, 
SA aan Keira MANA 


961. Dari Abi Said al-Khudriy &, dia berkata: “Seorang wanita datang 
menghadap Rasulullah # dan berkata: “Wahai Rasulullah, kaum lelaki pergi 


109 Maksudnya, sesuatu yang bisa menggugurkan sumpah. 

"0 Saya berkata: “Hal ini tidak menjadi penghalang jika shirath itu sendiri di kelilingi api 
neraka, sehingga orang yang menyeberangi akan dikelilingi api, maka ia akan dijilat api (disiksa) 
kecuali orang yang bertagwa, dengan demikian maka wurud di sini artinya, masuk. Dan hal ini 
ditunjukkan oleh banyak nash, yang tidak mungkin disebutkan di sini sekarang. -N- 








196 - Riyadhus Shalihin - 





membawa hadits-hadits anda, maka jadikanlah bagi kami sehari dari anda, 
yang kami akan menghadap anda untuk anda ajarkan kepada kami apa yang 
telah diajarkan Allah kepada anda.” Maka beliau bersabda: “Berkumpullah 
kalian pada hari ini dan ini?” Maka berkumpullah mereka (pada hari yang 
ditentukan), lalu mereka mendatangi Rasulullah #&, maka beliau pun 
mengajari mereka apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau, 
kemudian beliau bersabda: “Tidak ada seorang pun dari kalian, yang 
membawa (mempunyai) tiga orang anak, melainkan mereka akan menjadi 
penghalang baginya dari api nereka.” Maka seorang wanita bertanya: “Dan 
jika dua?” Maka Rasulullah #£ menjawab: “Dan dua (orang anak).” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Saya KAA Aa 
Gee aan SAE 
BAB 165 


MENANGIS DAN TAKUT KETIKA MELEWATI 
KUBURAN ORANG-ORANG ZHALIM, DAN 
MENAMPAKKAN KEBUTUHANNYA KEPADA ALLAH, 
SERTA PERINGATAN DARI KELALAIAN DARI HAL 
ITU 


ag Pagi Wang Boks Aw 
KA KAA nasa pa 5 - AIGAY 
(2 4n nk “213 TN KA 
maa sa 2g Man NY yag 
Sep RAKUS esse 


“ro 


- Riyadhus Shelihin - 197 








Pe aa AA IE nas 
KARENA ANA, 46 
Sp ang ena LEIU Madu 


(ra Paha IA - 
Aa Sea 


962. Dari Ibnu Umar (x£45!e, sesungguhnya Rasulullah 3£ bersabda kepada 
para sahabatnya —maksudnya ketika sampai di al-Hijr, kampung kaum 
Tsamud-: “Kalian tidak masuk kepada kaum yang mendapat siksa, 
melainkan kalian harus menangis, dan jika kalian tidak bisa menangis, maka 
jangan masuk ke kampung mereka, niscaya tidak akan menimpa kalian apa 
yang menimpa mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam satu riwayat, ia (Ibnu Umar) berkata: “Ketika Rasulullah & 
melewati al-Hijr, beliau bersabda: “Jangan kalian masuk ke rumah orang- 
orang yang dzhalim terhadap diri sendiri, niscaya akan menimpa kalian 
apa yang telah menimpa mereka, kecuali kalian masuk dengan keadaan 
menangis.” Kemudian Rasulullah # menutupi kepalanya, dan mempercepat 
jalannya hingga melewati lembah. 





198 -— Riyadhus Shalihin — 


PA Ted Pd h) 
BIMA Te 3“ 
PA —D » SES 2 
7- KITAB TENTANG AKHLAK BEPERGIAN 
sg & N 5 Kay ka 
hj . Ad . UI 
” ( - “ -? 
— ade tg 
BAB 166 
ANJURAN KELUAR PADA HARI KAMIS DI PAGI HARI 


LK nyata 


963. Dari Ka'ab Ibn Malik & Haa E: e4 bsa “C waktu perang Tabuk 
di hari Kamis, dan beliau memang suka keluar pada hari kamis. (HR. 
Bukhari - Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim “Jarang sekali Rasulullah & 
keluar kecuali pada hari kamis.” 


An Gesi BAN Ay Pe 
- 5 Ika 0G? -. 
Lang Un Bean XS 


- Riyadhus Shalihin - 199 








2 kes alan PPG IS 


bessngnsgln Neni 
9 — 


964. Dari shakhr Ibn Wada' ah al-Ghamidi al-Shahabi &, bahwa Rasulullah & 
bersabda: “Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu pagi hari 
mereka.” Dan apabila beliau mengirim pasukan atau bala tentara selalu 
mengirimnya di pagi hari. Dan Shakhr adalah seorang saudagar, dia juga 
selalu memberangkatkan dagangannya dipagi hari hingga ia kaya dan banyak 
hartanya. (HR Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


AMAN APAKAN 
do gaabe Na nyuti Je aU, 


BAB 167 


ANJURAN MENCARI TEMAN DAN MENGANGKAT 
SALAH SEORANG MEREKA MENJADI PEMIMPIN 
YANG DITAATI DALAM PERJALANAN 


ajak BEAN ANG 
DRA ee, 13 Para TA AK 
rae 2 . CE IS, 


965. Dari Ibn Umar xx£i5!2», dia berkata: “Rasulullah 4x bersabda: " “Seandainya 
manusia itu mengetahui (resiko) melakukan perjalanan seorang diri 
sebagaimana yang aku ketahui tentu tidak akan ada orang yang berjalan 
sendirian di malam hari.” (HR. Bukhari) 





200 - Riyadhus Sholihin — 


ir TER A PA area IE - AA 
JG NE LS, He al2506.36 


si ENG TKANA Aro ang Aa JR 
Tana. GANGA KAMI 


966. Dari Amr Ibn Syuaib dari bapaknya dari Te BS, cai berkata: 
“Rasulullah 2£ bersabda: “Seorang pengendara adalah setan, dua orang 
pengendara adalah setan, dan tiga orang pengendara adalah rombongan 


. (yang kuat).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad shahih, 
Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan”) 


TEMAN COLA Pan SE AN Ina KANAN 
(ae , Ka Kata Pen NG 


23 Tai 


2 VK ENT L Ta aa 
Ian. na una 
Ke AN AAA 


967. Dari Abu Said dan Abu Hurairah (y£ivixe, mereka berdua berkata: 
“Rasulullah & bersabda: “Apabila keluar tiga orang dalam safar maka 
hendaklah mereka menunjuk satu orang menjadi amir.” (Hadits Hasan, 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan) 


AAA Ang SEA AM 
GA AN, IG Feng 
MN AT KANG BKI 








- Riyadhus Shalihin — 201 





Pa PAI 


PAI 9 w . “7 G T — .? 
S IN Tasatag T. 3 “rekal AI 
Gebang IG3 


.g 


968. Dari Ibn Abbas xx£i5!xe dari nabi 5£, beliau bersabda: “Sebaik-baik sahabat 
adalah empat orang, sebaik-baik pasukan adalah empat ratus orang, dan 
sebaik-baik bala tentara adalah empat ribu orang,-dan bilangan dua belas 
ribu orang tidak akan terkalahkan karena sedikit (melainkan karena sebab 
lain, -pent.).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


2 AG NG AA SS TAN 
Bea AE SN ALAN 
GEA 2. ra ya pulo Gonta 
A33 SNN NE OSN 
BAB 168 


ADAB BERJALAN, SINGGAH, MENGINAP, DAN TIDUR 
DALAM SAFAR 


Anjuran berjalan dimalam hari, bersikap lembut terhadap kendaraan dan 
memperhatikan kemaslahatannya, dan perintah menunaikan hak kendaraan bagi 
orang yang belum menunaikannya. Dan boleh membonceng diatas hewan 
Ui bilamana ia kuat untuk itu. 


An 28436: SELANG AI AM 

: LA AS SERA, ba 

GEN PA AAN 
AT AA - 


IYA Hiranaa Ne AN ANGIN 


202 - Riyadhus Shalihin - 








Wen bg APANA EN AA 
KAA 


AA AI KENA TN A 
Ga BENANG LAYAN Ig 
(TP Asma Sangat NAS, 
SBL ANAS 2 UYA KA Kate Di 
par Sa 53916 AAL Ao Tara 


969. Dari Abu Hurairah -, an berkata: “Rasulullah # bersabda: “Apabila kamu 
menempuh perjalanan ditanah subur, maka berikanlah kepada unta haknya 
terhadap rerumputan, dan apabila kau melewati tanah gersang maka 
percepatlah perjalanan diatasnya dan bersegeralah sebelum habis 
sunsumnya. Dan apabila kamu singgah di malam hari maka menjauhlah 
dari jalan, karena itu adalah jalan bagi binatang dan sarang bagi kamu 
dimalam hari.” (HR. Muslim) 


Makna “Berikanlah kepada unta itu haknya terhadap rerumputan” 
adalah pelan-pelanlah dalam berjalan agar ia tergembala disaat 
perjalanannya. Ucapan £ G4) artinya adalah sunsum, 
maksudnya:percepatlah hingga kamu sampai pada tujuan sebelum 


sunsumnya (tenaganya) habis karena beratnya medan. 4 Kera, adalah 
na dimalam hari. ae tidur atau untuk istirahat, -pent) 


558 IELENG SISE . 
TAN SES Haa YA Ra 15 Pa 2 
Kian kana Psp 

AG AS 


— Riyadhus Shalihin - 203 





Besi KA 
Ng TATO Kh (433'€ PENGEN 


970. Dari Abu Oatadah -, dia berkata: “Adalah Rasulullah itu apabila beliau 
dalam perjalanan lalu singgah (istirahat) dimalam hari, beliau berbaring 
diatas pinggang kanannya, dan apabila singgah (turun) istirahat hampir 
subuh beliau menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya diatas 
telapak tangannya.” (HR. Muslim) 

Para Ulama berkata: “Sesungguhnya beliau menegakkan tangannya 
agar tidak larut'dalam tidur sehingga lepaslah shalat subuh dari waktunya 
atau dari awal waktunya.” 


BERANI IG IG Singa Ae av 
Sg 093. Sushi MAS da 
Hima Nah 

JANGAN Tau » 


971. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Hendaklah kalian 
berjalan dimalam hari karena bumi itu dilipat pada waktu malam.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad Hasan) 


“xx/xy adalah berjalan dimalam hari. 


UN ATU Naa v DE KE, AVY 


AAN 1 en NO Pa Ga 


Karun Rb KKN au east fa | 
LAN — - bia KS 1 AS 


- 


SA GORENG WEAR, 


- A - . A AA - “ 








“- NG AN SN Aan Tas! 
- . 


1 oya aah 59 90 213), YAN 


972. Dari Abu Tsa'labah al-Khusyairi &, dia berkata: “Para sahabat dahulu 
apabila mereka singgah di suatu tempat mereka berpencar di jalan-jalan 
yang ada di gunung dan dilembah, maka Rasulullah #& bersabda: 
“Sesungguhnya berpencar-pencar kalian di jalan-jalan dan dilembah-lembah 
adalah akibat bisikan setan!” Maka setelah itu mereka tidak pernah 
bersinggah disuatu tempat melainkan sebagian mereka bergabung dengan 
Kn lain. (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


LN AI Aw 


AB 


ASEAN ya, JAE yA NI 
PE NA IE LENGSIG 
SARAN IG AA ASP 36 
PA TAT NN PALANG AI PA WAV NP AAN 
Hr 


973. Dari Sahal Ibn Amr —ada yang mengatakan Sahal Ibn al-Rabi Ibn Amr al- 
Anshari yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Hanzhaliyah, dia adalah salah 
seorang peserta Baiat Ridwan &, dia berkata: “Rasulullah & berjalan 
melewati seekor unta yang punggungnya telah menyatu dengan perutnya 
(sangat kurus), maka beliau bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah, 
terhadap binatang-binatang yang bisu''' ini, maka kendarailah dalam 
keadaan baik dan makanlah ia dalam keadaan baik.” (HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih) 


23. , Tah 1 Koh 
SES AK SE AJA 
& an ana PAN, SESI 


| Yang tidak bisa berbicara (pada manusia) 





- Riyadhus Shalihin — 205 








KE KANG YES 
A35 SA iga AYAT 

Men nonga 
MERE KL Kpn kn 3 
AG NADA Ten sm kenangan 
Pa re asi IE A3 
: na. IG3 KAN Ga B1 AI 
Cah BA NAY SAYA ES 

ASI KEKE NN KAS 
KEL 

AS ANK IN Ih AS 

eh DAA NS Ea ba, 
KENA NS seaanak, 


974. Dari Abu Ja'far Abdillah Ibn Ja far xy£45t., dia berkata: “Saya dibonceng 


206 - Riyadhus Shalihin — 


oleh Rasulullah #& pada suatu hari dibelakang beliau. Lalu beliau 
membisikkan kepada saya suatu hadits (cerita) yang saya tidak akan 
menceritakannya kepada siapapun. Dan yang paling beliau sukai sebagai 
tabir (dari pandangan manusia, -pent) pada waktu hajatnya adalah hadaf''? 
atau tembok kebun kurma.” (HR. Muslim) 


Al-Bargani menambahkan dengan sanad Muslim setelah ucapannya 
“tembok kurma”, maka beliau memasuki sebuah kebun kurma milik oran g 
Anshar, ternyata didalamnya (dekat pintu) ada seekor unta, tatkala unta itu 
melihat Rasulullah #£ia bersuara"? dan mencucurkan air mata. Maka beliau 
menghampirinya dan mengusap-usap punuknya dan apa yang ada 
dibelakang telinganya, maka beliau bersabda: " “Siapa pemilik unta ini? Milik 
siapa unta ini?” Maka datanglah seorang anak muda dari Anshar'ia berkata: 
“Ini milik saya wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak 
bertakwa kepada Allah terhadap hewan ini, yang Allah telah memberikannya 
kepadamu? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa kamu membuatnya 
lapar dan melelahkannya.” (HR. Abu Daud, seperti riwayat al-Bargani) 


355 adalah kata tunggal muannats, para ahli bahasa mengatakan INI 
adalah tempat dibelakang telinga unta yang Pen 


Ig Cia SI SPM Jaa ya ea 3 AVo 


PAN, Panas GIE 
Aa aa CA, ng 


NI TA Cepu 


w AA 
. PAN ) 
ITS. Dari Anas #£, dia berkata: “Kami, apabila kami singgah di suatu tempat, 
kami tidak melakukan shalat sunnah hingga kami melepas pelana-pelana 


(dan apa yang ada dipunggung unta, -pent).” (HR. Abu Daud dengan sanad 
yang sesuai dengan syarat Muslim) 


1? 24x adalah setiap yang besar dan tinggi diatas permukaan tanah seperti bangunan, 
bukit, gundukan pasir dan lain-lain. (-pent) 

"? Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan lainnnya, silahkan merujuk pada Al- 
Hadits Al-Shahihah (23) disamping itu disana juga kami sebutkan hadits-hadits lain dan atsar- 
atsar lain mengenai sikap lembut terhadap hewan. -N- 





Mean mn . Diyadhus Shelihin - 207 





(gi artinya kami tidak shalat sunnah, maksudnya, meskipun kami 


sangat ambisi untuk shalat sunnah tetapi kami tidak melakukannya sebelum 
kami melepas pelana dan mengistirahatkan hewan tunggangan. 


ANT AAN 
SEE LA 3 


BAB 169 
MEMBANTU KAWAN 


7 “K AN 


TER CNN, SIKA d3 
3 vdo sana ng 35, 31035 
NET CELL TEA 


Dalam bab ini ada banyak hadits clan berlalu seperti hadits “Allah 
senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya.” 


Dan hadits: “Setiap perbuatan baik adalah sedekah.” dan yang 
Pk 


KE LENG IAL 3 AVI 
HA Knnnlaa PAK 
AA BE Yan Pe Aires An IS IG Cia 1g 
KENA NAS Na AS AA 


14 Hadits No. (250) 
15 Hadits No. (136) 





208 - Riyadhus Sholihin — 


Poo Gn ANK? PIA 
NT WA REKKA | “NI g 2 Ao Sana En 
7 Pa 9x b c w cc - - Patah 
en SPSE SUN EK ES 


976. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, dia berkata: “Ketika kami sedang dalam 
perjalanan tiba-tiba datanglah seseorang yang berada diatas hewan 
tunggangannya, lalu ia mengarahkan pandangannya kekanan dan kekiri, 
maka Rasulullah # bersabda: “Barangsiapa memiliki kelebihan kendaraan 
maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki 
kendaraan. Barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah 
memberikan kepada orang yang tidak memiliki bekal.” Maka beliau 
menyebut berbagai macam harta hingga kami menyangka bahwa tidak 
berhak bagi siapapun diantara kita dalam kelebihan itu.” (HR. Muslim) 


956 yu c. y 2g 7 ') hA 2 
AS MEA IA SE LAN GS AS 5 AVV 
“an? aa 


“ 2210 Na 2 AL 21 AA 
SEA Sea ESA, IS NS 
GIANT En, 4 23 SKA 9» 
JA REA SEN GNI 3 

aica & 203 C G 9 “ 2 
PELAN SAI 3 IST 


P TP aa Ah 9G: “2 “3G 8 ae 
, 


BINI JASA 
er. 2 —& Aa :G LAN $ 
HE DA KAS KT) IC SIG AI 


Aa 
NBA — 
Er rg 
977. Dari Jabir &, dari Rasulullah $& sesungguhnya beliau ingin berangkat perang 
maka beliau bersabda: “Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Anshar, 
sesungguhnya ada satu kaum dari saudara-saudara kalian yang tidak 
memiliki harta, dan tidak memiliki keluarga, maka hendaklah salah seorang 


kamu menampung dua atau tiga orang kepadanya.” Sehingga tidak ada 
kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing kita yang membawanya 





- Riyadhus Shalihin - 209 








16 


melainkan hanya memiliki hak giliran seperti hak giliran''” salah seorang 


mereka. 


Jabir berkata: “Maka saya menampung dua atau tiga orang dan saya 
tidak memiliki giliran menaiki unta saya melainkan seperti giliran salah 
seorang diantara mereka” (HR. Abu Daud) 


ne. Sa » Po PA Para 

Penta eta, TENYA 536. SEKS AMA 
—) 29 23 2 La PAN 

AS 9915 aa 19). FAN EU 


pe 


Aa 


pad 


978. Dari Jabir &, dia berkata: “Rasulullah $ sering ada dibelakang dalam 
perjalanan sehingga beliau mengiringi orang yang lemah, mem OnerNg dan 
mendo' akannya.” (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


YA Gs ta ep YV. 


BAB 170 
DO'A NAIK KENDARAAN 


Allah 85 berfirman: 
AYI pas ISA Kg aa SENI 
PAENYEGY on EN 
TE Wu ya KAP Aga 
NN RA ENGINE. 


"60 3 3g adalah 4, 295 5 (giliran), mereka naik satu kendaraan secara bergantian, dua Orang 


atau tiga orang atau lebih bergantian menaiki satu kendaraan masing- masing memiliki hak 4, 93 
(giliran). 





210 - Riyadhus Shalihin - 





“Dan Yang Menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan 
untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. supaya kamu duduk 
diatas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah 
duduk diatasnya, dan supaya kamu mengucapkan: “Maha Suci Tuhan yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya. (az-Zukhruf: 12-13) 


SE BEN RERGEGEAETAM 
17. CA CS “ngga AANG) 
PPn en 
SAI Aa en papa Kara rata 
MA BAL EKIRAN. AKG, 
BIG KEL LANSIA EA 
Aa Ma KAS PE ASIA 3 1 
KA ES LAN MATAN ITANAN 3 keran aan 
ADIRA IMEI Gada Sea 


MB AG AN AP Au nya 
IN AS Aksal hop n RKA 


MEN AAN okay 
a Terate 
| 03 JAGA TE RT II “AN 


- Riyadhus Shelihin - 211 








PIA Ea CL UNA 
» BAN 


979. Dari Ibn Umar (x£isiso, bahwasanya Rasulullah & apabila beliau telah 


- 


L 


. 


tx 


-. 


duduk tegak diatas kendaraan yang hendak keluar menuju safar beliau 
bertakbir tiga kali kemudian berdo'a: “Maha Suci Tuhan yang menundukkan 
kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami 
(dihari kiamat), ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu 
kebaikan dan tagwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang 
meridhakan-Mu. Ya Allah permudahlah perjalanan kami ini dan dekatkan 
jaraknya bagi kami. Ya Allah Engkaulah teman dalam bepergian ini dan 
yang mengurusi keluarga (yang aku tinggal). Ya Allah sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang 
menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.” 


Apabila kembali membaca do'a tadi dan menambah “Kami kembali 
dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami.” 
(HR. Muslim) 


Opoyia adalah #yzulxs (menguasai), 26 adalah “£zy (payah, susah), 
ig adalah perubahan kejiwaan karena sedih atau sejenisnya. “3gsjh adalah 
SA (tempat atau waktu kembali). 


CE AG : 5 TEA ANN AN: 
KANE pa EA SAK an RAYA 


MANA Tag oa AYAT 


BALA AU, A.A ag 


Pn dag ah KACA 


KAM 23 NG NS Aan 


212 


NN 


« 


KAN ETAP 





- Riyadhus Sholihin - 


KENANGAN Ag AANG 
D3 3G, AMI MEN ga 
AN menes GG 


2 GC PE Li 
EN C5 Lisa yna. Era) 
ya 

, TEA 
980. Dari Abdullah Ibn Sarjis &, dia berkata: “Adalah Rasulullah & apabila 
beliau bepergian beliau berlindung dari kelelahan setelah perjalanan, 
kesedihan ketika pulang dan kerendahan setelah ketinggian, do'a orang yang 
dizhalimi dan pemandangan yang buruk pada keluarga dan harta (disaat 

pulang). (HR. Muslim) 


Beginilah dalam Shahih Muslim £ 5 ESS& AW dengan nun begitu 


pula riwayat Tirmizdi dan Nasa'i. Tirmizdi berkata: “Diriwayatkan: ““& 
dengan #5, keduanya mempunyai makna yang benar. 


Para ulama berkata: “Artinya baik dengan huruf nun atau dengan ra' 
maknanya adalah kembali dari istigamah atau lebih menuju kurang atau 


penyusutan, mereka berkata: “Riwayat »x diambil dari Zelad NG yaitu 
melipat dan menggulungnya sedangkan riwayat YA) diambil dari vs yaitu 
mashdar 248 56 apabila ia eksis dan mantap. 


SES: yEL Lag NG rr tong ae ab 
25 » mens Kearata AAA NA 

dengna SANG. Je 6 - 
Sg ad ah PL NI, SEE. PMP 
SA GE SANG Teh 


- Riyadhus Shelihin - 213 











Paha IE (11. 1G IG ia 
NW Ta S5 


K3. 


TE Kn NA Ya D3 Se 
AT AKIK Ka AAA 
JG 5 Apa CT AA 


Angga IOI 
bia dst swag 3531 Hen 


AK Ly Ma Yan 2 0 


5 3s sai 


981. Dari Ali Rabi'ah, dia berkata: “Saya menyaksikan Ali Ibn Abi Thalib diberi 
seekor kuda agar ia menaikinya, maka tatkala dia meletakkan kakinya pada 
tempat pijakan dia membaca Aa) , dan tatkala duduk diatas punggungnya 
dia membaca PKPA Kemudian dia membaca 
(SENIN Tea MAH es) (Maha Suci Allah 
yang telah menundukkan hewan ini aan kita, sesungguhnya kita tidak 
mampu menundukkannya dan kita akan kembali kepada Tuhan kita), 
kemudian dia membaca PAKA sebanyak tiga kali, kemudian membaca 
"$x455 tiga kali, kemudian membaca : Maha Suci Engkau sesungguhnya 
saya telah menganiaya diri saya sendiri karena itu ampunilah saya, 
sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau.” 
Kemudian dia tertawa, maka dikatakan: “Wahai amirul Mukminin! Apa 
yang membuat anda tertawa?!” Dia Jawab: “Sesungguhnya Tuhan-mu 
merasa heran terhadap hamba-Nya manakala dia mengucapkan: 





214 - Riyadhus Shelihin — 


“Ampunilah untukku dosa-dosaku, dia mengetahui bahwa tidak ada yang 
mengampuni dosa selain Aku.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: 


“Hadits Hasan dan disebagian naskah: “Hasan Shahih” dan ini adalah lafazh 
Abu Daud) 


MN AU AYAH SL SAVI 
Cage M3 AA LA 3G 
PM Ie sk 


BAB 171 


TAKBIRNYA MUSAFIR APABILA MENAIKI BUKIT 
DAN SEJENISNYA DAN TASBIHNYA APABILA 
MENURUNI LEMBAH DAN SEMISALNYA, DAN 
LARANGAN MENGERASKAN SUARA DENGAN 
TAKBIR ATAU SEMISALNYA 


ga 0 “2 GITA ' 7 
CI ES TE LEAN PESAN 
2 PAN ed aa Pera 
AANG NP AAA 


982. Dari Jabir &, dia berkata: “Adalah kami apabila menaiki (jalan yang 


menanjak) kami selalu membaca takbir dan apabila turun membaca tasbih.” 
(HR. Bukhari) 


PAN NN MG PNG NILAI “3 d Land 
w H4 “ “ . P4 . . 
ak Ca - JB ysan an, KI AN 
NA BEN PA VK PAS 
23 NAN AN 513 V9 GLEN AE NS aing 
aa AC 213 “3G 
ESA 
Dari Ibn Umar Wx£i5!s», dia berkata: “nabi & dan pasukannya apabila 


mereka menaiki bukit mereka bertakbir dan apabila mereka turun mereka 
bertasbih.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


983. 





- Riyadhus Sholihin — 215 





ea ses se "ebeg .. 


YAA 2 Tara Pat Les 
Sus Bata LABA NE Ska as 


ntah, en J An Ay 3113 ” 


TO PA Ana 
Para 

WE aa, UN 
Bread Ape 


An Nas AKYa Bs SN 

DN NI, Ia 447 

P3 IN KR aya 
3 1, pn 


984. Dari Ibn Umar xx£i5!», dia berkata: “Apabila Rasulullah 8 kembali dari 
haji atau umrah, setiap kali beliau menaiki bukit atau jalan tanjakan beliau 
bertakbir tiga kali kemudian mengucapkan: “Tidak ada sesembahan yang 
hag kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya adalah kerajaan 
dan bagi-Nya adalah segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. 
Kami kembali, bertaubat, menyembah dan bersujud kepada Tuhan kami 
seraya memuji, Maha Benar Allah dalam janji-Nya, Dia menolong hamba- 
Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya dengan bersendirian.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Dalam satu riwayat Muslim: “Apabila beliau pulang dari peperangan 
dengan pasukan besar atau kecil atau dari haji dan umrah” 


NN 


$ 


N 


3 





216 - Riyadhus Shalihin — 


“gi berarti & (naik) dan 355 adalah tanah yang menanjak. 


To “GG 3n ' 
KAN MTS SA Xa PE Pa 
PA ANA. SANG 3 Mo 
A KUP 16 “ Ce AE YAK 
Saka ea YO AMA AS ag 
3) G Ki au LI, 
SN 2 aa hah Iga Karan 
PA 
Pn A PP DR YY, 23 2 2 
“ Lara 09). « AAN KAA $ y» 
39 “ “ 4, 7 Pa - “ 
4 Ong Jaa , 8 9 
985. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata: “Wahai 
Rasullullah sesungguhnya saya hendak bepergian maka berwasiatlah 
kepadaku.” Beliau bersabda: “Hendaklah kamu menjaga ketakutan kepada 
Allah dan bertakbir pada setiap tanjakan.” Maka tatkala orang itu pergi 
beliau berdo'a: “Ya Allah persingkatlah jarak yang jauh itu untuknya dan 


mudahkanlah perjalanan itu baginya.” (HR Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 
Hasan.”) 


CELENGAN aga AM 
Kits SAYA APA A SE ya yaa -aeala 
Si esp OA KA GA 
GA sg ig KE ANg LA 
Ke ah LAKI Ka , 
AKUN NG BEAN A2 


986. Dari Abu Musa al-Asy'ari &,dia berkata: “Kami bersama Nabi & dalam 
sebuah perjalanan, maka ketika kami menaiki (bukit) yang menghadap ke 





— Riyadhus Shelihin - 211 





sebuah lembah kami membaca tahlil dan takbir dan keraslah suara-suara 
kami, maka Nabi # bersabda: “Wahai manusia sayangilah diri kalian, karena 
sesungguhnya kalian tidak memanggil Tuhan yang tuli dan tidak pula Tuhan 
yang jauh, sesungguhnya Dia bersamamu, Dia itu Maha Mendengar dan 
Maha Dekat.” (HR Bukhari Muslim) 


(on artinya KLS SN (bersikap lemah lembutlah terhadap dirimu) 
Yap) y ae aa 


HAN AG NI SA NYY 


BAB 172 
ANJURAN BERDO'A DALAM SAFAR 


BIG ELEGAN GAN 

Ga sasa 2 nga 3g 

SA ENG TIA A 

oA Ambang Ietaaas TEKAN AAA 
sae sedia 


987. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah Pak “Ada tiga do'a 
yang pasti mustajab, tidak ada keraguan didalamnya'" : (yaitu) do'a orang 
yang di zhalimi, do'a musafir dan do'a orang tua atas anaknya.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi dan dia berkata: “ Hadits Hasan. Dan pada riwayat Abu 


Daud tidak terdapat kata: Ig 45. 


"7 Tidak ada keraguan dalam pengkabulannya. Hadits ini hasan lighairihi, keterangannya 
ada pada al-Shahihah (596-1797) -N- 








218 - Riyadhus Sholihin — 


7 NA « an Na 
5 Dg Wa SESI ea YAN 
BAB 173 


YANG HARUS DIBACA APABILA TAKUT PADA 
SEKELOMPOK ORANG ATAU LAINNYA 


GD Lae” Tea 


AN gay as AN TE NO BN AM 
2 KAI AN SIS KE 


29, 2 2 


sana Gu N AYI BP Dp Dipudh 


988. Dari Abu Musa al-Asy'ari &, bahwasanya Rasulullah & apabila beliau 
takut pada satu kaum beliau bersabda: “Ya Allah sesungguhnya kami 
menjadikan-Mu ada pada leher mereka dan kami berlindung dengan-Mu 
dari kejahatan mereka.” (HR. Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad shahih) 


Ia Tya LA, 


BAB 174 


YANG HARUS DIBACA APABILA SINGGAH DISUATU 
TEMPAT 


ae sabang : sanga HAM 
3 aa papan 1 





- Riyadhus Shelihin - 219 








' 'w 31 33, 2 
NA3AL ga G2 
ALAN « alya Nanya NA aa 
989. Dari Khaulah bint Hakim W£ibise, dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah #£ bersabda: “Barangsiapa singgah disuatu tempat kemudian 


TG 200223 


membaca: “SEKS Ap EN GG SYA (Aku berlindung kepada 
firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang dia ciptakan), 
maka tidak akan ada yang menyakitinya hingga dia pergi dari tempat 
persinggahan tersebut.” (HR. Muslim) 


SO SE IE REN SEA AA, 
23 Ska KA Ts 
DE Vegan Dua Aa BE ta 
Kanak A3 KALA YA EM ANA PUKI 
AI AN SI SENGAAN G5 
: BSI 2193 «alan 
Orangnya PEN Gg GA ITA 
PAN IE PNS NATA 
sa sikatan GS 


HN Kan: pala Aa TANYA 13 5.36 
(Es 


Pa 


990. Dari Ibn Unsar Ie£io!s», dia berkata: “Apabila Rasulullah & bepergian 
lalu malam datang menjelang, beliau membaca: “Wahai bumi, Tuhanku 





220 -— Riyadhus Shalihin — 





dan Tuhanmu adalah Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu 
dan kejahatan yang ada dalam dirimu dan kejahatan makhluk yang ada 
padamu dan kejahatan makhluk yang merayap'" diatasmu dan aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan harimau dan manusia, dari (kejahatan) 
ular dan kalajengking, dari (kejahatan) penghuni negeri ini dan dari kejahatan 
iblis dan anak-anaknya.” (HR. Abu Daud) 

"5S adalah seseorang. Al-Khaththabi berkata: “Penghuni negeri ini 
adalah jin yang menghuni bumi.” Dia berkata: “Suatu negeri dari bumi 
adalah apa yang menjadi hunian hewan meskipun disana tidak ada bangunan 
dan rumah-rumah.” Dia berkata: “Mungkin yang dimaksud AI adalah 
iblis dan H 3x4 adalah setan-setan. 


kran SNN esa 


BAB 175 


ANJURAN CEPAT KEMBALI KEPADA KELUARGA 
APABILA SEORANG MUSAFIR TELAH SELESAI DARI 
KEPERLUANNYA 


Int, Ntar na 
AGE MU KANG LRAAN 


ASK NATA 


K PAC - 


«1 LA) 2G Le Ua « 
nya yeh SIA gada (Kap AN, 
KS TAN Tu IN 
ANE NI) Prada 


p203102 Nahan 


5 Od9sARO «Ana » 


18 Yang bergerak diatasmu. dalam hadits ini terdapat jahalah (ketidak jelasan pada sanadnya, 
meskipun disebutkan oleh al-Hakim, al-Dzahabi dan dihasankan oleh al-Asgalani, lihat al-Dha 'ifah 
(4837) -N- 





- Riyadhus Shalihin 221 








991. Dari Abu Hurairah &, bahwa Rasulullah # bersabda: “Bepergian itu adalah 
bagian dari siksaan, dia menghalangi salah seorang kamu dari makan, minum 
dan tidurnya"? , maka hendaklah salah seorang kamu selesai dari maksud 
bepergiannya, maka hendaklah segera kembali menuju keluarganya. 
(HR. Bukhari — Muslim) 


4g adalah maksud dan tujuannya. 


ne AR En SAN PAN 
Keran yah IAI BALAS, 


BAB 176 


ANJURAN MENDATANGI KELUARGANYA PADA 
SIANG HARI DAN MAKRUH DATANG DI MALAM HARI 
TANPA KEPERLUAN 


GS Nba YiKo3- Gn AN 
AG In NG Tenganan 
“« IIA SSS Pera aea S Sh 


“4 y X 
CP Sa HA YAA TA. at 
Tya LN AE TE AN g Idol 39 
K3 SAYA 231 
” - “ 
- PA Aa, SN Age ) 
992. Dari Jabir &, bahwa Rasulullah #& bersabda: “Apabila kepergian salah 
seorang kamu cukup lama maka janganlah mengetuk keluarganya di malam 
hari.” 
Dalam satu riwayat: “Bahwa Rasulullah # melarang seseorang 
mengetuk keluarganya dimalam hari.” (HR. Bukhari — Muslim) 


"9 Maksudnya kesempurnaan dan kelezatannya sebab didalam safar itu ada kesusahan, 
kelelahan, menghadapi panas dan dingin, pisah dengan keluarga dan tanah air serta kehidupan 
yang keras. 





222» RNiyadhus Shelihin — 





Ae aka” NA Aa 
Ae IGJU TAU NS IS AN 
5 . # AL IA Ny BACA Ne SI 


993. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah & itu tidak pernah mengetuk 
keluarganya dimalam hari, beliau mendatangi mereka pada waktu pagi atau 


sore.” (HR. Bukhari — Muslim) 
545 adalah datang dimalam hari. 


ANEUK ka 


BAB 177 


APA YANG SEHARUSNYA DIUCAPKAN APABILA IA 
KEMBALI DAN MELIHAT NEGERINYA 


pnp 8 KE malin a, 
Kah X5 AA  PUI 
NK Eian InPiSL 


Dalam bab ini ada hadits Ibn Umar tx£45x yang telah berlalu padabab 171. 
Kerta 


2g AG, IGas CN 5 AG At 
su 5 . 1 SEKEN HSE IS 
AAA PAP AAA 


RX 
TAAT 


- Piyadhus Sholihin — 223 








904, Dari Anas «&, dia berkata: “Kami datang bersama Nabi & hingga kami 
sampai di Zhahr al-Madinah'9 beliau mengucapkan: 
S5 SALA SE raha G3 sa (Kami kembali, bertaubat, beribadah, kepada 
Tuhan kami memuji) beliau terus membacanya hingga kami memasuki 
Madinah.” (HR. Muslim) 


AA PAKAN 
PE NISN 


BAB 178 


ANJURAN MENGAWALI KEDATANGAN DI MASJID 
YANG BERDEKATAN DENGAN RUMAHNYA DAN 
MELAKUKAN SHALAT DUA RAKAAT DIDALAMNYA 


A8 NN - “ uu 
Hn R5, TA ae a00 


ae sah Baar 986 Pt 
AAN. ea, 


995. Dari Ka'ab Ibn Malik &, bahwa Rasulullah & apabila belian datang dari 
safar beliau memulai dengan masjid lalu beliau shalat dua rakaat 
didalamnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


120 Satu tempat yang mana kota Madinah (madinah al-Rasul Fa dapat terlihat dari sana, hal 


ini terjadi ketika beliau pulang dari perang Khaibar 








224 - Riyadhus Shalihin — 


GEGANA LE LA 
BAB 179 


HARAM SEORANG WANITA MELAKUKAN SAFAR 
SENDIRIAN 


1. 


ANA TE AAAN 


Mana BATA, NP KS » 
pp IE Pata Angs 


996. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak halal 
bagi seorang wanita yang iman kepada Allah dan hari akhir melakukan 
perjalanan sejauh sehari semalam kecuali bersama seorang mahram.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Peganaa (San AG ye 650p 383 AV 
Pama 9: PA BA Sian 
AAS. Kasi S5 ben Di kap ig sg: 
ass ME LEA ANAS 
da iga yana 23 NA IG A6 A3 


L 


AN 


997. Dari Ibn “Abbas kx£ibise, dia mendengar Nabi #£ bersabda: “janganlah 
seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita melainkan wanita itu 
disertai oleh mahramnya dan janganlah seorang wanita melakukan safar 


— Riyadhus Shelihin - 225 











kecuali bersama mahramnya.” Maka seorang laki-laki bertanya: “Wahai 
Rasulullah sesungguhnya istri saya keluar pergi haji sementara saya telah 
diwajibkan ikut perang ini dan ini.” Beliau bersabda: “Pergilah, hajilah 
bersama istrimu.” (HR. Bukhari — Muslim) 





226 - Riyadhus Shelihin - 


a33 “Av ,- 
TA NA 3 A 
(cai SE— -N 
8. KITAB TENTANG KEUTAMAAN-KEUTAMAAN 


ad 3 Se 9,5 LX 
BAB 180 
KEUTAMAAN MEMBACA AL-OUR'AN 


S 


Oa uh Pad ah 


an Lag BER AANGGAI- AA 
mean kas Iga Nas ba AN 
TER Lah “KA AA 


998. Dari Abu Umamah 5, dia berkata: “Saya nat Rasulullah #bersabda: 
“Bacalah Al-Our an itu karena ia akan datang pada pada hari kiamat sebagai 
Pa syafa' at bagi para pembacanya.” (HR. Muslim) 


3 Can ra 
Laga SEA AN SELAI “AA 
Seaga De REM 


vena IP en 31 7» 2 hn ra, 
Jas Ng esa AG $ 


OI NE 2 Aa 2 ya 
AANG ME EE Ike 
999. Dari an-Nawwas Ibn Sam'an #5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
#& bersabda: “Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Our an dan orang- 
orangnya yaitu orang yang mengamalkannya didunia, ia akan didahului oleh 
surat al-Bagarah dan Ali Imran, keduanya akan berargumentasi untuk 
membela orang yang mengamalkannya.” (HR. Muslim) 





- Riyadhus Shalihin - 227 





2 YAA EA ATASAN CA Pa CA Aro TN Kas 
GEN 2199 KENA YA TAB AN 


1000. Dari Utsman Ibn Affan &, dia berkata: “Rasulullah & kekanan “Sebaik- 
baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Our'an yang 
aa ” (HR. Bukhari) 

Pa 


Ya KAMAR aan eren Tn 
ai NE AA PER 3155 AG GNI na 


er IAI NA, 3 s5 
529 Pe ATA aa IK 
AG CAN ANC IUO 


1001. Dari “Aisyah kwy£i5!—, dia berkata: “Rasulullah $£ bersabda: Ta yang 
membaca Al-Our an dan dia mahir dalam membacanya" dia bersama para 
malaikat yang mulia lagi sangat taat. Sedangkan yang membaca Al-Our'an 
dengan tertatih-tatih dan bacaan itu terasa sulit baginya maka dia mendapat 
dua pahala.” (HR. Bukhari — Muslim) 


- 1 5 
Na 2 EN 


“ 


Sanga asa Si 205 
AN Nag as SN Gala ABAH sae 
afiya At £ HERAN ter 


'# Mahir: Bagus dan lancar bacaannya. (3 ,4.!!) adalah malaikat yang diutus kepada para 
Rasul SEE (3 sil) adalah taat. Maksudnya pembaca dan pengamal Al-Gur'an itu akan bersama 
para malaikat pada kediaman mereka di akhirat. (3 25) yaitu membaca dengan terputus- 


putus dan berulang-ulang karena sulitnya. 





228 - Riyadhus Shelihin — 





(, PPAT AAA PA yan KAA KPT 
- Ne na UKa3 & CA ane s 
AA AAN ena TE gn 


1002. Dari Abu Musa al-Asy'ari «5, dia berkata: “Rasulullah & An 
“Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Our'an adalah bagaikan 
buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Dan perumpamaan or- 
ang mukmin yang tidak membaca Al-Our an adalah bagaikan buah kurma, 
tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang 
munafig yang membaca Al-Our an adalah bagaikan bunga raihanah, 
aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafig 
yang tidak membaca Al-Our an adalah bagaikan buah hanzhalah, ia tidak 
memiliki aroma dan rasanya pahit.” (HR. Bukhari — Muslim) 

1 


PA ea na Oh 

5 AA NS EL Ax 

9 2 Penta Lu 

CA ana Ola 6 
KEPANG 


1003. Dari Umar Ibn al-Khaththab &, bahwa Nabi & bersabda: “Sesungguhnya 
dengan Al-Our'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan 
merendahkan (beberapa kaum) yang lain.” (HR. Muslim) 


3g BESNYAKE EA 

(er, pat JAS 

5 Iu Ya oanap Kelaara 
Paras “« KPALUr Yan 


- Riyadhus Sholihin — 229 








LN YH Pa 
, Le IWALNNAN 

1004. Dari Ibn Umar wx£ixise, dari nabi #£, beliau bersabda: “Tidak ada rasa 
iri'?2 melainkan pada dua kenikmatan, (yaitu) seorang yang diberi nikmat 
(hafal dan faham) Al-Our'an sedangkan dia mengamalkannya diwaktu 
malam dan diwaktu siang, dan seseorang yang diberi kekayaan harta oleh 
Allah 8 dan dia menginfakkannya di waktu malam dan diwaktu siang.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 

ASK artinya saat-saat atau Waktu. 


MORENA yA 3 A0 
HA PI OS IR pa P3 


Pt 
“93 


: Goa AN rey NN 

An Ss Is Pane kes 
KE. coat DESA 

£ HA AEh KANAN F2 PA NIP 


1005. Dari al-Bara' Ibn “Azib (x£45tee, dia berkata: “Ada seorang laki-laki yang 
membaca surat al-Kahfi, dikisinya ada seekor kuda yang diikat dengan dua 
buah tali, tiba-tiba ada awan yang menaunginya, awan itu terus mendekat 
dan kudanyapun berlarian karenanya. Maka pada pagi harinya ia mendatangi 
Nabi 8, ia menceritakan perihal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: 
“Itu adalah al-Sakinah'? yang turun karena Al-Our'an.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


2 AE) sama dengan 425. 


12 Rasa iri yang dibolehkan ini disebut Ghibthah (ab) 
283 SJ ditafsiri dengan beberapa tafsiran: yang terpilih adalah dia itu sebuah makhluk 
dari makhluk-makhluk Allah yang mengandung ketenangan dan rahmat yang disertai oleh para 


malaikat. IA Sa 3 Demikian ucapan penulis dalam syarah muslim. (-pent) 





230 - Riyadhus Shelihin - 


Le IE SEKEN gala AA EAA 
Kena 3 AN pak 


ih . 2 
SLR NELLA, 


GMT BAG SA Her Lt 
8n 3- an -“ 1 3 


Kena 


1006. Dari ibn Mas'ud #5, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Barangsiapa 
membaca satu huruf dari Al-Our an maka baginya adalah satu kebaikan, 
sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi sepuluh lipat, aku tidak 


mengatakan kan itu satu huruf tetapi: alif satu huruf, lam satu huruf , dan 
mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


2 Je SA w 

4 YEN EP IE aus FA Ana SEA 

per Yi 8n 217 Ts (Ver 3 

Sa ASN AE ati 

red ENG an 
3? TI 


1007. Dari Ibn “Abbas (x£ibise, dia berkata: “Rasulullah 8 bersabda: 
“Sesungguhnya orang yang didalam hatinya tidak terdapat sedikitpun dari 
Al-Our'an'8 maka ia bagaikan rumah yang rusak (berantakan).” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits hasan Shahih.”) 


ENG ANEUK 


18 Yaitu orang yang tidak hafal sedikitpun dari Al-Our'an. Hadits ini telah saya bahas dalam 
al-Misykah (2135) dan kesimpulannya ia adalah dha'if. -N- 





- Riyadhus Shalihin — 231 








GI Laba AA Ie RE Ata 


“ " 


1 aa CP ea HI LA “GP au 
AB GAN , wah PA Yi 


- 


“ "8 Ta 


SEstena AG SaS TA AraN « Bak PAPAnO 
Go 3 Par 3, 2 


, (Kg 

1008. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al- “Ash wy£i5!-, dari Nabi 8, beliau bersabda: 
“Akan dikatakan kepada ahli Al-Our'an: “Bacalah dan naiklah'? dan 
bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di 


dunia, sesungguhnya kedudukannya adalah pada akhir ayat yang engkau 
baca.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih.”) 


SEK Jana Aa NYA 
an goa 


BAB 181 


PERINTAH MENJAGA HAFALAN AL-OUR'AN DAN 
PERINGATAN DARI KESENGAJAAN 
MELALAIKANNYA 


23 


Pa 


IE KN ANE si 
YP 0 KI ag PN PIA Pata AA 
MEA Li an I datasg En 


125 Pada tangga surga sesuai dengan kadar hafalanmu dari Al-Our'an 
18 Jagalah bacaan Al-Our'an dengan berdisiplinlah dalam membacanya. as yaitu tali 
pengikat unta yang ada pada tengah-tengah lengannya. 





232  - Riyadhus Shalihin — 








1009. Dari Abu Musa -&, dari Nabi # beliau bersabda: “Jagalah Al-Our an ini'2, 
karena demi Allah yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya, sesungguhnya 
Al-Our'an itu lebih cepat terlepas daripada unta yang terikat dalam tali 
Pa ” (HR. pa Muslim) 


“ta | BNN 3 
Ine TAN EA Kanye Aa. 


SN 4 ep CK NA ka —— CAN 
Tek EA Ayak TAGS 


1010. Dari Ibn Umar Wx£isise, bahwasanya Rasulullah & Ha 
“Sesungguhnya TER AN yang hafal Al-Our an!” adalah bagaikan 
unta yang di ikat, apabila ia menjaganya maka ia berhasil menahannya dan 
apabila ia melepaskannya maka hilanglah ia.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AN PS RINA 
Ti asia sad Abay uda 


BAB 182 


ANJURAN MEMPERINDAH SUARA DENGAN AL- 
OUR'AN DAN MEMINTA BACAAN DARI ORANG YANG 
BAGUS SUARANYA UNTUK DIDENGARKAN 


pena sapa Ja AN 
HE, Se BAY Ga. Uas MEA 
MIL AE ESA 
SA aan Gan 
' Orang yang hafal Al-Our'an diluar kepala 


- Riyadhws Shelihin - 233 








1011. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengar 
kepada seorang Nabi yang indah suaranya yang sedang menyuarakan Al-Our an, 
ia membacanya dengan lantang.” (HR. Bukhari — Muslim) 


- ja 


Arti 4 Aan fadalah: aa) (mendengarkan) sifat Allah ini mengisyaratkan 
adanya ridha dan penerimaan-Nya Pa bacaan tersebut) 


1 211 07 “An 
AYANG CI AIA 


SI raga Ananta IE Ea 
| ega 3 53 

Do RI MIE MORE Ke peng 
Pera Va oka jera 


1012. Dari Abu Musa al-Asy'ari &, bahwasanya Rasulullah #& Tn 
kepadanya: “Sungguh engkau telah dianugerahi suara yang indah dari suara 
keluarga Daud'? yang indah.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam riwayat Muslim yang lain: “Bahwa Rasulullah #& bersabda 
kepadanya: “Andai saja kamu melihatku saat aku mendengarkan 
bacaanmu'? tadi malam"? .” 


TAN AA 5 PS Te Bare GA 
mna NAAN C3 —) KRS ANN 


3 ? 2 9 .- a 8 - - 
saga. Gi Sa s gta an an 


128 Maksudnya adalah nabi Daud sendiri 

12 Tentu hal itu akan membuatmu senang 

130 Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim menambahkan: “Abu Musa berkata: “Seandainya 
saya mengetahui tempat anda tentu saya akan lebih memperindah lagi (bacaan saya) untuk anda.” 
-N- Hadits ini ada pada Bukhari dan Muslim seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi sedangkan 
tambahan ini tidak ada pada Bukhari-Muslim tetapi ada pada Abu Ya'la Ibn sa'ad dan al-Rawyani 
sebagaimana dikatakan oleh al-hafizh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari 993 





234 — Riyadhus Shalihin - 


Pata" a 
GAN APA MA IA 
ae do 59ao Uya KA 
1013. Dari al-Bara' ibn “AZib kx£i5!sw, dia berkata: “Saya mendengar nabi 
membaca 5595.545 dalam shalat Isya” maka saya tidak pernah mendengar 
seseorang yang suaranya lebih indah dari suara beliau.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


La. NA 0 Naa 
KAIN G yh syok «Ana A0 WI 3. 5 


pa . 
ah Sai (g H2 A 
ANA JA Nge yan REA PAI 
wo At NC 
Pak 33 9elol9 


V4 TE TA Ne ea YO 
“0 “34 (SI » SH 
1014. Dari Abu Lubabah Basyir Ibn Abdui Mundzir &, bahwa Nabi & bersabda: 


“Barangsiapa tidak melantunkan Al-Our an maka dia tidak termasuk 
golongan kami.” (HR. Abu Daud dengan sanad Jayyid) 


"2253 adalah memperindah suaranya dengan Al-Our'an. 
“ 


Ari 355 
- 3 TELERN SL NEA 
PENA PA aa 1 H6 
spt 3 Latap Jeng Curat 
Galin PANTAT A TALI 
SA aa Ka Tae KENA JA 
NE Era as. NT ENa On aa Ata 
TAN JAS 


”. 





- Riyadhus Shalihin - 235 





1015. Dari Ibn mas'ud -&, dia berkata: “Nabi & bersabda kepada saya: 
“Bacakanlah Al-Our an untukku.” Saya katakan: “Wahai Rasulullah apakah 
saya (pantas) membacakan Al-Our an kepada anda sedangkan kepada 
andalah Al-Our'an itu diturunkan?!” Beliau menjawab: “Aku ingin 
mendengarnya dari selainku.” Maka saya membacakan kepada beliau surat 
an-Nisa' hingga saya sampai pada ayat ini: 

“Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami 
mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan kami 
mendatangkan kamu"! (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai 
umatmu).” (an-Nisa': 41) 

Maka saya menoleh kepada beliau ternyata kedua mata beliau 
mengucurkan air mata.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PIN KN “ , 
Baraka AG ESA 


- 
BAB 183 
ANJURAN MEMBACA SURAT-SURAT DAN AYAT-AYAT 
TERTENTU 


Dra 


NP NT AG Int Lk 
UNA Pos MAY AN an daan 


Pr 


Ara GP, WA 2. 2 tt. 
JG.S8 ASN 3 Jah, Dea AN 
ANA P Nah Ta @ 2 15, 
363 s1 do GIA « Pasha LAN 
AN enaa AI ant AG vi, sh xx 
BE DE MN LE 
OA Oa UNP NU TPID Na (An Teu PN UN, 
BN AA 1 IE II 3 33 
NO 9 gn PN MN AT ana 
CB AH UEA, SATAN 


B1 Beliau menangis karena belas kasihan kepada umatnya sebab beliau tidak bersaksi 
melainkan kebenaran sedangkan umatnya tidak luput dari berbuat dosa 











236 - Riyadhus Shelihin — 


1016. Dari Abu Sa'id Rafi? Ibn al-Mu'alla «, dia berkata: “Rasulullah bersabda 
kepada saya: “Maukah kamu aku ajari surat terbesar yang ada didalam Al- 
Our an sebelum engkau keluar dari masjid ini?” Kemudian beliau menuntun 
tangan saya. Maka tatkala kami hendak keluar dari masjid saya berkata: 
“Wahai Rasulullah #anda tadi berkata: “Aku akan mengajarkan kepadamu 
surat terbesar yang ada didalam Al-Our an?” Beliau bersabda: “(Yaitu surat) 
Ratapan “SAYA ia adalah BEAN (tujuh ayat-ayat yang diulang-ulang) dan 
Al- Our an yang agung yang diberikan kepadaku.” (HR. Bukhari) 


» A “k PIN K Fera 
dun £ AKAN 23 NU tc NNV 
SENI » Hana » a HAN 


1 3 Bi - 
“4 Nya CE Ja Xu. 


FAV G ANTA Ka 

Ha Sab KA AN AI naKa 
CAN UTA TEL ANN ANA se “S3 

IBI YAN KAA Adha 


1017. Dari Abu Sa'id al-Khudhri &, bahwasanya Rasulullah #& bersabda 
tentang Ii t0 BG: “Demi Allah yang jiwaku ada dilancanaya 
sesungguhnya ia adalah menyamai sepertiga Al-Our an.” 

Dalam sebuah riwayat: “Bahwa Rasulullah :£ bersabda kepada para 
sahabatnya: apakah salah seorang kamu tidak mampu membaca sepertiga 
Al-Our an dalam sehari malam?!” Maka hal itu memberatkan mereka, 
mereka berkata: “Siapakah dari kita yang kuat mengerjakannya wahai 
Rasulullah?” Beliau bersabda: “£ 4441725? adalah sepertiga Al- 
Our'an.” (HR. Bukhari) 





- Riyadhus Sholihin - 237 








LAI du at S1 Pan dc — 


(AMAN KACA NS Na. 2) 9 AA 
A3 PAN yaa WA 
KANE NIS PE YG 


2 


MA nga 3 


A AN 
3 LS) NG Ava 19) 
1018. Dari Abu Sa'id # bahwasanya ada seorang laki-laki mendengar seseorang 
membaca (4-4 XA KO dia terus mengulang-ulangnya, maka keesokan 
harinya dia datang kepada Rasulullah & dan menceritakan hal tersebut 
kepada beliau, sedangkan orang tersebut memandangnya sebagai amal yang 
sedikit, maka Rasulullah # bersabda: “Demi (Allah) yang jiwaku ada 


ditangannya sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga dari Al-Our an.” 
(HR. Bukhari) 


w 


1019. Dari Abu Hurairah #& bahwasanya Rasulullah & bersabda tentang 
eni Ryan Gp: “Sesungguhnya ia menyamai sepertiga Al-Our an.” (HR. 
Pk 


INSAN SE AN PETA lc. - Aa 


PT LON £.w 
“NG PA PANGAN 2 'yan Eka» SI ln 


KAT In Opa 5 KIKI MEN Kh 





238 - Riyadhus Shalihin — 


Ne RA aa £ kaone 


1020. Dari Anas & bahwasanya seseorang Te “Wahai Rasulullah & 
sesungguhnya saya mencintai surat 441417215), beliau bersabda: 
“Sesungguhnya perbuatanmu mencintainya'? akan memasukkanmu 
kedalam surga.” (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan dan Bukhari 
Nata didalam shahihnya secara mu'allag) 


Gde 


A58 ar Cg SE AAS P3 AYI 
Pen (RAN, NYA Si Hanana 
HA At »3 “SNP NG » ERA, 

Bantah 


1021. Dari Ugbah Ibn Amir &, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Tidakkah 
kamu mengetahui ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak 


pernah terlihat semisalnya sama sekali?: ( 2 BAG) dan 


Kn 53215).” (HR. Muslim) 


t 


TK KEY ANA Kab 
LANANG SO LKS AYY 
vw “0 aa “ag P Ra NN 2 
SEA Mena 3 PNY Ag 
“0 


ATAS A COLA YA CNN CET ANAA 
eyoree &, L) ap te ana 


1022. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, dia berkata: “Rasulullah & berlindung dari 


2 Dalam satu riwayat Tirmidzi “BW LX OI“ dan didalamnya ada sebuah kisah yang 


bisa anda dapatkan dalam kitab Sifar Shalat Nabi hal 99-100. -N-. 
Saya Katakan: Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad ringkas No. te) jilid 3 hal 8, 


dia berkata: “Hasan Shahih.” 


- Riyadhus Sholihin — 239 








jin dan dari hipnotis oleh manusia hingga turun 55 65322 (al-Falag dan an- 
Nas) ketika keduanya turun maka beliau mena keduanya dan 
meninggalkan yang lainnya.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: Hadits hasan.”) 


Ne sks Ogan NN 
'w PEN ATSA AA Ce Age TS I3P AN CAT Fa en:3G 
KAA Hip Aas 


Ian P3 aa TA Aa 
“4 aa M1 HGH 8 un, 29 
1023. Dari Abu Hurairah # bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Dari sebagian 


Al-Our'an adalah satu surat yang terdiri dari tiga puluh ayat, dia memberi 
syafa” at pada seseorang hingga diampuni (dosa-dosa) untuknya, yaitu surat 


(naa Ke D9” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 
Hasan”) 


Dalam riwayat Abu Daud (33). 


C aan, 
La SN ANN 


PAPAN AN INN IG kg 
AAL mma 

JAS A33 KN NS 3 

ana 


1024. Dari Abu Mas'ud al-Badri &, dari Nabi $, beliau bersabda: “Barangsiapa 
membaca dua ayat dari akhir surat al-Bagarah dalam satu malam maka dua 


AA 2 





240  - Riyadhus Shalihin — 


ayat itu telah mencukupinya.” (HR. Bukhari - Muslim) 


Ada yang mengatakan: “Dua ayat itu cukup menjadi pelindung dari 
hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu.” Ada pula yang mengatakan: 
“Dua ayat itu cukup mengganti giyam al-lail. 


Ju Gn, 4 IA 
1 2 NG ja IA aa 
Ke NI Pad pare £ LI - “ 
KARNA Tpi Na LAN " £ "38 


pera PELAT GLEN abs 


1025. Dari Abu Hurairah &:, bahwa Rasulullah & bersabda: “Janganlah kamu 
jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan." Sesungguhnya setan itu lari dari 
rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Bagarah.” (HR. Muslim) 


N506. A rate TAN ANC - Sisi Stesan 
AK PETA : ya Bd Ha 


z — 


Va 1 
TAN KN TUN In ran aa 


AC 2 3, sea - 7» . 
IKAN ata Di 365 5: K3 ran 


1026. Dari Ubay Ibn Ka' ab &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Wahai Abu 
al-Mundzir, tahukah kamu ayat manakah dalam kitab Allah yang terbesar?” 


Saya jawab: “(Ayat Kursi yaitu) CIA S9 15.” Kemudian beliau 


memukul dada saya seraya bersabda: “Semoga ilmu itu dimudahkan 
untukmu wahai Abu Mundzir.” (HR. Muslim) 


133 Janganlah menjadikannya seperti kuburan yang tidak boleh shalat didalamnya. Zhahih 
hadits menunjukkan larangan mengubur mayat didalam rumah secara mutlak, sebagaimana yang 
diucapkan oleh Ibn Hajar. Lihat Fath al-Bari. (1/441-442) 





- Riyadhus Shalihin- 241 








Petani AN ta uh Gaaah 
BASE Kes Nan IA aa 
Gelang dada Ao Tebe 
Kaitan 3 PASI LAS 
ANA YAN ARA LI SINI Maap Eh 
IG HIELAS 2 Yaa 
ANAK AN RS SHE 
Lk pena ah PIA ai 
Se aa BEN NASI 

MATA Won Lia an Pa 2 - aa 
NN PA TN Pa EA 


Ice KG ES 25 CB. pe 
DEA IG Apaan Hn 
ALIS Karina ya KINI 








242 - Riyadhus Sholihin — 


(A3 


2 4, Ti 9 ASI 7 
SAN ng GAM aa DNA Na 
LM 0 Se 1. Pe 2 he PP 
DAS 3 IE 135 II ENG 


“ 


A - JAN AP 
aer DG LG GAMES 


si - 


- 


Bab 3 SB KEBAL) 
2 gp BASA, Sa 
Fan NE Ng LS BPA EA 
BEI SNYN E IIIWAA 
AB SE ALI GAN SET E 
BENANG PAN SN JIE S3 
BAP AAN ME as 
Begasi SB AKN aa Jani 
Kay sada: dita LAN AN NI WS 
Ea 2 IE Pan IrDenn 
SAN NS 31 EN 23 PA 


1027. Dari Abu Hurairah &, dia Berkata: “Saya diberi tugas oleh Rasulullah & 
untuk menjaga zakat Ramadhan, tiba-tiba ada yang datang pada saya, dia 
langsung mengambil makanan dengan tangannya, saya segera 





- Riyadhus Shelihin - 243 








244 


menangkapnya dan saya katakan: “Sungguh kamu akan saya laporkan 
kepada Rasulullah #£.” Dia berkata: “Saya ini orang yang membutuhkan 
dan saya mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, sedangkan 
kemiskinan yang menimpaku sangat serius.” Maka diapun aku lepaskan. 
Maka keesokan harinya Rasulullah & bertanya: “Wahai Abu Hurairah, apa 
yang telah dilakukan tawananmu tadi malam?” Saya jawab: “Wahai 
Rasulullah # dia mengadukan kemiskinan dan beban keluarga yang banyak 
maka saya mengasihaninya dan melepaskannya.” Beliau bersabda: 
“Ketahuilah dia telah berdusta dan dia akan kembali.” Maka saya telah 
mengetahui bila ia akan kembali berdasarkan sabda Rasulullah $&£, maka 
sayapun mengawasinya, tiba-tiba dia datang dan langsung mengambil 
makanan dengan tangannya. Maka saya katakan: “Sungguh saya akan 
melaporkanmu kepada Rasulullah &.” Dia menjawab: “Biarkanlah saya 
karena sangat membutuhkan dan saya menanggung beban keluarga yang 
banyak, saya tidak akan kembali.” Maka sayapun mengasihaninya dan 
melepaskannya, ketika saya di pagi hari Rasulullah # bertanya kepada saya: 
“Wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi 
malam?” Saya jawab: “Wahai Rasulullah dia mengadukan kebutuhan dan 
beratnya beban keluarga maka saya mengasihaninya dan melepaskannya.” 
Beliau bersabda: “Sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan 
kembali.” Maka saya awasi dia untuk ketiga kalinya, diapun datang lalu 
mengambil makanan maka dia saya tangkap, saya katakan kepadanya: 
“Kamu pasti saya laporkan kepada Rasulullah #dan ini adalah kali terakhir 
dari tiga kali yang mana kamu mengaku bahwa kamu tidak akan kembali ” 
Dia berkata: “Lepaskanlah aku karena aku akan mengajarimu kalimat- 
kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu.” Saya 
bertanya: Apa itu?” Dia jawab: “Apabila kamu menuju tempat tidurmu 
maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya penjaga dari Allah akan 
senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga kamu 
memasuki esok pagi.” Maka dia saya lepaskan. Di pagi hari Rasulullah # 
bertanya kepadaku: “Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi 
malam?” Saya jawab: “Wahai Rasulullah dia mengaku bahwa dia telah 
mengajari saya kalimat-kalimat yang karenanya Allah memberi manfaat 
kepadaku maka dia saya lepaskan.” Beliau bertanya: “Apaitu?” Saya jawab: 
“Dia berkata kepada saya: “Apabila kamu menuju kepada tempat tidurmu 
maka bacalah ayat kursi dari awalnya hingga kamu mengkhatamkan ayat 
CABIN. Dan dia berkata kepada saya: “Satu penjaga dari Allah 
akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga kamu 
memasuki pagi hari.” Maka Nabi & bersabda: “Ingatlah dia telah berkata 
benar kepadamu padahal ia adalah tukang dusta. Tahukah engkau siapakah 


— Riyadhus Shalihin - Pa 





orang yang kamu ajak bicara sejak tiga malam itu wahai Abu Hurairah?!Saya 
jawab: “Tidak.” Beliau bersabda: “Itu adalah setan.” (HR. Bukhari) 


ata 1 2 TA LA Ga La 
AN Ng SANA do NI 3 AIYA 


GE HN pa Da ANE NA an IG 
SENI 


g AN .H MAP Ah KA ph 
“ . fa) » . 
AANG HN Da Pan: K0 
1028. Dari Abu Darda' #4 bahwasanya Rasulullah 5 bersabda: “Barangsiapa 
hafal sepuluh ayat dari awal surat al-Kahfi dia terjaga dari Dajjal.” 
Dalam satu riwayat: “Dari akhir surat al-Kahfi"“.” Keduanya 
diriwayatkan oleh Muslim). 


KA SATA NAN LI 
KENS P EME SEN ANA 


Pat) 

ed padi 
KAKI aa Shu NA AK 
TA SN AN 


SA BNN ISA 
ANGIN SANA TOT AYy FS 
Bar Ah JGs A5 TAI Naya) SN 
AI AB MAA 
BAN aa 


134 Riwayat lain adalah syadzdzah (menyalahi yang lebih shahih) sedangkan yang mahfuzh 
(shahih) adalah riwayat pertama seperti yang telah saya teliti dalam al-Shahihah (582). Hal ini 
dikuatkan oleh Hadits Nawwas Ibn Sam'an yang akan datang dengan nomor (1817). -N- 


- Riyadhus Shelihin - 245 











1029. Dari Ibnu' Abbas efibiao: “tatkala Jibril s2 duduk disamping nabi &, 
tiba-tiba dia mendengar suara dari atasnya, maka dia mengangkat kepalanya 
lalu berkata: “Ini adalah satu pintu dari pintu-pintu langit yang telah dibuka 
pada hari ini dan belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Kemudian 
turunlah malaikat dari pintu itu satu malaikat. Maka Jibril berkata: “Ini 
adalah satu malaikat turun ke bumi belum pernah ia turun kecuali hari ini.” 
Kemudian malaikat itu mengucapkan salam dan berkata: “Bergembiralah 
dengan mendapatkan dua cahaya yang diberikan kepadamu, keduanya belum 
pernah diberikan kepada seorang Nabipun sebelum kamu: (yaitu) fatihah 
al-kitab (surat al-Fatihah) dan ayat-ayat penutup surat al-Bagarah, kamu 
tidak membaca satu huruf daripadanya melainkan diberikan kepadamu 
pahalanya yang besar.” (HR. Muslim) 


AG AO DE ANN 


Pa “Ng 
BAB 184 
ANJURAN BERKUMPUL UNTUK MEMPELAJARI AL- 
OUR'AN 


YA? Pa ta GL” , aa “a.. 
- 


TA Aa BAG Aa 
KA TA AS WS 
G5 KENA BEKSA 
| | TAG MTS AIA 


1030. Dari Abu Hurairah #4, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Tidak ada 
satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid Allah, mereka membaca 
kitab Allah dan saling mempelajarinya diantara mereka melainkan sakinah 
(ketenangan) turun kepada mereka, rahmat menyelimuti mereka, malaikat- 
malaikat mengelilingi mereka dan Allah-pun menyebut-menyebut mereka 
pada malaikat yang ada disisi-Nya.” (HR. Muslim) 


246 - Riyadhus Shelihin — aa ANN Nana aamermam 


AAU AYN 
BAB 185 


KEUTAMAAN WUDHU 


Allah #£ berfirman: 
HAGKN STA TerTean sya 
KAYU AN WaV TEMAN, Ke 


PGA (ASI - 29 ".- 
LIA Nang 
AA KEK 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, maka basuhlah mukamu.” 


Sampai kepada firman-Nya: 
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi hendak membersihkan kamu 


dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (al-Maidah: 6) 
GEA 813 / AKI ge 

Aan FA EP Ora AN ID PB NG Aa 

£y. A3 EN Na Inikah 

| PASAL Bh Ae 

ANRI AA 5 23 TP, 

BPA sa Se 


Pa 
TIA 


AE PA 
He yana 


1031. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar 


- Riyadhus Shalihin - 241 








muka, tangan dan kakinya'” karena pengaruh wudhu. Maka barangsiapa 
diantara kamu mampu memperpanjang sinarnya hendaklah ia melakukan.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


en nga ga : saga GG ANY 
Mang Duren Na ta KN Gea h 


1032. Dari Abu Hurairah -s, dia berkata: “Saya mendengar kekasihku (Rasulullah 


&£) bersabda: “Perhiasan orang mukmin (di surga) akan sampai pada tempat- 
tempat yang dibasahi oleh air wudhu.” (HR. Muslim) 


Aan F3 KESAN 2231 ge. KA RN AKA, 


, 
Deep ORA YOMN Li at (Tn KANE , 
” 


MABA AA 
7 Pi aU ara 9 316 KN P 
SANG MS PENA 


1033. Dari Utsman Ibn “Affan «&, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: 
“Barangsiapa wudhu lalu membaguskan wudhunya maka kesalahan- 
kesalahannya keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya.” (HR. 


KU 

( Gara KN Gp en UP ata 
HA ANE 3 A9 AN 

3 Pa Ge aa : 
sei ... ya | uh ' MA YM INI 
Aga Kaltss Gd FIB 9109 
: AAPAAN 2 YAN AA dya 
IG 


135 anggota-anggota wudhu, wajah, tangan dan kaki akan bersinar terang. Sedangkan ucapan 


(bala ce ..Fadalah disisipkan dalam hadits sebagaimana yang diucapkan oleh al-hafizh dan 
lainnya, lihat kembali al-Irwa, (94) al-Dha 'ifah (1030-145) 





248 - Riyadhus Shalihin — 








1034. Dari Utsman &, dia berkata: “Saya melihat Rasulullah &£ berwudhu persis 
seperti wudhuku ini kemudian beliau bersabda: “Barangsiapa berwudhu 
seperti ini maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, 
dan shalatnya serta perjalanannya menuju masjid adalah tambahan 
kebaikan.” (HR. aa 


KAYAK s5 DI KENA BAE 9 -YO 
PALA BA Pln Ie kaga EA 


..- 


aa ai Mega 


ny NA ai GAP na 
« AS Ah ls Ah CAT ay 


. 


NA IN G3 ap “ 
TAK EK Aha Was RA 
AKN RS JA AA Pa 

17 Ne c LN Kau 
LAS Kana SANG GMN 
Po NG PNG Ca 


1035. Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah #& bersabda: “Apabila seorang 
muslim-atau mukmin- berwudhu, lalu ia membasuh mukanya maka 
keluarlah dari wajahnya semua dosa yang pernah ia lihat dengan kedua 
matanya bersama air, atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila ia 
membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua 
dosa yang ia kerjakan dengan kedua tangannya bersama air, atau bersama 
tetesan air yang terakhir.. apabila dia membasuh kedua kakinya maka 
keluarlah semua dosa yang kedua kakinya pernah berjalan menuju padanya 
bersama air atau bersama tetesan air terakhir hingga ia keluar dari semua 
dosa secara bersih.” (HR. Muslim) 


AG GAS ie SOSIS hwa 


- Riyadhus Shalihin— 249 





- 


G4 Ae Ra, tata PP 33 
S2 9 EA Si NG TOR) 3G Dai 
NEK NP nyaa 


» 
Pa F 
LT As c 21 ea 
: Ss 


SIK IS AAA 
2 LAN Ce pyas SE AS 
Geskk ATOM TAMIYA TA TAK Per 
Hang PANAI HPA 


1036. Dari Abu Hurairah &s, bahwasanya Rasulullah & pernah mendatangi 
kuburan (Bagi?) lalu beliau mengucapkan: “Semoga keselamatan tercurah 
kepadamu wahai kaum mukminin penghuni kuburan ini, insya Allah kami 
akan menyusul kalian, aku ingin kita melihat saudara-saudara kita'? .” 
Mereka bertanya: “Bukankah kaum ini adalah saudara-saudaramu wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda: “Kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan 
saudara-saudara kita adalah orang-orang yang masih belum datang.” Mereka 
bertanya: “Bagaimana anda mengenali orang yang belum hadir dari umatmu 
wahai Rasulullah?!” Beliau menjawab: “Beritahukanlah kepadaku, 
seandainya ada seorang yang memiliki seekor kuda yang putih wajahnya 
dan putih kaki dan tangannya ada di tengah-tengah kawanan kuda yang 
hitam pekat bukankah dia mengenali kudanya?” Mereka menjawab: “Benar 
wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya mereka akan datang 
dalam keadaan putih bersinar wajah, tangan dan kakinya karena wudhu 
dan aku akan mengenali mereka datang pada telaga.” (HR. Muslim) 


136 Maksudnya melihat mereka didunia ini. 





td Ra Tenan Hn AV 
& NG AD “ea 1532513 KE ANE 
PELAN PNYAA SN GA an SG sai EN Pad panu 
A33 KA MATAN AIA ren 


. POST .« SENAR « Si 


1037. Dari Abu Hurairah &, bahwa Rasulullah & bersabda: “Maukah kalian aku 
tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosa dan 
mengangkat derajat?” Mereka menjawab: “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda: “Yaitu menyempurnakan wudhu'” pada saat-saat yang tidak 
disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu shalat 
(berjamaah) setelah shalat (berjamaah), yang demikian itu adalah ribath, 
yang demikian itu adalah ribath. (HR. Muslim) 


ATT LA AA CAN NATA NN 
“Alan wi AI, 2s. ita A32 
Ne 135 KANG: AN YAA 

wow AN APA Ang Toaji 


OIae BSN KAA yA Sah 
1038. Dari Abu Malik TA ari dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Bersuci 
itu adalah separuh keimanan.” (HR. Msulim) 


17 Maksudnya adalah ribath yang sangat dianjurkan. Asal makna ribath adalah bertahan 
untuk melakukan sesuatu, seakan-akan ia telah mengikat dirinya untuk melakukan ketaatan ini. 
Hadits ini telah berlalu dengan nomor 133 


Pa aa ee — Riyadhus Shelihin - 251 








Secara lengkap hadits ini telah berlalu pada bab sabar! dan dalam 
bab ini juga ada hadits dari Amr Ibn Abasah & yang telah berlalu di akhir 
bab Raja' (mengharap)? yaitu hadits agung yang berisikan sejumlah 
kebaikan. 


Pap ul 


sg KG Was SEN, HESGANA 
TAN IN ay Ann an Ie 
KATANYA IKI GE 
2 SN AS 2 DAS an Akan 

Dat IG MUG SUN 


an Tina a 2 23 - In maen 
SANG KANAN » Sup 353 
Tan NAN 2 IN 
MSN ya SlAANG 


1039. Dari Umar Ibn Khaththab & dari Nabi #beliau bersabda: “tidak seorangpun 
dari kamu yang berwudhu lalu dia bersungguh-sung gguh -atau 
menyempurnakan- wudhunya kemudian berdo'a: “Saya bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan yang hag (benar) kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba 
dan utusan Allah.” Melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 
delapan, ia boleh masuk dari pintu mana sajaia suka.” (HR. Muslim) 


Tirmidzi menambahkan: “Ya Allah Jadikanlah aku termasuk orang- 
orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang- orang yang 
bersuci.” 





138 no. 26 
139 0. 443 


M0 Adapun tambahan CS LE Rap, maka tidak ada asal usulnya. -N- 





SIN (ye BEA 


BAB 186 
KEUTAMAAN ADZAN 
AN —- A3 Ka 3 Tran 7 NN 13 SS 
5 KENA EA AA 


28 Ary SAS 6 Hn » JG 
Ha Manna 
KY AI NAN SAI 
EKA NI PSAYA NY. “fog 
PLAN SANG PASI AGAN 
IAI 


1040. Dari Abu Hurairah & bahwasanya Rasulullah 8 bersabda: “Seandainya 
orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama 
kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi tentu 
mereka akan berundi untuknya. Dan seandainya mereka mengetahui 
keutamaan yang ada pada mendatangi shalat lebih awal tentu mereka 
berlomba merebutnya, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang 
ada pada shalat Isya” dan Subuh tentu mereka akan mendatangi keduanya 
meskipun dengan merangkak.” (HR. Bukhari - Muslim) 


N 


DN adalah LAN (yaitu mendatangi shalat berjamah pada waktu 
yang paling awal bahkan sebelum adzan di kumandangkan). 


MEA SPAN ETTAN AN Kena 3 AN 





- Riyadhus Shalihin — 253 








ar SA PENAMAAN sn gag Meat | 
TAG akan AA 


1041. Dari Mu'awwiyah «5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Para Mu'adzdzin adalah manusia yang paling panjang lehernya"! pada 
hari kiamat.” (HR. Muslim) 


“TT 


1 
& 
€ 


AN 
“.N 
AN N 

1, 

WN 
s t 

CN 
& N 
13 
' 

N 
1 
CA 
OA X 
£ 
5 
1 
N 
—.1 


Pe Pa (9 TANK tart 
la .6g, Kana “0 en 1 

Ng (- Ke 2 w “ 2 ” 
PAKAN, sa. n aus nga 


, na Ain 2 “9 
Sa AN ya MA SAAT CAT 
tukas 


1042. Dari Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abi Sha'sha' ah bahwa Abu Said al- 
Khudri #berkata kepadanya: “Sesungguhnya aku melihatmu senang kepada 
kambing dan pedalaman, maka apabila kamu ada pada 
(gembalaan)kambingmu atau dalam daerah pedalamanmu kemudian kamu 
adzan untuk shalat maka keraskanlah suara adzanmu, karena tidak ada j jin 
yang mendengar sepanjang suara orang yang adzan, tidak pula manusia 
dan tidak pula segala sesuatu melainkan ia akan bersaksi untuknya pada 
hari kiamat.” Abu Said berkata: “Saya mendengar dari Rasulullah #&” (HR. 
Bukhari) 


HI Mereka menafsirinya berdasarkan majaz, menurut saya, tidak ada masalah bila ditafsiri 
secara hakiki, bahkan itulah hukum asal, satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada 
para muadzdzin yang ikhlash yang mengikuti sunnah 








205: Ma TA 

H2 PA BEA IBL SN: Pura 
SE Kogan gaess 5g 
3 sa EN GAS 


Cai 


Ban SE Sasa ANG HALL 
-' 


NT Iso & Kar Sis as HEbaNA 1 
LAST, “Lain 


1043. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Apabila adzan 
shalat dikumandangkan, setan lari menjauh sambil mengeluarkan suara 
kentut hingga ia tidak mendengar adzan. Jika adzan telah usai ia datang 
kembali, hingga apabila shalat digamati ia lari lagi, dan apabila gamat 
selesai ia maju lagi hingga ia membisikkan (godaan) antara seseorang dan 
dirinya, ia berkata: “Ingatlah begini dan ingatlah begitu —untuk sesuatu 
yang ia belum ingat sebelumnya- hingga orang itu tidak mengetahui berapa 
rakaat dia shalat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ar 


22555 adalah '16YY (gomat) 
, AK 
MEN AI EYAKEE AA 


UNA p 7 AN 13 Agan aka APA 1323 aa 3G AA 
BEAN BANI ina ya 


— Riyadhus Sholihin - 255 








TANGAN Daan 
AN ee KI AS Aga ta 


” “ 


Aan Ka Ita AA GA Gasa 
nang Ka 


1044. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al- “Ash lu£ib!—, dia mendengar Rasulullah # 
bersabda: “Apabila kamu mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang 
ia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku karena sesungguhnya siapa 
yang bershalawat kepadaku satu kali Allah akan membalasnya sepuluh kali 
kemudian mintakanlah kepada Allah alwasilah untukku, sesungguhnya 
alwasilah adalah satu kedudukan di Surga yang tidak layak melainkan untuk 
seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan aku berharap akulah orangnya, 
barangsiapa meminta washilah untukku halallah syafaat baginya"? .” (HR. 
Bukhari) 

N: 3 Lu LG no ” "3 


YM, AAN 3 an A06 
ANT "LK ag 89 - | 
Ka YEN PA Team JG (AN 
ata”) 5 c AN 
PU SA « SI 
1045. Dari Abu Said al-Khudri & bahwasanya Rasulullah # bersabda: “Apabila 


kamu mendengar adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh 
muadzin.” sa Bukhari — Muslim) 


Taka SG 1 
5 Ruri Hangat 
Sup PSA Pata ea AK 
uk rata, ren k Lg NATA — 
R9 Aa 9 mapren Sana 


4? Artinya: syafaat Nabi & wajib untuknya, yaitu syafaat khusus bagi orang yang berdosa. 


a 





256 — - Riyadhus Shalihin - 





Ya AL NT 2-4 2 Ja NA 
& Jatah AS PEN Ar 


As Teaf AT LA 

Sejalan. chaka 
1046. Dari Jabir & bahwa Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa mengucapkan 
sewaktu mendengar adzan: Ya Allah pemilik dakwah (adzan, igamah) yang 
sempurna ini dan shalat yang tegak ini berikanlah kepada Muhammad 
washilah dan fadhilah dan bangkitkanlah ia pada magam yang terpuji yang 
telah Engkau janjikan kepadanya.” Maka syafaatku halal baginya pada hari 

kiamat.” (HR. Bukhari) 


suta K4 .. Data 
BE N KS C5 3 oat 9 LV 
terpa Ker NK AKA maa Seasi 
7 2 29 ? 1 “. 
lu Janet CW Aan 


« LA ata Aan Vers, sia en 
Ad 2195 


1047. Dari Saad Ibn Abi Waggash & dari Nabi &, beliau bersabda: “Barangsiapa 
ketika mendengar adzan mengucapkan: “Saya bersaksi bahwasanya tidak 
ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi- 
Nya dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya, aku 
ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai 

. agama,” maka diampuni dosa-dosanya.” (HR. Muslim) 


BE A5IG. IG Jeng PESAN 


ETAEA 


Info Na 
NYA TALINA KAS NG SG 2 SA AEIN 
a ar anta 
, Pagi Keva "lag 


1048. Dari Anas «& dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Do'a itu tidak akan 





- Riyadhus Shalihin — 257 








ditolak antara adzan dan igomah.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: 
“Hadits Hasan.”) 


Tp LT Fu yee "4 2, ,- 
BAB 187 
KEUTAMAAN SHALAT 
Allah 4g berfirman: 


9 


an ka , vina 
at Sg aa KANAN MAA 
. &9 Susi 


“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar” 
(al-ankabut: 45) 


An aa “ pari SAE ae Ng 


PI: LA 
sn. CEBBLA (5, “3913 Pan A Sat 


ja 2,70 243,3 5 Ae 
ta MI 


2 De Ia PNG Ap 
Ok IG Egtaas A5 SKY NG ea 
pa EKBIS pKV3 Pat WA Ke | 


1049. Dari Abu Hurairah &, dia Babak “Saya mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Tahukah kalian, seandainya sebuah sungai ada didepan pintu salah seorang 
kamu, ia setiap hari mandi dari sungai itu sebanyak lima kali apakah masih 
ada kotoran yang melekat padanya?” Mereka menjawab: “Tidak akan tersisa 
sedikitpun dari kotorannya.” Beliau bersabda: “Begitulah perumpamaan 


shalat lima waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


( 


258 - Riyadhus Shalihin - 








Re. A06, ATA om AAS No. 


La 
- 


TANGKAI ag Hampa 
PLN AGE 
Ng Kg 12 Nan A3 2 in 


1050. Dari Jabir & dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Perumpamaan shalat 
lima waktu itu bagaikan sebuah sungai deras yang mengalir didepan pintu 


salah seorang kamu, dia mandi dari air itu setiap hari sebanyak lima kali.” 
(HR. Muslim) 


2351 berarti 2455 (banyak dan deras) 


S, Ika Gan Gay yana aa MENATA 
Yth Pukat e G- p 
Tg Paya Gt sa Harganya 


KA AGAN NP NEYANN sa. 
NG akadit KI «DENGAN A Ne 


Karo be 3 
Tas Gea. AS ye 


1051. Dari Ibn Mas'ud & bahwa ada seorang laki-laki yang mencium seorang 
wanita, kemudian dia mendatangi Nabi #& dan menceritakan (perbuatannya 
itu) kepada beliau, maka Allah menurunkan ayat: “Dan dirikanlah shalat 
itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebahagian 
permulaan daripada malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang 
baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. '# 
Maka orang tadi bertanya: “Apakah ini hanya untuk saya?” Beliau 
menjawab: “Untuk umatku semuanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


13 Dua tepi siang mencakup shalat subuh, dzuhur, dan ashar. Dan bagian permulaan macam 
mencakup maghrib dan isya”, ayat ini adalah dalam surat Hud ayat 114 





- Riyadhus Shalihin — 259 








Pa 21 LI Cena 
RA 5 


SAE SAN PA 
KLB. Pee DI LIIAN, 3 
TA «AN Jas TN AVI 


1052. Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda: “Shalat lima waktu 
itu dan jum'at ini sampai jum'at berikutnya adalah penebus bagi dosa yang 
ada diantaranya selama tidak Bos dosa-dosa besar.” (HR. Muslim) 


3 an LX ea 3 (AR AN YR La 
Sr, NG AS LI 9 -0Y 
2 aa » Ada” , LC NA) 5, 
PAS Any 4 aa “aa AIW ya) 
Pra Jane Pan Cet AP AP L.x3 "Iga 
CIA, “3 19 saya 9 SAI stalara 2X 
“2, G5. 
TI, SL RN sasa Ke SE 
sh 
PA 3 NT 
Mita NG KANAN, 

1053. Dari Utsman Ibn “Affan «5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang mendapati shalat fardhu lalu ia 
membaguskan wudhunya, khusyu'nya dan ruku'nya melainkan hal itu 


menjadi penebus bagi dosa-dosa sebelumnya selagi dosa besar tidak 
dilanggar, peleburan dosa itu berlaku sepanjang masa.” 


#4 Peleburan dosa-dosa kecil oleh ketaatan dengan syarat diatas tidak hanya berlaku pada zaman 
terbaik saja yaitu zaman Nabi dan sahabatnya tetapi berlaku umum untuk semua zaman. (-pen?) 





260 - Riyadhus Shalihin - 





Pu PAUD aa TA CAN 
BAB 188 
KEUTAMAAN SHALAT SUBUH DAN ASHAR 


Mata Lt proa” 
bag NI KEANGA SE os 


- 


KA NN Aan 8 
IN GEA LAN 


1054. Dari Abu Musa #5, bahwa Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa shalat 
Subuh dan Ashar ia masuk surga.” (HR. Bukhari — Muslim) 


oa adalah Ashar dan Subuh (disebut demikian karena keduanya 
dilakukan pada waktu dingin, -pent) 


NG PPA 


TEKAN GD KD SE Ea IN » 
Kah. IYA, dis Ae a10 Ipentnen 2. 
KESAN bata RAIN fp ds 
| S. 33 (. 

ola) 


1055. Dari Abu Zuhair Umarah Ibn Ru'aibah &, dia berkata: ' 2 mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Tidak akan masuk neraka orang yang shalat 
sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.” Maksudnya adalah 
shalat Subuh dan Ashar. (HR. Muslim) 


DEK GS ML YP IE 61 


AN ae PA kaga Ap ses 


3 4? 





- Riyadhus Shalihin — 261 








n “2. ? & AG AA 
(EL KANAN MEA SIG BG 


1056. Dari Jundub Ibn Sufyan &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa shalat subuh maka ia berada dalam lindungan Allah, maka 
perhatikanlah wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntutmu 
re dari Dangal ” (HR. Muslim) 


2596. 6 TEKERNGS BAN SN. 0 
Sen atssnpasa cas aan 
F PAN Or KA INA 3 PA 
nee sh3- atm Kaban 


TA “3 22 92 


8 2 AAS PDA AR FAK 
ME C3 (a NT PANGAT 


1057. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Saling 
bergantian untuk menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang, mereka 
berkumpul pada shalat, mereka berkumpul pada shalat Subuh dan shalat 
Ashar kemudian naiklah malaikat yang habis bertugas malam ditengah- 
tengah kalian, lalu Allah bertanya kepada mereka padahal Dia lebih 
mengetahui tentang mereka: “Bagaimana kalian meninggalkan hamba- 
hamba-Ku?” Mereka menjawab: “Kami meninggalkan mereka ketika 


mereka sedang shalat dan kami mendatangi mereka ketika mereka sedang 
shalat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


8 . SA 
& 


“8 Syeikh Nashir tidak berkomentar tentang hadits ini, padahal dalam riwayat-riwayat muslim 
(1/454) tidak ada kata-kata 4251 -»! L 456), dan dalam riwayat-riwayat Muslim ada tambahan 
yang intinya: “Maka dia pasti mendapatkannya dan menghunjamkannya dalam neraka Jahannam.” 





K3 Ka 
d NEK yu NE yA ON 


Li 


NINA AAA Ia PAN UI 
AWAY GEMA 2S Pa Kanna KE se 
TR KANE NA FA SAN OB ( 223 


P3) 


TAAT) Sea BUGIS (3g ga PAN 
ge ena any upaa Na seh 20933 


1058. Dari Jarir Ibn an al-Bajali 4, dia berkata: “Kami Ka disisi Nabi 
&, tiba-tiba beliau melihat rembulan dimalam purnama beliau bersabda: 
“Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb (Tuhan) kalian sebagaimana 
kalian melihat rembulan ini, kalian tidak akan susah dalam melihatnya, 
maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan atas shalat sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya maka lakukanlah.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Beliau melihat rembulan pada malam keempat 
belas.” 


TN SRK NP dhyo 
ae NY YATATEP des CAGE AOA 
peleestap erna Na SA y 


1059. Dari Buraidah &, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barangsiapa 
meninggalkan shalat Ashar maka rusaklah semua amalnya.” (HR. Bukhari) 


. 








— - Riyadhus Shelihin - 263 





INUL 


BAB 189 
KEUTAMAAN BERJALAN MENUJU MASJID 


uh KR 1 AN 
IG ME SOS AS Bad Ja 
"YAI s ) 
CIPEL yAANII Aga 
Pa Kata 4 
pai "4 Tu “in AS 
1060. Dari Abu Hurairah #&, bahwa Nabi & bersabda: “Barangsiapa pergi ke 


Masjid pagi atau petang Allah menjadikan untuknya hidangan" di surga 
TR kali ia berangkat po di atau sore.” (HR. Bae Muslim) 


A3 2 nan ERP GAS En 1 


- 
La Nan PN Had 
MEA PAR aa ae 


PL BG 


1061. Dari Abu Hurairah & bahwa Nabi & bersabda, “Barangsiapa bersuci 
dirumahnya kemudian berangkat menuju salah satu masjid Allah untuk 
menunaikan salah satu kewajiban kepada Allah maka langkah-langkahnya, 
yang satu menghapus dosa dan yang lain mengangkat derajat.” (HR. Muslim) 


A55 LA TAN In AA TP IA 


- - 


LM kiss NG SEN KAI YAN Ga 


146 da adalah hidangan yang dipersiapkan bagi tamu pada waktu kedatangannya. 





264 - Riyadhus Sholihin — 


AAN OAT KE AI 
Desa bakau Taj c TA Er) 
PANEN IT ses 


AA LG EN UAN LG “G 


1062. Dari Ubay Ibn Ka'ab #5, dia berkata: “Ada seorang Anshar yang sepanjang 
pengetahuan saya tidak ada orang lain yang lebih jauh tempat tinggalnya 
dari masjid selain dia, namun begitu tidak pernah ia ketinggalan shalat 
berjamaah, maka dikatakan kepadanya: “Seandainya engkau membeli 
keledai untuk kamu kendarai diwaktu malam yang gelap dan diwaktu terik 
matahari.” Orang tadi berkata: “Saya tidak bergembira andai kata rumah 
saya dekat dengan masjid, karena saya ingin dicatat untuk saya perjalanan 
saya menuju masjid dan kepulangan saya jika saya kembali kepada keluarga 
saya.” Maka Rasulullah & bersabda: “Allah telah mengumpulkan untukmu 
semua itu.” (HR. Muslim) 


aa SS Igxs AN Tera AAN 
SA SAE Pura G. La 

Bakat Ie na 
Cas ANA AN San H3 WES 
ses sea yah K3 agan 
Cam » Ec SELAI OP ALS 





- Riyadhuu Sholihin — 265 





Akun 0 LPG 
TN TT one) 5 ksayg 
- 

1063. Dari Jabir &, dia berkata: “Masih kosong tanah disekitar masjid maka Banu 
Salimah ingin pindah dekat masjid. Hal itu didengar oleh Nabi # maka 
beliau bersabda kepada mereka: “Telah sampai kepadaku bahwasanya kalian 
ingin pindah dekat masjid?” Mereka menjawab: “Benar, wahai Rasulullah, 
kami menginginkan hal itu.” Maka beliau bersabda: “Bani Salimah tetaplah 
di rumah-rumah kalian, pasti akan ditulis (untuk kalian) banyaknya langkah 
kalian (menuju masjid), tetaplah dirumah-rumah kalian, langkah-langkah 
kalian ditulis (untuk kalian).” Maka mereka berkata: “Kami tidak ingin 
berpindah.” (HR. Muslim dan Bukhari meriwayatkan maknanya dari riwayat 


Anas) : 

1g P. 23 Kya ANA £ NN Go 

N ,. #N$ 
AND gan IS SA SAN AI LINA 


ANA uh Ca AUpa Ca” PN aa 
. “ tw | & . . 1 
« Hb 2 YA NS, AS 


#4 Sa ' - 2 
TENAGA NG AS Na 
-. .. € aya OT DA e - C 
1064. Dari Abu Musa #5, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Sesungguhnya 
manusia yang paling besar pahalanya didalam shalat adalah orang yang 
paling jauh perjalanannya menuju shalat, begitu seterusnya. Dan orang yang 
menunggu shalat hingga melakukannya bersama imam pahalanya lebih 
agung daripada orang yang shalat (sendiri) kemudian tidur.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


yg Pa 2 y 
Aa AN PENA YG SA LA YG CAK Mara 
ads AA IL AN GP AI NW 
na Pal 2g . an 2 7 ee », » . 
MP LA ENG EA PENA ET Or 
253 IN BESI MEN Jek 
bra" TAir NITA hantu, 
San Vo 395318195 LEAN 
1065. Dari Buraidah &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang rajin berjalan diwaktu malam menuju masjid 





266 - Riyadhus Shalihin — 


dengan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud 
dan ng, 


3 Penata NG PENA KAMI 
Ab BE NA PAT AN £ II. E 
22 ah ndG TI KANE OGAN 
SKA do ANN KA £ Letpra 
PG BA LE IA 


1066. Dari Abu Hurairah #& bahwa Rasulullah & bersabda: “Maukah kalian aku 
tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosa dan 
mengangkat derajat?” Mereka menjawab: “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda: “Yaitu menyempurnakan wudhu'” pada saat-saat yang tidak 
disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu shalat 
(berjamaah) setelah shalat (berjamaah), yang demikian itu adalah ribath, 
yang demikian itu adalah ribath. (HR. Pn 


SEKALIAN GA 
Na KAPAN: 
Aa Pa teras Pr 
LELANG AAN ( PS! Tar ANAK. 

Aa G3 


-- 


1067. Dari Abu Said al-Khudri & dari Nabi & beliau bersabda: “Apabila kalian 
melihat seseorang secara rutin mendatangi masjid maka bersaksilah 


4 Maksudnya adalah ribath yang sangat dianjurkan. Asal makna ribath adalah bertahan 
untuk melakukan sesuatu, seakan-akan ia telah mengikat dirinya untuk melakukan ketaatan ini. 
Hadits ini telah berlalu dengan nomor 133 





- Riyadhus Shelihin - 261 





untuknya dengan keimanan. Allah 8£ berfirman: “Sesungguhnya yang 
memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”)'” 


KANE LA 


BAB 190 
KEUTAMAAN MENUNGGU SHALAT BERJAMA'AH 
AN AAN AGAN IA, 


Sg LEAN IE YAN 
225! EA G3 Sai TANI, SI 
Ae SIB AT KA NE AAN 


1068. Dari Abu Hurairah & bahwasanya Bata # bersabda: “Salah seorang 
kamu senantiasa berada dalam shalat selagi shalat itu yang menahannya, 
tidak ada yang mencegahnya kembali pulang ke keluarganya kecuali hanya 
shalat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


JI ET SEN IAG AM 
SIA PTPN YO PAAALUTI fee 
LEG KAN AAS AN Ng 


1069. Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda: “Para malaikat itu 
senantiasa memintakan rahmat untuk salah seorang kamu selama ia berada 
ditempat shalatnya, yang ia shalat didalamnya, selama ia tidak berhadats. 
Para malaikat itu berdo'a: “Ya Allah ampunilah untuknya, ya Allah 
rahmatilah dia.” (HR Bukhari) 


188 Surat Taubah ayat 18. terusannya adalah “Dan mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang 
yang mendapatkan hidayah.” 

49 Sanadnya dha'if sebagaimana saya jelaskan dalam al-Misykah (723) dan maknanya 
shahih. -N- 








268 - Riyadhus Shelihin — 


Aganla Kega EA KE KA 
Netungaga Nata 
KAPAN A « tas Ea KA Cara) teri 


$ 
1070. Dari Anas & bahwa Rasulullah & eng suatu malam menunda shalat 
(berjama' ah) Isya” hingga tengah malam kemudian beliau menghadap kami 
dengan wajahnya setelah beliau selesai shalat, lalu bersabda: “Manusia telah 
shalat dan tidur sedangkan kalian senantiasa dihitung di dalam shalat sejak 
kalian menunggunya.” (HR. Bukhari) 


AAN 


| BAB 191 
KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA'AH 


KI Pa 
Lahan WAS 


1071. Dari Ibnu Umar W“£45tsxe bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Shalat 
jama'ah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh 
derajat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PIA KAP AN ANA IE NAAN VY 
An MP Ea TE IIK KI 2. NG 


- Riyadhus Shalihin - 269 








?” 


CESA ATP! Aa KAS 
LINA yess PA EC IY TKA 2G, 
AN Iga bs SANA AAU atap 
SEN C3 A3 SALA AN uya 


Pee pgp « ADE aa EVA) 


1072. Dari Abu Hurairah #&, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Shalat 
seseorang didalam berjama' ah dilipat gandakan diatas shalatnya diramahnya 
dan dipasarnya dengan dua puluh lima kali lipatan. Yang demikian itu karena 
apabila ia wudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian ia keluar ke 
masjid, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat, dia tidak melangkah 
satu langkah melainkan telah diangkat untuknya satu derajat dan telah 
dihapus daripadanya satu dosa, apabila ia telah shalat para malaikat 
senantiasa berdo'a untuknya selama ia berada ditempat shalatnya, selama 
ia tidak berhadats. Malaikat itu mengucapkan: “Ya Allah curahkanlah 
shalawat atasnya, ya Allah rahmatilah ia.” Dan dia senantiasa dinilai berada 
dalam shalat selama ia menunggu shalat.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini 
adalah lafazh yesus! 


Ms 19 M5 MEI. rr GAY 
Is LA, 2 naga P SI ne 
2 Kas Agax Ega 1 Snake Kalitas 
agan NIS papa AL $ 


270 - Riyadhus Sholihin - 


Tn aa ata 





Pel utan IG an SG S1 D WATEATGA 


1073. Dari Abu Hurairah «5, dia 2 “Telah datang kepada Nabi & seorang 
laki-laki buta'?, dia berkata: “Wahai Rasulullah saya tidak memiliki 
penuntun yang bisa menuntun saya ke Masjid.” Orang tadi memohon kepada 
Rasulullah agar memberi keringanan untuknya sehingga ia shalat di 
rumahnya, maka beliaupun memberikan izin untuknya. Tetapi tatkala orang 
itu mau pergi beliau memanggilnya dan bertanya: “Apakah kamu mendengar 
adzan shalat?” Diajawab: “Ya,” Beliau bersabda: “Kalau begitu datangilah 
panggilan shalat - ” (HR. Muslim) 


. -Y$ 1 000 


Hoa Ani aa 9 NN 
APA (1123 
Aa 3 SAP Asa 
n ». “ -. y. “. 15 c ” , 
2 KA TE KAA TEr TN LARI SY aU 
Luh Tara - NG sat 
KE SUK Baya KG 
- 
3 Pata 
Hyung e) 15 39 alas) 
Ara La NI 
xc $ Ne NM (SA29 
1074. Dari Abdullah ada yang mengatakan, Amr's! Ibn Oais- yang dikenal dengan 
sebutan Ibn Ummi al-Maktum -muadzdzin Rasulullah #-semoga Allah 
meridhoinya, bahwasanya dia berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya 
kota Madinah ini banyak serangga'? dan hewan buasnya.” Maka Rasulullah 


# bersabda: “Kamu mendengar panggilan mari kita shalat, mari kita 
meraih keuntungan, maka kemarilah (datangilah).” (HR. Abu Daud dengan 


sanad Hasan). 
KE berarti IS 


10 'Ymam Nawawi dan Suyuthi berpandangan bahwa ia adalah Ibn Ummi Maktum, tetapi 
Ibn Hajar membantahnya karena perbedaan konteks hadits kecuali jika kejadian ini berulang. (- 
peni) 

$1 Inilah yang lebih banyak dan lebih masyhur seperti yang ada dalam al-Tahdzib dan 
lainnya. 

5? Serangga bumi seperti ulat dan kalajengking 





- Riyadhus Sholihin - 271 





Pa 5 ng LN Ta APP, Gan 
A . Ya / 2 A71 9. n TK 
" AN F4 G3 - AL aa SN G6 
NG (R3 ai Ga PAN 
AAN PEG »99 2 IA bara 2 et 


ac Layan BEE NS 


1075. Dari Abu Hurairah &s bahwa Rasulullah & bersabda: “Demi Tuhan (Allah) 
yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh aku telah bermaksud memerintah 
menghadirkan kayu bakar sehingga ia dikumpulkan dan memerintahkan 
shalat sehingga dikumandangkanlah adzan, kemudian aku memerintah 
seseorang agar mengimami manusia kemudian aku akan pergi menuju kaum 
laki-laki (yang shalat di rumah) sehingga aku membakar rumah-rumah 
mereka atas mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AE HA IG KERIS ALAN EI- na 
Apa K siak kn SA 3 
Aap drug KAIN TAN 
SN lan GE ANA ta: na 
La MEA Mn KAN Kista kasi 
jaga LG KAA 


SE Ja CAN E EK Ci 





212 — Riyadhus Sholihin — 





WB '. Ke HE NGES EA Erete RN 
TA Pakai 


tema sedan 10458136 229533 
Ssi Aya SBS SAN EKA 


3 3 “G 
A02 


1076. Dari Ibn Mas'ud &, dia berkata: “Barangsiapa ingin bertemu Allah besok 
(pada hari kiamat) dalam keadaan muslim maka hendaklah menjaga shalat- 
shalat (yang lima waktu) itu bilamana dikumandangkan adzan untuknya, 
karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk Nabi kalian # sunnah 
dan-petunjuk. Seandainya kalian shalat dirumah-rumah kalian sebagaimana 
orang yang sengaja shalat dirumahnya ini tentu kalian telah meninggalkan 
sunnah Nabi kalian, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian 
tentu kalian telah sesat, sungguh saya menyaksikan kami dahulu bahwa 
tidak ada yang sengaja meninggalkan jama'ah melainkan orang munafig 
yang jelas nifagnya. Sungguh seseorang telah dibawa ke masjid, dipapah 
diantara dua orang hingga didirikan di shaf.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat miliknya, dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah & 
mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk dan termasuk sunnah- 
sunnah petunjuk adalah shalat di masjid yang diadzani didalamnya.” 


Saspu MAL NS SISA, AV 


Pa 
Pd 


“5 LN AA veera Ia ANK gu 
JASA 2 Ca Ii IAI, 3g 
Ka SANG AS Sa 


. Syam Meh aa AKG 


- Riyadhus Shelihin - 273 








1077. Dari Abu Darda' 5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Tidak ada tiga orang yang ada dalam desa atau pedalaman yang ditengah- 
tengah mereka tidak ditegakkan shalat berjama' ah melainkan mereka telah 
dikuasai oleh setan. Maka wajib atas kalian menjaga berjama' ah karena 
sesungguhnya serigala itu memangsa kambing yang jauh dari kawanannya.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad Hasan) 


AU, PA WEE N NN 
Mania AA 
BAB 192 


SERUAN BERJAMA'AH TERUTAMA PADA SHALAT 
SUBUH DAN ISYA' 


mm CE SE yA 
We henanapata Ia Maan 
ksa JARAN GS 

Wedang, KAA 


' 


N 


—. 


2-1 ART Pata PN LE Na : 
SN EA IA 23 
PE NKEK El Ab: A89H536.I6 


Danang t- Pp NA sia SANA 
2G 2. tea « papa ega 


274  - Riyadhus Shalihin — 





1078. Dari Usman Ibn Affan &, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Barangsiapa shalat Isya” berjama' ah maka seolah-olah ia telah 
bangun (giyamul-lail) separuh malam. Dan siapa yang shalat Subuh 
berjama' ah maka seakan-akan ia telah shalat pada seluruh malam.” (HR. 
Muslim) 

Dalam riwayat Tirmidzi dari Utsman Ibn Affan #5, dia berkata: 
“Rasulullah #bersabda: “Barangsiapa menghadiri Isya dalam jama' ah maka 
baginya adalah (pahala) shalat separuh malam, dan siapa shalat Isya dan 
Subuh dalam jama'ah maka baginya adalah bagaikan (pahala) shalat 
semalam suntuk.” Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan Shahih.” 

KA 


An NA Aas Sada. uya 
FA NA ANN Par a36 
an LG X3 Para Kare 


1079. Dari Abu Hurairah &- bahwasanya Rasulullah 8£ bersabda: “Seandainya 
kalian mengetahui keutamaan yang ada pada shalat jama'ah Isya dan Subuh 
niscaya kamu mendatanginya meskipun dengan merangkak.” (HR. Bukhari 
— Muslim, dan telah berlalu secara lengkap)!” 


NET n RE B0 AG ISL N 
Ws KAN Ao Yan aga 
ERA GEN G3 


1080. Dari Abu Hurairah &, Rasulullah # bersabda: “Tidak ada shalat (jama'ah) 
yang paling berat bagi orang-orang munafig selain shalat Subuh dan Isya, 
dan andaikata mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya 
niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


153 no. 1040 





- Riyadhus Sholihin - 215 





LAI ES aay 
AS AL Sa Bo abahi 


BAB 193 


PERINTAH MENJAGA SHALAT FARDHU DAN 
LARANGAN KUAT SERTA ANCAMAN HEBAT DALAM 
MENINGGALKANNYA 


Allah 3 berfirman: 


AP PAT AKA WAT Yaa oa PA EA NE 
» NYA: @ytahi 


“Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha'”4.” (al- 
Bagarah: 238) 


Allah 3& berfirman: 


MN YAAA AA ur 
“03 PAI MANIS aa 


| “Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan! .” (at-Taubah: 5) 


Tp ahh , 3 1 
An AG LIAT LAN Yan SAN GNN 


ENI SG KAN 1 
Net Se 2 (YAN en IG Kar Hg 


18 Yaitu shalat yang ditengah-tengah dan paling utama, yaitu shalat Ashar menurut 
kebanyakan ahli hadits. (-pen?) 
155 Maksudnya terjamin keamanan mereka. (-penrt) 





276 — Riyadhus Sholihin — 


AKAN) 
SAM RO LA Na Aa 


1081. Dari Ibn Mas'ud «5, dia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah s2 
manakah amalan yang paling utama?” Beliau bersabda: “Yaitu shalat tepat 
pada waktunya.” Saya bertanya: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: 
“Berbakti kepada orang tua.” Saya katakan: “Kemudian apa?” Beliau 
bersabda: “Jihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AT YAA TA EL ASY ANA AN 
na AI Ea pena SI 
ASN Jeaa AB Tar TA #3 

IEEE. NA Ia LS 


1082. Dari Ibn Umar (x£45!s» dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Islam ini 
dibangun dengan lima Taka (pilar utama), persaksian bahwa tidak ada 
sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah 
Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke ka'bah dan puasa 
Ramadhan.” (HR. Bukhari — en 


Op AN ! SEA se 6. ISA, AN 
sasa 

A DS KANE Bu 
Adaa AN EN ANA, Are an yaa 
pe La AE 


1083. Dari Ibn Umar Wy£ibise dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Saya 
diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak 








- Riyadhus Sholihin - 211 





ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, dan mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka apabila 
mereka melakukan hal itu maka mereka telah melindungi darah dan harta 
mereka dariku kecuali dengan hak Islam sementara hisab mereka terpulang 
kepada Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


1 3 Ia ah KL 2 hh PAN Anna Li - 
M5 SSS NN ANAK AA 
1g 21 2 GL. 2  G “a P2 1 - 
( SESI pala 3 AG : Ia AN aa 
n $ 


SA? “4 |. Mai NA 233 1 
ANA EA 
PN 


La 


KENA TNA T EM NYA Pe YA 


Oa 11 nh 
KE DENNY 


1084. Dari Muadz », dia berkata: “Saya diutus oleh Naib & menuju Yaman, 
beliau bersabda: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari 
ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwasanya tidak ada 
sesembahan yang hag kecuali Allah dan saya adalah Rasulullah, apabila 
mereka mentaati hal itu maka ajarkanlah bahwa Allah # telah mewajibkan 
atas mereka lima shalat dalam setiap sehari semalam, apabila mereka 
mentaati hal tersebut maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada 
mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada 
orang miskin mereka, jika mereka mentaati hal tersebut maka hindarilah 
olehmu harta-harta mereka yang paling bagus (berharga mahal) dan takutlah 


278 — Riyadhus Sholihin - ea na BE NN 





terhadap do'a orang yang teraniaya karena tidak ada penghalang antara 
do'a itu dengan Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AD eseag 2 SES ME A0 
« MN SE) Kala Ups We 
Ya 


z7” 
S 4 ATA (-) 
“ 
1085. Dari Jabir #5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & bersabda: 


“Sesungguhnya (perusak garis batas) antara seseorang dan kesyirikan serta 
kekufuran adalah Baba shalat.” (HR. Muslim) 
Ng Ph Et  - 


ls AP Indo ata 


A Le SN CAN ANN AG RAP YAN 
KATA KAN AI EN FAN 
2G 5 - Ta Ne aa 

CE Pon ELANG 4 Ra — 


1086. Dari Buraidah & dari Tn #beliau bersabda: “Perjanjian yang ada diantara 
kita dan mereka (kaum munafig) adalah shalat, maka barangsiapa 
meninggalkan shalat sungguh ia telah kafir.” (HR. Tirmidzi dia berkata: 


“Hadits Hasan Shahih.”) 

(Ane LIL G ng 19 Dea 
SINESNGAEN KGy aA 25 ALAY 
One SI 1 BE BUG, Teah naa 

ng perna SEN 
AS Kap ES 


1087. Dari Syagig Ibn Abdullah, seorang Tabi'in yang disepakati keagungannya 
| Ai AI) dia berkata: “Para sahabat Muhammad & tidak memandang 


(hal 


- Riyadhus Sholihin - 279 








sesuatu dari amalan yang meninggalkannya adalah kufur selain daripada 
shalat.” (HR.Tirmidzi dalam kitab al-Iman dengan sanad shahih) 


INA EYATF GAYA PE AAN MA 


Aeon Ha AR y. Ea 
an Aan an Haa 


ana “ 


Hasnssapan sa 
0 be3 EN AE LNG TS 
Mentan, Sasana 


“a ? 95 5, c 
He naas Aa tes SdrAral ME 
SA 

1088. Dari Abu Hurairah & dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Sesungguhnya 
amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah 
shalatnya, bila shalatnya baik maka ia beruntung dan selamat (memperoleh 
apa yang ia cita-citakan). Namun apabila shalatnya rusak maka ia sungguh 
kecewa dan rugi. Apabila ada sedikit kekurangan dari shalat fardhunya maka 
Allah 88 berfirman: '“Lihatlah apakah hambaku memiliki shalat sunnah 
sehingga kekurangannya pada yang wajib bisa disempurnakan dengannya? 
Kemudian seluruh amalnya akan dihitung berdasarkan perhitungan ini.” 
(HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 





280 - Riyadhus Shalihin — 





says STA AI 
Goa Ga Haa dab 


BAB 194 
KEUTAMAAN SHAF PERTAMA 


PERINTAH MENYEMPURNAKAN SHAF-SHAF YANG 
PERTAMA, MELURUSKAN DAN MERAPATKANNYA 


KE ASK NG UYA NM 
aa LAPAN 5 BEN 
Sasa Li PA Es 
SAK Sea Gain IG as 

AANG SANG 


1089. Dari Jabir Ibn Samurah ix£isixe, dia berkata: “Rasulullah & keluar 
menemui kami lalu beliau bersabda: “Tidakkah kamu berbaris sebagaimana 
para malaikat berbaris disisi Rabb-nya?” Maka kami bertanya: “Wahai 
Rasulullah , bagaimanakah para malaikat berbaris disisi Rabb-nya?” Beliau 
bersabda: “Mereka menyempurnakan barisan-barisan yang pertama dan 
mereka merapatkan barisan.” (HR. Muslim) 


: v2 AKA An Pacet naa 

Aa Hg HA NS AA 
SE SESA GA yaa an nga 
ANE TA. « Yan Pur AL 13 G9 PPA PINK 


- Riyadhus Sholihin — 281 








1090. Dari Abu Hurairah 4 bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Seandainya 
manusia mengetahui keutamaan pada adzan dan shaf pertama kemudian 
mereka tidak mendapatkan(nya) kecuali dengan berundi niscaya mereka 
telah berundi"6.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Sa an RE AN IE SEA TA 
KN ALE RINA SA 
3 097, ETAYG 5 BN 3WA 


1091. Dari Abu Hurairah & Rasulullah & bersabda: “Sebaik-baik barisan laki- 
laki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang paling belakang 


sedangkan sebaik-baik barisan wanita adalah yang terakhir sedang yang 
paling buruk adalah yang terdepan.” (HR. Muslim) 


Tan KN G5 Ti TNI Ke 9 N 


z 


Ye SA Has Aang Sai 
GAS Sin KA AS sa HS 


: Penari “4 AN Pee 


1092. Dari Abu Said al-Khudri #bahwa Rasulullah #& melihat adanya kemunduran 
dalam (barisan) para sahabatnya maka beliau bersabda kepada mereka: 
“Majulah dan bermakmumlah kepadaku dan hendaklah orang setelah kamu 
bermakmum kepadamu, tidak henti-hentinya satu kaum mundur dalam 
barisan sehingga Allah menjauhkan mereka (dari rahmat dan pahalanya 
yang besar).” (HR. Muslim) 


Ka KE ELANG PLAN EIA AN 


"6 Hadits selengkapnya lihat no. 1040. 








282 - Riyadhus Shalihin - 


GA INA Ia mak NG AN 
SIM rara HA Hey, 
ALAN. «AGAN 3 TINTA TANI 


1093. Dari Abu Mas'ud «5, dia berkata: “Rasulullah # mengusap-usap pundak 
kami didalam shalat seraya bersabda: “Luruskan dan jangan bengkok maka 
Allah membengkokkan hati kamu'” , hendaklah dekat denganku orang-orang 
yang memiliki kedewasaan dan akal'' dari kalian kemudian orang-orang 
yang berikut mereka, kemudian orang-orang yang berikut mereka.” (HR. 
Muslim) 


Ha APA Sexs AAN rn SIA AL 
GIA Sa #SANAS 56 5 Sta 


“Kh 4 Lg 
«4 » ) KASI 


1094. Dari Anas #5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Luruskan (dan 
rapatkan) barisan-barisan kalian karena meluruskan (dan merapatkan) shaf 
termasuk kesempurnaan shalat.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari: “Karena meluruskan barisan termasuk 
menegakkan shalat.” 


SPO Pad 2 an UP 
INGET STA AS ICA A0 


5! Maksudnya membelokkan arah dan maksud hati, ketika itu terjadilah fitnah-fitnah dan 
pecahlah suara kaum muslimin dan pudarlah kekuatan mereka. Disini ada isyarat bahwa perbedaan 
lahiriyah menyebabkan perbedaan batin. Renungkanlah. 

158 Maksudnya orang-orang baligh berakal dan utama. 








S3 (Bara K3 jar - Nnf— 


deplpg NA En IS Ae R3 TP 
SENANG se Ita S9 
KANAN am GIE 2 
2 


Go 
“. s ra -A .- 
| , Waadao A33 heran SEK 3 
1095. Dari Anas #&, dia berkata: “Shalat telah digomati lalu Rasulullah & 
menghadap kami dengan wajahnya seraya bersabda: “Tegakkanlah barisan 
kalian dan merapatlah karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik 
punggungku.” (HR. Bukhari dengan lafadznya dan Muslim dengan 
maknanya.) 

Dalam satu riwayat Bukhari: “Dan adalah seorang kami merapatkan 

Ma dengan pundak temannya dan tumitnya Ja tumitnya.” 


Yg Gi Dar 1 Pata 
A EME Ea SA 
(4 P3 Ps Jar - 
sak Ma Sab n Saat Hp an Its 
an 2 - Bg L 
sena K sotas 
Ea Inka ?-G 
RAN NO SAI, 
pannoa AYO GEA Gan 
2- v3 2 ? AGS IA 
IS BLK Fa sangat OA Or 
R3 
KY RA ana » 3 KE ANGIN AE 6 
AKB pn AO DIT Koja . 


284 - Riyadhus Shalihin — 





1096. Kelima: Dari Abu Abdullah al-Nu'man Ibn Basyir (y£i5!x—, dia berkata: 
“Saya mendengar Rasulullah #& bersabda: “Kamu benar-benar akan 
meluruskan barisan (shalat)mu atau Allah akan menjadikan perselisihan 
diantara wajahmu'? .” (HR. Bukhari — Muslim) 

Didalam riwayat Muslim: “Rasulullah # merapikan barisan-barisan 
kami hingga seolah-olah beliau meratakan anak-anak panah'“ , sampai 
beliau yakin bahwa kami memahaminya'"' . Kemudian suatu hari beliau 
keluar, lalu berdiri, sehingga tatkala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau 
melihat seseorang menonjolkan dadanya (dari barisan) maka beliau 
bersabda: “Hai hamba Allah kamu semua mau meluruskan barisan atau 
Allah akan membuat perselisihan diantara waj sni kamu.” 


GR 


iss name pa 
TI AKA LAN AF Pig - aa kanan 


- 


KANAN Nenaa e Rs 
KANG Gasa Dag. an KAN asas 


1097. Dari Bara” Ibn “AZib Wy£i5!se, dia berkata: “Rasulullah s£selalu memasuki 
celah-celah shaf dari satu arah kearah yang lain, beliau mengusap dada- 
dada kami dan pundak-pundak kami seraya bersabda: “Jangan bengkok 
maka hatimu akan bengkok.” Dan beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah 
dan malaikat-Nya bershalawat kepada shaf-shaf yang pertama.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad Hasan) 


ARA CA DN LN 
KIA ON ALAN GS REG NAN 


ya 


s8 Allah menciptakan permusuhan dan kebencian diantara kamu serta perselisihan. Lihat 
pengantar nomor tiga (aneka ragam pelajaran) poin pertama. 

'9 Jadah adalah anak panah sebelum diberi ekor dan mata anak panah, ini gambaran tentang 
barisan yang sangat rapat lurus dan rajin. 

01 Hadits mengandung anjuran untuk meluruskan dan merapatkan barisan dan kebolehan 
berbicara antara igamah dan takbir ihram. 





5 
- Riyadhus Sholihin 285 








an aja IYATAAYA Tea TANYA 
dau - 9. 31 nd 

ts Lp PE SA A3 

Anas taneG sasa 

SSL, AMA 235 


1098. Dari Ibn Umar x£ib!— bahwa Rasulullah & bersabda: “Tegakkanlah shaf 
dan luruskan antara pundak, isi semua celah'? dan bersikaplah lunak 
ditangan saudaramu, dan jangan biarkan celah-celah itu untuk setan. 
Barangsiapa menyambung barisan maka Allah pasti menyambungnya dan 
siapa yang memutus barisan pasti diputus Allah.” (HR. Abu Daud dengan 


sanad shahih) 
p, NN Da Naa TAN Ket £ A0 
Puan nita AN GS ANGEI AAA 


- 


banana Da PL ni SER GANE 
pa ag NO ENG CE, 


aan “ng 38 2 


ap 1 Pn GEA HA Yi ya Ya 5 en 
“dahh, ar IE ME SAB PA 25 


2» 


Ten “ena “ 2 at P4 
Organ ve AK 953 2 NG REA 


Pra 
(Po 
BAL Naa BIS 


'2? Maksudnya adalah celah-selah yang ada dalam shaf. Saya katakan: Syeikh Nashir dalam 
Shahih Sunan Abu Daud dengan sanad ringkas /131 mengatakan: “Hadits Shahih”, hadits no. 


620. 


286 - Riyadhus Shalihin — 





1099. Dari Anas # bahwa Rasulullah & bersabda: “Rapatkanlah barisan kalian 
dan bershalawatlah antara shaf serta turuskanlah leher demi Allah yang 
jiwaku ada ditangan-Nya sesungguhnya aku melihat setan menyelinap dari 
sela-sela barisan seolah-olah setan itu adalah hadzaf.” (Hadits Shahih 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim) 


S5 adalah kambing hitam kecil yang adadi Yaman. 

CI Da1 Ig anta Ya To9g AI 

“au tu w - | w) p ali IL 
SATA n IG IP NIAS KEGA 
G3 ur 9 Pa K3 
“$ LN KAS NO LA Atas 
APN AG SAS yan YA CEATANYA 
: "- “9 “3 “33 Le 
, Use MLS 593 2 ola) 


Z 
1100. Dari Anas & bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Sempurnakanlah shaf 


terdepan kemudian yang berikutnya, maka jika ada kekurangan hendaklah 
pada shaf yang terbelakang.” (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


' PIL NG MA LAN ae AaKeg 
ANIS GANGA 4 


1A Ju CN REI KKG Lu NE 
«3 kaka IS KA AYO Dr AN Op Pera 


.“& 2 1 ? Kara 2 Agan 
SITE en 


1101. Dari “Aisyah Wx£ibixo, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: 
“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya bershalawat pada baris bagian 
kanan.” (HR. Abu Daud dengan sanad sesuai dengan syarat Muslim dan 
didalamnya terdapat seseorang yang diperselisihkan tentang tsigahnya)'? 


163 Saya katakan: Ia adalah Usamah Ibn Zaid al-Laitsi, akan tetapi hasil akhir dari penelitian 
oleh para ulama kritikus hadits menetapkan bahwa dia adalah hasan haditsnya apabila ia tidak ada 
yang menyalahinya, karena itu sekelompok huffazh (ahli hadits) memastikan haditsnya ini, hanya 
saja dengan lafadz begini ia menjadi syadz atau munkar karena Mu'awwiyah Ibn Hisyam 
bersendirian dalam meriwayatkan tanpa melibatkan para tsigah lainnya dan ja ada kelemahan 
pada hafalannya. Yang benar (yaitu al-Mahfuzh) dalam hal ini adalah seperti yang dikatakan oleh 
al-Baihagi adalah dengan lafadz (pada orang-orang yang menyambung shaf 
(gas Ogkamy (SAI! 4s....$ sebagaimana komentar saya pada al-Misykah (1096) dan 
keterangan saya pada Dha'if Abi Daud (153) dan Shahih Abi Daud (680). 





- Riyadhus Shalihin - 287 





NS KITA AN 
NN CA TAK Sok CO MNAMIR 


oat 5 uk ad aa EOS Aa Ka ng NYA 


NI ee Map 


Sen an 5 Is Y AAL 


PES Ia EA 


1102. Dari al-Bara &, dia berkata: “Apabila kami selesai shalat dibelakang 
Rasulullah & kami ingin agar kami ada disamping kanan beliau, beliau 
menghadap kepada kami dengan wajahnya maka saya mendengar beliau 
berdo'a: “Wahai Rabb-ku lindungilah aku dari azdab-Mu pada hari Engkau 
membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hamba-Mu.” (HR. Muslim) 


AN ee, Ina EGA AG. W.y 
RATA On Pesan Asah 


1103. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jadikanlah 
imam itu ditengah dan isilah celah-celah (shaf)'8.” (HR. Abu Daud) 


I& Saya katakan: “Dalam isnadnya ada dua orang yang tidak dikenal lihat Dhaif Abu Daud 
(J0S) akan tetapi bagian kedua dari hadits ini memiliki saksi penguat dari hadits Ibn Umar yang 
dishahihkan oleh Imam Nawawi. Hadits no (1098),. -N- 





288 - Riyadhus Shalihin - 


TEA AA AAN EGA MEA Ud 
KN BAN yaa UM 
CL AS alus 
BAB 195 


KEUTAMAAN SUNNAH RAWATIB BESERTA SHALAT 
FARDHU, RAWATIB YANG PALING SEDIKIT, PALING 
SEMPURNA DAN ANTARA KEDUANYA 


NO 'X : . aa Pa PL Aan KAK . 
v Se 3 £ ( ) ... PO Ya AN 
1 
Was le ) Utan 2. PAN 22 PP 
” - - . PN 
t 1 3 GRI 5 4 pgn yA 1 ls PANAI 
G GAN MAA ve, PN PP Pat 
6 : AN . 
PAS Gen 3 SSAN Ao dah yakan 
2 Cepat GE Mo Ina Ko 
. | - (ON Lari , . 22 Net PX AP 
KEBESAAN GAL An AS Cal A55 
dc 
AR IN— 0 AK IL IK IR »4 
Panah : Tuai KING Lgi 
1104. Dari Ummu al-Mukminin Ummu Habibah Ramlah bint Abu Sufyan 
(n£lhiao, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah # bersabda: “Tidak 
ada seorang muslim yang shalat karena Allah setiap hari sebanyak dua 
belas rakaat sunnah bukan fardhu, melainkan Allah membangunkan istana 


untuknya di Surga, atau melainkan dibangunkan untuknya istana di Surga.” 
(HR. Muslim) 


? Ka Wari ') - 
NE ELIA RAN EN 0 
2 Pa PPPA Ge ee MATA LN NA 
Maan ya Sri 1 5 ya 2S age 2 


NA ILK RINCI EA 
SANITASI IN CAS 


- Niyadhus Sholihin - 289 











3G) Te On 1 0 
2 . & an na Cet 
MIE Na SAY, 


1105. Dari Ibn Umar Xx£ibisw, dia berkata: “Saya shalat bersama Nabi & dua 
rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah 
Jum' ah, dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat setelah Isya. 


AG SEX LSN Gi 54 YEL AE EGA 


NA A 3 23 Ae Pa 273. 
SES TN LA ag Pa PAS 1x 


KENA Abuled « AE ES YP LING 
ARE GOT GEMA Ie 


1106. Dari Abdullah Ibn Mughaffal &, en berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Antara setiap dua adzan (adzan dan igamah) ada shalat (sunnah), antara 
dua adzan ada shalat (sunnah), antara setiap dua adzan ada shalat (sunnah),” 


beliau bersabda pada kali yang ketiga: “Bagi orang yang menghendaki.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Yang dimaksud dengan dua adzan adalah adzan dan igamah. 


FA CAS Ce S AAN 


BAB 196 
PENGUKUHAN DUA RAKAAT SUNNAH SUBUH 


IS. 3g CAN en AE. 
SANG. AN. 13: HE 2 Ae Gx sa 


1107. Dari Aisyah BA Bana Nabi Fa tidak 2 BA Sa 


shalat empat rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sebelum Subuh.” (HR. 
Bukhari) 


290 - Riyadhus Shelihin - 











SAY NA DOSA 
Kea N eneg 


1108. Dari Aisyah xy£45!xe, dia berkata: “Rasulullah #stidak pernah shalat sunnah 
melebihi berhaliannya pada dua rakaat sebelum Subuh.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Ha TA ara - Nat Ok sos 
Pan AN n SG HE 55 WE na 
AG AGEN 

MEN LA" 33 


" 


1109. Dari Aisyah ty£ixixo, dari Nabi & beliau bersabda: ' “Dua rakaat Subuh 
lebih baik daripada dunia beserta isinya.” (HR. Muslim) 


Dan dalam satu riwayat: “Sungguh dua rakaat (gabliyah) Subuh lebih 
aku sukai daripada dunia semuanya.” 


3 "e3) . a Kh) ” Team 
sana sd poA papa NE AN: 


Ma at PN 
SEMEN, PINANG KAA 
ANA AN WA Ha Jadi & Haag 


- 


Pe aa 25 AN Span ALA 
Para Gea Wesaa pa 


— Riyadhus Shelihin - 291 





KAYU AA, ANN Sa PE PATI 


Pe MAA 


jowo Sean 3 


11 1 Dari Abu Abdillah Bilal Ibn Rabah &s, juru adzan Rasulullah # bahwasanya 
dia mendatangi Rasulullah # untuk memberitahukan beliau tentang shalat 
Subuh, ternyata Aisyah (x£ib!se telah menyibukkan Bilal dengan sebuah 
perkara yang ditanyakan kepada Bilal, hingga pagi sekali, kemudian Bilal 
berdiri memberitahu beliau tentang shalat Subuh dan terus mengulangi 
pemberitahuannya, tetapi Rasulullah # tidak langsung keluar. Ketika beliau 
keluar beliau mengimami orang-orang shalat. Lalu Bilal memberitahukan 
kepada Nabi bahwa Aisyah telah menyibukkannya dengan sesuatu yang 
dia tanyakan kepadanya hingga pagi sekali dan beliau & agak terlambat 
keluar. Maka beliau & bersabda: “Sesungguhnya aku tadi shalat dua rakaat 
fajar.” Lalu Bilal bertanya: “Wahai Rasulullah anda telah pagi sekali?” Maka 
beliau bersabda: “Seandainya saya bangun pagi lebih siang dari ini tentu 
aku akan shalat dua rakaat fajar, aku akan memperbaiki dan 
membaguskannya.” (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


PA Law 
30 Laba 3 


BAB 197 


MERINGANKAN DUA RAKAAT FAHAR PENJELASAN 
TENTANG WAKTU DAN APA YANG DIBACA 
DIDALAMNYA 


5-3 SA GAN SES 
FLA AA IA CA GA gaya 


292 - Riyadhus Shalihin - 





pe IAI Lena Asa 3 
SAE PA Sada 
Kan DS 3 3 na nee SAS 


Na « 2 « Y 


£ Tn AT .. , 
sana 


1111. Dari “Aisyah # bahwa Rasulullah & selalu shalat dua rakaat ringan antara 
dua adzan dan igamah dari shalat Subuh.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Dalam satu riwayat milik mereka berdua: “Shalat dua rakaat fajar, beliau 
meringankan keduanya hingga saya berkata: “Apakah beliau pada keduanya 
membaca al-Fatihah?” 
Dalam riwayat Muslim: “Beliau shalat dua rakaat apabila telah 
mendengar adzan dan meringankan keduanya.” 


) 


Dalam satu Na “Apabila telah terbit fajar.” 
SN Sa aePer LAN 
s3 SIA IA G3 KANE AURA Ss 
pra Ka op aan 
Sg sena SAN 
He CAN 09 f 


1112. Dari Hafshah kx£i!se ana MAKA Lan 3 apabila muadzin Subuh 
telah adzan dan telah nampak Subuh beliau shalat dua rakaat ringan.” (HR. 





- Riyadhus Shelihin - 293 








Bukhari — Muslim) 


Dalam satu riwayat Muslim: “Rasulullah &, apabila telah terbit fajar 
beliau tidak shalat melainkan dua rakaat ringan.” 


AN SE BERES SY 
Nor LC NA A/N 
PSI BATANG NE 
SINI HA YN 
PAK SEL 


“ 


1113. Dari Ibn Umar nElula, dia berkata: “Rasulullah & itu shalat malam dua 
(rakaat) dua (rakaat) dan berwitir dengan satu rakaat di akhir malam dan 
shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh seolah-olah adzan masih ada di 
kedua telinga beliau.”!5$ 


REA AN AA Ge 
Ta AN DEA Hse 
Sa aa AS 
Ae Kan at 
NATA KALIAN PIK 
Ala SN HKN TA NC AN 


1114. Dari Ibn Abbas tnx£45!.xo. Bahwa Rasulullah 8 membaca dalam dua rakaat 


18 Karena dekatnya shalat beliau dengan adzan, dan yang dimaksud disini adalah igamah, 


artinya: “Beliau #ibersegera melakukan dua rakaat fajar seperti bergegasnya orang yang mendengar 
igamah karena takut ketinggalan awal waktunya.” 





294 - Riyadhus Shalihin - 





fajar , pada rakaat pertama 419 Aan EA yaitu ayat yang ada 
dalam surat al-Bagarah, dan pada rakaat kedua: #G2AEL 56, PNBEA la 

Dalam satu riwayat: pada rakaat kedua membaca ayat dalam Ali Imran 
(KOS EEINYEY (HR. Muslim) 


Bata 0 KN Kn 12 
2 SOSIS EA A6 
Aa PRA KE rar KA 
Ap »3 YO AN AAS » (BS CG 
2 Pr 1 
TG MAA 


1115. Dari Abu Hurairah & bahwa Nabi.# membaca dalam dua rakaat fajar 
dengan ASK AKI) dan 4903) (HR. Muslim) 


“ « 3 2- £ tc ) EN » 9 
Nag A GA ANN AA AW 


4 


FEE TEE TE Kesabeku 
AAN « 35 APN »9 « NA ar NO »” 


9 A3 Nat 
. Or do JB 9 
1116. Dari Ibnu Umar kn£ibtxes dia berkata: “Saya memperhatikan Nabi #selama 
sebulan ternyata beliau membaca dalam dua rakaat sebelum Subuh: 
(GK gesh dan (Sin ay3) (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits 
Hasan”) 
166 Surat al-Bagarah: 136 (-pent) 
Pn SAE 5 naa SN, ip ah Beta maa DIA, 23 3) 
(onar 22 art 1 SAN 
157 Surat Ali Imran: 52. (-penr) 
ME Ta ea da ET ai Hat BAN DB S1 UN AAN IS PRO A0 HA 3) 
ie Surat Ali Imron: 64 (-pent) | Ob 
UU Cak Ea dal Wa DASI, WN Ben beb srga  I JE Apt 


DA IL pagi Ui GIA BB AN 053 La 


Ma - Riyadhus Sholihin — 295 





PES SIN LL YA 
Lane SD san Saya 
TA YAN IE 
BAB 198 


ANJURAN BERBARING SETELAH DUA RAKAAT 
FAJAR DIATAS SISI KANANNYA BAGI ORANG YANG 
SHALAT TAHAJJUD DIMALAM HARI ATAU TIDAK 


' 
Ina ap 2 NON AG Lg 2 
Ag LN SA EN SES ANY 

AN Sa Neo 7 NA PA, wb 
ENI ATE SE ALA PN 3 ar 
IN hain IA PAS Kelak 
AN NA — 
KAI 
1117. Dari “Aisyah InSikiao, dia berkata: “Nabi & apabila beliau selesai shalat 
dua rakaat fajar beliau tidur berbaring diatas sisi kanannya.” (HR. Bukhari) 


tar 1 BELA En 
PA aan NI gis 
US Bo ana SEL 
SE BA AIA AI 
Ka GW EN ka Ie 


LA 








296  - Riyadhus Shalihin - 


4 


Ae Arga KO Serah ran 


AA .. um 


INN 7 “1 Ka 
AAA H1 HA SI Aa GP 


5 an #3 “nm, ON 
"ha 5, A55 fokkneg 
- Sad $ 


. 


1118. Dari “Aisyah (x£ix!xo dia berkata: “Nabi 2£ shalat (malam) selepas beliau 
shalat Isya hingga fajar sebanyak sebelas rakaat. Beliau salam pada setiap 
dua rakaat dan berwitir dengan satu rakaat. Dan apabila muadzin Subuh 
telah diam dan fajar telah jelas bagi beliau dan sang muadzin telah 
mendatangi beliau, beliau bangkit melakukan shalat dua rakaat ringan 
kemudian berbaring diatas sisi kanannya, begini hingga muadzin mendatangi 
beliau untuk memberitahu igamah.” (HR. Muslim) 


Ucapan MAN (melakukan salam antara setiap dua rakaat) 
demikianlah ada dalam shahih Muslim. Sedang maknanya adalah setelah 
tiap dua rakaat.” 


YA Te K3, edan (apa 
& Ne - Ph 3 hk Besa 
AAY ANA LAI, EPA 
” Pa ud Vc 
Yu, Ir . CC AU AT Jet — 
Ina AN KANAK 
an ITA 4 Ta Ki OP “3G — on 
MPUSP ILA Ne. A TENNYO II A Anak 
Ta HIS IN har MEN NG 
, gk meghan La Tes NIG 
£ DP 
1119. Dari Abu Hurairah «, dia berkata: “Rasulullah #£ bersabda: “Apabila salah 
seorang kamu selesai shalat dua rakaat fajar maka hendaklah berbaring 


diatas sisi kanannya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad shahih, 
Tirmidzi berkata: Hadits Hasan shahih) 








PAP oten AIA 


BAB 199 
SUNNAH ZHUHUR 


se NN Je san SANA 
Ag ne” 94 Pad ne 
LN NAGA AN 


1120. Dari Ibn Umar tx£i5!w, dia berkata: Hn shalat bersama Nabi & dua 


rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


Ts kutu ea AN AN KESEES AW 
5 Hana NI 


1121. Dari “Aisyah In£iulae, bahwa Nabi #5 tidak pernah SANA 5 empat 
rakaat setelah Dzuhur. (HR. Bukhari) 


SERA 9 &. NET -ANNY 

Pad » 4 ” 
Nan GE, CN ang “Tah 
KAN OK | La Jasa S3 Il 5 
CA AGAR Nana ag 
nd 


1122. Dari “Aisyah In£iulao, dia berkata: “Nabi #& shalat di rumah saya sebelum 
Dzhuhur empat rakaat kemudian keluar lalu shalat dengan memimpin 








298 - Riyadhus Shalihin - 


jama'ah kemudian masuk (rumah) dan shalat dua rakaat, dan beliau 
mengimami jama'ah Maghrib Jalu masuk (rumah) dan shalat dua rakaat, 
dan beliau mengimami jama'ah Isya' lalu masuk rumahnya dan shalat dua 
rakaat” (HR Muslim) 


PN - Pata AN an Aa 
SE ES AN SE 3 ANY 


- 


Z nara Le 
aa TIA Yani 2G AS 
KAKI Kata EN EVER arah 

AI OR ARTI 


1123. Dari Ummu Habibah ix£ixts», dia berkata: “Rasulullah 3 bersabda: 
“Barangsiapa menjaga empat rakaat sebelum Dzuhur dan empat rakaat 
sesudahnya maka Allah mengharamkannya masuk neraka'? (HR Abu Daud 
dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadist hasan shahih”). 


Mesek dgan BIAN NAN 


peter s5 2 aga € Sitas 
TEMAN AA» IG 
SEE SENANG DAY Gada 


1124. Dari Abdullah Ibn al-Saib & bahwasanya Rasulullah #£ shalat empat rakaat 
setelah tergelincirnya matahari sebelum Dzuhur dan beliau bersabda: 
“Sesungguhnya ia adalah saat dibukanya pintu-pintu langit maka saya ingin 


agar amal salih yang naik pada saat itu” (HR Tirmidzi, dia berkata : Hadist 
hasan). 


Tose SE CIA LSG AO 


I9 Maksudnya masuk neraka secara kekal, hadits ini mengisyaratkan bahwa yang 
melestarikannya akan meninggal dengan membawa Islam 





- Riyadhus Shalihin - 299 








La KANAN KAN K3 — ar Ce 
SA 3), Ia , SA AN ES Ta 
Ad -£ Ph 363 

| : aa 8 9 

1125. Dari Aisyah (x£i5!se, bahwa Nabi & apabila beliau belum shalat empat 


rakaat sebelum Dzuhur beliau menshalatinya sesudah Dzuhur.” (HR 
Tirmidzi dia berkata: “Hadist Hasan”) 7. 


2 Sa ' 
( 4 puan “3 N .. 


BAB 200 
SUNNAH ASHAR 


DE IKENGS AL Ioyakep an 
KELAS ASI Aa Ih KE LA 
TAN AAS MUI YAA 
9,2 aa tu AM - 9 2 
KA AN RAMA 


cg 
1126. Dari Ali Ibn Abi Thalib & dia berkata: “Nabi & shalat sebelum Ashar 
empat rakaat, beliau memisahkannya dengan salam kepada para malaikat 
yang didekatkan dan kepada pengikut mereka dari kaum muslimin dan 


mukminin.” (HR Tirmidzi ia berkata: “Hadist Hasan”) 
Aa Anta ar Sean 3 ” 
SES MENGSANGAN 
Angga P, Fe 9g Nara 2 - 
SAS CEPAT , 
2 2 aa. TN Id Ur 
Sea IE 


aa agamanya 
"0 Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad ringkas no 350 dan Dha'if Sunan Ibn Majah 
No. 241, didalamnya ada tambahan munkar. 








309 - Riyadhus Shalihin - 


1127. Dari Ibn Umar Wy£ibtxe dari Nabi 5 beliau bersabda: “Allah merahmati 
seseorang yang shalat Sebeliia Ashar empat rakaat.” (HR Abu Daud dan 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadist hasan”) 


G 


G3 KE v Go ALA Pat 
Kan an japan He 
Ha 


1128. Dari Ali Ibn Abi Thalib & bahwa Nabi & shalat sebelum Dzutiar dua 
rakaat. penata 


Ur AIA BEN 


BAB 201 
SUNNAH Nee OABLIYAH & BA'DIYAH 


Ba, 7 Sea Pa ar “ Ta ai 
IN Kara Ag Tun 3 Naa 
a.. da “3 (9 (YEN an 

Keras - bag CN TR, 

ca - ". 
ka ah 

reaai -- 

Telah berlalu pada bab-bab sebelumnya hadist Ibn Umar'? dan hadist 


Aisyah"? yang keduanya adalah shahih bahwa Nabi & shalat setelah Maghrib 
dua rakaat. 


. 


. 


£ PIKNA Ten 
SN KING YA ANIES NA 


-— 





1! Tetapi hadits dengan lafadz Cas 5 ini munkar yang mahfuzh adalah dengan lafazh 


(SI RA Keterangannya ada pada Dha'if Abi Daud no 235. -N- 


7? no. 1105 
13 No. 1122 





- Riyadhus Shalihin - 301 








Sh Gale « HA Blak, 36 . 


Eng. FAN 


1129. Dari Abdullah Ibn Mughaffal & dari Nabi & beliau bersabda: “Shalatlah 
sebelum Maghrib.” (beliau mengulanginya tiga kali) Pada kali yang ketiga 
beliau bersabda: 2 orang yang menghendaki.” (HR. Bukhari) 


& KT) / 
KA La Pan eSAN CARA, 
iis ag SAAT Pend 
nba oh 


1130. Dari Anas &, dia berkata: “Saya telah melihat sahabat-sahabat Nabi yang 
besar #£ berebut tiang-tiang masjid diwaktu Maghrib.” (HR. Bukhari) 


2 Aas MEA Tekan 
SA PA Aa kan sn 
ra ye: cae - g GAS bean Yap 


ak Tg Lena AAA 
nye 


1131. Dari Anas «, dia berkata: “Kami 9. masa Rasulullah & shalat Ha rakaat 
setelah terbenamnya matahari sebelum Maghrib. Maka dikatakan: “Apakah 
Rasulullah $£ shalat dua rakaat itu?” Dia menjawab: “Beliau melihat kami 
shalat tetapi beliau tidak memerintah dan tidak melarang kami.” (HR. 
Muslim) 


"4 Dalam Bukhari ada tambahan: “Takut dijadikan sunnah oleh manusia” dan dalam Shahih 
Sunan Abu Daud dengan sanad ringkas 1/238 no 1140 dengan lafazh: “Mereka shalat sebelum 
Maghrib dua rakaat.” 





302 - Riyadhus Shalihin — 


AA LN AAL NG 13, 

ASN NE AG NASIB, 
yu Pn RA , Peta Ane 

SE SY IN nga 


BMA KAIN LIA Kasi 
. . “ap - LX . 
: PNG Ne Da HS ak 2 


1132. Dari Anas &, dia berkata: “Kami di Madinah, apabila muadzin shalat 
Maghrib selesai adzan mereka berebut tiang-tiang masjid lalu shalat dua 


rakaat, hingga orang yang asing ketika masuk masjid ia mengira bahwa 


shalat Maghrib telah dimulai karena banyaknya orang yang shalat Oabliyah 
Maghrib.” (HR. Muslim) 


y4 -. en NY ( — 
KRI aa AG Y.N 


NP 4 


A9 
€ 


. 


2 
N 


BAB 202 
SUNNAH ISYA', OABLIYAH DAN BA'DIYAH 


L a« 3 3 
Pi TON AAA YAN AN ENea 
2 bd 


1, 

Kd “ A9 
Pe, Ka ga Li TEA NE NS 1 Ce 
Oka 1 Yaa AAS S0 Je aa Us 95 


s 
“ Pe (G Para “2 - 
ANN ASN ANRI PRA BANI 


Dalam bab ini ada hadits Ibn Umar yang telah terdahulu: “Saya shalat 
— bersama Nabi & dua rakaat sesudah Isya”.” Dan Hadits Abdullah Ibn Mughaffal: 


“Diantara dua adzan ada shalat.” (HR. Bukhari — Muslim) sebagaimana yang 
telah berlalu." 


75 No. 1105 dan 1106 











EA LA 


BAB 203 
SUNNAH JUM'AH! 
£ £ w y Pa "Ya - La, & Para . 
Pn aa SMP sa Bia 
NI, 1g Yen NG eta P 


| Ox0 kare”, . Aan ek 395 
Dalam bab ini ada hadits Ibn Umar yang lalu' bahwa dia shalat 
Ui Nabi & dua rakaat setelah Jum' ah. (HR. Bukhari — Muslim) 


AN SE LEG AR SIS Av 
made AS, Ie 


1133. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: «Apabila salah 
seorang kamu shalat Jum'ah maka hendaklah shalat empat rakaat 
sesudahnya.” (HR. Muslim) 


Iag Pia Da TANGAN Taranne EA Haw 
IKEA Saha 
TA 


"6 Sepertinya dia bermaksud: “Sunnah ba' diyah karena hadits-hadits yang dia sebut dalam 


bab ini semuanya adalah ba' diyah, adapun sunnah jum'ah gabliyah maka tidak ada satu haditspun 
yang shahih didalamnya, berbeda dengan sebagian pengikut hawa nafsu dari orang yang fanatik 
terhadap madzhab hanafi yang berupaya untuk menetapkannya. Penulis 4 4m telah 
mengisyaratkan kepada hal tersebut dengan tidak menyebutkan satu haditspun tentang gabliyah 
Jum'ah dalam hal ini padahal sebagiannya ada dalam Sunan Ibn Majah, akan tetapi sangat lemah 
sebagaimana yang saya jelaskan dalam risalah saya al-Ajwibah al-Nafi'ah. Apakah orang-orang 
yang ahli taglid bisa mengambil pelajaran dari Ipa yang dilakukan oleh imam Nawawi?. 

Memang penulis disebagian kitabnya telah berhujjah dengan hadits lain akan tetapi al-Hafizh 
telah menjelaskan bantahannya dengan menyatakan: “Tidak ada dalil didalamnya, sayapun telah 
menukil ucapannya dalam al-Ajwibah hal 27, silahkan meruju'. -N- 

7 No. 1105 





304 - Riyadhus Shalihin — 





1134. Dari Ibn Umar xy£4isxo bahwasanya Nabi 2 tidak shalat sunnah setelah 
Jum' ah hingga beliau pergi lalu shalat dua rakaat dirumahnya.” (HR. Mus- 


lim) 


YAN SANA. 
ag AU NAT SA! Aa, ASIN 
PALA 


BAB 204 


ANJURAN SHALAT SUNNAH DIRUMAH APAKAH ITU 
SHALAT RAWATIB ATAU LAINNYA, DAN PERINTAH 
BERPINDAH DARI TEMPAT SHALAT FARDHU UNTUK 
MELAKUKAN SHALAT SUNNAH ATAU MEMISAHNYA 


DENGAN UCAPAN 
A3) 2 h AN : 
1 Gi ANA manga GIA NO 


Kana S6 ta 3 peta 
ee BEAT ana “3 


1135. Dari Zaid ibn Tsabit #5 bahwa Nabi # bersabda: “Wahai manusia on 
dirumah-rumah kalian karena sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang 
dirumahnya kecuali shalat wajib.” (HR. Bukhari - Muslim) 


ace PEN TOA 31 
ar 3 KA SE INGS BKN SGAN 


Tae & Fan KTI 2 3, 9 
PA NT P. SA 8 AAA 
NAGA 


. - 


1136. Dari Ibn Umar wy£i5ixe, dari Nabi #beliau bersabda: “Jadikanlah sebagian 


- Riyadhus Sholihin - 305 











shalatmu dirumah-rumahmu dan janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai 
Be ”138 (HR. Bukhari — Muslim) 


AYAT PAN OTAN GA Ga PELAN 


Seat “73 AP PRA KAPAN 3 
Ha dng 2 AS KAN SI 


0. 


Ai 193 . PNS 


1137. Dari Jabir & dia berkata: “Rasulullah $ bersabda: “Apabila salah seorang 
kamu selesai dari shalatnya di masjid maka hendaklah menjadikan untuk 
rumahnya sebagian dari shalatnya karena Allah menjadikan dalam rumahnya 
kebaikan Karna 3 (HR. Muslim) 

AI nh 


AN ne PAI ag 59 ANA 
Pa KRI LA ea 

Na AA TA 
A33 abah Kar AN KAKI Tenar Kan LA 
(KI ESL Sirokee (£ Aha Paha Ck ? maba 

SEN as A3 rd #4 METIC 
Jebat api AA, & 
ag TIA 


'78 Seperti kuburan yang tidak ditempati shalat. Lihat hadits no. 1025 








306 - Riyadhus Shalihin - 


1138. Dari Amr Ibn Atha' bahwa nafi” Ibn Jubair mengutusnya kepada al-Saib'” 
putra saudara perempuan Namir' untuk menanyakan kepadanya tentang 
sesuatu yang pernah dilihat oleh Mu'awwiyah (Ibn Abi Sufyan) pada dirinya 
dalam hal tersebut maka Saib berkata: “Benar saya pernah shalat Jum' ah 
bersama Mua' wwiyah didalam kamar masjid maka tatkala imam salam 
saya berdiri ditempat saya lalu shalat, ketika dia masuk (rumahnya) dia 

mengirim utusan kepada saya, maka dia berkata: “Jangan kau ulangi apa 
yang telah engkau perbuat tadi, apabila engkau shalat Jum'ah maka 
janganlah engkau sambung dengan shalat lain hingga kamu berbicara atau 
keluar Karena Rasulullah $& memerintahkan hal itu kepada kami (yaitu): 
agar kami tidak menyambung satu shalat dengan shalat lain hingga kami 
berbicara atau kami keluar.” (HR. Muslim)'"' 


PN) SSALEN 
aa 
BAB 205 


SERUAN SHALAT WITIR DAN PENJELASAN BAHWA 
IA ADALAH SUNNAH MUAKKADAH DAN 
KETERANGAN TENTANG WAKTUNYA 


ISA SN DEK EANGS IKEA 


NP gi 


” 


3 Bni Sea Wp53a HA 
KA alga « Te TAN AYYEN 1g GBLA da 


PER A UP 


9 al-Sa'ib lahir pada tahun 3 H dia meriwayatkan 5 hadits, satu diantaranya muttafag alaih 
dan empat riwayat Bukhari. (-penr) 

180 Namir al-Kindi #s dia meninggal pada tahun 91 H menurut pendapat yang benar ( -pent) 

81 Ynj adalah bantahan nyata terhadap orang-orang yang melakukan shalat sunnah langsung 
setelah salamnya imam tanpa berbicara atau pindah tempat. -N- 





an — Riyadhus Shelihin — 307 





1139. Dari Ali &, dia berkata: “Witir itu tidak wajib seperti halnya shalat fardhu 
akan tetapi ia adalah disunnahkan oleh Rasulullah #& beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah itu witir (Esa) Dia mencintai witir, maka shalat 
witirlah kamu wahai ahli Al-Our an.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dia 
berkata: “Hadits Hasan”) 


na. P NK Pa Ng ” 
SD Bayar IG NG KE. 
Keadap” 022 — 5. “... Lk Lt Par! 
PO Aa San YA Se EP ab 
KT IG LT ad Ch 
MAA PN 


1140. Dari Aisyah ty£i5!,», dia berkata: “Dari semua malam Rasulullah #5 telah 
melakukan witir, dari awal malam dari tengah malam dan dari akhirnya, 
dan witir beliau berakhir pada waktu sahur.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Na Ank LN 
WE ENG» 


1141. Dari Ibn Umar x£ib!co dari Nabi #& beliau bersabda: “Jadikanlah akhir 
shalat kamu dimalam hari itu dengan witir.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SNN ne OA KE 
LAN AANG S Na Asaal SEGANSY 
RA WENGI ME 


1142. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, bahwasanya Nabi #& bersabda: “Berwitirlah 
sebelum kamu masuk waktu Subuh.” (HR. Muslim) 


Ia PAKA cs CAN Kate TeR” Katrina 

Ia EN GAN 3 AI S9 NY 
PLN SA —a” 3, UP NP A a 

PADA Ie apa Dp AAN 





308 - Riyadhus Sholihin — 





93 TA AU Pa ana 
5 SENI SNA KAB 
o IN 1 Ju Kang: AS « 3 AL 1 
STAN en aa A33 
Pa AKA 
KAS 
1143. Dari “Aisyah (x£45!x», bahwasanya Nabi # melakukan shalatnya diwaktu 


malam sedangkan dia membujur dihadapan beliau maka apabila tinggal 
witirnya beliau membangunkannya lalu shalat witir.”” (HR. Muslim) 


Dalam satu riwayat miliknya: “Maka apabila tinggal witirnya beliau 
bersabda: “Bangunlah dan witirlah wahai Aisyah.” (HR. Muslim) 


Aa Ne G LI ah P 

S8 ES KENGSKEN BAN U 
ADD MERBTA AAA Ou 

NE ESNAAGANG  pNLANG, IG» 


Enya 


1144. Dari Ibn Umar kxy£ibteo, bahwa Nabi & bersabda: “Cepatlah melakukan 
witir sebelum datang Subuh.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dia berkata: 
“Hadits hasan shahih) 


ASEAN IG: JEKAIS PEE NN 
SBN NBA Ea 
YA PLS PA AI 

IL GAN Ca 


1145. Dari Jabir & dia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Barangsiapa khawatir 
tidak bangun diakhir malam maka hendaklah berwitir diawal malam dan 
barangsiapa yang minat untuk bangun di akhir malam hendaklah berwitir 
diakhirnya karena shalat diakhir malam itu adalah disaksikan dan itu lebih 
utama.” (HR. Muslim) 





- Riyadhus Sholihin - 309 








JA AN AYLA 
Case AS MESIN dana e SAS dai 
BAB 206 


KEUTAMAAN SHALAT DHUHA SERUAN 
MEMELIHARANYA DAN KETERANGAN TENTANG 
BILANGAN RAKAATNYA 


9 » LIL 9, “GG, 
Heaten V1 1S, DIRI AN 41 


U 


nat 2 ? 1 BAN IK 
SAN AAA ea NE 


TO, Ian ega Hut 
Ara IN Ea 
(TN AKA LA Ea 
LED 2 KANE TANYA AN CP Ira 


AG AA Rage NC Ata 

TA G3 AA 
“ “ 

1146. Dari Abu Hurairah & dia berkata: “Telah berwasiat kepadaku kekasihku 


25 dengan puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat dhuha dan agar aku 
Shalat witir sebelum saya tidur.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Berwitir sebelum tidur sesungguhnya dianjurkan bagi orang yang tidak 
yakin akan bangun malam, jikaia yakin tentu diakhir malam lebih utama. 


HN - G Pa PLAN ut (TPP 
DG ME KEANGS IE 
aa AB LN R, 


2 BIA SI IN GAE aa , 


310 - Riyadhus Sholihin - 








Na ae Pa NY, Kebimnn 
Ae KAN BIG MEI 03 


P 


SG Pe NANN SN SID A33 
Ge 1s, JELEK balas TAGAK Kar 


SA PSI ah 


1147. Dari Abu Dzar & dari Nabi # beliau bersabda: “”Tiap pagi ada kewajiban 
bersedekah untuk tiap-tiap persendian (ruas). Maka tiap ucapan tasbih 
adalah sedekah, tiap ucapan tahmid adalah sedekah, tiap ucapan tahlil 
adalah sedekah, tiap ucapan takbir adalah sedekah, amar ma'rufadalah 
sedekah dan melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Dan mencukupi 
dari semua itu dua rakaat yang kamu lakukan pada waktu dhuha.” (HR. 
Muslim) 


ANA Tea TA CNN 
re 3G AA AN AG 


1148. Dari Aisyah Wy££5! e, dia berkata: “Rasulullah # shalat dhuha empat rakaat 
dan beliau Senabah apa yang dikehendaki oleh Allah.” (HR. Muslim) 


) 


K5 ME in AGAN 
TI KE NEK NE 
KE aa BS GK 

San EGA, Na PA OA sa 
Aan 


- Riyadhus Shalihin - 311 








1149. Dari Ummu Hani' Fakhitah bint Abu Thalib ygi5!s» dia berkata: “Saya 
pergi menemui Rasulullah ##pada waktu Fathu Makkah, lalu aku mendapati 
beliau sedang mandi, setelah selesai mandi beliau shalat delapan rakaat 
yaitu pada waktu dhuha (HR. Bukhari — Muslim) ini adalah ringkasan salah 
satu riwayat Muslim. 


«ya ) An ALAN 
Ie dab SAN el di sid 
Gua anla LI babi 


BAB 207 


BOLEH MELAKUKAN SHALAT DHUHA DARI 
MENINGGINYA MATAHARI HINGGA 
TERGELINCIRNYA, DAN WAKTU YANG UTAMA 
KETIKA SINAR MATAHARI MEMANAS DAN WAKTU 
DHUHA TELAH MENINGGI 


Goa N9JG 


an Dak 3 SS Dato No. 
K3 SWA YANG PRA MA EN 3 Ia KA 
nge An) MAP TAK, , 


IA Lana TAN 


093. «a 20 pa Ao! 
SS , Kanya Lg Sisa 2: « Oa » 

, Pa P 1 K. 7 
SN aya R5 Yoga LK aah 013. A5 


1150. Dari Zaid Ibn Argam &, bahwasanya dia melihat ada sekelompok orang 
sedang shalat dhuha lalu dia berkata: “Tidakkah mereka tahu bahwa shalat 





312 - Riyadhus Shalihin 


(dhuha) selain waktu ini adalah lebih utama, sesungguhnya Rasulullah &£ 
bersabda: “Shalat Awwabin?? itu ketika anak-anak unta merasa kepanasan. 


(as 5 Sangat panas, "gsesi bentuk jamak dari goa yaitu unta kecil. 


HL MANSET NN 


S3 9 damai ba M3 
Wae kuadran d Mai is ea Katy 


BAB 208 


SERUAN MELAKUKAN SHALAT TAHIYYAT MASJID 
MAKHRUH DUDUK SEBELUM SHALAT DUA RAKAAT, 
KAPAN SAJA DIA MASUK APAKAH IA SHALAT 
DENGAN NIAT TAHIYAT ATAU SHALAT FARDHU 
ATAU SUNNAH RAWATIB ATAU LAINNYA 


BEA ERA CAN Sa aa 
anne YG: YAAA Sih A3 Ag 


ph K3 cc 
" Aa (MPA “4 ) 


Pai 


1151. Dari Abu Oatadah & dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Apabila salah 
seorang kamu masuk masjid maka janganlah duduk hingga melakukan 
shalat dua rakaat” (HR. Bukhari — Muslim) 


Lg & 2G 
9, Da NA? Lah 2x31 ca 0 
Pa aA LING LEAN GS AAN 
aa Ka 5 ye MPa Sh 9 
»: 
182 Orang-orang yang sadar setelah lalai, orang yang kembali dari dosa menuju taubat. 


— Riyadhus Shalihin - 313 











1152. Dari Jabir & dia berkata: “Saya mendatangi Nabi & ketika beliau ada di 
Masjid maka beliau bersabda: “Shalatlah dua rakaat (HR. Bukhari — 


Muslim) 
TAPAK LUBANG 
PAN AA ARA 


BAB 209 
ANJURAN SHALAT DUA RAKAAT SETELAH WUDHU 


Aa AN (2 ba asas NAKAL 
Mena paha aa SAN 


ae rata" Na 


Lg Sapna basi 
Ki salere SIS NATA 
SANA #: (3 sana 
JGN KET AA PA Is S3 AS das 
PU Y LE ER PANAI Tah «3 AE Y) 


LA 4533 


1153. Dari Abu Hurairah 4s bahwa Rasulullah #& bersabda kepada Bilal: “Hai 
Bilal ceritakan kepadaku satu amalan yang paling kamu harapkan 
(pahalanya) yang pernah kamu amalkan di dalam Islam, karena saya 
mendengar suara kedua sandalmu dihadapanku di dalam surga” Dia 
menjawab: “Saya tidak pernah melakukan suatu amalan yang lebih saya 
harapkan (pahalanya) daripada saya setiap kali berwudhu kapan saja di 
waktu malam ataupun siang dengan wudhu itu saya pasti melakukan shalat 
yang ditetapkan bagi saya untuk shalat” (HR. Bukhari — Muslim) ini adalah 
lafazh Bukhari. 


314 - Riyadhus Sholihin - 








£53yr adalah suara sandal dan gerakannya diatas tanah. KAS, 


AKAN pax sala SNN 
Gu Anyar Dr 
SANA ANGKA nee, 


Dag LA ALA ok 


BAB 210 
KEUTAMAAN HARI JUM'AT, KEWAJIBAN JUM'AT, 
MANDI JUM'AT, BERMINYAK WANGI, BERANGKAT 
PAGI-PAGI, BERDO”A DAN BERSHALAWAT PADA 
HARI JUM'AT, PENJELASAN TENTANG SAAT 
MUSTAJAB SERTA ANJURAN BANYAK DZIKIR 
SETELAH JUM'AT 


Allah 3g berfirman: 


Yi 3 - 2 Tn, 
YAN PIPI YA ea BOR MA SE ANE 
Pet Ph Yi gr 

“GP sana WN AN pa ala, 
: Vs Aa 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka 
bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 


kamu Seakan ” (al-Jumu'ah: 10) 


PL ATA TMANET AS rSA WN NAS ES 01 
“IM nS PLAY nng1n 
A9 AN LA GAYAG Mma 


TG TANI ENYA A9 AE 


- Riyadhus Sholihin - 315 











1154. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah £& bersabda: “Sebaik- 
baik hari (didunia) yang disinari matahari adalah hari jum'at, pada hari itu 
Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke Surga dan pada hari itu 
pula ia dikeluarkan dari maa (HR. Muslim) 


GS, Aan HA AP AAA ISS oo 
LA sah aa Seng Ka CG se : 
X3 AD Gina Uas 55 53 KEY AAA 
SA BA 135 an En 


1155. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: Sieassinijahd Ea Kaka “Barangsiapa 
wudhu lalu memperbaiki wudhunya kemudian mendatangi jum'at hingga 
dia mendengarkan (khutbah) dan tenang maka diampuni untuknya tiga hari, 


dan barangsiapa menyentuh kerikil (untuk menghitung dzikir, -penf) maka 
ja telah sia-sia.” (HR. Muslim) 


ba LN IG RENA NT 
CE nga ep "19 
LNG EN LNG 


1156. Dari Abu Hurairah -, dari Nabi # beliau bersabda: “Shalat lima waktu, 
dan jum'ah (ini) sampai pada jum'at (berikutnya) dan Ramadhan (ini) 
sampai pada Ramadhan (berikutnya) adalah penebus bagi dosa-dosa yang 
ada diantaranya, selama dosa-dosa besar tidak dilanggar.” (HR. Muslim) 


Kana ENYA 
GE maka Ing AI 23 
Rs MENGA Diare 


316 - Riyadhus Shalihin - 








dian » MAA Wis 


1157. Dari Abu Hurairah dan dari Ibn Umar xx£ibis», bahwasanya keduanya 
mendengar Rasulullah & bersabda diatas papan mimbar beliau: “Kaum- 
kaum itu benar-benar akan berhenti dari meninggalkan jum'at atau Allah 
akan benar-benar menutup hati mereka kemudian mereka menjadi orang- 
orang yang lalai.” (HR. Muslim) 


ng NN SA al SA AE SNSSANON 
Peta 4 Jaka Pan Ke PMA 


1158. Dari Ibn Umar Kx£ikise bahwasanya Rasulullah #& bersabda: “apabila 
salah seorang kamu hendak mendatangi Jum'at maka mandilah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


PE A ) 
Anagtiks Ya AAA ME A64 


EYE an IG HE 
AE 


Ca! PA Tea KANG 
Gada ye u- Aa ega 


TG, ' 

Pa) Pd 

A9 
1159. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, bahwa Rasulullah & bersabda: “Mandi pada 
hari Jum'at adalah wajib atas setiap orang baligh.” (HR. Bukhari - Muslim) 
Yang dimaksud dengan Sah adalah orang yang baligh dan yang 
dimaksud dengan wajib adalah kewajiban memilih sebagaimana ucapan 
seseorang kepada temannya: TESIS (hak kamu adalah wajib 

atasku) PETA 





- Riyadhus Sholihin -— 317 








YA IA CE SP Y 


LAN Para EKA aan Ale 
g 5 3 ng 
sangan 15 9210)33 4 AANG 


Se 
1160. Dari Samurah &s, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barangsiapa 
berwudhu pada hari jum' at maka ia adalah sebaik-baik perbuatan'? dan 


barangsiapa mandi maka lebih afdhol.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan 
dia berkata: “Hadits Hasan) 


DN IS ELSA Na JAS ANN 
Nee Aa sana 3. 


La - 


ES ae onta 33 Le 
A4 PAR KAT Na 
13 Eun Pene 

ang “SS 


1161. Dari Salman -&, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak seorangpun 
yang mandi pada hari jum'at, dan bersuci dengan semaksimal mungkin, 
dan memakai minyak (rambut) atau menyentuh minyak wangi yang ada 
dirumahnya kemudian keluar sehingga tidak memisahkan antara dua orang, 


Papa 





23 (3 artinya Sima JL akash oke (dengan perbuatan ini diraihlah keutamaan). 


akhi yang dimaksud adalah wudhu. 55 3 artinya ara eni :, (dan ia adalah sebaik- 


baik perkara). Hadits ini tidak bertentangan dengan pendapat mewajibkan mandi jum'at 
sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab besar. -N- 


318 - Riyadhus Shalihin — Pa 





kemudian melakukan shalat yang telah ditulis untuknya, kemudian berdiam 
tenang ketika imam berkhutbah kecuali diampuni untuknya dosa yang ada 
padanya hingga :. at yang lain.” (HR. Bukhari) 


KAA sni ag 2 UPI 
af ir 39 CL Papa NI 
Ius Nag ya Ay: Ie esa PAPAN 


Pesan Var Tara Baen me Aa (as P3 
FA ag ea SP Sa Ori KI 


N 
ks CA 


KENA d SNGS TK 
KAN EN REG 
HAL dak Are ae 

LA SNGnG 
Ke aaa ente en Aa 


pad 


TG A53 SSI AR 


1162. Dari Abu Hurairah & bahwasanya Rasulullah $ bersabda: “Barangsiapa 
mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian berangkat (pada 
saat pertama) maka seolah-olah ia berkurban dengan seekor unta. Dan 
barangsiapa pergi pada saat kedua seolah-olah ia berkorban dengan seekor 
sapi dan barangsiapa pergi pada saat ketiga seolah-olah ia berkorban dengan 
seekor kambing dan barangsiapa pergi pada saat keempat seolah-olah ia 
berkorban dengan seekor ayam dan barangsiapa pergi pada saat kelima 
seolah-olah ia berkorban sebutir telor. Maka apabila imam telah keluar 
datanglah para malaikat mendengarkan khutbahnya.” (HR. Bukhari - Muslim) 


Peoengar maksudnya: mandi seperti mandi junub. 





- Riyadhus Shelihin - 319 








Ara LN w La 
Maya Wee SANAK 


3 AS sn gas ka: RN 
Cttac: TAPI YAA SI), Caps 
SAR 


1163. Dari Abu Hurairah #s bahwa Rasulullah && menyebut tentang hari jum'ah 
maka beliau bersabda: “Didalamnya ada satu saat yang mana tidak ada 
seorang muslimpun yang kebetulan pada saat itu berdiri melakukan shalat, 
memohon sesuatu kepada Allah melainkan Allah pasti memberinya.” Beliau 
mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjukkan sedikitnya saat itu.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


) ” Ketut 2 G Tr, ee 
SS EN AI EM 


SIN ENG AANG SAS 
KLAIM NN SILAT 


Mane Waka Tg SAAT 
7 3 2161 
: Hana Ds: Va 


1164. Dari Abu Burdah Ibn Abu Musa al-Asy'ari &, dia berkata: “Abdullah Ibn 
Umar (x£ioiso berkata: “Apakah engkau pernah mendengar ayahmu 
menceritakan dari Rasulullah & tentang satu saat yang ada pada hari 
Jum' ah?” Dia berkata: “Saya jawab: “Ya. Saya mendengarnya bercerita: 
“Saya mendengar Rasulullah ££ bersabda: “Ia adalah antara duduknya imam 
(di mimbar) hingga selesainya shalat!” (HR. Muslim) 





320 - Riyadhus Shelihin - 





SE SELASA 


Adaa KUN GK ia sera Taka 1 

TAP EP Perak sy Ideob 3 se ANN 
“ page Penana 

“95 MO PBS ARA 5 
9 “9 

Cu. - A5, YG 


1165. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya 
diantara hari-hari kamu yang paling utama adalah hari jum'at maka 
perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya 
shalawat kamu ditampakkan kepadaku.” (HR. Abu daud dengan sanad 
shahih)' 


Kk SEL NN 
SALAH Su, PAW gs 
BAB 211 


ANJURAN SUJUD SYUKUR KETIKA MEMPEROLEH 
NIKMAT BESAR ATAU SELAMAT DARI MUSIBAH 
BESAR 
3 2 - 
Pad ” AA 
: Ne Ta 


“ 


GAN Kase He AN55 


184 Tetapi para imam menshahihkan bahwa hadits ini mauguf pada Abu Musa , diantara 
mereka adalah imam Darugutthni, hal ini telah saya paparkan pada Dha' ifAbu Daud. (193). -N- 

85 Akan hadir dengan no (1407), disini diringkas oleh Imam Nawawi lihat Shahih Sunan 
Abu daud dengan sanad ringkas (925) dan Shahih Ibn Majah dengan sanad ringkas (889) 








KA L AL Lah Aa RI 2 
plg Sya 
Rn Pas Pd LG Pad P4 
Pd “ oi Pa aa .... 17? Pa ta “. “ Pi 
AS App 223p #5 SAP 


ka 


33 Atas "SGG EGA AF 


ea “at K3, AI Na Pa Kat AA 
Peta AE NK 


NI, Ry ea MEN Tah CKA u 
2 Ara LL 2 - - nh 
GET KIP TN AI 


yoga KAI Lu Or net eh 
LAN PNS 5S NE MA 
BEN Ta 

y” 


1166. Dari As'ad Ibn Abu Waggash 45, dia berkata: “Kami keluar bersama 
Rasulullah & dari Makkah hendak ke Madinah maka tatkala kami dekat 
dengan 'azwara' beliau singgah lalu mengangkat kedua tangannya 
memohon kepada Allah sesaat kemudian beliau bersungkur sujud dan 
berdiam cukup lama, kemudian bangkit lalu mengangkat kedua tangannya 
sesaat kemudian bersungkur sujud. Beliau melakukannya tiga kali- dan 
bersabda: “Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku dan aku memberi 
syafaat untuk umatku, maka Dia memberiku sepertiga umatku, maka aku 
bersungkur sujud kepada Rabb-ku sebagai bentuk rasa syukur, kemudian 
aku angkat kepalaku, lalu aku memohon untuk umatku , maka Dia 
memberiku sepertiga umatku, maka akupun bersungkur sujud kepada Rabb- 
ku karena bersyukur kemudian aku angkat kepalaku lalu aku memohon 


kepada Rabb-ku untuk umatku lalu Dia memberiku sepertiga yang lain 
maka aku bersungkur sujud kepada Rabb-ku.” (HR. Abu Daud!8) 


180 Sanad hadits ini dha'if sebagaimana saya jelaskan dalam Irwa' (467) dan al-Ahadatis 
al-Dha'ifah (3229) -N-Saya katakan hadits ini dalam Dhaif Sunan Abu Daud dengan no (509) 
dan lihat Shahih Abu daud 

dengan sanad ringkas 2/534 no. 2412 didalamnya ada keterangan: “Apabila beliau 
mendapatkan perkara yang menggembirakan atau diberi kabar gembira beliau sujud karena syukur 
kepada Allah. Hadits ini dari Abu Bakrah dan dishahihkan oleh al-Albani. 








SINYAL FA 


BAB 212 
. KEUTAMAAN OIYAMULLAIL 
Allah 8£ berfirman: 
Ane ? 
1 et. aa c 
s - 
(SS Nababan AA A Geri 39»: Nag NS 
G4 992 Lp Ad AA “—g 
(Te A9 R33 Ke Ki 
“Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke 


tempat yang terpuji.” (al-Israa': 79) 
Allah 8 berfirman: 


AN ma, NAS A3 es En SEE 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.” (as-Sajdah: 16) 
Allah 8£ berfirman: 


1 aa 


YA NG 
2 ga Ve 


GI NG, 
“Vi: TA 


“Mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.” (adz-Dzariaat: 17) 


GA G E PANEN TAN 


NIAS Aa ROA PA ate Aa & KAA Hanna 


Tan Po tetua Ai map ea Naa 
DISS Ss manga sala 


- Piyadhus Shalihin - 323 





LA AN KEK (Iin JBS Ae 


1167. Dari “Aisyah Kxi£i5!se, dia berkata: “Nabi & selalu bangun malam hingga 
bengkak kedua timnya maka saya bertanya kepada beliau: “Mengapa 
anda berbuat demikian wahai Rasulullah, padahal telah diampuni bagi anda 
apa yang telah lalu dari dosa anda dan apa yang datang kemudian?” Beliau 
bersabda: “Maka tidakkah boleh aku menjadi hamba yang banyak 
bersyukur?” (HR. Bukhari — Muslim) 


KI, Ja. ia, 
7” -.. P, 
TAK TI at AP v3 Sada S5 ANN 
1168. Dari Mughirah Ibn Syu' bah, seperti diatas. (HR. Bukhari — Muslim) 


raya aa SN KENGS EA 


“ 


sa Se aa , 2. 8 $ 1g. 5x14 Aab33 
S1 ATA Tao Han 


1169. Dari Ali # bahwa Nabi #£ mendatanginya dan Fatimah pada malam hari 
seraya berkata: “Tidakkah kalian berdua shalat?” (HR. Bukhari — Muslim) 


ML y Rey KE KEY IEA, 


IG Hg ANA AKA AN 
ASIG ata HAND ANA KI 
MEN ATU KMK 
Ae baaa 


N 


. 
£- 


1170. Dari Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khaththab & dari bapaknya 
bahwa Rasulullah & bersabda: “Sebaik-baik orang adalah Abdullah 
seandainya dia shalat pada sebagian malam.” Salim berkata: “Maka 





324 - Riyadhus Shalihin — 








Abdullah setelah itu tidak tidur diwaktu malam melainkan sedikit.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


AA h 3 5 yo Ni 7 Ip 
Kana, Wyaytomlaeia 19 -VI 


Penta 3 PNY ATA IEP TG 


aa 842) T NE AAA 
AE 2. AAS SS Dress 


1171. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al- Ash wx£5!se, dia berkata: “Rasulullah &$ 
bersabda: “Wahai Abdullah janganlah kamu seperti Fulan, dia dulu bangun 
malam lalu ia meninggalkan bangun malam.” (HR. Bukhari — Muslim) 


S3. SE AEAN Pena akr YVY 
Dn ASRI pa 
Pa, Sinu-A3 3: IGi .. BN MAN ge 45, 


1172. Dari Ibn Mas'ud «5 dia berkata: “Disebut disisi Nabi &5 seseorang yang 
tidur semalaman hingga pagi. Maka beliau bersabda: “Itu adalah orang 
yang dikencingi oleh setan dikedua telinganya —atau bersabda- 
ditelinganya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


MN na aan 
AN ANA Magang Ti AIA 
AA yA NN» 
In AAA Ta GI KIA - 
Mage.as ega pe GEA 
TALK Ky R55 Sesal «3 6 Dejak 
EA NG IE La TEE IS Ka 


- Riyadhus Shalihin - 325 





“ 


"3 - 
0 SL ON 


2 3. | Pn “ 
BA AS 

1173. Dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & Ban “Setan itu membuat 
ikatan pada tengkuk kepala seorang kamu, bila ia sedang tidur sebanyak 
tiga ikatan setiap ikatan ia kunci dengan “masih tersisa malam panjang 
untukmu maka tidurlah.” Maka apabila ia bangun lalu menyebut nama 
Allah terurailah satu ikatan dan bila ia berwudhu, terurai ikatan yang lain 
dan bila shalat terurailah seluruh ikatan maka dipagi hari ia menjadi giat 
dengan jiwa yang bagus, dan apabila tidak maka dipagi hari ia berjiwa 
kotor lagi malas.” (HR. Bukhari — Muslim) 


CNG KENA 5 IE ALE Se 


“ 


EN Sen, Ha, IG SP 
IS LN 1 ALAN Kana: DA PAN 
7 TA 5 7 OP NIA Para —- 
CE Yan aya KAA EA TAG .« DUO 


1174. Dari Abdullah Ibn Sallam & bahwa Nabi & bersabda: “Wahai manusia, 
tebarkanlah salam, berilah makan dan shalatlah diwaktu malam saat 
manusia sedang tidur panjang maka kamu akan masuk Surga dengan aman.” 
(HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


NE KS 14 SA AA Kapas “3 
(3 


ASAP maa ka SI SAWO 
GAN Pama AN, AE 
Res 235 BS je MENANTI 


326 - Riyadhus Shalihin — 





1175. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sebaik-baik 
puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah al-Muharram dan sebaik-baik 
shalat setelah yang fardhu adalah shalat malam.” (HR. Muslim) 


At Kpf- 2 AAL N 2 s 

DG 3 GIS SANA EU ESAI 

PN Ne Tao 2, bi AN Dan 3 

NG S9 Y 2d C2 4 AA YAN Kan 
. 


# 


1176. Dari Ibn Umar (x£45ixe, bahwa Nabi # bersabda: “Shalat malam itu dua- 
dua maka apabila kamu khawatir subuh maka berwitirlah dengan satu 
rakaat.” (HR. Bukhari — Muslim)'" 


JAS BE LINE IE 


| NA) KAK Ia NAN 
ASLA AP RI SAS 
1177. Dari Ibn Umar (x£ibtao, dia berkata: “Nabi & selalu shalat malam dua- 
dua dan berwitir dengan satu rakaat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


L p, ) - ” $ $ Pep a. 
BIAN SLS JAS ANN 
PET AAN KATA LC AMAA TAMAN, 
SAI Map han SE AAN ya pia 
“ LENSA 169 si Ia Y 
BAE CET 


” . P- Cr 
AN AAN AG xx AI AT Fu 
CK ALAN WEE TE ah 
- - 
1178. Dari Anas & dia berkata: “Rasulullah & berbuka dari satu bulan hingga 
kami menyangka beliau tidak pernah puasa daripadanya, dan beliau 


157 Saya katakana: “Tafsirnya ada pada satu riwayat Muslim dengan lafazh: “Maka ditanyakan 
kepada Ibn Umar —perawi hadits-: “apa Maksud dua-dua itu?” Dia menjawab: “Yaitu beliau 
membaca salam pada setiap dua rakaat.” Dan tentu sang perawi lebih mengetahui tentang apa 
yang dia riwayatkan dari pada orang lain, apalagi dalam bab ini ada banyak hadits fi 'liyah yang 
menceritakan perbuatan Rasulullah berucap salam pada setiap dua rakaat pada shalat malam, 
sebagaimana kamu bisa membacanya dalam kitabku: Shalat al-Tarawih. -N- 


- Riyadhus Shalihin- 327 











berpuasa hingga kami menyangka beliau tidak berbuka sedikitpun, dan 
engkau tidak menghendaki melihat beliau di waktu malam dalam keadaan 
shalat melainkan engkau pasti melihatnya dan tidak dalam keadaan tidur 
melainkan kamu pasti melihatnya.” (HR. Bukhari) 


BESI ESA Ga 
AE RGS SAN AE 
BA n£ Je NS WA IE / 


Pe 2 


ea x Bean TIA 
aus 


- 1179. Dari “Aisyah (xzibise, bahwasanya Rasulullah #& shalat sebanyak sebelas 
rakaat —pada waktu malam- beliau sujud satu kali sujud dari shalat tersebut 
seukuran salah seorang kamu membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat 
kepalanya, dan beliau shalat dua rakaat sebelum fajar kemudian berbaring 


diatas sisi kanan beliau hingga datang kepada beliau orang yang 
mengundang untuk shalat.” (HR. Bukhari) 


“ 


Bh BE NIS En. 
Pan Pa an - 
era 2 358 Maen 3. Dar 


) 


TO IR Te3333 Ta gebaSS 
KAA LI CN JA Seet Eh na 


2 & awak 
Ka 
“ 


DAA IR TPS SEA 





328 - Riyadhus Shalihin — 





Pe Ag Ae, Ta, Aa MN LKS 


1180. Dari “Aisyah (xsibieo. dia berkata: “Rasulullah & tidak menambah pada 
bulan Ramadhan atau Nana lebih dari sebelas rakaat, beliau shalat empat 
rakaat- (dua kali salam, -pent) maka jangan engkau tanyakan tentang 
bagusnya dan panjangnya, kemudian shalat empat rakaat maka jangan 
engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya kemudian shalat tiga rakaat. 
Maka saya berkata: “ Wahai Rasulullah apakah engkau tidur sebelum 
engkau witir?” Maka beliau bersabda: “Wahai “Aisyah sesungguhnya kedua 
mataku tidur dan hatiku tidak tidur.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Pas Ws SANG 2 


1181. Dari “Aisyah ky£isixo, bahwa Nabi #£ tidur diawal malam dan bangun 
shalat diakhir malam.” (HR. Bukhari — Muslim) 


BIL NA 
Laba SEKS GELANG 
3 play OaKD rr SARI Naa AO A H1 HOA ) 
ACA ta PA 

Pn GI AN fara, s1 NG GA - 

- 
1182. Dari Ibn Mas'ud &, dia berkata: “Saya shalat bersama Nabi #& pada suatu 
malam ternyata beliau terus berdiri hingga saya bermaksud buruk. 


Dikatakan (kepadanya): “Engkau bermaksud apa?” Dia menjawab: “Saya 
bermaksud duduk dan meninggalkan beliau.” (HR. Bukhari — Muslim) 


baspa IG BAE AS EN NN 


aan MEN Bea BEN 
SEA KS Ia EN HE KAN 





» 
IS) 
kj 


- Riyadhus Shatihin - 








SEK) £ sia ANA KIS AT 
Ha AS PAN DAN Gta NP AI 
GESER Ia aga ISL. € 
PO Oa yan 
SEN ana AN Em JGA A3 yo 

Wan KE, BEN ant f 


SN, 9 


Alis 293. AN ae 333k SKS « 


1183. Dari Hudzaifah 45, dia berkata: “Saya shalat bersama nabi # pada suatu 
malam. Maka beliau memulai membaca al-Bagarah, saya berkata (dalam 
hati): “Beliau akan ruku' pada ayat ke seratus.” Kemudian beliau terus 
berlalu, saya berkata: “Beliau membaca (separuh)nya dalam satu rakaat!??”, 
ternyata terus maka saya berkata: “Beliau akan ruku' setelahnya.” 
Kemudian mulai membaca an-Nisa', beliau membaca seluruhnya, kemudian 
mulai membaca Ali Imran lalu membaca seluruhnya, beliau membaca 
dengan tartil, apabila melewati ayat tasbih beliau bertasbih, apabila 
melewati ayat permohonan beliau memohon dan apabila melewati 
ta'awwudz beliau meminta perlindungan, kemudian beliau ruku' membaca 


AS DE, ternyata ruku' beliau mirip dengan berdirinya, kemudian 
mengucapkan: 325. BEE , kemudian beliau berdiri lama 


hampir sama dengan ruku' nya kemudian sujud membaca SY IL, 
hingga sujudnya hampir sama dengan (Jama) berdirinya.” (HR. Muslim) 


188 Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim € && / dl Yartinya: “Saya kira beliau 
akan salam dengan al-Bagarah sehingga beliau membaginya dalam dua rakaat, dan rakaar dalam 
hadits berarti shalat secara keseluruhan yaitu dua rakaat. —(peni) 





330 - Riyadhus Shalihin - 





Au Peratan LA PESAN 


, 


Pe 2 Ban SEN KS ALA 


yeni 


NA BIN NS 
. aa | td AL 53 
. pi - 
1184. Dari Jabir &, dia berkata: “Rasulullah & ditanya shalat manakah yang 
lebih utama? Beliau bersabda: “Yang lama berdirinya.” (HR. Muslim) 


SK disini berarti #9 (berdiri). 
Na Ie 2 AN pa 
Kana CAT apa AN daa #9 NA 
S! sang 5.36 Hg ANISA 
AN ah ls » Ten » AN gu, 5 
LX KP | & KAA c Ae “4 lc “3 
GAES SA pad) agen 15.395 
0 Na JO) Dean INN AA LAN 
gag ya 2 la 90 9 nanas 2 AAN 
4 ” Ac -$ 13 3 21 29 
: LP. - (HL Bi 
1185. Dari Abdullah Ibn Arnr Ibn al- “Ash (£45!xe bahwa Rasulullah — 
“Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Daud dan puasa yang 
paling dicintai Allah adalah puasa Daud, beliau tidur separuh malam dan 


bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya, dan beliau puasa sehari dan 
berbuka sehari. (HR. Bukhari — Muslim) 


NN bag Vega LAS 
PALI Bae 33 KAA AN 3S Os Tas kita 
NAS, EIGER Kayu H3 

Abang KASN 3G 


- Riyadhus Shelihin- 331 








1186. Dari Jabir -, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya dalam malam itu ada satu saat yang mana tidak ada seorang 
muslim kebetulan memohon kebaikan pada malam itu dari perkara dunia 
dan akhirat melainkan dia pasti akan memberikannya, yang begitu itu adalah 
setiap malam.” (HR. Muslim) 


ND S3 ea KANG ANE, AN 
an SE NN, 


23 SA Kaga 100n, - 
o 


. 
.. 


1187. Dari Abu Hurairah &, bahwa Nabi & bersabda: “Apabila salah seorang 
kamu bangun malam maka hendaklah mengawali shalat dengan dua rakaat 
ringan!” (HR. Hap 


L) S8 ta L 
PE YARA AGAN ENYA, 


0. io AN PAN “ES ” Peta hu Nat No 
AU BIS Enyasann Ab 
| g II NP 

“Ausaola, 


1188. Dari “Aisyah Wy£4x1., dia berkata: “Rasulullah £ itu apabila beliau bangun 
malam beliau memulai shalat dengan dua rakaat ringan.” (HR. Muslim) 


PN AA SSS AM 


DATA 5x9: Sayan SA era 
Aing « 5 5e Ta CeNPA 


89 Pada selain Muslim dari Abu Hurairah «&5, secara marfu' adalah dari perbuatan Nabi 3 


dan inilah yang benar sedangkan dari sabdanya maka itu Syadz (aneh) seperti yang telah saya teliti 
pada Dha'if Abu Daud (240) -N- 





332 - Riyadhus Shalihin — 


1189. Dari “Aisyah Wsibiso dia berkata: “Rasulullah & itu apabila beliau 
ketinggalan shalat malam karena sakit atau jannyar beliau shalat (gadha) 
pada siang hari sebanyak dua belas rakaat.” (HR. Muslim) 


A15 IG, KE Orinna SAYA 
ng KAN to AC BEAN 
SA ai sia Brass 
| PALA yA He 


1190. Dari Umar Ibn al-Khaththab -s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa tertidur dari hizibnya"” atau sebagiannya kemudian ia 
membacanya pada waktu antara shalat fajar dan shalat dzuhur maka ditulis 
untuknya seolah-olah ia membacanya dimalam hari.” (HR Muslim) 


DES SELANG AA IA 
dani Ia Iige36 5 ANN 33 AP 


Ga Naa rta ANGEL 


IA NG AA ATA AIA 
C3 Kh 5 2 23. PAKA 


1191. Dari Abu Hurairah -, aa berkata: “Rasulullah & bersabda: “Allah 
merahmati seseorang yang bangun malam kemudian shalat dan 
membangunkan istrinya, apabila istrinya menolak ia memercikkan air 
dimukanya. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu 
shalat dan membangunkan suaminya maka jika suaminya menolak ia 
memercikkan air dimukanya.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


'9 Hizib adalah bacaan atau shalat yang dirutinkan oleh seseorang untuk dirinya seperti 
wirid. 





- Riyadhus Shalihin - 333 








4 Ye 3 SS n 3 2 
: ak 3. AN GS SNN KG NN 


pai Ka EA KAN: AN 
AA KAN GA «DD AG TAI NI GS. kara YES 
Cah 


1192. Dari Abu Hurairah & dan dari Abu Sa'id wy£ibtxe, mereka berdua berkata: 
“Rasulullah #& bersabda: “apabila seseorang membangunkan istrinya 
dimalam hari lalu mereka berdua shalat dua rakaat maka keduanya ditulis 


dari golongan laki-laki dan wanita yang ahli dzikir” (HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih) 


G6 SEA Pangsa 
ASK KALA AK WA 3 SN ga FA 
AG KA ANA SG ng ITA ISSN KN WAT 


NI 3 La K0 
& PA a20 « "ata « SR NA 25 


- 


“- - Aa - 
1193. Dari “Aisyah ky£ibixe bahwa Nabi # bersabda: “Apabila salah seorang 
kamu mengantuk dalam shalat maka hendaklah ia tidur hingga hilang rasa 
kantuknya, karena salah seorang diantara kalian shalat dalam keadaan mengantuk 
bisa jadi ia ingin beristighfar ternyata (tanpa sadar) ia mencaci maki dirinya 
sendiri.” (HR. Bukhari — Muslim) 


NG SEKEN aa NN 
ASIne SIN ISIS» : G pevepasanga 
“pik AAN AA Ian ie MEN ANKSENG Ng 


ad 


334 — Riyadhus Shalihin - 





9 PPN 
“c. 


1194. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Apabila salah 
seorang kamu bangun malam lalu ia membaca al-Our an dengan salah- 
salah atas lisannya hingga ia tidak tahu apa yang ia baca (karena ngantuk) 
maka hendaklah tidur.” (HR. Muslim) 


PNY AIA PAN 


BAB 213 


ANJURAN OIYAM RAMADHAN YAITU SHALAT 
TARAWIH 


& 


l Apaan - Pata P 
3 NN Kena RS NA 


- 4 
TG rarat Pa Pat “ an ad an NA c 
# » 29 Pe 
A P4 TG 
, ena “6 AS 
1195. Dari Abu Hurairah 4, bahwasanya Rasulullah #& bersabda: “Barangsiapa 
melakukan giyam ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala 


(ikhlash) maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


| ra 3 7” PP 31 F 
pa gila sn pa Pn 
ae pra 2G “. BA 7 


ne K Daerah , yo ra 
Bet MABES 


Nge 


- Riyadhus Shelihin - 335 








1196. Dari Abu Hurairah - dia berkata: “Rasulullah & menghimbau giyam 
ramadhan tanpa memerintahkannya kepada mereka secara wajib'”!.” Maka 
beliau bersabda: “Barangsiapa melakukan giyam Ramadhan karena iman 
dan mengharapkan pahala maka diampunilah untuknya apa yang telah 
berlalu dari dosa-dosanya.” (HR. Muslim) 


KA 'G BL 
As AA 


BAB 214 


KEUTAMAAN OIYAM LAILATI AL-9ADR DAN 
PENJELASAN TENTANG MALAM YANG PALING 
MENJANJIKAN 


Allah # berfirman: 


Pa 
Ta IS 
« 


IN aa EA IA JAS 


“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-gur'an) pada malam 
kemuliaan.” (al-Gadr: 1) sampai akhir ayat. 


Allah 8£ berfirman: 


Pb Yola PSA EKO d Aya »1 NE 363 


“Sesungguhnya Kami telah naa (al-Our'an) pada malam 
yang diberkahi.” (ad-Dukhan: 3) 


2x PANAS P3 
Ng TE KSANGS 5 A5 yAY 
3 enjasan aa 833 
MIE A33 


"Tidak memerintah mereka dengan perintah wajib. 





336 - Riyadhus Shalihin - 








1197. Dari Abu Hurairah -:, dari Nabi & beliau bersabda: “Barang siapa shalat 
pada malam kemuliaan (lailah al-Oadr) karena iman dan mengharapkan 
pahala (ikhlash) maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


BANGKA SAI 


IG. KI TEANAAAN eh Ina air 912 Ke 
LD ME In MEA 


Rana un YAN Gea 
MEN AG KAI 
ARAH 


" 

1198. Dari Ibn Umar (x£isise, bahwa beberapa orang dari sahabat nabi #£ 
diperlihatkan lailatul gadr melalui mimpi (yaitu) pada tujuh hari terakhir, 
maka Rasulullah # bersabda: “Saya lihat mimpi-mimpi kalian telah sepakat 
pada tujuh hari terakhir, maka barangsiapa mencarinya maka hendaklah 
mencari pada tujuh hari terakhir.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PPN MAAN KAI En KAKAK 


23 ear Ae CA - . 
WA sayang DS Pre age 

Ke 315) 5 an. an 
AS Goa . «Nama PAN EN GA 


1199. Dari “Aisyah (x£isi.o, dia TANYA “Rasulullah # selalu beri tikaf pada 
sepuluh hari terakhir dari Ramadhan dan beliau bersabda: “Carilah lailatul 
gadr itu pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Ag AR NI KN GAN 
Ta Cet 


BERANI Ga P3 INA, 


- Riyadhus Shalihin - 331 








2 
Da 8'3) 
1200. Dari “Aisyah ku£isiae, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Carilah 


lailatul gadr itu pada hari ganjil dari sepuluh hari yang terakhir dari bulan 
Ramadhan.” (HR. Bukhari) 


BEN 1 Ser KAN sa yy. , 
IBAN Tati (Gani ? Ha ata 


- de 
: pr 1 3 
1201. Dari “Aisyah '(x£i5is», dia berkata: “Rasulullah & itu, apabila beliau 
memasuki sepuluh hari terakhir dari Ramadhan beliau menghidupkan 


malam dan membangunkan keluarganya, beliau ber sungguh-sungguh dan 
merapatkan kain sarung.”'?? (HR. Bukhari — Muslim) 


kab ja ATA GA 


Ben Laos 
A2 an, 


5 AI 


1202. Dari “Aisyah Xy£f5!.» dia berkata: “Rasulullah & itu bersungguh-sungguh 
pada bulan Rameuihan tidak seperti kesungguhan beliau diluar Ramadhan, 
dan pada sepuluh hari terakhir Ramadhan tidak seperti kesungguhan beliau 
pada hari Ma ” (HR. Muslim) 


3 AG PNY ALI NGK NY 
Ian SER ISI, bulankmd 


g 





19? Kinayah tentang kesungguhan beribadah. Dikatakan 855 ya A Kid —:45 (untuk perkara 
ini aku telah menyingsingkan sarungku). -N- 


338 - Riyadhus Shalihin — 








2 . 1 Pe 2 3 Be Pa Nu ) ” 
SI 4 « AG EN RA KOP 2 HE AN 
2 7 9 CG 
ngan 38 


1203. Dari “Aisyah (x£ivisw, dia berkata: “Saya berkata: “Wahai Rasulullah 


beritahukan kepada saya, apabila saya mengetahui pada malam apa 
lailatulgadr itu apakah yang harus saya ucapkan didalamnya?” Beliau 


bersabda: “Ucapkanlah (SES GGS LE 453GAN) Ya Allah engkau 


adalah Maha Pema'af Stik mema'afkan, maka ma'afkanlah aku). (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits hasan Shahih”) 


PENA YSS 


BAB 215 


KEUTAMAAN SIWAK DAN PERKARA-PERKARA 
FITRAH 


23, G a vw Ka” au 
AE S2 12 KAN NA 
» an, 3 - GCG NP, Ki RK 
HAL ANA NE SIGI3 6 


EL “« ? y PA pel 


- 
1204. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah £& bersabda: “Seandainya 
tidak karena memberatkan umatku —atau manusia— niscaya aku perintahkan 
Na mereka bersiwak pada setiap mau shalat. 5 SS Bukhari — Muslim) 


ANN SELANG AN 0 
$ NN Gea G3 J Gb ASISI Kegakeanka 


AMA PA 
(PA 








- Riyadfius Shalihin — 339 





2839 8 Sasa 


1205. Dari Khudzaifah -, dia berkata: “Rasulullah & itu apabila bangun dari 
tidurnya beliau membersihkan mulutnya dengan siwak.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


4gp adalah 4.255 (menggosok-nggosok) 

SN NS Ei,.ya 
Lan KE YAA cat maan Span 
IR IL, Fa. ga 


1206. Dari “Aisyah kne£io!ao, dia berkata: “Kami menyiapkan untuk Rasulullah 
2& siwaknya dan air wudhunya, maka Allah membangunkannya apa yang 
Dia menghendaki untuk membangunkannya diwaktu malam hingga beliau 
bersiwak lalu wudhu dan shalat.” (HR. Muslim) 


NN TER SANAS Ev 
NA Ag, aing hg) On 3 


1207. Dari Anas #s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sungguh) aku telah 
banyak menyuruh kalian dalam hal siwak.” (HR. Bukhari) 


' KAN Oa ?A ac. eU Pa 
A AT PEKAN 2 AYLA 
Kam ta ta Udh Kata 
Pang S3 RE SA 35, ANA GS 
MAN. Ne 3G 
1208. Dari Sy ara Ibn Hani' dia berkata: “Saya bertanya kepada “Aisyah 


nEiniso: “Dengan apakah nabi & itu memulai apabila beliau masuk 
rumah?” Dia menjawab: “Dengan siwak.” (HR. Muslim) 





340 - Riyadhus Sholihin — 





AI LN 3 Pat P 2 Pan 
Ag LENGAN Gaga NS NA 


« 


MN Ipa IE AA 


1209. Dari Abu Musa al-Asy'ari &, dia berkata: “Saya masuk kepada Nabi & 
ketika itu ujung siwak sedang berada pada lisan beliau.” (HR. Bukhari — 
Muslim dan ini adalah lafazh Muslim) 


Pata KK Aa Ii an ani 
Ag BELA KENA 
(AMA V133 “6 SAE S3 NT, TANYA » 


an UN Kas JI NT 


“ P pen 


33 Bada . 


1210. Dari “Aisyah ti£isiee, bahwa Nabi # bersabda: “Siwak itu adalah 
pembersih'? bagi mulut dan mendatangkan ridha Rabb (Allah).” (HR. 
Nasa'i dan Ibn Khuzaimah didalam shahihnya dengan sanad shahih) 


AS SSKENGS SAN ANN 
EN SAR Ga Ja Bedak salah IG 
G5 BG ASN SIANG 

dekan apa 


1 Da Setiap alat untuk membersihkan, siwak diserupakan dengannya karena ia 


membersihkan mulut. sedangkan «s 14! adalah 1 UJI. 





- Riyadhus Shelihin - 341 








Pa 


1211. Dari Abu Hurairah &, dari nabi & beliau bersabda: “Fitrah itu lima atau 
lima diantara fitrah adalah: “Khitan, mencukur rambut kemaluan, 
memotong kuku, mencabut ketiak dan menggunting kumis.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


pn IE: SAN SEE 
KE MS 3 5 MN AG, Ayi 
SNN NE San LA, AA 
"AAA EN 33 TE 


IN 
, dita alay 
SA ON EN AT 3. 
A 
DATA EDISI 4 ama» 
dan Oo 4 NA 9 ALA 
».- , 
. AAA 1 2ao (AS, 
1212. Dari “Aisyah &s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sepuluh hal 
termasuk fitrah: “Memotong kumis, membiarkan (memanjangkan) jenggot, 
siwak, menyedot air kedalam hidung (lalu disemprotkan lagi) memotong 


kuku, membasuh ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut 
kemaluan dan beristinja” dengan air.” 


Perawi berkata: “Dan saya lupa yang kesepuluh, saya kira yang 
kesepuluh itu adalah berkumur.” Waki' berkata -Ia adalah salah satu perawi- 
: KAPAT maksudnya adalah istinja”.” (HR. Muslim) 


342 - Riyadhus Shalihin - aa aaL Nana aanamaaNnaamm ang 


#5 adalah sendi-sendi jari. LEIWAK artinya tidak memotong 
sedikitpun'. 


AE Bat IL 
ME TES AN TAAT NW 


1213. Dari Ibn Umar xy£i5!s», dari Nabi & beliau bersabda: “Cukurlah kumis 
dan biarkanlah jenggot.”'? (HR. Bukhari — Muslim) 


"8 Kedudukan memanjangkan jenggot sebagai bagian dari fitrah adalah bantahan secara 
nyata terhadap orang-orang yang menyimpang yang mencukur jenggotnya dengan anggapan 
bahwa memelihara jenggot hanyalah tradisi bukan ibadah. Allah 8 berfirman: “(Tetaplah atas) 
Jitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 
Jitrah Allah. Itulah agama yang lurus.” (ar-Ruum: 30) -N- 

195 Mengenai perintah memelihara jenggot, Imam Nawawi mengatakan bahwa keseluruhan 


perintah yang ada dalam Bukhari Muslim ada lima kata perintah, asi (biarkanlah), Hai 


(penuhilah), Fan (panjangkanlah), kan) (tinggalkanlah, biarkanlah), dan TT (lebatkanlah). 
Dan seluruhnya berarti biarkan jenggot itu tumbuh apa adanya, inilah yang dikatakan oleh para 
sahabat kami dan para ulama lainnya. Dan perlu diketahui bahwa perintah menjaga fitrah jenggot 
panjang telah dicontohkan oleh Rasulullah & panutan umat Islam dan para sahabatnya serta seluruh 
ulama ahlus-sunnah. 

Mengenai kumis Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa tidak memotong kumisnya maka 
bukan termasuk golonganku.” (HR. tirmidzi, dia berkata: “Hadits Shahih”) dalam Hadits muslim 
Rasulullah #8 memberi batas waktu dalam memotong kumis dan kuku yaitu tidak boleh lebih dari 
empat puluh hari. Mengenai mencukur kumis atau menipiskannya Imam Ahmad “1 an) 
menganggapnya sama artinya tidak ada yang lebih afdhal. (-penr) 





- Riyadhus Shalihin - 343 





A5: Sa TAS ES aah Ie Aa 
KN 


BAB 216 


PENGUKUHAN KEWAJIBAN ZAKAT DAN 
PENJELASAN TENTANG KEUTAMAANNYA DAN HAL- 
HAL YANG TERKAIT DENGANNYA 

Allah 4s berfirman: | 


ea KORAN Se 


“Dan dirikanlah Fa dan tunaikanlah zakat.” an 43) 


3 KAA 1? 
ka WIN, Turi » NEIE 
A53. “Sang 5 YAAA Ne aa. Ga 
0, AK IKAN 


“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, 
dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian 
itulah agama yang lurus.” (al-Bayyinah: 5) 

Allah $£ berfirman: 


AAS DE EKA 25x (2 elua Pee 
ASP 59 NN YAN »: 3IG3 
tan va «Ng 


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
Ne dan mensucikan mereka.” (at-Taubah: 2 


Pena A KEAN 3 
AE KANG AN AN 








344 - Riyadhus Shalihin — 


Dada AAA AI K6 
NA Da Sisa 


5 “ & Ca. La nh v7 w aP - « 

1214. Dari Ibn Umar ix£isise, bahwa Rasulullah & bersabda: “Islam ini 
dibangun dengan lima rukun (pilar utama): persaksian bahwa tidak ada 
sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah 


Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke ka' bah dan puasa 
Ramadhan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


DELENIGSIN L 3 AS 33 A0 
Sawan NE Aan asas 
Area aka KENA Nonna 
IN Yagn res KAS CA 5215 2 PIA 
(SK SPP AK ampe Tea Pt 
Gea Pe UPA gi DBM JG 
BEN 1. IG Len YA IG 
CAT YA re 2. PN AN S3 3 
AP TA MIA AAN IIA EK 
Ma lt NI EA KAN 


- Riyadhus Shalihin — 345 





NA AA 
N Aene BPA y: Ag 


1215. Dari Thalhah Ibn Ubaidillah &, dia berkata: “Seorang penduduk Najed 
datang kepada Nabi # dengan rambut awut-awutan, kami mendengar gema 
suaranya yang keras tetapi kita tidak memahaminya hingga kami dekat 
dari Rasulullah &, ternyata dia bertanya tentang Islam maka Rasulullah £& 
bersabda: “Lima shalat dalam sehari semalam.” Dia bertanya: “Apakah 
ada kewajiban bagi selain itu?” Beliau bersabda: “Tidak kecuali bila kamu 
berthathawwu' (menambah dengan yang sunnah).” Kemudian Rasulullah 
& bersabda: “Dan puasa pada bulan Ramadhan.” Orang itu bertanya: 
“Apakah ada kewajiban bagi saya selain itu?” Beliau bersabda: “Tidak, 
kecuali jika kau berthathawwu?.” Kemudian beliau menyebutkan zakat lalu 
orang itu bertanya: “Apakah ada bagi saya selain itu.” Beliau bersabda: 
“Tidak, kecuali jika kamu berthathawwu'.” Lalu orang itu pergi seraya 
berkata: “Demi Allah saya tidak akan menambah lebih dari ini dan tidak 
akan menguranginya, maka Rasulullah # bersabda: “Dia beruntung kalau 

jujur (berkata benar).” na Bukhari — Muslim) 


Ag Paha S3 NG Ea 5 ANN 


rd - 


, P3 SERASA aa Hn 
ii Pd 


Aan Kata Ap D: 333 


2 


1 
? PSA Rev had Acara TN s8 


AS YA Pp 


1216. Dari Ibn Abbas (Elis, bahwa Nabi #& mengutus Mu'adz ke Yaman 
maka beliau berwasiat: “Ajaklah mereka kepada syahadat AI (tidak 


ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah) dan bahwasanya 
aku ini adalah utusan Allah, apabila mereka mentaatimu untuk itu maka 





346 - Riyadhus Shalihin — 


beritahukanlah bahwa Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka lima shalat 
dalam sehari semalam, dan apabila mereka mentaati hal itu maka 
beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil 
dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada kaum fagir 
mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


APA ad TEKAN: Ha BNN 
P. “ PX, Au « “ 24 

AN 3 sni Gi YAA 
"Ia 5 an 


KG bsa MAT WN . 
ESA -2 PA Ke Aang ep « AN 


1217. Dari Ibn Umar tx£ibiso, dia berkata: Td GA 3 Taka an 
diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak 
ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 
Allah, dan mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka apabila 
mereka melakukan hal itu maka mereka telah melindungi darah dan harta 
mereka dariku kecuali dengan hak Islam sementara hisab mereka terpulang 
kepada 21 ” (HR. Bukhari — Muslim) 


AYAT PG SANA 
ana TETANGGA 
KGBAS KANG 54 Inai, 
& Sep Alaih, Ap A0 4596363 
Apn SS PEAO pesan Arang be 


- Riyadhus Shelihin - 347 








BBS BAG 
SANA Vena Ang SAS 


KG 


BNI ay Jp AA 


KI PERA AN SANA & anta 


1 ar Gt 5 KE (KEREN PIA LA 


1218. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Tatkala Rasulullah & san dan Abu 


Bakar &&, telah jadi khalifah dan telah kafir (kembali) orang yang kafir 
dari bangsa Arab, maka Umar &: berkata (kepada Abu Bakar): “bagaimana 
anda akan memerangi orang-orang itu padahal Rasulullah, & telah 
bersabda: “Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengatakan 4y$)2yy9, barangsiapa mengatakannya maka ia telah 
melindungi harta dan dirinya dariku kecuali dengan haknya, sedangkan 
hisabnya terserah Allah.” Maka Abu Bakar berkata: “Demi Allah aku akan 
memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat karena 
sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah seandainya mereka 
menghalang-halangiku dari tali kekang unta yang dulu mereka bayarkan 
kepada Rasulullah & niscaya aku akan memerangi mereka karena 
penolakannya itu.” Umar berkata: “Demi Allah tidak ada lain kecuali saya 
telah melihat bahwa Allah ta'ala telah melapangkan dada Abu Bakar untuk 
berperang maka aku mengetahui bahwa hal itu adalah hag (benar).” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Pata” 3 re 36 Ga 
Heo SI SPN ANN 


Sa BL LN EN Sea KERA 3 3 - 
ati 9 P9 6 Mann) Ma Pang P 


348 


ih KOTA CP P4 CD MPa an Ta 3) 
. Ne . . Int 
BAE NA ANE 





— Riyadhus Shalihin - 


1219. Dari Abu Ayyub -, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi &: 
“Beritahukanlah kepada saya sebuah amal yang bisa memasukkan saya ke 
Surga.” Maka beliau bersabda: “Kamu menyembah Allah dan kamu tidak 
menyekutukan-Nya sedikitpun (dengan yang lain), kamu mendirikan shalat, 
membayar zakat dan menyambung tali rahim.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KE aa 


GAS kesan Sneak 
Hg goa Ian Ia tas 
Gia BII je menaa 
Daya Ka NSP MDS 
Ia CN PA AL 
RENT AN ben fegaan HELANO 


1220. Dari Abu Hurairah # bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Nabi 
# lalu berkata: “Wahai Rasulullah tunjukkanlah kepada saya satu amalan 
yang bila saya mengerjakannya saya bisa masuk Surga.” Beliau bersabda: 
“Engkau menyembah Allah tidak menyekutukan-Nya sedikitpun, engkau 
menegakkan shalat, membayar zakat yang diwajibkan dan puasa 
Ramadhan.” Dia berkata: “Demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya saya 
tidak menambah lebih dari ini.” Ketika dia berpaling Nabi £& bersabda: 
“Barangsiapa ingin melihat kepada seorang dari ahli Surga maka lihatlah 
Pa orang ini.” An Bukhari — Muslim) 


AAN LA SKA ASN 


yes PR AN AA 


AG : a 


Am La 
- 
va 





- Riyadhus Shalihin - 349 








1221. Dari Jarir Ibn Abdullah -, dia berkata: “Saya berbaiat kepada Nabi & 
untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat pada 
setiap muslim.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Fa 2 ISA SANG: G5 AAN 
2 Sh Ai me Hanan Hg 


3 


3 PEN I KAG z5 Ng SN 
KE GK KEC aa sg 
SAS AK 3 Ka 
MAN dia SK sea sat, 
LE ads. BUG as ANA 
Gis SI AAA SETAN A Ai 
TON An Ih 2 AAA Nota 
DIK BNI 3 Jb Basa 
YNA SALA 
LEAN PESAN at asi 
SK MAN ama AE Ia SI an 
A9. Daan aan ae 


350 - Riyadhus Shalihin - 








SAP SL av: AE AA AT 
Gas Wis Abas NG 3G 
On saga (at YAAA, GA Sa 
maa GENAP 
Se WAa hana. (Ida aa 
an GG ys PAN PA 
Haa A3 MO bs NA 
Ma LA A3 giga ” 
H3 TA BE 
Aa NIS 
399, 


yna GUA 


Cia - BAG NYI YA RT 
INAP AG 
PEN ENN  TASA ESA. HA 
KE AA pn 


- Riyadhus Shalihin— 351 








H3 V3 253 KANGEN 
Alan IG KA Gak y yen daya 
P 


# 


BBG Sy e PA 


Pa 
? pet" Tan “Lal ai 1 Aan 6 K 0 ur (ON 
Wa gs 2 Lana Yao Kb EA AA 


ITA TAAT Marga 


1222. Dari Abu Hurairah #&. Dia berkata: “Rasulullah & NA “Tidak ada 


352 


orang yang memiliki emas dan juga perak yang tidak membayarkan 
zakatnya dari padanya melainkan apabila dihari kiamat harta itu akan 
dirupakan dalam bentuk lempengan-lempengan dari api neraka lalu dia 
dipanaskan diatasnya dalam api neraka jahannam lalu ia diseterikakan pada 
pinggangnya, dahinya dan punggungnya, setiap lempengan-lempengan itu 
menjadi dingin ia dikembalikan lagi untuknya dalam satu hari yang 
ukurannya adalah lima puluh ribu tahun hingga diputuskan (apa yang ada) 
diantara sesama manusia sehingga ia melihat arah perjalanannya adakalanya 
ke Surga dan ada pula yang ke neraka.” Ditanyakan: “Wahai Rasulullah 
kalau unta bagaimana?” Beliau menjawab: “Juga tidak ada pemilik unta 
yang tidak membayarkan hak (zakat)nya dan diantara haknya adalah 
memerah susunya pada waktu musimnya (sebagai sedekah) melainkan pada 
hari kiamat nanti dihamparkanlah untuknya ditanah lapang yang paling 
luas, ia tidak kehilangan sedikitpun dari untanya meskipun itu seekor anak 
unta. Unta-unta itu akan menginjaknya dengan kukunya dan mengi gitnya 
dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama telah melewatinya maka 
dikembalikanlah yang paling akhirnya dalam satu hari yang ukurannya 
lima puluh ribu tahun, hingga diputuskanlah perkara diantara sesama 
manusia hingga ia mengetahui arah perjalanannya ada kalanya keSurga 





dan adapula yang ke neraka.” Ditanyakan: “Wahai Rasulullah kalau sapi 
dan kambing?” Beliau bersabda: “Juga tidak ada pemilik sapi dan kambing 
yang tidak menunaikan haknya melainkan pada hari kiamat nanti 
dihamparkanlah untuknya ditanah lapang. dia tidak kehilangan sedikitpun 
daripadanya, diantara ternak itu tidak ada yang bertanduk miring, tidak 
ada yang tidak punya tanduk dan tidak ada yang patah tanduknya. Hewan- 
hewan itu menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak- 
nginjaknya dengan kukunya. Setiap kali yang pertama telah melewatinya 
dikembalikanlah kepadanya yang paling akhirnya, dalam satu hari yang 
ukurannya adalah lima puluh ribu tahun hingga perkara diantara sesama 
manusia diputuskan, maka ia mengetahui arah perjalanannya, ada kalanya 
menuju Surga dan adakalanya menuju neraka.” Ditanyakan: “Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau kuda?” Beliau menjawab: “Kuda itu ada tiga 
macam: kuda itu untuk satu orang, ia adalah dosa, untuk orang lain adalah 
pelindung, dan untuk yang lainnya adalah pahala. Adapun kuda yang menjadi 
dosa adalah seseorang yang mengikatnya karena riya”, sombong dan untuk 
memusuhi orang Islam, maka kuda itu baginya adalah dosa. Adapun yang 
menjadi pelindung baginya adalah seseorang yang mengikatnya dijalan 
Allah kemudian ia tidak melupakan hak Allah pada punggung kuda itu 
juga pada lehernya maka baginya ia adalah pelindung (penghalang dari 
neraka). Adapun kuda yang menjadi pahala yaitu seseorang yang 
mengikatnya dijalan Allah untuk orang Islam didalam tanah gembala atau 
dalam taman, maka tidak ada kuda yang memakan dari rumput-rumput itu 
atau kebun itu melainkan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak 
bilangan yang dimakannya. Dan ditulis pula untuknya kebaikan-kebaikan 
sebanyak bilangan kotoran dan kencingnya, dan kuda-kuda itu tidak berjalan 
sepanjang tali gembalanya hingga ia berjalan satu putaran”? atau 
duaputaran melainkan Allah menulis kebaikan untuknya sebanyak bilangan 
langkahnya dan kotorannya, dan pemiliknya tidak membawanya melewati 
sebuah sungai lalu kuda itu meminum daripadanya dan tidak hendak 
memberinya minum melainkan Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak 
bilangan apa yang ia minum.” Ditanyakan: “Wahai Rasulullah bagaimana 
kalau keledai?” Beliau bersabda: “Tidak diturunkan sedikitpun kepadaku 
tentang himar kecuali hanya ayat yang mencakup (semua kebaikan ini), 
“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya pula.” '" (HR. Bukhari —- Muslim dan ini lafazh Muslim) 


196 4 ji adalah tali panjang yang satu ujungnya ada pada tonggak dan ujungnya yang lain 
3 panjang yang ) 2 I ta a y & 
ada pada kuda supaya berputar disekitar situ untuk makan rumput dan tidak pergi semaunya. 
'9 Al-Zalzalah: 7-8 





AHY — Riyadhus Shalihin — 353 





A '—. A 213 2470 

Den pa P3 GA 

Ab Satote9 plwad LS up 
BAB 217 


BAB WAJIBNYA PUASA RAMADHAN DAN 
KETERANGAN TENTANG KEUTAMAAN PUASA DAN 
YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA 


Allah 8 berfirman: 
KA KE GONE EA IE 
'- 4 2. 2 PG pad “ 

NE AAS be 
ee (9 cad hd 3. EN SA DIP AA 
AE At das dhan 

” AA oa P c « c7 ” 
KSEI EA NEK Ga 


1 


Pr NE 2 Iga Apa Gan AG Tana 
MPA Pee A5 NE An NA 
NA AAY 2, 


“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertagwa. 
(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang 
sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka ( wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan 
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. 
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah 
yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di 
dalamnya diturunkan (permulaan) al-Our'an sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 





hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 
tempat tinggalnya) di bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan 
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
jk ra itu, pada hari-hari yang lain.” (al-Bagarah: 183 - 185) 


BEN EL SN ur 


Adapun hadits-haditsnya maka telah disebutkan di depan dalam bab 


sebelumnya. 
« Ag £, - 
FN MAY ATEY CeSAN “31 xulg : SI NT AN 


mann SA, x 
pita Bana Aap: MAT PUT 


23 # 


sa! NA dna hg NAN NIS 


PN Prana nanya 
read Goes LIA 
TEA ES 
3 RE LAN MO, 

AB 


RN 





- Riyadhus Shelihin - 355 








£ “ “ lal n "y Da 
Aa. € TA, au na 233 
Ad CN 


red GG. 
- Tolak Sani Lag ne 
Tag 1s. ega AN NA 
3G 


Sa NA 214 Je , « Pata van 
9 Aa Tt LK a 
ANK sa $ Sy sa 


Eat 
NA 
8 


24 2 Aa EN MO ta 


1223. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Allah 


, 


356 - Riyadhus Sholihin - 


berfirman: “Setiap amalan anak Adam adalah untuknya sendiri melainkan 
puasa, karena puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, 
dan puasa itu adalah benteng'?', maka jika salah seorang dari kalian sedang 
berpuasa, hendaknya jangan berkata kotor, juga jangan marah, dan jika 
ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaknya ia 
mengatakan: “Sesungguhnya aku sedang puasa.” Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad ada dalam tangan-Nya, nafas (bau mulut) orang yang berpuasa 
itu lebih harum di sisi Allah dari pada wanginya misik. Orang yang berpuasa 
punya dua kebahagiaan, jika ia berbuka ia gembira, dan jika menemui Rabb- 
nya nanti, ia akan bahagia dengan puasanya.” (HR. Bukhari - Muslim, dan 
ini redaksi Bukhari) 


Dan dalam riwayatnya yang lain: “Ia meninggalkan makanan dan 
minuman, serta syahwatnya karena Aku, puasa itu adalah kepunyaan-Ku 
dan Aku yang akan membalasnya, dan satu kebaikan akan mendapatkan 
sepuluh kali lipatnya.” 


Dan dalam satu riwayat Muslim: “Setiap amal perbuatan anak Adam, 
akan dilipatgandakan, satu kebaikan (dibalas) sepuluh kali lipatnya hingga 
tujuh ratus kali lipat.” Allah 4s berfirman: “Melainkan puasa, karena 
sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia 
meninggalkan makanan dan minumannya demi Aku. Bagi orang yang 
berpuasa ada dua kegembiraan, gembira ketika berbuka, dan gembira ketika 
bertemu Rabb-nya, dan nafas (bau mulut) orang yang berpuasa itu lebih 
wangi di sisi Allah dari pada bau misik.” 


198 Pelindung dari api Neraka atau dari maksiat. 





CAN UP Ga NA Kasat 
Kn So: 2) - CA AY ALA TAALI 


. A - at “ 
gn Aa ng , P, AU ? o aG Xx 
SEN  “a 3 IN Ya YA Oya 


LARI Kun 5 
PRA SEA OI se aah 


4 2 MA 0 2 “ut. $ 
SLR ENNG Kami 98 .« BIA at 2 


(u' 


Pa P3 9. A Sa 5 Pelit gi , A3 PPL 
SEA EA NN ATI 
Ka Na WE RR SE RN 
TER KESAN In EX YP Diana 

aneka 097 20an Dngnf 
MIE NB 3 


1224. Dari Abu Hurairah &:, sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Barangsiapa 
menafkahkan dua pasang harta'”? di jalan Allah, maka ia akan dipanggil 
dari pintu-pintu Surga: “Wahai hamba Allah ini adalah suatu kebaikan!” 
Dan barang siapa termasuk orang yang rajin shalat, maka ia akan dipanggil 
dari pintu shalat, dan barang siapa yang ahli jihad, maka ia akan dipanggil 
dari pintu jihad, dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, makaia akan 
dipanggil dari pintu Rayyan, dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah 
ja akan dipanggil dari pintu sedekah.” 

Abu Bakar &: berkata: “Bapak dan Ibuku sebagai tebusanmu wahai 
Rasulullah, orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu tidak akan 
mendapatkan kesusahan sama sekali, tapi apakah ada seseorang yang 
dipanggil dari semua pintu-pintu tadi wahai Rasul?” Beliau menjawab: 
“Benar, memang ada, dan aku berharap kamu termasuk diantaranya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


199 Maksudnya. dua pasang harta dari satu jenis atau berlainan, seperti dua kuda. dua unta, 
atau emas dan perak, unta dan kuda, lihat Syarah an-Nawawiy ala shahih Muslim 7/115 (-pent.) 





- Riyadhus Sholihin — 37 








ae. 


AN 


Pa 


Aan € ID 3, RIBUAN. J6 
SE BEKAL 2 Lada 
IPIN IRI 


34 DL Ay! 


Kn 13 ra AN 93 


1225. Dari Sahl Ibn Saad 5, dari Nabi & beliau bersabda: “Sesungguhnya di 
Surga ada sebuah pintu, yang disebut Rayyan, orang-orang yang ahli puasa 
akan memasukinya nanti pada hari kiamat, tidak akan masuk melewatinya 
seorangpun selain mereka, dikatakan: “Mana orang-orang yang ahli puasa?” 
Maka mereka berdiri, tidak ada seorangpun yang akan masuk darinya selain 
mereka, dan jika mereka telah masuk, pintu itu akan tertutup, maka tidak 
seorangpun yang akan masuk darinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ATA YANG EKA ONE OP AG ANYA 
Ts AN pam 3 Gienangaaa » AE Ah 
ey al) asia baya ag 


papan 

1226. Dari Abu Said al-Khudriy -, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Tidak 
ada seorang hambapun yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan 
Allah akan menjauhkan mukanya dari api Neraka karena hari itu sejauh 
tujuh puluh tahun.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Tu 3h e- Pad bj Aga 
NI OAT OA SAN say 
? ISA Tas 1 ba .. RAN 9 Na Kanaan 


358 - Riyadhus Shalihin - 


KAA : Shan ya AI -NYO 


N 


- 


2 


LAN 





AI IG NG 
Ta (HA. KA 


1227. Dari Abu Hurairah s, dari Nabi #beliau bersabda: “Barang siapa berpuasa 
Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa- 
dosanya yang terdahulu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AA 4 AW 9 “ta Ie 
Ag Gas GKI NGSKS3 ANN 


DAK NE IA 
Papa rada” 
: Pa anana Ka TEKAN 53 « NS 


" -“ 
1228. Dari Abu Hurairah «5, sesungguhnya Rasulullah #£ bersabda: “Jika datang 
bulan Ramadhan, pintu-pintu Surga akan dibuka, dan pintu-pintu neraka 
ditutup, dan setan-setan akan Haa (HR. Bukhari — Muslim) 


Ay Fase 6 Se A00: Dea 3 S3 SY 
Hewan s6 sanga EN BA AITA TI 
KEL AT 9 Kena SEL AGEN 
Ke ra pakta. 2 A33 


PIL 
" Oago 
1229. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Puasalah 
karena melihat bulan, dan berbukalah (berhari rayalah) karena melihat 
bulan, maka jika tidak tampak oleh kalian (karena mendung) maka 
genapkanlah hitungan Sya” ban tiga puluh hari.” (HR. Bukhari - Muslim, 
dan ini redaksi Bukhari) 


Dan dalam riwayat Muslim: “Maka jika (pandangan) kalian tertutup 
oleh awan, maka puasalah tiga puluh hari!” 





— Riyadhus Shaelihin — 359 








Ke Yak, 3 2. 
CNG AA AAL 2G 
z kop | S3 bayan KN PA UIn LN rang 


BAB 218 


SIFAT PEMURAH DAN MELAKUKAN KEBAIKAN 
SERTA MEMPERBANYAK KEBAIKAN SELAMA BULAN : 
RAMADHAN DAN LEBIH-LEBIH LAGI DI SEPULUH 
HARI TERAKHIR DARINYA 


LA RE NE NI 
yaa BASAN AN Gr ya SAY, 


pad 


An SEKS SG: Ag en 3 
sob Sa, Kai sa 


An. ” pat 3 Wan 


Ie 3 ha sni na PIK Sg 
KA aa ? -9 
ME Ae San 


1230. Dari Ibnu Abbas -, Ma berkata: “Adalah Rasulullah #8 manusia paling 
pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi ketika di bulan Ramadhan ketika 
Jibril menemuinya, dan Jibril menemui Rasulullah & tiap malam lalu 
membacakan padanya al-Guran. Maka sesungguhnya Rasulullah & ketika 


Jibril menjumpainya adalah sosok yang paling pemurah dengan kebaikan 
melebihi angin yang bertiup.” (HR. Bukhari — Muslim) 


& ap AAN GL - 
KA TATAP an AANG SE 
| An Tun, Man Aa Malah An 
KS YAA KI EA 


Pr tg” GA Ly. 
Tae Ge) SE KEAU 


Yo 





360 - Riyadhus Shalihin — 





1231. Dari “Aisyah (gita, berkata: “Adalah Rasulullah £ jika masuk sepuluh 
(hari terakhir) beliau menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan 
keluarganya, serta mengencangkan kainnya.” (HR. Bukhari — Muslim)? 


TI 2 NK aa 04 
Ia Gn MANID RAN 
Aiole golag ISle abon Nolan 
KAB UAN emo 


BAB 219 


LARANGAN MENDAHULUI RAMADHAN DENGAN 
PUASA SETELAH PERTENGAHAN SYA'BAN, KECUALI 
BAGI YANG BIASA MENYAMBUNG DENGAN 
SEBELUMNYA, ATAU BERTEPATAN DENGAN 
KEBIASAANNYA, MISALNYA KEBIASANNYA ADALAH 
— PUASA SENIN DAN KAMIS LALU BERTEPATAN 

DENGANNYA 


'c 


TAN Ka v2 Ka La LP aa SPP) Oa 
AI CN KEANGG RINA, 


AA 91 2 - - 1 Pa na Re Bh & 
Ka an SINGA r JB 
AN AN 2g Ne In PI SI Ir 
ANA AAN 


APD AP, 
(Ie 


“ 


. 


1232. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi #& beliau bersabda: “Janganlah salah 
seorang dari kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua 
hari, kecuali seseorang yang memang berpuasa sebelumnya, maka 
hendaklah ia berpuasa hari itu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


200 Telah berlalu dengan no. 101 dan 120 dengan tambahan beberapa kalimat diantaranya 
adalah 2) dan beliau bersungguh-sungguh. dan ini hanya ada pada riwayat Muslim. -N- 





- Riyadhus Shelihin - 361 








AS IG At “314 LA No 1 
6. sasis tegang NYY 
2 33 ang 2J ILK SEX , 
Kagore “ga 3 Iga Peraga Ih: AS ANN 
2 Nia £425 24 
TP 33 NT IYA 
ad, Ka SEN LP ad ah (2? 235 47 
Tata SEA NA As -2g 2395. « Co ses 
3 1G 2 CN, “ Berat OA Ju na 
sa, ASLI KE Dae 
P w AA AA ad 
Bete P3 IN 
1233. Dari Ibnu Abbas «&, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “J angan kalian 
puasa sebelum Ramadhan, puasalah (Ramadhan) setelah melihat hilal, dan 


berbukalah (hari raya) karena melihatnya, dan jika terhalang awan maka 
genapkanlah (Sya'ban) tiga puluh hari!” HR. Turmudzi dan dia berkata: 


“Hadits hasan shahih.”) 
. al-Ghoyayah artinya awan. 


" AP) Dn 
A5 IE SEKS AGE ea AN 
ng « PEN n dana » 


Kngaa Ing IG NYA 


1234. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika Sya' ban 
tinggal setengahnya, makajangan berpuasa!” (HR. Turmudzi dan berkata: 


“Hadits hasan shahih.”) 


ne cd on Ja Ta - 
“36 ANA ABRI SEO 
Gara P 3 


PE IAIN GA Aa 








362 - Riyadhus Shelihin — 





PESAN NG SE 


1235. Dari Abu al-Yagzhan, Ammar Ibn Yasir, dia berkata: “Barangsiapa puasa 
pada hari ia ragu (apakah sudah masuk Ramadhan atau belum), maka ia 
telah maksiat (membangkang) Abu al-Oasim (Rasulullah £).” HR. Abu 
Daud dan Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


JI KAL. 


BAB 220 
APA YANG DIBACA KETIKA MELIHAT HILAL 


CI LENNG SANA SAE A1 
Serta tenan 1 HE 
Sa 02 2 iri An 


g 2 Pai CA 


: TE KAN RUp Va133 EGA 


1236. Dari Thalhah Ibn Ubaidillah &, sesungguhnya Nabi #5 sit melihat hilal, 
beliau membaca: “Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was 
salamati wal Islam, Rabbi wa Robbuka Allah, hilalu rusydin wa khoirin.” 
(Wahai Allah Tampakkanlah (bulan ini) pada kami dengan aman dan iman, 
keselamatan dan Islam, Rabb-ku dan Rabb-mu adalah Allah, bulan petunjuk 
dan kebaikan).” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan.”) 


- Riyadhus Shalihin - 363 








PNP A AL 
— doel 
BAB 221 


KEUTAMAAN SAHUR DAN MENGAKHIRKANNYA 
SELAMA TIDAK KHAWATIR TERBITNYA FAJAR 


Ka YATA OMA USA NA B- NY 


5 a17 1) Gt, 7, c /, 
Ne CK SN AAA 


1237. Dari Anas & dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Makan sahurlah kalian, 
karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat berkah!” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


CE LEAN SEE ANN 


KS 3 NAN KST Mia i5sa 


aan Hk ak As Pa 


1238. Dari Zaid Ibn Tsabit &, dia berkata: “Kami makan sahur bersama 
Rasulullah #&, kemudian kami berdiri untuk shalat (shubuh). Ditanyakan 
kepadanya: “Berapa jarak antara keduanya?” Ia menjawab: “Kira-kira sama 
dengan (membaca) lima puluh ayat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ag YAN SE REA LO ANYA 
AAA ala UT AG 0S AUg 


as, 5 Ie Gea JAE Ob Kena 


364 - Riyadhus Shalihin — 








SWA Sen AN 
SAI Nee Kadis 


1239. Dari Ibnu Umar xy£i5!.», dia berkata: “Adalah Rasulullah #8 mempunyai 
tukang adzan, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, maka Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah 
hingga Ibnu Ummi Maktum adzan.” Dan tidaklah ada beda antara keduanya 
melainkan, yang pertama turun kemudian yang satu lagi naik.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


A, LK 7, it Pad a58 
AWAS ASI AN ag JAN 
PS KA AA. IG 4 

ana 5. ENG 


1240. Dari Aror Ibn al-Ash #, sesungguhnya Rasulullah #5 bersabda: “Pembeda 
antara puasa kita dan puasanya orang-orang ahlul kitab (Yahudi dan 
Nashrani) adalah makan sahur.” (HR. Muslim) 


MYS KL 
oi Jasa» Ab gislag saus plahoLo, 
BAB 222 


KEUTAMAAN SEGERA BERBUKA, DAN DENGAN APA 
BERBUKA, SERTA APA YANG DIBACA SETELAH 


BUKA 
an NS GS Aa Ye AN 


pesen ks Ya KAA IOy »1 TG Ae 


- RNiyadhus Shalihin - 365 








Pra 


@- 
: AOA 


1241. Dari Sah! Ibn Saad &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Manusia 
masih akan tetap berada dalam kebajikan selama mereka menyegerakan 
berbuka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PAPAN AA pakan EGA ILY 
aa JO ena Nee: - SAE 
Ta jig. Sin BA 
WNA ATA 2s 
, Aung KU 
S4 AN - pa an Tea KATA 
3 ne Aa sea. BT Ma 


3 23 Ly 
“ Ku) 
ea 21 
AAN KAN ane Ng BA Sa 
JA ran TK b Ye 
1242. Dari Abi Athiyyah berkata: “Aku dan Masrug masuk menghadap Aisyah 
In£ibis», maka Masrug bertanya padanya: “Ada dua orang dari sahabat 
Rasulullah & tidak pernah lepas dari kebajikan, salah satunya selalu 
menyegerakan shalat Maghrib dan berbuka, dan yang lain mengakhirkan 
shalat Maghrib dan berbuka?” Maka ia balik bertanya: “Siapa yang selalu 
menyegerakan Maghrib dan Ifthar (buka)?” Masrug menjawab: “Abdullah 


—maksudnya Ibnu Masud—” Maka ia berkata: “Begitulah yang dilakukan 
Rasulullah &.” (HR. Muslim) 


3g artinya tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan. 


TEBEL ANA GIA Fa SSS NYX 





366 - Riyadhus Shalihin - 





ai 


PSU ANA ) 
: EN SSL. 2S an 4G Aan 


ee “ MEA FAT Na 


1243. Dari Abu Hurairah &5 dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Allah berkata: 
“Hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah yang paling segera berbuka.” 
(HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan.”)?' 


NG TER EN AN REG 


. 


sen ea! Sela, A0 ANA Ce 
(DANA LNG Lal 


1244. Dari Umar Ibn al Khaththab &, dia berkata: “Rasulullah £ bersabda: 
“Jika malam datang dari sana (arah timur) dan siang berlalu dari arah sana 
(barat), dan matahari telah tenggelam, maka seorang yang berpuasa telah 
berbuka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ah s5) ON? , ” 2. Ta. 
MY SI Jok Randa Avto 
(PCNU c $ 2 Pata, z 
50, (Apa, NG A36 3 AS Er J6 
CIALIS 91 AI ARA IS AE 


LIP IE LAPAN 256. IS 


NG IRI IG SE AGE 


Pd 


D 


ks 


201 Saya berkata: “Status hasan bagi hadits ini perlu dikaji ulang, karena sanadnya berkisar 
pada Ourrah Ibn Abdirrahman. dan ia adalah orang yang lemah, karena hafalannya yang jelek, dan 
saya telah menjelaskan perkataan para ulama dalam mengoreksinya pada hadits kedua dari kitab 
Irwa al Gholil fii Takhriji ahadits Manaris sabil.-N- 





- Riyadhus Shalihin - 367 





Bin dGF A5 LAIN IA YA 


KENA Ca sak 
Ka Aa SANG Na 


Sedap: #35 CJ AA. 
NAET PA AKI 


1245. Dari Abu Ibrahim Abdullah Ibn Abi Aufa &, berkata: “Kami berjalan 
bersama Rasulullah &, dan beliau sedang berpuasa, maka ketika matahari 
tenggelam, beliau berkata kepada beberapa orang: “Wahai Fulan, berhenti 
dan masaklah untuk kami!” Ia berkata: “Wahai Rasulullah, andaikan anda 
menunggu hingga sore?” Beliau bersabda: “Berhenti dan masakkanlah 
kami!” Orang itu berkata: “Sesungguhnya anda masih berada dalam waktu 
siang.” Beliau bersabda: “Berhenti dan masakkan kami!” Ibn Abu Aufa 
berkata: “Maka akhirnya orang itupun menyiapkan makanan untuk 
rombongan, lalu Rasulullah & minum dan kemudian bersabda: “Jika kalian 
melihat malam telah datang dari sana (timur), maka seorang yang berpuasa 
telah (boleh) berbuka.” Dan beliau menunjuk dengan tangannya kearah 
timur.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Cm artinya: “Campurkan tepung dengan air.” 


96 e PA Ui Oa 
SA Ae IMAN LA 


A At: SIS KET EN) » 36 ce 
233 SEA TAU ANE Pan ALA IS H 2g 


kelak mann 


1246. Dari Salman Ibn Amir al-Dhabbiy —seorang sahabat— &, dari Nabi #& beliau 
bersabda: “Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaknya berbuka 








368 — Riyadhus Shalihin - 


dengan kurma, dan jika tidak punya maka dengan air, karena sesungguhnya 
ia menyucikan.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan ia berkata: “Hadits 


hasan shahih.”)'? | 
BEAN 0 EK tgn A33 tt 
Pa Dag SAS 36 SS (ge Sai 
An Ra SPA AN 3 LAS 
Ananya G3 ruas 


1247. Dari Anas -&, dia berkata: “Adalah Rasulullah & berbuka sebelum 
melakukan shalat dengan ruthab (kurma yang masih basah dan segar), 
dan jika tidak menemukan ruthab, maka berbuka dengan kurma, dan jika 
tidak mendapatkan kurma, beliau berbuka dengan meneguk beberapa 
tegukan air.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi, dan ia berkata: “Hadits hasan”) 


Jd Tr AAYADUryy 
lapu, PAN AA DNA ea - 1 9729 


BAB 223 


PERINTAH BAGI ORANG YANG BERPUASA UNTUK 
MENJAGA LISAN DAN ANGGOTA BADANNYA DARI 
PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN SERTA CACI- 
MAKIAN DAN LAINNYA 


5G, KEY Ih D5 ANN 


LS EN GI On 


- 


“ 


20? Lihat kembali ta' lig (komentar) pada hadits No. 337 





- Riyadhus Shalihin — 369 








9 #1 An gan 2G CN UN He KA 
AIA Ab j KE Kernet 2 


Papa Ie 
TU 


-- 


1248. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika salah 
seorang dari kalian sedang berpuasa, maka hendaknya ia tidak berkata 
kotor, tidak marah, dan jika ada seeorang yang mencacinya atau 
menyerangnya, maka hendaknya ia mengatakan: “Sesungguhnya aku 
berpuasa.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Pepek HA EL UEA KATA 
51235 Are an TEA Ts Yaa 


Ata . (IN GA AG 


1249. Dari Abu Hurairah -&, dia berkata: “Rasulullah £& bersabda: “Barang siapa 
tidak meninggalkan perkataan dusta, dan perbuatan dusta, maka Allah tidak 
butuh ia meninggalkan makan dan minumnya.” (HR. al Bukhari) 


SAN pa YAA a33 AA AN 


BAB 224 
DALAM MASALAH-MASALAH PUASA 


2 G3 13 Nan » 
Ar Sao ««& At 1 
1250. Dari Abu Hurairah «5, dari Nabi & beliau bersabda: 2-8 salah seorang 
dari kalian lupa, lalu makan atau minum, maka hendaknya ia 


menyempurnakan (melanjutkan) puasanya, karena sesungguhnya Allah 
memberinya makan dan minum.” (HR. Bukhari — Muslim) 











370 - Riyadhus Sholihin - 





AG NA ntar 
LO IGASAN SS 5, 3 any, 2 9 YON 


- 


(pe la ANE TAN SA AN 


penah 2 Pp ORIS 
Han GEMA Dan AAS 
57 


1251. Dari Lagith Ibn Shabirah -, dia berkata: “Aku berkata: “Beritakanlah aku 
tentang wudhu?!” Beliau bersabda: “Sempurnakanlah wudhu, dan usap di 
sela-sela jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam menyedot air ke hidung 


(istinsyag) kecuali jika kamu sedang berpuasa.” (HR. Abu Daud dan 
Turmudzi, dan ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


1) (ea Ured 3 

A YAA MA ERP IN RAIN, 
Awas AI Pp) An 9 83 EN 

WA Kat sa AG PAN, Alisa 


PAN ISI 


fm - 


3 


DN 


1252. Dari Aisyah wx£45!», berkata: “Pernah Rasulullah &, ketika masuk waktu 
fajar (shubuh) beliau dalam keadaan junub setelah berkumpul dengan 
istrinya, kemudian beliau mandi dan 5 sa ” (HR. Bukhari — Muslim) 


Nae ASatias Gin) Png yg NOV 
de “3 Weh: SIA Tt Tg 
aa 7 Aja 


- 


1253. Dari Aisyah (x£ib!sx» serta Ummu Salamah (x£ibiao, mereka berdua 
berkata: “Adalah Rasulullah #& masuk waktu pagi dalam keadaan junub 
bukan karena mimpi, kemudian beliau puasa.” (HR. Bukhari — Muslim) 


— Riyadhus Shalihin - 371 





(ass Maag 229 DENYO 
Peran ri 


” BAB 225 


KEUTAMAAN PUASA MUHARRAM, SYA'BAN, DAN 
BULAN-BULAN HARAM 


La IG LES 2 NS 
o 2 & 9 -NYO & 
' Lo. 
3 1 “1 - p, - y 
AN S3 sasa: Yasin AAN 
be ct aa, - 3 
“ Aa Aas AA IA wear rina | 
R25 
1254. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sebaik-baik 


puasa setelah Ramadhan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baik 
shalat setelah shalat fardhu, adalah shalat malam.” (HR. Muslim) 


bek la ATP TAN Pegaa 
HN Bias 
bangunan aan 


TC - 


N 


1255. Dari Aisyah (x£4i!so, dia berkata: “Tidak pernah Rasulullah #5 berpuasa 
(sunnah) melebihi puasanya pada bulan Sya'ban, karena sesungguhnya 
beliau berpuasa pada bulan Sya'ban semuanya (semua harinya).” 

Dan dalam satu riwayat: “Adalah beliau puasa bulan Sya” ban kecuali 
sedikit.” (HR. Bukhari — Muslim) . 





372 - Riyadhus Shalihin - 





Ge 
Es 
"NX 

AN 
na 
ON 
3 


Aa Bg ANA 


. 
KAKE TO Pe TAK Pegat , 2 
SIS - PAKE Tes AE MOS 


AG BASA ge nota 
KALA La 3 SE 
« ng opa GAN gen se "nya 

A55. Sanata cet 


“ai ni yaa », EA AL “.,. Ps Ne 
29 Y Le an BS AS 3 Ke 


Ta Grila 


senin aan na 
“Ng 33) MIPA “as sai see 32): 06 


Aro NI Pet SIG Aoa ikon 
Ga Ka aka G3 PByari 


PAKA 


TA Kara TEKAN 
, 0233 AAN a19 


1256. Dari Mujibah al-Bahiliyah dari bapaknya atau pamannya, sesung guhnya 
ia mendatangi Rasulullah &, kemudian kembali pulang dan ia datang lagi 
setelah setahun dan telah berubah bentuk dan rupanya maka berkata: 

“Wahai Rasulullah, apakah anda tidak mengenalku?” Beliau balik bertanya: 
“Siapa kamu?” Ia menj jawab: “Saya al-Bahiliy yang datang kepada anda 
setahun yang lalu.” Rasulullah #bertanya: “Lalu apa yang merubah (bentuk 


Pe ama sn - Riyadhus Shalihin — 373 








dan keadaan) kamu, padahal kamu dulu punya rupa yang bagus?!” Ia 
menjawab: “Aku tidak pernah makan semenjak berpisah dengan anda 
kecuali di malam hari.” Maka Rasulullah & bersabda: “Kamu telah 
menyiksa diri sendiri!” Kemudian bersabda: “Puasalah pada bulan sabar 
(Ramadhan), dan sehari dalam tiap bulannya!” Ia berkata: “Tambah lagi 
wahai Rasul, karena aku masih kuat.” Beliau berkata: “Puasalah duahari!” 
Ia berkata lagi: “Tambah lagi!” Kemudian beliau berkata: “Puasalah tiga 
hari!” Ia berkata: “Tambah lagi!” Beliau menjawab: “Puasalah dari bulan- 
bulan haram, lalu tinggalkan, puasalah dari bulan-bulan haram, lalu 
tinggalkanlah, puasalah dari bulan haram, dan tinggalkanlah!” Beliau 
mengumpulkan tiga jarinya, kemudian melepaskannya.” (HR. Abu Daud)? 


Bulan Sabar adalah bulan Ramadhan. 


AP KAN: aga an, MIN 
pa S9 Ja 


BAB 226 


KEUTAMAAN PUASA DAN LAINNYA PADA SEPULUH 
HARI PERTAMA DARI BULAN DZUL HIJJAH 


La IG IE AA Gan Sg -IYOV 
BLN: AAA) Gak TE 2g. AN 
Aw3s PPA AA) Ara aa Vas « (Modaie 
AAS TAN »1 dg ? 2 SA 


eat Ipa AS. Ca dian Pat aa AA YUI 
gepn 


"0 Saya katakan: “Sanadnya dha'if sebagaimana saya jelaskan dalam al-Ta 'lig al-Raghb a 
al-Tarhib 2/82 -N- 





374 -— Riyadhus Shalihin - 





1257. Dari Ibnu Abbas 5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak ada hari, 
di mana amal shalih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain dari pada 
hari-hari ini -maksudnya adalah sepuluh hari pertama bulan dzul hijjah-.” 
Mereka berkata: “Wahai Rasulullah &, walaupun jihad fi sabilillah?” Beliau 
menjawab: “Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar 
dengan jiwa dan hartanya (untuk jihad) kemudian tidak membawa pulang 
dari itu semua.” (HR. al-Bukhari) 


EOS 92 2 - 


93 LOLA LV 
AN TAN 
BAB 227 


KEUTAMAAN PUASA HARI ARAFAH, ASYURA, DAN 
TASU'A 


NN 


"3.1, 9. ANA, “La 
sange an aa CERTATEL CAN ANT 2 SAS 9 -NDA 
as Wuaa dug) AG aan 295 151) 

La, Kai Hug 


1258. Dari Abu Oatadah -, dia berkata: “Rasulullah & ditanya tentang puasa 
hari Arafah? Beliau menjawab: “Ia dapat menghapuskan dosa pada tahun 
lalu dan tahun berikutnya.” (HR. Muslim) 


7 55 Kk a30 
TAN KAN NIA OA 


( 


Ef 


PAN Agen 2 Ga Per KIERIY 
AN 
. AN aa 


? -— 


1259. Dari Ibnu Abbas &, sesungguhnya Rasulullah & berpuasa hari Asyura, dan 
beliau memerintahkan untuk berpuasa di hari itu.” (HR. Bukhari — Muslim) 





- Piyadhus Sholihin — 315 





PA 


13K san En Io 
TA EN EN TG ANA, 


' 


MA “ Ka au 
NG AAA Ko yA AAN 


Iis. “er ON 


1260. Dari Abu Oatadah &, sesungguhnya Rasulullah &£ ditanya tentang puasa 
Asyura, maka beliau menjawab: “Ia dapat menghapuskan dosa setahun 
yang lalu.” (HR. Muslim) 


So IG KESEPIAN 


. 
Pad 


SA EN In Fan kan 
| AS . (aa 


1261. Dari Ibnu Abbas «5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika aku masih 
hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa pada hari kesembilan 
(Tasu'a).” (HR. Muslim) 


aa Pena sa RAN, U-YYA 


| BAB 228 
ANJURAN PUASA ENAM HARI BULAN SYAWWAL 


ee anna KENGSII 3S NW 
Ss NY 5 anal Aan Anta » 
, PETI , cyR3N 


A3 “5 





376 — Riyadhus Shalihin - 





1262. Dari Abu Ayyub -, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
berpuasa bulan Ramadhan kemudian di lanjutkan dengan enam hari dari 
bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa setahun.” (HR. Muslim) 


LP AAN 5NYA 


BAB 229 
ANJURAN PUASA SENIN — KAMIS 
) 


Ifa w 27 PB Aas AS Sa Tt: 
Ae AN OgayU As CNN Y1Y 
BEN : It Ke: ang KEL —g 


Ii hn GENIN AL, 


1263. Dari Abu Oatadah #5, sesungguhnya Rasulullah 2 ditanya tentang puasa 
Senin. Maka beliau menjawab: “Itu hari di mana aku dilahirkan, dan hari 
AA di utus, atau diturunkan 1 nak sn (HR. Muslim) 


PAKA ANN SAN NA 


NS pi KN 2g SN 
KG te sX9 » Ara “« KA ESEK YA 
SA Shan 339 TT 25 


1264. Dari Abu Hurairah &5, dari Rasulullah & beliau bersabda: aa AU 
(manusia) dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalanku 
dilaporkan (kepada Allah) ketika aku sedang puasa.” (HR. Turmudzi dan 
dia berkata: “Hadits hasan”, Tan Muslim meriwayatkannya juga yang lain 
tanpa menyebut kata puasa.“ 


IN 
3 
“ 


. 


NA 
2 


1 


N 


2 Saya berkata: “Akan datang redaksi Imam Muslim pada Hadits No. 1576. -N- Saya berkata: 

“Syeikh al Al-Baniy menshahihkan riwayat Turmudzi, seperti dalam kitab Shahih Sunan Turmudzi 

dengan sanad singkat hadits No. 596. dan ia menunjuk kepada kitab al Misykah tahgigi al tsani 
(pada penelitian yang kedua) 2056. juga dalam kitab al-Irwa" 949. 








- sp NA PS manga AY1S 


SESAME GEN GA AE 


ag Kabag 


1265. Dari Aisyah (x£i5!ss, dia berkata: “Adalah Rasulullah & selalu berhati- 


hati (sangat menjaga) untuk puasa hari Senin dan Kamis.” (HR. Turmudzi 
dan berkata: “Hadits hasan.”) 


Andi (naat PSA 


BAB 230 
ANJURAN PUASA TIGA HARI DARI TIAP BULAN 


Pap oa Ne Tana BAE YG 
SIG RENANG FR Gua NG 2 DG 
“tea PAN Gaga 


Dan yang paling utama untuk berpuasa adalah pada hari-hari tengah bulan 
(hari-hari purnama), yaitu tanggal 13, 14, 15. ada juga yang mengatakan hari ke 
12, 13, 14. dan yang benar dan masyhur adalah pendapat yang pertama. 


1 an Kat, £ 3 PPA 5. 
PU NN JBKS aon. 2 2 2 9 AM 
FA an d “3 9 2 
tara Te “ £ 
aan Nit3g3 9 Lita tu 
1266. Dari Abu Hurairah 5, dia ber € “Kekasihku (Rasulullah &) mewasiatkan 


kepadaku tiga hal, puasa tiga hari dari tiap bulan, dua rakaat dhuha, dan 
agar aku shalat witir sebelum aku tidur.” (HR. Bukhari — Muslim) 








378 - Riyadhus Shalihin - 


(KTA daa AN - 2“ Gan 
KE EA NS ANA 
Si ha 5 Ape Be S3 AE at 2,3 


ee 


w, AA 2» D3 — oa 
Sal UN Ia. : Lia setu 


1267. Dari Abu Darda «, dia berkata: “Kekasihku Rasulullah #£ mewasiatkan 
kepadaku tiga hal, aku tidak pernah meninggalkannya selama hidupku, 
puasa tiga hari dari tiap bulan, shalat dhuha, dan agar aku tidak tidur sebelum 


shalat witir.” (HR. Muslim) 
PANGAN MA AIRe Yana MASSA 
& - 4) , 
St en PA . KE 
| PRIA IEN Wina HS 


1268. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al Ash , dia berkata: “Rasulullah # bersabda: 
“Pyasa tiga hari dari tiap bulan, adalah sama dengan puasa setahun penuh.” 


(HR. Bukhari — Muslim) 


L 


” 


23X PENA AO APA PEMAIN KAA Ah 
pan IE Aya cet, Ker 
SAN en Ea HE I TS 

YAA Add TA GAC hat 


Do y 
IG 


- 


- Piyadhws Sholihin — 379 











1269. Dari Muadzah al-Adawiyah, sesungguhnya ia bertanya kepada Aisyah 
Infioiaw: “Apakah Rasulullah & selalu berpuasa tiga hari dari tiap 
bulannya?” Aisyah menjawab: “Benar!” Maka aku bertanya: “Dimulai dari 
bulan apa beliau puasa?” Ia menjawab: “Beliau tidak pernah ambil pusing 
dari bulan apa beliau mulai Ne (HR. Muslim) 


IE SKA SEN xv. 
$s 5 ana Ke HAN ga ta Ah : Pat 


pa ah Ta 


363 KEETAUTN WEEE AA TES 


Go Ga — 

! Hy nba san Ha 
1270. Dari Abi Dzar #5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika kamu 
berpuasa dari tiap bulan tiga hari, maka puasalah pada hari ke 13, 14, dan 


15.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan.”) 


ss. SES ANA LANANG S3. YYVI 


£ £- 
: KING apa aa 2 3 PNG. K AAA 
(ea Pa Ca US ian 


4 CAKGAI ola) . GAS UR Ws) ie 5 


1271. Dari Oatadah Ibn Milhan &, dia berkata: “Adalah Rasulullah & 
memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari-hari tengah bulan, hari 
ketiga belas, empat belas, dan kelima belas.” (HR. Abu Daud) 


a ORI “30 
125 EN PEMESANAN 


Oa aa maan AG an 


“5 K3 
eka Mera Sa ) 





380 - Riyadhus Shalihin - 





1272. Dari Ibnu Abbas «, dia berkata: “Adalah Rasulullah # tidak berbuka pada 


hari-hari tengah bulan, baik dalam kota maupun tengah bepergian.” (HR. an-Nasaiy 
dengan sanad hasan) 


GEA EPKATKAN 
re PRINT APN 


BAB 231 


KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN ORANG YANG 
BERBUKA PUASA DAN KEUTAMAAN ORANG YANG 
BERPUASA YANG RUMAHNYA DITEMPATI MAKAN 

DAN AGAR ORANG YANG TELAH DIBERI MAKAN 
BERDO?'A UNTUK ORANG YANG MEMBERI 


SANG K1 SA Nya 5 Os NNY 


pa 


PNP AA KAA eta agan: 'J6 Ng 
at Lea. « ADANYA Aa an YAI 
Pot S3 


1 Ga IG - 

Ten engan RA 

1273. Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani «5, dari Nabi & beliau bersabda 
“Barangsiapa memberi buka orang puasa maka baginya adalah pahala 


semisal pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut 
Me ” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits - shahih.”) 


ag NYA E AAN GEA AN, 


- 2 ” Pad It — 

an MA RB aya AG 
2 1 » re Aa - 27 AN 
- PAMA Fa Kapil NG 








- Riyadhus Shalihin - 381 





TAG SEN NN KE SS AAN 
ud CAT NS an B3 & 


G PP 4 2 

1274. Dari Ummu Umarah al-Anshariyah wy£45!.xe, bahwa Nabi #&masuk kepadanya 
lalu ia menyuguhkan makanan kepada beliau, maka beliau berkata: 
“Makanlah!” Dia menjawab: “Saya sedang puasa.” Maka Rasulullah & 
bersabda: “Sesungguhnya orang yang berpuasa itu selalu dido'akan 
(dimintakan ampunan) oleh malaikat apabila ada yang makan dirumahnya 
hingga mereka selesai.” Barangkali beliau bersabda: “Hingga mereka 
kenyang.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits hasan.”)?05 


IA RE Gi Sang MAT AYO 
KLATEN ANT yaaa 
DAA pen MEANG AANG 
NG SU Kei SG 5 NY 


yh 2, -n 


€ 


AN 


1275. Dari Anas &, bahwa Nabi & datang kepada Sa'ad Ibn Ubadah &5, maka 
dia segera datang dengan membawa roti dan minyak, beliau lalu makan, 
kemudian Nabi #& mengucapkan (do'a): “Telah berbuka orang-orang yang 
berpuasa dirumahmu?9, dan telah memakan makananmu orang-orang yang 
bertakwa dan malaikat telah memohonkan ampunan untukmu.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih) 


?8 Saya berkata: “Pada sebagian naskah Tirmidzi: “Hasan shahih”, semua itu meragukan, 

saya telah menjelaskannya dalam al-Dha 'ifah (1332) -N- 
26 Maksudnya: “Semoga Allah memberimu pahala sebagaimana pahala orang yang memberi 
makan orang yang berbuka puasa.” Bentuk kalimat berita tetapi, maksudnya adalah do'a (-pent) 





382 - Riyadhus Shelihin - 





9- KITAB P'TIKAF 


ber «. SJ 
Gan DESA 


. 


CN 


BAB 232 


UP TIKAF PADA BULAN RAMADHAN 


1. $ 


Juta 2 « Pd “) 
sda ah sega PNPM 
apa “ (4 Ketan 8, Peta 


1276. Dari Ibn Umarix£45!s—, dia berkata: “Rasulullah #& selalu beri 'tikaf P3 
sepuluh hari terakhir Tadi Ramadhan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


5 KESAN AN 5 KANE AN 
WAS IS “3 Ga iya seh anta 
pan ai SANG 


1277. Dari Aisyah (v£is!xo, bahwasanya Nabi # selalu beri 'tikaf pada sepuluh 
hari terakhir dari Ramadhan hingga Allah mewafatkannya kemudian istri- 
istri beliau beri'tikaf setelah beliau.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SAK de 364 TANYA Sing -NVA 


- 


Mis NS 3S La kandekaha 


(aa 


Manga Kn Sala KM ANA SOr 


- Riyadiu Sholihin— 383 














INI 
AA 


1278. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Nabi & selalu beri'tikaf pada setiap 
Ramadhan selama sepuluh hari, maka ketika pada tahun dimana beliau 
meninggal dunia beliau beri tikaf selama dua puluh hari.” (HR. Bukhari) 


" - 
ALE A. 


10 — KITAB HAJI 


45255 TE Span An 


BAB 233 
WAJIBNYA HAJI DAN KEUTAMAANNYA 


Allah 8£ berfirman: 
KENA ENY mna 455196 
AN ENY 3 Kera 

AV ulas 


“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barangsiapa 


mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Ali Imran: 97) 


Bp an Arema | Gea GAN 
ANA HA) OA SAYANG 2 md 


Pa aa si A c YA PUS 
KA SA ETS 


384 - - Riyadhus Shalihin - 








In Aa SI 
KIE ES ia SD #5 


1279. Dari Ibnu Umar Kx£i45ixo, sesungguhnya Rasulullah #£ bersabda: “Islam 
dibangun dengan lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang 
benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, mendirikan 
shalat, membayar zakat, pergi haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari 
— Muslim)” 


AYAN AAA SEKS KENA Pi" 2 AN NYA. 


PRE ega GA IS Hpan 
KALIAN Lace AI 
EL M5 5 segan 

on »3 See 2 AE 


RKA, Pon ap K3 Kp ABE 


2133 — Pen 3 2 9g NA 
Pang: KSOSAI PN MENAYA 
1280. Dari Abu Hurairah -5, dia berkata: “Rasulullah #& berkhutbah kepada kami: 
“Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka 
berhajilah!” Lalu seseorang bertanya: “Apakah tiap tahun wahai Rasul?” 
Maka beliau diam, hingga orang tadi menanyakan sampai tiga kali. Maka 
Rasulullah & bersabda: “Andai aku katakan “Ya” niscaya jadi wajib, dan 


2! Terlewatkan (hilang) dari manuskrip, dan saya menyempurnakannya dengan apa yang 
telah terdahulu No.1082 dan 1214. 








pasti kalian tidak akan mampu.” Kemudian bersabda: “Biarkanlah apa yang 
aku tinggalkan untuk kalian, sesungguhnya yang menghancurkan orang- 
orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, dan 
perselisihan mereka terhadap para Nabi mereka, maka jika aku 
memerintahkan sesuatu pada kalian, laksanakanlah sebatas kemampuan 
kalian, dan jika aku melarang kalian maka tinggalkanlah!”. (HR. Muslim) 


CAT SE al SEKS, 


Ken 36 S3 « Ad gta) 94 TA 2 SL J8 
GP ai Pa 


, (INA A An JB NSF, KENA TK 


As (paka 


2 OA DK AGS gk 148 KAN 


dapa An: 


1281. Dari Abu Hurairah -&, dia berkata: “Nabi #& ditanya: “Amalan apakah 
yang paling mulia?” Beliau menjawab: “Iman kepada Allah dan Rasul- 
Nya.” Kemudian ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: 
“Jihad di jalan Allah.” Ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Beliau 
menjawab: “Haji yang mabrur.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Mabrur artinya orang yang dalam hajinya serta sesudahnya tidak 
melakukan maksiat . 


MAP AO 5 Lan SELEG NN 
PSA AA Ld LA. na ne 
ea TANGGA ea 333 Sl 3 SR 


1282. Dari Abu Hurairah -5, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Barang siapa berhaji, kemudian ia tidak melakukan hal-hal keji, juga tidak 


berbuat fasik, maka ia akan kembali (tanpa dosa) sebagaimana pada hari 
ibunya melahirkannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


BAN aa Inn NB ME A03 KE AYAY 


386 - Riyadhus Shalihin — 








“4 1 ASIA DKA GAYA Lana Kas LL 


Pot 
pa S3 


. 
pd 


1283. Dari Abu Hurairah & sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Umrah yang 
| satu dan umrah selanjutnya adalah sebagai kaffarah (penebus kesalahan) 


yang terjadi di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada lagi pahalanya 
selain Surga.” (HR. Bukhari — Muslim) 


955235, gmng NG EN 
AS SE NIAS AK 
ban dea KAS 


1284. Dari “Aisyah Inilnlae , dia berkata: “Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, 
menurut kami jihad adalah amalan yang paling mulia, apakah kami (kaum 
wanita) juga boleh berjihad?” Beliau menjawab: “Akan tetapi jihad yang 
paling mulia adalah haji yang mabrur.” (HR. al-Bukhari) 


951 Ta ve 9 “Ah 
Pedan $ ta ah Yan 3G SG NYNS 


- 


Mare n,.n Ta y 


CE AKU el samin AN Ea 


TE TAY 


1285. Dari “Aisyah wy£ib!x», sesungguhnya Rasulullah £ bersabda: “Tidak ada 
hari yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba-hamba- 
Nya dari Neraka dari pada hari Arafah.” (HR. Muslim) 


2 sah | KANG & SES YAN 
7 (1g da5 naga »3 3G Ka, naa 


A2 





- Riyadhus Shalihin - 387 





er 
23 TA ah 


“n 


1286. Dari Ibnu Abbas &, sesungguhnya Nabi # bersabda: “Umrah pada bulan 


Ramadhan menyamai (pahala) haji atau haji bersamaku.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


aa sa Se AAN 
A5 janOsA 4 2 da ay NN 


deh KTA 3 
Ah LI SIA a05 TENUN 


Pe ten 3 £ LAS KANE 


1287. Dari Ibn Abbas &, sesungguhnya seorang wanita bertanya: “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hamba-Nya dalam 
haji, telah mengenai bapak saya ketika ia sudah lanjut usia, ia tidak bisa 
lagi menaiki kendaraan (unta), maka apakah aku menghajikannya?” Beliau 
menjawab: “Ya (Seahajilah untuknya)!” (HR. Bukhari — Muslim) 


w 14 PLAN - —A 
AAA PALA Nag PA ANN 


PL 


pan rena ana IKI TAN Sh 3 Anie 
ANA Arga NIS AA 5 engan 
sd ENYA 


1288. Dari Lagith Ibn Amir &, sesungguhnya ia mendatangi Rasulullah # dan 
bertanya: “Sesungguhnya bapak saya sudah tua tidak mampu lagi berhaji, 
urnrah, juga tidak mampu lagi melakukan perjalanan (bepergian7”?” Beliau 
menjawab: “Berhajilah untuk bapakmu dan berumrahlah?” (HR. Abu Daud 
dan Turmudzi, ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


N 


28 Maksudnya. bepergian untuk haji dan umrah 





388 - Riyadhus Shalihin - 





1289. Dari al-Saib Ibn Yazid &, dia berkata: “Aku berhaji bersama Rasulullah ££ 


pada haji wada' (haji perpisahan) dan pada saat itu aku adalah anak umur 
tujuh tahun.” (HR. al-Bukhari) 


PA og & : & Pa Pa 
- HA AN (ea Haa NYA 


Kan 33 Or ag. NE Kas 


1290. Dari Ibnu Abbas #5, sesungguhnya Nabi £& bertemu dengan rombongan di 
Rauha?9, maka beliau bertanya: “Siapa kalian?” Mereka menjawab: “Or- 
ang-orang Islam.” Mereka bertanya: “Siapa anda?” Beliau menjawab: 
“Rasulullah!” Maka seorang wanita mengangkat bayinya dan berkata: 
“Wahai Rasulullah &, apakah bagi bayi ini ada haji?” Beliau menjawab: 
“Ya, dan kamu akan mendapatkan pahala.” (HR. lu, 


ds Pa f pat” 
KE Aan MUI KANG AAA 
“) Arang, —- TATA NA AO Re 25 


209 Nama sebuah tempat diwilayah al-Far' , antara tempat itu ke Madinah sejauh tiga puluh 
enam mil. 








- Riyadhus Shelihin - 389 





1291. Dari Anas &, sesungguhnya Rasulullah & pergi haji dengan menaiki seekor 
unta, yang sekaligus menjadi pengangkut”? bekal makanan dan barang- 


barang beliau.” (HR. al-Bukhari) 


LEAN SEA NAN 


£ 


YA E: YAA KARENA 255. S3 

ye sangek. 3 pala 

Pria GALANG AS 
(NATA 


1292. Dari Ibnu Abbas xy£i5!s5, dia berkata: “Ukadz, Majinnah, dan Dzul Majaz 
adalah pasar-pasar pada zaman Jahiliyah, maka mereka merasa takut 
berdosa apabila berdagang pada musim haji, maka turunlah ayat (dalam 


musim haji): 
MAA SIANG IL Kagad 


“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari Rabbmu.” (al-Bagarah: 198) (HR. al-Bukhari) 


Gi akal 3 adalah unta pengangkut makanan dan barang-barang, maksudnya Rasulullah & 


tidak memiliki ala! tetapi hanya memiliki al-! , yang sekaligus aka! 5. 








390 - Riyadhus Shalihin - 


Tara MN Yan 21 
NAN KAI 
11 - KITAB JIHAD 


(ie " 13 «I 


5 5 Pu LG NYA 
1 KA 3S Ya, 
BAB 234 


WAJIBNYA JIHAD DAN KEUTAMAAN PERGI DI PAGI 
DAN SORE HARI DALAM BERJIHAD 


Allah # berfirman: 


2 3 Gea - 
pena Tg senar ara 


“Dan perangilah Bean itu semuanya sebagaimana mereka 
memerangi semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang 
yang bertagwa.” (al-Taubat: 36) 


Allah #£ berfirman: 


TER Ea AAA UIE5 


Hati a 


RAK geraaea ME CE SN 
NGERI AU «Uu GRES ato YAN US 


“Diwajibkan atas kamu BN padahal berperang itu adalah sesuatu 
yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 
bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (al-Bagarah: 216) 





- Riyadhus Sholihin— 391 





Allah ss berfirman: 


2 1 2. - - 
Sal EA NET 
3 AE NAS ea) 


N 


5 


“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, 
dan dan suka sak harta dan jiwamu pada jalan Allah.” (at-Taubah: 41) 


KAS Sebisa, 2638 
Pena Menahan 
Ha3. 2 bag KS » FAN AKN IM KIE 
sena as un wa ae Ya 
PAKAN Agan baNGan M2 AG 
1, xi . (BAN gan ga DNS Lp 


“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan 
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada 
Jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji 
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Our'an. Dan siapakah 
yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergambiralah 
dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang 
besar.” (at-Taubah: 111) 


Allah 8£ berfirman: 


."» 


Gin Gonna Yos PENA IGTA AG 3 3 
MIE asa La 





392  - Riyadhus Shelihin — 


Krn 8 2G 

| Lr TAMA TON : AA 

4 AE 2 2 
| Yan ngan 


LAN ad “a29. .N PEN YAN GAS AAN 

| Pa MA Gasa: Aren 
(7 AN “IA UKAP 

A- TN PAP PALA AN ana 33229 


“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) 
yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah 
dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 
dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada 
masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (Surga) dan Allah 
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala 
yang besar, (yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. 
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (an-Nisa: 95-96) 


Allah $£ berfirman: 
1. Yaa OI KAS 
$ apa AGEN 0IE3 
NE AC 3 
iga LUSA Yaa Sya AL £ 


seba! BUNG Ea Gas 
Se Ea eng YAN WK YK 

9 ie eta ea HE 
Get £ Par YA AYANG Ie pan ura 
Nana ega GGS 


“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 





- Riyadhus Shelihin - 393 





perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan 
harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya, 
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke 
tempat tinggal yang baik di surga “Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan 
(ada lagi) karunia lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan 
kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang beriman.” (ash-Shaf: 10-13) 


On nnra Segan KI ia, KA Ia 
MO p” HE ERA 3 "XX 


Dan ayat-ayat dalam bab ini banyak serta masyhur. Adapun ae ae 
menunjukkan keutamaan jihad maka ia lebih banyak, di antaranya: 


AAA TAAT Teken ANRI KAIN 
« ana Pan ya KA NAS 
& IS « ANA ik Je S RE Ia 
" Aa” Ga - 4, aa 
KEKE. Tera 36 era 


1293. Dari Abu Hurairah «s, dia berkata: “Rasulullah #8 ditanya: “Amalan apakah 
yang paling mulia?” Beliau menjawab: “Iman kepada Allah dan Rasul- 
Nya” Kemudian ditanya: “Apa lagi?” Beliau menjawab: “Jihad di jalan 
Allah.” Ditanya: “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Haji mabrur.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


MAC 36 LAYAN Eyaan A9 NA, 


SA EA BEAN 15 





PP Lada" Ng . tu 
TES INGIN 9: IA LG 


Ta Ld 


1294. Dari Ibnu Masud 5 dia berkata: “Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, amalan 
apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab: “Shalat tepat pada 
waktunya.” Aku bertanya: “Lalu apa lagi?” Beliau menjawab: “Berbakti 
kepada orang tua.” Aku bertanya: “Kemudian apa lagi?” Belian menjawab: 
“Jihad di -. Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


See Ir Tega Ste5 


1295. Dari Abu Dzar &, dia berkata: “Aku bertanya: “Wahai Tee Lala 
apakah yang paling mulia?” Beliau menjawab: “Iman kepada Allah dan 


jihad di jalan Nya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


yg An tes 1 


Ig Na KE ANN, NN 
Ae 2 Lagu 5 Aa 3.1 y3 JG 
sae Ga 5 . LELE 


1296. Dari Anas &:, sesungguhnya Rasulullah & Eh “Pergi berjihad di 
awal hari (pagi) di jalan Allah —atau sore hari— adalah lebih baik dari pada 


dunia dan isinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KATA OA Angan! SE ANAN 


GL NS ega 5 5 
3 KA Kan 3 ALAg HA Pena 


- Riyadhus Shelihin - 395 











2 Pa aan 3 Y Ah an 
ANN AAN Ga Aa Geya yan JG iya 
, 
AAS K3 IT 
"A5 H4 0YEA AGS 


1297. Dari Abu Said al-Hudriy &, dia berkata: “Seseorang datang menghadap 
Rasulullah & dan bertanya: “Manusia yang manakah yang paling utama?” 
Beliau menjawab: “Orang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya 
di jalan Allah.” Kemudian bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” Beliau 
menjawab: “Orang mukmin yang berada di salah satu jalan yang ada di 

gunung?! guna mengabdi kepada Allah, serta menghindari manusia dari 
kejahatannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


- P 
Ra PN 


' KI A3 ,) 
NAAM ALA AIA ANA AK 
AN gn NALEAN G3 Anranty YME -NAN 
LAN PENA SP NG Ra 
NAN AS 
5 SANA Yuta 3 ep yi (ox 5 
Ing aa « IC EN II nm 
Gek SESI bayang AA er 
ed 
AO AP Tg 2 Pa ya Ya CAN Grati 
SAB PAN AGEN 
LG NAM SA - Gor Len PS Ne 1 
” wa “ . bad . - w 
SE ANGIN IN IS AD 
1298. - Dari Sahal Ibn Saad &, sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Jihad 
sehari di jalan Allah, adalah lebih baik dari pada dunia dan isinya, dan 
tempat seluas cambuk milik salah seorang kamu yang ada di Surga adalah 
lebih baik dari pada dunia dan isinya, dan pergi sekali di sore hari yang 


dilakukan seorang hamba di jalan Allah, ataupun pergi di pagi hari, lebih 
baik dari pada dunia dan segala isinya.” (HR. Bukhari - Muslim) 


pa 


19-31 GIA, LN TS 

aa La 01 BASIS IA AA 
1 BA KAL IL MA NA IL 
Nb Ifan bl “Iga Kilgani 


2 z 


2) Be adalah jalan yang ada digunung 





396 - Riyadhus Shalihin - 


: 
Pu CNE KL NP ae P 0g 0 
. ” -. . -“ 
aa AN AT AN ET delay 
at Pa ta 2 ae 5 PA ad Pe 
PN BEA eka, ANE Go ria 
1299. Dari Salman es, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Jihad sehari semalam, lebih baik dari pada puasa sebulan dan shalat 
malamnya, dan jika ia mati, maka amalnya yang pernah dilakukannya akan 


tetap mengalir, dan rizkinya akan tetap dilimpahkan kepadanya, dan ia 
akan selamat dari pembuat fitnah.”2? (HR. Muslim) 


& 28- BA GA 
ATAP aa Na SAN 


HER BAU CICAK RTA pentul 


"ny 


aa. p 84. “. Gas | 3 2- 2 R3 w 
Anh yaaa da mela AS AYI 
AAA, Na AAA na 
Bag Ape 39 Tag NB) 
La 

5 9. 

Te 
1300. Dari Fadhalah Ibn Ubaid &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Setiap orang yang meninggal amalnya selalu ditutup kecuali orang yang 
berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya amalnya akan dikembangkan 


untuknya sampai pada hari kiamat, dan ia akan diselamatkan dari fitnah 
kubur.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi, ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


Aan La SEKEN AT AYAM 


Papa aja Wang HE 
“NG te 2Vo135 WENGE pa 233 


1? Maksudnya. penguji di dalam kubur. semoga Allah melindungi kita darinya 








- Riyadhus Shalihin — 391 





0 XI eh 


pa 
AI Tg Aa 


Na 


1301. Dari Utsman 5, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Jihad sehari di jalan Allah, lebih baik dari pada seribu hari yang ada pada 
selain kedudukan jihad.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan 
shohih.”) 


an SIS AANG: TS LAGAN 
ibis Has Ha 
EP En NA, PENA NA te 
megan NA Ce KAIN saka 
5 255 ARE PN Ep 
GA Ag ka oh 


Alas Kn ae MAT OAr OTT ALS 
Sang SAN gb ebagaa 
Yak Kab syg - 1G SI GG 


3, 35 A5 - 2 Y: - 3 KA 
Oa 9 Ten 22 K3 Ka 
SORE " 1 


DB rd AS 
Aa KE Pena Igal angs 
(AE Gang Tae J 


AAA SS AKA 


398 - Riyadhus Shelihin — 








AE LT GA AG LE 
Ken s by 


1302. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Allah 
menjamin orang yang keluar di jalan-Nya, tidak ana yang membuatnya 
keluar melainkan jihad di jalan-Ku, dan karena iman kepada-Ku, serta 
membenarkan rasul-rasul-Ku, maka ada jaminan dari-Ku, Aku 

' memasukkannya ke Surga, atau Aku kembalikan kepada rumahnya yang 
darinya ia keluar dengan membawa pahala, atau harta rampasan. Dan demi 
Dzat yang jiwa Muhammad ada dalam tangan-Nya, tidak ada luka yang 
tergores karena jihad di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari 
kiamat seperti keadaannya pada hari ia terluka, warnanya warna darah, 
namun baunya wangi minyak misk. Dan demi Dzat yang jiwa Muhammad 
ada dalam tangan-Nya, andai tidak memberatkan kaum muslimin, tentu 
aku tidak akan pernah meninggalkan sariyyah?' (pasukan kecil) yang 
berjihad di jalan Allah selamanya, akan tetapi aku tidak menemukan 
keleluasaan?4, untuk membawa mereka (kaum muslimin), dan merekapun 
tidak punya kemampuan untuk itu, dan mereka merasa berat untuk tidak 
ikut serta denganku. Dan demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam 
tangan-Nya, sungguh aku ingin jihad di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, 
kemudian aku jihad lagi, dan terbunuh lagi, kemudian aku jihad dan 
terbunuh lagi.” (HR. Muslim, dan sebagian juga diriwayatkan al-Bukhari) 


al-Kalm artinya luka. 


| Sama, G Ag su IG A4 A'£5 NN 
BLS banar nya 
IEEE Aa cDanePny LNG eU SI 


1303. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak ada 
luka yang terjadi karena (jihad) di jalan Allah, melainkan akan datang nanti 


pada hari kiamat dalam keadaan masih berdarah, warnanya warna darah, 
dan baunya wangi misk.” (HR. Bukhari — Muslim) 


'8 Sariyyah. adalah bagian dari pasukan, yang maksimal jumlahnya mencapai empat ratus 
orang. yang dikirim ke pasukan musuh. 
"3 Keleluasaan bagi seluruh umat Islam. 





s Riyadhus Shalihin - 399 








Ata ata ML NN NI 
MERE KANG. 
TA A03 


LAINYA 1, 


KE AAA KAN 
AM WA, - Kat Pn PO LN UT 
Pan aa Ka Belah 


539 aj Ina KAPAN 
399 90129. KT AGEN 
GB G0 
Ata Ta Ka 


bapa 

1304. Dari Muadz «5, dari Nabi & beliau bersabda: “Barang siapa berjihad di 
jalan Allah, dari seorang muslim (walaupun) selama jarak antara dua kali 
perahan susu unta?'. Maka telah wajib baginya Surga, dan barang siapa 
terluka di jalan Allah, atau tertimpa suatu bencana?'5, maka sesungguhnya 
ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaannya yang paling deras 
kucuran darahnya, warnanya bagai za' faron, dan baunya adalah bagaikan 
wangi misk.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi, dan ia berkata: “Hadits 
hasan.”) 


AANG DGN 
eapa in rae 
Ta LI TE KRS NE esa 
alta CE TATI LN 3G 


“ “ 
K3 2 ap PT ” 
PANEN WS Wigan 
Cc. 
PAGE y CAN) 
25 Kinayah tentang orang yang sedikit jihadnya. 
M9 3x6 adalah kejadian-kejadian dan kevelakaan-kecelakaan yang menimpa manusia. 


H3 5 Rigadims Sihalikis oo Tea ea aaamamao aan 





y.» 1g Ba 9G CN IE . P) n.9 
TW AN KA KAS An Ghana" 
AN S2 1 : AN khas 

) 


RENJA IL AK 9. c 2 
MAINAN SEGI PN G3 PE 
- 


KL TER ANA ALATI 


Lane SA An AA 
KEBENGELA u aa In — 


1305. Dari Abu Hurairah #&, dia berkata: “Ada seorang sahabat Rasulullah, 
melewati bukit yang di sana terdapat mata air yang segar, maka itu menarik 
perhatiannya (membuatnya takjub), lantas ia berkata: “Andaikan aku 
mengasingkan diri dari manusia, dan menetap di sini, akan tetapi tidak 
akan kulakukan sampai aku minta izin kepada Rasulullah 5.” Lalu ia pergi 
menghadap Rasulullah dan menceritakan hal itu, maka beliau bersabda: 
“Jangan kau lakukan! Karena sesungguhnya keberadaan salah seorang dari 
kalian dalam medan jihad fi sabilillah, adalah lebih utama dari pada 
shalatnya di rumahnya selama tujuh puluh tahun, tidakkah kalian suka jika 
Allah mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam Surga? 
Berjihadlah di jalan Allah, barang siapa berperang di jalan Allah selama 
waktu yang ada di antara dua perahan susu unta, maka wajib baginya masuk 
Surga.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan.”) 


&fg41 artinya lama waktu yang ada diantara dua kali perahan susu 
hewan. 


SE IAN ITS SLTA 
KALI KAU JG AI Yaa 3 


Pel 


(OGAN Kere” Mah Gea AAA TA 
Sigra MAP ON RC Sah G3 
“ 











AA NN CAP UN , SNI c 
MEA SAN 3 AAN an 6 
ye - Haa 
SIS 9 paka 28 WN PUN 5G 
Ie PAT, . 3 AN Ya Ag 1g 


bi Pe NE AYAT 1 Ia 
MEI Laga 
MSI “IL a AN 
IBL ORIN. Ap sana an PEN 


Pata Ken 


(ANAK tag 
KAN Ne Pa Lt naa 293 


1306. Dari Abu Hurairah -&, dia berkata: “Ditanyakan: “Wahai Rasulullah, apa 
yang menyamai pahala jihad di jalan Allah?” Beliau menjawab: “Kalian 
tidak akan mampu!” maka merekapun men gulang-ulangi pertanyaan itu 
kepada beliau sampai dua atau tiga kali, dan jawaban beliau tetap: “Kalian 
tidak akan mampu!” Kemudian bersabda: “Perumpamaan orang yang 
berjihad di jalan Allah, bagaikan orang yang terus berpuasa dan shalat 
malam, serta taat dengan membaca ayat-ayat Allah, ia tidak pernah bosan 
dari puasa, juga shalat, sehingga sang mujahid (orang yang berjihad) di 
jalan Allah kembali (pulang).” (HR. Bukhari — Muslim, dan ini adalah 
redaksi Muslim) 


Dan dalam riwayat al-Bukhari: “Sesungguhnya seorang lelaki bertanya: 
“Wahai Rasulullah & tunjukkan kepadaku suatu amalan yang menyamai 
pahala jihad!” Beliau menjawab: “Aku tidak menemukannya!” Kemudian 

. beliau bertanya: “Apakah kamu mampu jika seorang mujahid keluar untuk 
jihad dijalan Allah, mampukah kamu masuk masjidmu kemudian kamu 

— shalat tampa lelah, dan kamu puasa tanpa berbuka?” Maka ia menjawab: 
“Siapa yang mampu melakukannya?!” 


PL) g”a 2 
1S » 





Aa Kat Ih en, ya 
» knyenyem de 5 .. 0nd 


PEN NU Hatug -9. ae 


Sapa Topan s5 Sa: 


Pn “« PN 


1307. Dari Abu Hurairah 4, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Termasuk 
penghidupan manusia yang terbaik bagi mereka adalah, seorang keluar 
dengan memegang tali kekang kudanya untuk jihad di jalan Allah, ia pacu 
kudanya dengan cepat, setiap kali mendengar suara dahsyatnya peperangan 
atau dentingan senjata, ia segera terbang kesana, untuk mencari mati 
(syahid) pada tempat-tempat yang disangkanya?!, atau seorang yang 
menggembala kambing di atas salah satu puncak gunung ini, atau di salah 
satu dasar lembah, dia mendirikan shalat, membayar zakat, dan mengabdi 
kepada Rabb-nya hingga ajal datang menjemputnya, tidak ada kondisi dalam 
kehidupan manusia melainkan ia berada dalam kebaikan.” (HR. Muslim) 


AA, y sair Mean Ayana ARA KAN A 
aa Aan TA AYAT aj raga 
La Bog. SINGA Tyakas SESI 


"17 Mati syahid dengan terbunuh £ |-sll Y atau karena sebab lain € MX perawi hadits 
y g Ap 


ragu-ragu, tetapi yang paling cocok adalah yang kedua 4. ,k! 5. (-pen?) 





« RNiyadhus Shelihin — 403 


1308. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya dalam Surga terdapat seratus derajat yang Allah persiapkan 
untuk para mujahid di jalan Allah, dimana antara satu derajat dengan lainnya 
bagaikan s3 yang ada diantara “langit dan bumi.” (HR. al-Bukhari) 


Pagi yr Tarra tg, 


AN Ig DAEAN G3 KA OT SANA 


GI 


#sanduan sep ARA 
ve. Kata Das 21 KENA 2555 Ie 
NC TUBA se AN an ara 1.35 


-“y 


yamg as Fr 
NG (ENYA TAS, S5 IL 
KAN Nya in. MATEK PPN Tp Ig 
MALANG NYA 


1309. Dari Abu Sa'id al-Khudriy &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Barang siapa ridha kepada Allah sebagai Rabb, dengan Islam sebagai 
agama, dan dengan Muhammad sebagai rasul, maka wajib baginya Surga.” 
Maka Abu Said merasa heran dan takjub, lalu berkata: “Ulangi Jagi untukku 
wahai Rasul.” Maka Rasulullah #8 mengulanginya lagi, kemudian bersabda: 
“Dan (perkara) yang lain, karenanya Allah akan mengangkat seratus derajat 
bagi seorang hamba di Surga, jarak antara derajat satu dengan yang lain 
bagaikan jarak langit dan bumi.” Ia bertanya: “Apakah itu wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab: “Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah!” 
(HR-Muslim) 


Degk PENGEN IA An 


- PAN 0 « 
NS IN gan KEL SK 





404 - Riyadhus Shelihin - 


ja ES KAS 1S Me TANYA 

Org JG 3 "Dg nan MY 2 |) 
san cut ARA 
FEE KAN I. KANE 


Gasa kaan SEE SN Bag yak 
SA toa. Ke TN 


1310. Dari Abu Bakr Ibn Abu Musa al-Asy'ariy ia berkata: “Aku mendengar 
bapakku (Abu Musa) ketika dia berhadapan dengan musuh, berkata: 
“Rasulullah #& bersabda: “Sesungguhnya pintu-pintu Surga berada di bawah 
bayang-bayang pedang, maka berdirilah seorang lelaki yang compang- 
comping bajunya dan berkata: “Wahai Abu Musa, apakah kau mendengar 
Rasulullah #& mengatakan hal itu?!” Bapak menjawab: “Benar!” Lalu orang 
tadi kembali kepada teman-temannya dan berkata: “Aku mengucapkan 
salam kepada kalian.” Kemudian ia patahkan sarung pedangnya serta 
melemparkannya, lalu ia melangkah maju dengan pedangnya kearah musuh, 
maka ia menebas dengan pedangnya hingga akhirnya ia mati terbunuh.” 
(HR. Muslim) 


KANG SEE NNG IE AYU 

2 (PR CA $ 
AA KE LNG. £ Sar 2536: ds 
G) Grag SER EESAK AS yaa 


1314. Dari Abi Abdurrahman Ibn Jabr -, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Tidak ada kaki seorang hamba belepotan debu karena jihad di jalan Allah, 
lalu disentuh oleh api neraka.” (HR. al-Bukhari) 


anna aan samaan ram mama: PUyadius Shelihin — 405 





NG ngak daa SA ANT NG AV 
Tega Ga Ap ha, ey) Kilau 
? NAK KEY . - 
2 NE KEN erna SASAK 
3 


WISMAN AAA EGA 
ana Pra 


. CP yaa 


1312. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah £& bersabda: “Tidak akan 
masuk neraka, seorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga 
ada air susu yang kembali ke tempat asalnya (susu), dan tidak akan 
terkumpul debu pada diri seorang yang berjihad di jalan Allah dengan asap 
api neraka jahannam.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


Lena SEKEN SES AN Y 
Ag SE KATA Nora ra Sa Aan & yag 
diset G3 saia 9 dngn 


B2 A3 


Soda Mire ALAN 019) 


1313. Dari Ibnu Abbas «&, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Dua mata yang tak akan tersentuh oleh api neraka, mata yang menangis 
karena takut kepada Allah, dan mata yang tidak tidur karena berjaga di 
jalan Allah.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan.”) 


, Pa”, “9 Pd 
AN Yani KANG 25 AL 


Nah NA an IG RE 


406 - Riyadhus Shalihin — 








NN Tas AA NEK 
Tag , MPA AAN 3 DES 


1314. Dari Zaid Ibn Khalid &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Barang 
siapa mempersiapkan (membiayai) orang yang akan berjihad di jalan Allah, 
maka ia telah berjihad, dan barang siapa menggantikan seorang yang 
berjihad untuk menjaga keluarganya dengan baik, maka ia telah berjihad.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


vit» pa Ti 4,3 9 1 E 2 
02536 TKR  AAI Aro 
z o . 3 . 4 . .. (3 Tg HE 
AN BEE EKA AA. RE 
” p £ G2? G , - Ba - 4 na 
Ia SN AN 3 AAS 


o 
"ad 
Sa IKA Era Pm y 
Si Ta ISI SA NON). LAIN 
1315. Dari Abu Umamah -5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sebaik-baik 
sedekah adalah naungan tenda?! di jalan Allah, dan memberikan pelayan 


(untuk melayani mujahid) di jalan Allah, atau menghadiahkan unta?” untuk 
jihad di jalan Allah.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


4 Cp AL ET " Oa aa Ar 
: AG AN ya KA SANA 9-N 


CG “ - 2 £ 2 ? - CB Paud 
Ap PAN RS G3 TANI SIA SL 


yan 


AAS GGS AG DAK hn AT 
2 wis (Go HA Sasase SSI 0G 

IN Bae KY ENG VP hika UNA Area 
Di53 IE MIPA nh G5 


Pn 


SN IS TE IA sh si 


28 YUsts adalah rumah atau tenda dari bulu. 
219 1348 4, adalah unta dewasa yang siap kawin 
taad mak c I 





- Riyadhus Shalihin - 407 





z 


Sp. Bg NA KP. 5 
KUE K3 NN AS Ap omi 


1316. Dari Anas &, sesungguhnya seorang pemuda dari suku Aslam bertanya: 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin jihad di jalan Allah, tapi aku 
tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku persiapkan untuk jihad.” Beliau 
bersabda: “Pergilah ke Fulan, karena sesungguhnya ia telah siap-siap, tapi 
sekarang sakit!” Maka pemuda itu mendatanginya dan berkata: 
“Sesungguhnya Rasulullah &, titip salam kepadamu, dan berpesan agar 
kau berikan kepadaku persiapanmu.” Maka orang itu berkata (kepada 
istrinya): “Wahai Fulanah, berikanlah kepada pemuda ini apa yang telah 
aku persiapkan, dan jangan sekali-kali kamu menahannya barang sedikitpun 
karena demi Allah, sekali-kali kamu tidak menahan?? sedikitpun dari 
padanya, lalu Allah memberkati untukmu padanya.” (HR. Muslim) 


Te LES IL NANGA 
Na “IS Oa SAN 2 


PAN ag 


MA Ma « rep NN TAN Ea 25 
SI Si nerapaA gag 
js KAN JAS Rr aaG 

AISI IA 


1317. Dari Abu Said al-Khudriy &, sesungguhnya Rasulullah #8 mengirim pasukan 
kepada bani Lahyan, maka beliau bersabda: “Hendaknya keluar dari tiap 
dua orang salah satunya, dan pahala dibagi antara keduanya.” (HR. Muslim) 

Dan dalam riwayat: “Hendaknya dari tiap dua orang keluar satu orang.” 
Kemudian berkata kepada pimpinan pasukan: “Barang siapa di antara kalian 





21 LI X Ia 3 asalnya sh. £Y. nunnya dibuang tanpa amil nashab dan jazm. ini 
adalah satu bahasa yang LAN al. (-penr) 


LGS 5 Riyadhus Shalihin — aa 








tertinggal untuk menjaga keluarga dan hartanya dengan baik, maka baginya 
setengah pahala orang yang keluar berjihad.” 


AAA AAL CA NA KANAN 
PA Pen tp kta Iga 
AGE Kr “« TA SE kun. J3 LURY OA Ket 


AL Pa SE. Be Adi: jan Ia Ya “8 
WB ng vr. aRetaga 


1318. Dari al-Bara &, dia berkata: “Seorang dengan helm besi mendatangi 
Rasulullah #& dan berkata: “Wahai Rasul, aku berperang atau masuk Islam 
saja?” Beliau menjawab: “Masuk Islam dulu, kemudian berjihadlah?” Maka 
orang itupun masuk Islam kemudian berperang dan terbunuh. Maka 
Rasulullah & bersabda: “Beramal sedikit, tapi diberi pahala banyak.” (HR. 
Bukhari — Muslim, dan ini redaksi Pai 


NG MET SATA 
AN Ines yet eya AN EU Pagbr 


£ ?4 0.2 LA — c 
& NADA Ban nan 


“ $ “ z' LS - “. tan Pa 
5 1 Fa Az “ 1 
« ha AK Gasa SD NA PS ats 
Pena, a 
Per Kat 2,2 29 Oa 
Kanan A83 Pane. 219 83 
13 19. Dari Anas &, aa Nabi & bersabda: “Tidak seorangpun yang 
masuk Surga, lalu ingin kembali ke dunia padahal ia tidak memiliki apapun 
diatas dunia, melainkan seorang syahid (yang mati dalam jihad), ia berharap 


bisa kembali ke dunia, kemudian terbunuh (dalam medan jihad) sepuluh 
kali, hal itu karena ia melihat sebagian kemuliaan.” 


NI 


an 


dy 


w 


- Riyadhus Shalihin - 409 


Dan dalam riwayat: “Karena melihat keutamaan mati syahid.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


sa Tai aa sana SL NY. 
IA ANA Oa ANA 
peranan 

Z SK LA Sa KEP R33 
GIS 


1320. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash #&, sesungguhnya Rasulullah & 


bersabda: “Allah akan mengampuni untuk seorang syahid segala sesuatu 
kecuali hutang.” (HR. Muslim) 


Dan dalam riwayat: “Mati di jalan Allah dapat menghapus segala 
sesuatu kecuali hutang.” 


“7 31 GA AA G - 
Aa Anya ca Tn dsa 


SA Ga 7 KAI KEKe Pn 
da A83 gan, Are Near sasa 
ME Ea 


#1 2 Oa Tn 
KLO Aoa Hala AG 
Puan & Ge a3Jar 3 Jet 


Hn AN Op ak Lani 
SEE an yana ISIS 1.J6 ker 


410 - Riyadhus Shalihin — 





AA Ea: : Kan Ah KAA TN (GS. 
Pena KMERU SPA DIPA ON jare ee 
, Karan “« 23 SEA 


1321. Dari Abu Oatadah &, sesungguhnya Rasulullah &, berdiri di hadapan para 
sahabat, dan menyebutkan bahwasanya jihad di jalan Allah, dan iman 
kepada Allah, adalah amalan yang paling utama, maka berdirilah seseorang 
dan bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut anda jika saya 
terbunuh di jalan Allah, apakah terampuni segala kesalahan saya?” Maka 
beliau menjawab: “Benar, jika kamu terbunuh di jalan Allah, dan kamu 
sabar serta mengharap pahala dari Allah, dan engkau maju merangsek, 
serta tidak melarikan diri dari medan jihad!” Kemudian beliau bertanya: 
“Apa yang kamu tanyakan tadi?” Orang tadi menjawab: “Apakah jika saya 
terbunuh di jalan Allah, segala kesalahan saya akan terampuni?” Maka 
beliau menjawab: “Benar, dan engkau sabar serta mengharap pahala dari 
Allah, maju berperang dan tidak melarikan diri, melainkan hutang!, karena 
Jibril baru saja mengkabarkan itu Jana (HR. Muslim) 


Ld NAN Pa 
ai KESAN Mete 5 An aa 
da, peng An 
eni « Kh, ,) pa S Han 
fu - “ Pn un” 4 
BELAG VI EK IG con . 
1322. Dari Jabir &, dia berkata: “Seorang lelaki bertanya Na Rasulullah &: 
“Dimanakah saya berada jika saya terbunuh wahai Rasul?” Beliau 
menjawab: “Di Surga.” Maka lelaki tadi melemparkan beberapabiji kurma 


yang ada dalam genggamannya, kemudian berperang hingga akhirnya 
terbunuh.” (HR. Muslim) 


A5 EN ELANG NE ANNY 
ag Data pita BRA, NG 


- Riyadhus Shalihin— 411 








KA hn Ih APA 
3 GEN SA ES ar ena 
Gepa SAN Gaga ni Kegae Isa 15 
2 (ALA IG NG Ah 
an La PES ANGLING KENA 
ATU NASI IE 132 IE LNG 
AI I6erg . SAY “iagaran 
3.6 Kab UN ng 
HN Sa EK agar 
KA BOR EK LG 
TERAS BA HS 
YAN 

aa , 


1323. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah #8 berangkat bersama para 
sahabatnya Tana mendahului orang-orang musyrik satupat di sumur Badr, 
lalu kaum musyrikin datang, maka Rasulullah & bersabda: “Tidak 
seorangpun dari kalian mendahului kepada sesuatu lines ga aku yang terlebih 
dahulu.” Maka kaum musyrikin pun mulai mendekat, maka Rasulullah & Ea 





412 - Riyadhus Shelihin — 





bersabda: “Bangkitlah menuju Surga yang luasnya seluas langit dan bumi!”. 
Ia (Anas) berkata: “Umair Ibn al-Hummam al-Anshoriy bertanya: “Wahai 
Rasulullah, Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ??” Beliau menjawab: 
“Benar!” Ia berkata: “Bakh bakh.””'' Maka Rasulullah & bersabda: “Apa 
yang menyebabkanmu mengatakan bakh bakh?” Ta menjawab: “Tidak ada 
wahai Rasulullah, melainkan aku berharap termasuk menjadi penghuninya.” 
Beliau berkata: “Kamu termasuk penghuninya.” Lalu ja mengeluarkan 
beberapa biji kurma dari kantong panahnya, lalu memakan darinya, 

kemudian berkata: “Jika saja aku bisa hidup hinggga aku menghabiskan 


tafata) 


kurma-kurma ini, alangkah lamanya kehidupan ini.” Maka iapun segera 
melemparkan semua kurma yang ada padanya, kemudian ia maju berjihad 
hinga terbunuh.” (HR. Muslim) 


(86) artinya, kantong tempat anak panah. 

San MEA Intan IE: Ph 
pan “ ENG NAN 

PEIES AAN AIE AN GSE5 
sg Haynganaa: 635 
Tea Gek in PAN 
Parit SL NA AAS 


1 Ta 


akan Na 13 NASAS 3 aa TKI 
One bata Me TNA MA Ceen ai 


GA 


2 ga IE Ba A5 ea Tas 1, AS 


24 Ungkapan kekaguman terhadap. sesuatu yang agung 








- KEIE SIN 3S Heh aga 
Kep ara AG Aan. KAS 
NI LEE Tn GAS 


kas 


5a3. PALA NN, TEA AKR 


2 3 
“ Ana 


1324. Dari Anas &, dia berkata: “Serombongan orang datang kepada Nabi &, 
meminta kepada beliau agar diutus bersama kami orang-orang yang 
mengajarkan kepada kami Al-Guran dan sunnah. Maka beliau mengirim 
kepada mereka tujuh puluh orang dari sahabat Anshar yang disebut: Al- 
Ourro' (pembaca-pembaca Al-Our'an), termasuk di antara mereka 
pamanku dari pihak ibu, Haram. Mereka membaca Al-Ouran dan mengkaji 
isinya di malam hari untuk belajar, adapun pada siang hari mereka menimba 
air dan membawanya ke masjid, juga mencari kayu bakar dan mereka jual, 
kemudian mereka beli dengan hasil penjualan itu makanan untuk penghuni 
Shuffah, juga orang fakir. Maka Rasulullah # mengutus mereka (untuk 
mengajari rombongan yang datang tadi), akan tetapi di tengah jalan mereka 
(rombongan yang minta tenaga pengajar tadi) menghadang dan akhirnya 
membabat habis semua gurro” sebelum sampai di tempat, mereka berdoa: 
“Wahai Allah, sampaikan kepada Rasulullah & kabar tentang kami, 
bahwasanya kami telah berjumpa dengan-Mu dan kami ridha, dan Engkau 
Juga ridha kepada kami.” Lalu ada seorang datang menghampiri Haram, 
paman Anas dari belakang, dan kemudian menikamnya dengan tombak 
hingga tembus, kemudian Haram berkata: “Aku telah menang, demi Rabb 
Ka'bah!” Maka Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya saudara-saudara 
kalian telah terbunuh, dan sesungguhnya mereka berdoa: “Wahai Allah, 
sampaikan kepada Nabi-Mu, bahwa kami telah berjumpa dengan-Mu dan 
kami ridha, serta Engkan ridha kepada kami.” (HR. Bukhari — Muslim, ini 
redaksi Muslim) 


35 .. 9 & 2 PU KEPANG MUD 3 
NS yaa “2 yak an 1 9 NY YO 





414» Riyadhus Shalihin - 





AG: An. aa s3 Gas 
SANG Ea seo 
MEN gnarea Digo an 
H3 NA TE KAN hp 
TAN 3 S5 Pa LEAN Tan, 
Nata, Ra Na yaaa KUA pe 
REA al OA NIA UEA Jaa 
Haa SL SLENG AIE KA 
KAN SA Ao PALA AAA KENA #ya 

kasa, NG PENA & 
Pra 2S IKI. sara 


pg: 2 


NG 


Dibagi yan: sa BAN eh 
3 - "p #2 KY Ora Can cus, 


epANA daa Pan (AI 


na - 


SG en ea 


- Riyadhus Shalihin - 415 


1325. Dari Anas «, dia berkata: “Pamanku Anas Ibn an-Nadhar tidak ikut dalam 


TA 


perang Badr, maka beliau berkata: “Wahai Rasulullah &£, aku telah tertinggal 
dalam pertempuran pertama di mana anda memerangi kaum musyrikin, 
jika saya mendapatkan kesempatan untuk memerangi kaum musyrikin (di 
masa mendatang) niscaya Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan!”. 
Maka ketika tiba perang Uhud dan kaum muslimim terdesak, maka ia 
berkata: “Wahai Allah, aku mohon ampunan atas apa yang dilakukan 
mereka (para sahabat), dan aku berlepas diri dari apa yang mereka perbuat 
(maksudnya kaum musyrikin).” Kemudian maju merangsek dan Saad Ibn 
Muadz menyambutnya, lalu ia berkata: “Wahai Saad Ibn Muadz, Surga 
demi Rabb al-Nadhar (Tuhannya al-Nadhar), sesungguhnya aku mencium 
aroma Surga di perang Uhud ini!” maka Saad berkata: “Saya tidak mampu 
melakukan seperti apa yang ia lakukan wahai Rasulullah!” 


Anas berkata: “Kami menemukannya dan di tubuhnya terdapat delapan 
puluh lebih?? luka tebasan pedang, atau tusukan tombak, atau tancapan 
anak panah, kami menemukannya terbunuh dan orang-orang musyrik telah 
mencincangnya, maka tidak seorangpun dapat mengenalinya melainkan 
saudari perempuannya yang mengenalinya dari ujung-ujung jarinya.” 

Anas berkata: “Kami mengira bahwa ayat ini turun berkenaan 
dengannya dan yang mengalami serupa dengannya : 

YY: AAN £ KE NAN Haa PA ANT AAAK BNN TA, 

“Di antara orang-orang mu'min itu ada orang-orang yang menepati 
apa yang mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada 
yang gugur.” (al-Ahzab: 23) Sampai akhir ayat.” (HR. Bukhari — Muslim, 
dan ini telah disebut terdahulu dalam bab al-Mujahadah. 


Se5d6: pen BAN Saga AYYA 


Gara 1 4g napa Kusen 
Sak ie PPK KERNGYAM Yg 
PA en Tea Dan 


416 


2? Tafsirnya telah berlalu pada hadits 111 





- Riyadhus Shalihin - 





KS 48 WEI AG 3 


1326. Dari Samurah 5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Saya bermimpi 
malam ini melihat dua orang laki-laki mendatangiku lalu keduanya 
membawaku menaiki pohon lalu memasukkan aku kedalam satu rumah 
yang paling indah dan elok belum pernah aku melihat lebih indah dari itu. 
Keduanya berkata: “Ketahuilah rumah ini adalah rumah para syuhada'.” 
(HR. Bukhari, ini adalah potongan dari hadits panjang yang mengandung 
banyak ilmu, Insya Allah akan hadir dalam bab Haram Dusta) 


CN Pe RN Rn - Aas 
2 Sin HA ANN PANAS y HE YNV 


7 


DR MEA Maap 
NASI TA SEN 
SAN Go bra noss, 
TEA SA PAPO 5 Nae on: IK GB nyala 
KEEAI V3. ne TEORI Ta EA Kr 15 


1327. Dari Anas #5, sesungguhnya Ummu al-Rabi binti al-Bara, dan ia adalah 
Ibu Haritsah Ibn Suragah, mendatangi Nabi & dan berkata: “Wahai 
Rasulullah &, apakah anda tidak menceritakan kepadaku tentang Haritsah 
—yang terbunuh pada perang Badr- , jika memang di Surga maka aku 
bersabar, dan jika selain itu maka aku akan menangis sejadi-jadinya.” Maka 
beliau menjawab: “Wahai Ummu Haritsah, sesungguhnya ia adalah taman- 
taman dalam Surga, dan sesungguhnya anakmu telah memenangkan Surga 
firdaus yang tertinggi.” (HR. al-Bukhari) 


|) 


Can BSA SANG DR NASA 


(aa TA Pn ny 2G - 
4 4 ? 21 ai A ye “ G (| L 
HDI MATA An aaLAG WB 

. “ -“ 'x “ A z Ia pr G - 


Ot 





- Riyadhus Sholihin —— 417 








an BEN Piare 


—. 


T “ni Lari 
2 -. TT (9) Ae . 2 Ba SIK 2 3 
1328. Dari Jabir Ibn Abdullah &, dia berkata: “Didatangkan kehadapan Nabi & 
bapakku yang telah mati dicincang, lalu di taruh di hadapan beliau, lalu 
aku maju untuk membuka penutup mukanya dan keluargaku melarangku, 


maka Rasulullah £ bersabda: “Para malaikat masih terus memayunginya 
dengan sayap-sayap.mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PO 


NE KANG HA AAN 
LA AMUT FK BNE TI Kangen IG AE 
CAP Ta ME TPA OP) 


1329. Dari Sahl Ibn Hanif 4, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Barang 
siapa berdo'a memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan sejujur- 
jujurnya, maka Allah akan menyampaikannya pada derajat para syuhada, 
Ng ia mati di tempat tidurnya.” (HR. Muslim) 


DAS SEKEN NN, 


2 Kat (PATYA - AN 
“nas Na ENI, ian HE 


Kia ak 


1330. Dari Anas &s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa mencari 
syahadah (mati syahid) dengan benar, maka ia akan mendapatkannya, 
walaupun tidak mengalaminya (perang).” (HR. Muslim) 


A9 PAN JELANG AI SGAN 


SAS 5 ea ni PAK Aan 
“ 


418 — Riyadhus Shelihin — 








PERANAN SAYA. AGAN aa 


1331. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Tidak didapat 
oleh seorang yang mati syahid dari rasanya kematian melainkan seperti 
salah seorang dari kalian yang merasakan satu cubitan.” (HR. Turmudzi 
dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


4 h Pu KP 


BIANG BII YANG An 


"At 
Pa a 


Hanna Jaan He 
AA er y1 NP aga (34 MAYA 01 


Oa 


KE Kd Lagu Lani SY 
Eu NYA KAA Nona 
SY As ENG SEN Iya Lah In 3G 


Ad 


MIA ar, ” Ket SAN PANGAN NYA 


1332. Dari Abdullah Ibn Abi Aufa vyzi5ixe bahwa Rasulullah #5 dalam beberapa 
harinya ketika bertemu dengan musuh, beliau menunggu hingga matahari 
condong ke arah barat, kemudian berdiri di hadapan sahabat seraya 
bersabda: “Wahai manusia, jangan kalian berharap bertemu musuh, 
mintalah kepada Allah keselamatan, tetapi jika kalian bertemu mereka, 
maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwasanya Surga itu berada di bawah 
bayangan pedang!” Kemudian bersabda: “Wahai Allah, yang telah 
menurunkan Al-Our an, dan yang menggiring awan, dan yang mengalahkan 
kelompok-kelompok (yang bersekongkol”, tumbangkanlah mereka dan 
menangkanlah kami atas mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


NE TELAK IA YG ANYY 


8 Maksudnya, dalam perang Khandag. 





— Riyadhuws Shelihin - 419 





wg KE SEN Je Meat 145 
Ona tete PENA NA Ar Gino 
SESI 


1333. Dari Sahl Ibn Saad &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Dua hal 
yang tidak akan ditolak -atau hampir tidak pernak ditolak- doaketika adzan, 
dan doa ketika terjadi perang, tatkala sebagian mereka menghantam 
sebagian yang lain.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


J6 LEAN Ge Aa 9 ANYL 
an ejaR SI 2 Ak 
TAG A3 IS AI 
tatis 363 


1334. Dari Anas «, dia berkata: “Adalah Rasulullah & jika berperang beliau 
membaca: “Wahai Allah Engkau adalah penolongku, dan Engkau adalah 
pemberi kemenangan kepadaku, dengan-Mu aku kuat, dan dengan-Mu aku 
menyerang, dan dengan-Mu aku berperang.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi 
dan ia berkata: “Hadits hasan.”) 


£ Nu ar Ga. 
os: UKS Wan 3 ANYO 
Atu Bi BAYAUAN Je NA eye 29 AS 


TEA Ka ar Meng janiya 


1335. Dari Abu Musa 5, sesungguhnya Nabi & jika merasa khawatir terhadap 
ancaman suatu kaum, beliau membaca: “Wahai Allah, sesungguhnya kami 
menjadikan Engkau di atas leher-leher mereka, dan kami berlindung kepada- 
Mu dari kejahatan mereka.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


an Ns 





420 - Riyadhus Sholihin - 


AS & Pra" 


APN 
IE NAN EA YA 
maen Ga sslbu na ( AN as MAA 


at Par 
Ar, “ 
. 
 . OA 


1336. Dari Ibnu Umar x£i5!», sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Kuda 
itu pada ubun-ubunnya selalu tertambat kebaikan hingga hari kiamat.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


ag - 


ANA SUN A 
LG AD ika PIK AN IG 
25, anu 


1337. Dari Urwah al-Barigiy -, Kn Nabi & bersabda: “Kuda itu pada 
ubun-ubunnya selalu tertambat kebaikan hingga hari kiamat (yaitu): pahala 
dan harta rampasan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


A56, KTEL DESA 4-3 ag an SA SESANYN 


na 
1 91 LG 
SES 2809364 ARE KEB Le 


ALITN er 


1338. Dari Abu Hurairah -5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
yang mempersiapkan kuda?" untuk jihad di jalan Allah, karena iman kepada 
Allah, dan membenarkan janji-Nya, maka sesungguhnya kenyangnya karena 
makan dan minum, kotorannya, dan air kencingnya akan berada dalam 
timbangan (kebaikannya) nanti pada hari kiamat.” (HR. Muslim) 


24 Mengurung dan mempersiapkannya khusus untuk persiapan jika terjadi jihad. 





— Riyadhus Shelihin - 421 








ata Ka Sa ud ) 9J as BA 
AE LEAN LI ANA 


$ s1) Ae 4, Na Gt 
| yana Je LIS DAN 
AS Takan 2 DD 1 Jlad Jaga LAS ABE 13) 


ASI Ve mena H3 » AN 5 a 
Hita 19. Fa GA selat KK a36 15 


1339. Dari Abu Mas'ud -5, dia berkata: “Seseorang datang menghadap Nabi & 
dengan membawa seekor unta yang kepalanya telah dipasangkan tali kekang 
(siap untuk dikendarai) lalu berkata: “Ini aku hibahkan untuk jihad di jalan 
Allah.” Maka Rasulullah #& bersabda: “Engkau akan mendapatkan balasan 


tujuh ratus ekor unta nanti pada hari kiamat yang semua kepalanya telah 
PLAN tali kekang.” (HR. Muslim) 


- S9 IA 3 - KE AN 
s3 RE S5 AN AA 
AG KANG Mask - ang AAA Fan 
Na KENA Aa 2 sen Lage IG 
BB Dn AKG sg Gg Ker 


PIL AN TAAT PA 51 


1340. Dari Abu Hammad di sebut juga, Abu Suad, dan disebut juga: Abu Asad, 
dikatakan juga: Abu Amir, dan dikatakan juga, Abu Arnr, dan dikatakan: 
Abul Aswad, dan dikatakan juga, Abu Ugbah Ibn Amir -, dia berkata: “Aku 
mendengar Rasulullah £& ketika di atas mimbar beliau membaca: 


(PAN IG 


“Dan persiapkanlah baagi mereka segenap kekuatan yanng kalian 
mampu.” 


422  - Riyadhus Shelihin — 








“Ingatlah! Sesungguhnya kekuatan adalah (kepandaian) memanah.” “Ingatlah! 
Sesungguhnya kekuatan adalah (kepandaian) memanah.” “Ingatlah! 
0 kekuatan adalah (kepandaian) memanah.” (HR. Muslim) 


KIA kaan slang Sek Neta 


AG Per heat eka 
NA AN YES, 


1341. Dari Abu Haa 'Ugbah Ibn Amir &:, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Akan dibuka bagi kalian negeri-negeri, dan 
cukuplah Allah bagi kalian, maka janganlah sampai salah seorang kamu 


tidak mampu bermain-main dengan anak panahnya”” (dari harta 
Na ” (HR. Muslim) 


Lan ea 2g Ig. 3453 Awan 
Azag “« TA y A Ca TAG GE AT) 


1342. Dari Abu Hammad Ugbah Ibn Amir «&, dia berkata: “Rasulullah & 
bersabda: “Barangsiapa diajarkan kepadanya cara memanah, kemudian 
ia lupakan , maka ia bukan termasuk golongan kami -atau- maka dia 
telah membangkang.” (HR. Muslim) 


OP Pe 2? TC 
Ao nlas JeKS CA NGK NY Ly. 


Ke aa da Pa "3 (ni 3 Ju ke 

NA KL NAN Gn 131 SE 

Tt pula : SA ' 20) ai ac. Ka 

AA ENG AIA Lai AN Go AB 
TA LNG SG Pang 

KET TEA ANA TRY TA YAATA AGrer 


Bes P Aa P4 AE KIS BE AS 353 51295 


28 Anjuran untuk selalu latihan memanah (-penr) 





— Riyadhus Shalihin — 423 











KAT 245 .« RS, $ SE Kr SIN 


1343. Dari Abu Hammad Ugbah Ibn Amir &, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah #&& bersabda: “Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang 
kedalam Surga karena sebatang anak panah, orang yang membuat anak 
panah yang ia mengharapkan kebaikan dari pembuatannya itu, (kemudian) 
orang yang melepaskannya, dan (ketiga) adalah orang yang menyiapkannya. 
Maka memanahlah dan berkudalah, dan jika kalian memanah itu lebih aku 
sukai dari pada kalian berkuda. Dan barangsiapa yang meninggalkan 
memanah setelah ia diajari karena tidak suka, maka sesungguhnya ia telah 
meninggalkan suatu nikmat —atau beliau bersabda: “Ia Mengkutfuri satu 
nikmat.”—.” (HR. Abu Daud)? 


ARE BIG t 


Baal SR 
Nag 3 MI cs ai 


1344. Dari Salamah Ibn al-Akwa' &, dia berkata: “Nabi #& melewati beberapa 
orang yang sedang bermain panah-panahan, maka beliau bersabda: 
“Lemparlah wahai anak keturunan Ismail, karena sesungguhnya bapak 
kalian (nabi Ismail) adalah seorang pemanah!”. (HR. al-Bukhari) 


2 
AT as? ANA Ge aa Let Dao 


Tag Ibas EL Ara Yto 
NAN KAN 


9853 “SA 33 93 KATA (37 ANN AS 
3 G9 


3 2 AN “ 

3 OA 
1345. Dari Amr Ibn Abasah &, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Barang siapa melempar sebatang anak panah di jalan Allah, 


“0 Saya berkata: “Dalam sanadnya terdapat kelemahan, sebagaimana saya jelaskna dalam 
kitab Takhrij Fighis Siirah hal. 225 -N- 





424 - Riyadhus Shalihin - 





maka baginya pahala seperti membebaskan budak.” (HR. Abu Daud dan 
Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan shahih.” 


NATA S5 dau AE EU 


GS a35 KE GAN Yan Hiipaki AA 
Na ne AAA 15.963 KUTA « Lana . PAKAN 


1346. Dari Abu Yahya Khuraim Ibn Fatik &, dia berkata: “Rasulullah #5 
bersabda: “Barang siapa menafkahkan sebuah infak di jalan Allah, maka 
akan ditulis baginya tujuh ratus kelipatannya.” (HR. Turmudzi dan dia 


berkata: “Hadits hasan.”) 
as ea YAN EP Ke AAN ANE Kuat S6 AA 


PN — 
” 


NN ena KOTA -r 


“« Tya Ola) Wi PLN PANAI 


PT - 


1347. Dari Abi Said &:, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Tidak ada seorang 
hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, melainkah Allah akan 
menjauhkan mukanya dengan hari itu dari api Neraka selama tujuh puluh 


tahun.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Pri 


26 SELANG CARE NN 
A53 AL TAN AN an yan Caaan IG 
sgp PN GEN ASEAN 


27 Ini adalah redaksi Turmudzi, lihatlah Shahih Sunan Turmudzi dengan sanad singkat N 
1326 — 2/124, juga kitab Shahih Sunan Ibnu Majah dengan sanad singkat No. 2268 —2/ 132. 


- Riyadhus Shelihin - 425 








2 


TS Yaman e 1363 


1348. Dari Abu Umamah -, dari Nabi & beliau bersabda: “Barang siapa 
berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan antara dia 
dan Neraka sebuah parit yang jaraknya seperti langit dan bumi.” (HR. 
Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


A25 SE IGASAN ae 5 ai GANGA 


. 


/ 


2 GE Yan Kena en naa 
BE EL PAI PA Oei 


| BG 


1349. Dari Abu Hurairah «5s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa 
mati belum pernah berjihad, dan juga tidak berniat untuk berjihad, maka ia 
mati di atas sebagian sifat nifag.” (HR. Muslim) 


Pata Raja Es Jenang CA 
pasa San Wb Iis Las 353 
: «33 Yaar 3 EN - $ NYA 


33 Tau 


TKA Ne 
. | TG) 
5 . ” Pra 39 
PP (itna PIP Ne Ni Bg 
EA PNG SAN In A93 
2, 
PJ PN ba 10 Ya SI MN Aan 9 
“ah Jang IA AAS ya Alay ya 
1350. Dari Jabir «&, dia berkata: “Kami bersama Rasulullah & dalam suatu 


peperangan, Jalu beliau bersbada: “Sesungguhnya di Madinah terdapat 
beberapa orang, yang kalian tidak menempuh perjalanan, tidak pula melalui 


— 





426 - Riyadhus Shalihin - 


suatu lembah, melainkan mereka ada bersama kalian, mereka itu adalah 
yang terhalangi (untuk ikut jihad) oleh penyakit.” 
Dan dalam riwayat: “Mereka itu adalah yang terhalang karena udzur.” 
Dan dalam riwayat: “Melainkan mereka menyertai kalian dalam hal 
pahala.” (HR. al-Bukhari dari riwayat Anas &, dan diriwayatkan Mus- 
lim dari Jabir, dan redaksi di atas adalah redaksi Muslim) 


ATA X2 LNG Sasa NO 
AI pan EPA YAAA IPA ra 
SEKEN 2 Yng BIG 
KG EA AN 3 


Dea an en MEDAN Dea MAA 
Kanya Iisa denda. Ana 


G 


N 


- #- 


27 : rp, RELA Bayan ak yong 
: TE va 9 


"ta 

1351. Dari Abu Musa -, sesungguhnya seorang badui mendatangi Nabi & 
lalu berkata: “Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena ingin 
mendapatkan harta rampasan, dan seorang yang berperang karena ingin 
dikenal, dan seorang yang berperang karena ingin diketahui 
kedudukannya?” 

Dalam riwayat: “Berperang karena berani, dan berperang karena 
kefanatikan (kesukuan).” Dalam riwayat: “Berperang karena marah.” 
Maka yang manakah yang berperang di jalan Allah?” Lalu Rasulullah 
#& menjawab: “Barang siapa yang berperang agar kalimat (agama) Allah 
menjadi yang teratas, maka dialah yang berperang dijalan Allah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


An KETAT UG SA ON 
re Papa NE dalan SE ANA TA Aa 


- Riyadhus Shalihin - 427 











G Pu 


PMA ag 99 G ap ora Da 
6 Ye 


SAE ANAK yA 


AP po EN Sein BEA Ane 
ISA 


1352. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash &, dia berkata: “Rasulullah & 
bersabda: “Tidak ada pasukan yang berperang, atau sebagian dari pasukan 
yang berperang, kemudian menang dan memperoleh harta rampasan, 
melainkan mereka telah mendahului mendapatkan sepertiga pahala 
mereka, dan tidak ada pasukan, atau sebagian dari pasukan yang 
berperang, dan tidak mendapatkan harta rampasan bahkan mereka terluka, 
melainkan mereka akan mendapatkan pahalanya dengan sempurna.” (HR. 
Muslim) 


“3, s 


ga yap SILANG AAS, 
Kah SEL SIS HN neha 


1S 


9 NYOY 


bla 


un ” 
rae sat oag.d AAN A3 
1353. Dari Abu Umamah &s, sesungguhnya seorang laki-laki datang daa 
Rasulullah # dan berkata: “Wahai Rasulullah, izinkan aku tamasya 
(melancong)!” Maka Nabi & berkata: “Sesungguhnya tamasya 
(melancong)nya umatku adalah jihad di jalan Allah.” (HR. Abu Daud 
dengan sanad bagus) 


ON CNAAN ja PELAN KE Ako, 
- CA Jong 4 
JKN, 3g ANT IE P3 AANG 
23397 So PA AG EK AG Laba 
PAI AGE WE AS 


428 - Riyadhus Shelihin - 








1354. Dari Abdullah Ibn Arr Ibn al-Ash &, dari Nabi & bersabda: “Pulang dari 
jihad seperti jihad.” (HR. Abu Daud dengan sanad bagus) 


al-Ooflatu artinya pulang, maksudnya pulang dari jihad setelah selesai 
berperang. Dan artinya dia mendapatkan pahala ketika perjalanan 
pulangnya setelah Da 


KI TA ara Tara 
al Mts SD NP, ESA AYOO 
Fr La na 3 w wa TA NN ek 2 Il 
as. oa BP ES 
ni Pai "3 MA An & “3 
ad Kah 393p TAAT BINA DEA 
(4 
aan 3 N ) 
| Si Ae 
YA . & 5 Ea hana 
Pa AAA HAN PALATSI, 
w9 “2 & TT 
Daging 2 Pe PN 0 ig 
1355. Dari as-Saib Ibn Yazid &, dia berkata: “Ketika Nabi & pulang kembali 
dari perangan Tabuk, orang-orang menyambutnya, lalu aku 


mendapatkannya bersama anak-anak di Tsaniyyatil wada”??8.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih, dengan redaksi ini) 


Dan al-Bukhari meriwayatkannya, ia (al-Saib) berkata: “Kami pergi 
menyambut Rasulullah £& bersama anak-anak di Tsaniyyatil wada .” 


BE SAN GEA IE von 


Onggat arak 2 an 


Ae saat MEI GE NT) IG J0 al) 
S9 LN 4 29) .ud «€ KAN ETS AN Kas 
KEPALA 


?8 Tempat dekat Madinah disebelah utaranya, biasanya seorang musafir akan diantar sampai 
di sana dan ia mengucapkan selamat tinggal di sana. 





- Riyadhus Shalihin- 429 





1356. Dari Abu Umamah -5, dari Nabi & beliau bersabda: “Barang siapa belum 
pernah jihad, atau belum pernah mempersiapkan orang untuk berjihad, atau 
menggantikan orang yang berperang dalam menjaga keluarganya dengan 
baik, maka Allah akan menimpakan padanya malapetaka?” sebelum hari 
kiamat.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


AS mi NAS SI 
NG KEGIN KEL NEGO 
di NE 26.) PN NPL, 2G 
Or KANGEN PAN PAN ea 
. SENDI 


1357. Dari Anas &, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Perangilah orang-orang 
musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian!” (HR Abu Daud dengan 


sanad shahih) 
. se) 3 4 ra C3 # Gn aa 
2 Ns Sia Sa Apa -YON 
NOS yi Te ET 
Na Ig Nan be 


“ - 


CNN SIG Ia S3ye3 


29 Adalah bencana, kecelakaan. Dan dalam sanad hadits ini terdapat al-Walid Ibn Muslim, 
seorang mudallis (Orang yang suka mengaburkan hadits) dan ia telah meriwayatkan hadits ini 
dengan cara “An'anah (peri wayatan hadits dengan cara, dari fulan dari fulan dari...dst).” Lihat 
kembali kitab at-Ta 'lig ar-Raghib 21 200. 

Dipahami dari ucapan Syeikh al-Albaniy: bahwa hadits ini dhoif karena pengaburan yang 
dilakukan oleh al-Walid Ibn Muslim, padahal tidak demikian!. karena sesungguhnya al-Walid telah 
berterus terang dalam periwayatan hadits ini, seperti yang tersebut dalam sunan Ibnu Majah 2 / 
123. juga ad-Darimiy 2 / 209. dengan demikian hilanglah dugaan dan keraguan. Dan al-Albaniy 
telah menghukumi hadits ini dengan hasan dalam kitab Shahih Sunan Ibnu Majah dengan sanad 
singkat No. 2231. dan kami tidak mengetahui komentar Syeikh dalam kitabnya as-Shahihah karena 
dia memindahkan nomernya menjadi 2561. dan ini belum tercetak. 








430 - Riyadhus Shalihin — 


1358. Dari Abu Amr —dikatakan juga: Abul Hakam— an-Nu' man Ibn Mugarrin 
:&, dia berkata: “Aku menyaksikan Rasulullah &, jika tidak mulai perang 
di pagi hari, beliau tunda hingga matahari condong ke barat, dan hingga 
angin berhembus, dan turunlah kemenangan.” (HR. Abu Daud dan 
Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


Tr 


23 


Kat data 


2g Ka 3 el - 

PG JELANG IAI, AYoA 
Ka Pa £ as w Pad As ana ) 
KASN AG BINA ET, Aan 


MEA bu GA PA LAATAN 


1359. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jangan 
kalian berharap bertemu dengan musuh, dan mintalah kepada Allah 


keselamatan, dan tetapi jika kalian bertemu mereka maka bersabarlah!” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


AE Kera CAN AA AS 9 -ANYI 
Pe NY RAPI MA 


1360. Dari Abu Hurairah, dan Jabir Infikiao, sesungguhnya Nabi & bersabda: 
“Perang itu adalah tipu daya?9.” (HR. Bukhari — Muslim) 


£ 


Na 


4: 


————————————— 


“ Tipuan dalam peperangan bisa dengan bahasa-bahasa sandi, persembunyian dil. 


aa na 





S Niyadhus Shalihin — 431 





ALAN Papa maPAh 
lp PA HARNIAN 
BAB 235 


. MENERANGKAN TENTANG KELOMPOK ORANG 
YANG MATI SYAHID DALAM HAL PAHALA AKHIRAT, 
MEREKA DIMANDIKAN, DAN DISHALATI BERBEDA 
DENGAN ORANG YANG MATI SYAHID DALAM 
PERANG MELAWAN ORANG KAFIR 


YAN PA KLOPP CNN AU 
Sisa BA Apaan, £ 
Para , TANGAN pa 


1361. Dari Abu Hurairah 5, dia berkata: “Rasulullah £& bersabda: “Orang yang 
mati syahid itu ada lima golongan, orang yang tertimpa wabah penyakit 
tha'un (kolera?'), orang yang mati karena sakit perut, orang yang 
tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati berjuang 
di jalan Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


kian MG A5 IG. IG sasa 
Ayak aan Dan kana 
IP £ aa ST Raga An Hatatatn IG AG Pa Giga 
JP Anna iban Berat 2 


432 — Riyadhus Shalihin — 








Pa PRA a 


— KERANA NE 
LEAN SERA AAA 
LNG 3 Ip: YA 


1362. Dari Abu Hurairah 5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Siapa yang 
kalian anggap sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?” Mereka 
menjawab: “Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh dalam jihad di jalan 
Allah, dialah syahid.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya (jika demikian, 
maka) para syahidnya umatku sangat sedikit ?!” Mereka bertanya: “Lalu 

siapa mereka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Barangsiapa terbunuh 

di jalan Allah, maka ia syahid, dan barang siapa yang mati di jalan Allah 

maka ia syahid, dan barangsiapa mati karena penyakit tha'un maka ia 

syahid, dan barangsiapa mati karena penyakit di perutnya maka ia syahid, 
dan orang yang mati tenggelam juga syahid.” (HR. Muslim) 


BEN Aa Hay SANKEN 
CINA GAY IE Ye p 253503 
MIA “3 : an 


ah 
1363. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash &:, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa mati karena membela hartanya maka ia syahid.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Inna oo Huda, LANGN 
TEA y-. GEKAYA 2 ATA KON 
As Gn AN YA e. 


Ae Pa 2 GI -— Ga ang 
33 Iga Bala AS 


- Riyadhuws Shalihin - 433 








or. Gara 3 PO «73 


Ing 4 141193 - 
SEA AA Minta 


“ 


3 


MAL AR EN OTR UPT TEN TALI 


1364. Dari Abu al-A' war Said Ibn Zaid Ibn Amr Ibn Nufail -salah satu dari 


sepuluh orang yang dijamin masuk Surga— berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah S# bersabda: “Barangsiapa yang mati terbunuh karena membela 
hartanya maka ia adalah syahid, dan barangsiapa mati karena membela 
dirinya maka ia syahid, dan barangsiapa mati karena membela agamanya 
maka ia syahid, dan barang siapa mati membela keluarganya maka ia 
syahid.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan 
shahih.”) 


IA LAN AAA 
PEN N an I Ag ra 
DE CIALIS 1 IE TIA 
KE € AT Ae 6 ASLI : Je K3) Os Pan 
KA CATOK Ae « Ag KS IG 


NG JEbYA " 


1365. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Ada seorang lelaki datang menghadap 


434 


Rasulullah :&, lalu bertanya: “Wahai Rasulullah #5, beritahukan kepada 
saya (apa yang harus saya lakukan) jika ada seseorang yang ingin 
mengambil (merampas) harta saya?” Beliau menjawab: “Jangan kamu 
berikan harta kamu padanya!” Ia bertanya lagi: “Bagaimana kalau ia 
membunuh saya?” Beliau menjawab: “(Jika demikian) maka engkau adalah 
syahid.” Orang itu bertanya: “Bagaimana kalau saya membunuhnya?” 
Beliau menjawab: “Ia akan masuk neraka!” (HR. Muslim) 





- Riyadhus Shalihin 








TANYA ON 


Pa 
BAB 236 


KEUTAMAAN MEMERDEKAKAN BUDAK 
Allah 8g berfirman: 


TENANG n. aa Par 


KN LP. JEAG 
MAA KG 


“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi Sg Tahukah 


kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak 
dari perbudakan.” (al-Balad: 11-13) 


p) Duga 
33 SELESAI 
Kena San Apa 


PA NAN ON Ira KA ALA as Ko 


1366. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah #8 berkata kepadaku: 
“Barangsiapa memerdekakan budak muslim, maka Allah akan 
memerdekakan tiap bagian tubuhnya dari neraka dengan tiap bagian tubuh 
yang dimerdekakan itu, hingga kemaluannya (dibebaskan dari neraka) 


dengan (karena) kemaluan budak yang di bebaskan itu.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


MPA 21 Kreta AN Ana 
KAA EN 5 


FEB EANS.0 SAS AN 


N 


be 
P Laik” 


(gais "GS A3 RA MN EPA TER AN 








TOP SEA 
Aa 2. 213 NOV KO 


“- 


1367. Dari Abu Dzar «#, dia berkata: “Aku bertanya: “Wahai Rasulullah &, 
amalan apakah yang paling mulia?” Beliau menjawab: “Iman kepada Allah, 
dan jihad di jalan Allah.” Ia berkata: “Aku bertanya lagi: “Budak yang 
bagaimana yang paling mulia (paling besar pahalanya untuk dibebaskan)?” 
Beliau menjawab: “Yang paling berharga bagi tuannya (pemiliknya), dan 
yang paling mahal harganya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SNI GIYAL B.YV 


BAB 237 
KEUTAMAAN BERBUAT BAIK KEPADA BUDAK 
Allah 8£ berfirman: 


Cia ag S3 PTT AI AT MET UT 

KANG NN UANG 

SID LAN, 2ean5 
KAIN RE NG Ya re ul 


“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 
Jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.” (an-Nisa: 36) 


EA 


Ga WE Ia AF Ayo. 
KA AYO Ie AE EA XS KAN 


436  - Riyadhus Shelihin - 











PEN DI RARE Senada 
CN BAKU SE IE aa sana SI ng 


Lp SARAPAN ka Man 12 Bp 
RATA AN AAN AAN 
Pen an. AN AAU 2 Naga Ta Sa 


pa s2 


Ce. 


1368. Dari al-Ma'rur Ibn Suwaid dia berkata: “Aku melihat Abu Dzar &, 
mengenakan “hullah””?? (baju) dan budaknya juga mengenakan baju persis 
dengannya, maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu, maka ia 
menyebutkan bahwasanya ia telah mengumpat seseorang pada zaman 
Rasulullah #& dengan mencaci ibunya, maka Rasulullah # bersabda: 
“Sesungguhnya dalam dirimu terdapat sifat orang-orang jahiliyah?”, mereka 
adalah saudara-saudara kalian dan pembantu kalian, Allah menjadikan 
mereka di bawah kekuasaan kalian, maka barang siapa saudaranya berada 
dalam kekuasaannya, maka berilah ia makan dari jenis yang dia sendiri 
makan, dan hendaknya memberinya pakaian dari jenis yang ia pakai untuk 
dirinya, dan janganlah kalian memaksa mereka apa yang tidak mereka 
mampu, dan jika kalian paksa maka bantulah (untuk melakukan pekerjaan 
itu)!” (HR. Bukhari — Muslim) 


36 Esta 3 ea AYU 
(KK. KA & Tau Kena AI, » 


Dan 


BAE KAN 


KA nak TE ANA 


23? Hullatun artinya baju yang tersusun, bagian dalam dan luarnya terbuat dari satu jenis bahan. 
23 Maksudnya, perangai dan akhlag orang jahiliyah, yaitu sebelum Islam. al-Khoul artinya budak. 


- Piyadhus Shalihin - 437 








, (3 2G alan : (K3 
And : 
KEB AYI» 


1369. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & Ran bersabda: “Jika budak salah 
seorang dari kalian datang membawakannya makanan, maka jika ia tidak 
mempersilahkan budaknya duduk bersamanya, maka hendaklah ia beri satu 


dua suapan dari makanan itu, karena ia telah mengurusi pembuatannya. 2 
(HR. al-Bukhari) 


as y adalah 4, 1 (suapan) 


ENY NA YAAA SAYA 
AANG ea KELINN 


| - 294 
BAB 238 


KEUTAMAAN BUDAK YANG MENJALANKAN 
KEWAJIBANNYA KEPADA ALLAH DAN TUANNYA 


AS Nat 1, (KPA LAND, 

IG SENI KANE SAN. 
“x Na hana 2 Oi Papa Kan Wae 
2 IN AG DAA Aa Ba 

Kep Lada | 


PGN AA 


1370. Dari Ibnu Umar e£kolao, Sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya seorang budak jika bersikap tulus kepada tuannya, dan 


baik ibadahnya kepada Allah, maka ia mendapatkan pahala dua kali.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Pu 31 Ken 4... 
ya J1 JG KELANGAN 3 vi 


Cut . AYI Mn Ao SAN On Abel 


438 - Riyadhus Shelihin - 








LG) Pa 
SEN AT TA Ae aa 
IA ” 0 8 
Nge LAHAN CET SOAL £f 
: C APN egg ME 
1371. Dari Abu Hurairah «s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Bagi seorang 
budak yang berbuat baik ada dua pahala.” Demi Dzat yang jiwa Abu 
Hurairah berada di tangan-Nya, andaikan tidak ada jihad di jalan Allah 


dan haji, juga berbakti kepada ibuku, niscaya aku ingin mati sebagai budak.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


IBAN SERA TEA 
Sedih IK . In Sitah KA yg 
KG PLAN 
taun ANA PANAI 

1372. Dari Abu Musa al-Asy'ariy 4, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 


“Seorang budak yang baik ibadahnya kepada Allah, dan menjalankan hak 
majikannya, nasehat dan taat, baginya adalah dua pahala.” (HR. al-Bukhari) 


Perye Sen: AAN EL CA 


BEBAN 


KAA KAN 5 Al 
Bi SEENGA 
KS GG MK 
Sen SES ESA 


1373. Dari Abu Musa al-Asy'ariy &, dia berkata: “Rasulullah $$ bersabda: “Tiga 
golongan bagi mereka dua pahala: Seorang dari ahli kitab (Yahudi — 


Ah 


- Riyadhus Shalihin - 439 











Nashrani) yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Nabi 
Muhammad &, dan seorang hamba jika menjalankan kewajibannya kepada 
Allah, dan hak majikannya, dan seorang yang memiliki budak wanita 
kemudian ia mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dan memberikan 
kepadanya pelajaran dengan sebaik-baiknya, kemudian ia merdekakan dan 
ia nikahi, maka baginya dua pahala.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Tab BK 
Lady LKS yag 


BAB 239 


KEUTAMAAN IBADAH PADA WAKTU 
BERKECAMUKNYA FITNAH 


ATA 364 KS Heorug aa 


LG lay Ipa 3 A3 2 adi »: 1 Ay 


1374. Dari Ma'gil Ibn Yasar &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Ibadah di 
tengah keramaian (perang, fitnah, dll) adalah bagaikan hijrah kepadaku.” 
(HR. Muslim) 





440 — Riyadhus Sholihin - 


KANAL 
TT 319 PA, sya! yua Urang sa SN 
Ai am AAN ad g asik Guo yel, LSN 


BAB 240 


KEUTAMAAN SIFAT PEMAAF DALAM JUAL BELI 
DEMIKIAN JUGA DALAM MENERIMA DAN MEMBERI, 
SERTA MEMBAYAR DAN MENAGIH HUTANG DENGAN 

BAIK, DAN MELEBIHKAN TIMBANGAN DAN 
UKURAN, SERTA LARANGAN CURANG DALAM 
TIMBANGAN, DAN KEUTAMAAN MENANGGUHKAN 
HUTANG DARI ORANG YANG KESUSAHAN ATAU 
BAHKAN MEMBEBASKANNYA DARI HUTANG 


Allah 35 sn 
L) 9 - - 
ASEAN AE AN AN Han. SANG 


- “ 
BALAI Ta 
“Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahuinya.” (al-Bagarah: 215) 
Allah $£ berfirman: 


dns Sa NI NN rc 23 m SIG, 


Tur 2 a 

. A0, 298. da PA KAKA Elngs 9 
“Dan Syu'aib berkata: “Hai ang KAS: takaran dan 

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak- 

hak mereka.” (Huud: 85) 


Allah 4 berfirman: 





- Riyadhus Shelihin - 441 





SISA GUNA DE IG, 
#1) ska Tr Ya PP INA NP 
KO grpus AS PAN Naa 
On Eden san Ae: NO KO 5 ASRI 


Naa oealah GAN 


“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu 6 orang- 
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan 
dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Rabb semesta alam.” (al-Muthaffifin: 1-6) 


SENI KE GAS F3 AO 


. 


' 
Yak KE AP AE ge NG 


2 wal 10 yi Kegadekala PA 
HN Laga ngasi JG IG 
PP Ha PU Panas: Aa 


ATAS ABK ES 


1375. Dari Abu Hurairah 4s, sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap 
Rasulullah untuk menagih hutangnya, lalu ia bersikap kasar terhadap Nabi #£, 
maka para sahabat segera ingin membalas kekasarannya kepada Rasulullah, 
maka beliau bersabda: “Biarkan dia, karena sesungguhnya bagi pihak yang 
benar berhak berbicara!” Kemudian bersabda: “Berikan padanya unta yang 
usianya sama dengan miliknya!” Para sahabat menjawab: “Wahai Rasulullah, 
kami tidak menemukan unta melainkan yang lebih bagus dari miliknya!” Beliau 





442 — Riyadhus Shalihin - 








bersabda: “Berikan itu padanya, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu 
adalah yang paling baik pembayaran hutangnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Teh AP Gn N AANG NE WA 
SENI SANG | BELI LAN AN an 
, MET OALANI 


1376. Dari Jabir #5, sesungguhnya Rasulullah £& bersabda: “Allah merahmati 
seorang yang pemaaf (dan gampang) jika berjualan, dan jika membeli, dan 
jika menagih (haknya).” (HR. al-Bukhari) 


9 27 231 cr (GE 1 Pa 
d ga Sa NG AN CE NG ANVV 
3 


get “ LAI 
AR IN agan SA & Ham 


“3 
MISA Aa Pekat, PIL DES gak 
“Besola) 1dns CAN paka Leah Pena 
1377. Dari Abu Gotadah &, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #& bersabda: 
“Barang siapa senang (jika) Allah membebaskannya dari kesulitan hari 
kiamat, maka hendaknya ia menangguhkan hutang bagi orang yang 
kesusahan, atau membebaskannya dari hutang tersebut.” (HR. Muslim) 


2585 PNS 


Na Al dn aras, JP, ANE -ANVA 
“3 " Ta 
V3: GOR YAYA TIA SEN AKU 3 RIM 


ye Ea Pat P1 ar AN at, 
CE ai AA 1 Inka Pp Gas 


Wae 


AA BE, AN 
3 (MX 
. pena .« KE “9 Pan 
1378. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Dulu ada 
seorang memberikan hutang kepada yang lain, dan dia berkata kepada 
pembantunya: “Jika kamu mendatangi orang yang kesusahan, maka 





— Riyadhus Shalihin - 443 





maafkan dia! Semoga Allah memaafkan kita!” Maka dia menjumpai Allah 
dan Allah telah memaafkannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


JGA Wen Nana Ava 


Kesan, 2 Gaga 0: Ag JG 
: GAS Sabang aa 
penata Ha Sh INA Aa Kerap do 
” AE SAS a 
PAN, GOS Nag BG 
CN 2G Pa LAN S (EGA ANT 


pera 


1379. Dari Abu Masud -&, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Ada seorang 
yang dihisab lama sebelum kalian, maka tidak ditemukan padanya kebaikan 
apapun, selain dia bergaul (bermuamalah) dengan manusia, dia adalah orang 
kaya, dan dia menyuruh para pembantunya untuk memaafkan orang yang 
dalam kesusahan (dari hutang). Allah berkata: “Kami lebih berhak (untuk 
Mn dari padanya, maka maafkanlah ia!” (HR. Muslim) 


BEI SER IEGAN 
LPTAIE Ih AN ANK 
SIG Geyin GI Ter aa 
Feiya TA LA Sts K3 “ 
IE PN ES AA 





444 - Riyadhus Shalihin — 





“ri 


a.n 9 3 Mr Ya 
Karan TE PNAA TEYAN 
CAS 


GH SMAN 3g Hain NG pas Anis Jas 
King BEN dna Gs 


1380. Dari Huzdaifah #5, dia berkata: “Allah memberikan pada salah seorang 
hamba-Nya harta kekayaan, maka Dia bertanya: “Apa yang kamu lakukan 
di dunia?” Ia menjawab —Dan mereka tidak bisa menyembunyikan 
perkataan dari Nya—: “Wahai Rabb-ku, Engkau telah menganugrahkan harta 
kekayaan padaku, maka aku berjual beli dengan manusia, dan termasuk di 
antara sifatku adalah pemaaf, dan aku memberikan kemudahan kepada 
orang yang berada (kaya), dan aku menangguhkan hutang orang yang 
kesusahan.” Maka Allah berkata: “Aku lebih berhak untuk itu dari pada 
kamu terhadap hamba-Ku.” Maka Ugbah Ibn Amir, dan Abu Masud 
W£iulsm, berkata: “Demikianlah kami dengar dari Rasulullah 4.” (HR. 
Muslim) 


7 39 2 aP 5 
An ae 364 KAN LEK AN 
AE aa Maka San. AE 
ss are CA) Saja sAp 3 
ea - 3 25 » Keane 
3 seba 29 


1381. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
yang menangguhkan hutang orang yang kesusahan, atau membebaskannya 
dari hutangnya, maka Allah akan memayunginya nanti pada hari kiamat di 
bawah naungan Asry-Nya, di saat tidak ada naungan melainkan naungan 
dari-Nya.” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


— Riyadhus Shalihin - 445 











TA FAN NEO LS IEEE NS AAN 


: ra Gea cz pn A Pera Ny eer On 


1382. Dari Jabir &, sesungguhnya Nabi #&£ membeli darinya (Jabir) seekor unta, 
maka beliau menimbang (harga untuknya) dan melebihkannya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


AE ag Ig 
KE ya IL. Olgatora SAN 


Cpu YAAA AU Pap 


PE AU PIATU £ - ea & 
0 353 SN) Ing rolugkuo AGE" 


AG ena Akon 
CE ya PA Tan 35 Xaa YAN 


1383. Dari Abu Shafwan Suwaid Ibn Oais «&, dia berkata: “Aku mendatangkan 
baju-baju (pakaian) bersama Makhramah al-Abdiy dari Hajar (nama kota), 
maka Nabi £& datang kepada kami lalu menawar beberapa potong celana, 
dan aku punya tukang menimbang, yang bekerja dengan bayaran, maka 
Nabi #5 berkata kepada tukang timbang: “Timbanglah dan lebihkan!” (HR. 
Abu Daud dan Turmudzi ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 





si , 
No 
Aa CE NX 
k) - 
12 — KITAB AL-ILMU 


LA KANG TTUG KUP Ya 
AIA dad PAS MEN 
BAB 241 


KEUTAMAAN ILMU, BELAJAR DAN MENGAJARKAN 
KARENA ALLAH 


Allah &g berfirman : | 


, Ao urutan TAN BIRU Oa 
Ntah. Man 3 »1 SANG 
SL 
“Ya Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Thaha: 14) 

Allah 8 berfirman: 


4 Na PPLIA 25053, - AL 
STANG Ogdan Us ATA »: UGIG, 
AA HA 


“Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan or- 
ang-orang yang tidak mengetahui.” (az-Zumar: 9) 


Allah &£ berfirman: 
2 Ta 2 2 | s5 Wana 3 Uus 
ye Se KY AGAN G3 » NE 9 


2 


Ao DESA 


“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (al-Mujadilah: 11) 








- Riyadhus Sholihin 447 





Allah sz berfirman: 


. YN Pa e / 2 “n 
3 KAA ta Maan TA Urcgten 
TRAP se ysaN Kala» LS Jl33 
“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, 
hanyalah ulama.” (Fathir: 28) 


Bk 2 IG SELERA AM 
ai PLP AA, » , 
Han NYA AR AS tok 25an AKA 


1384. Dari Mu'awwiyah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang 


siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya maka ia dipahamkan 
dalam agama ini.” (HR. Bukhari — Muslim) 


YAI MET ANA GELARAN 
Iu 3 HE BISA AN 


KL KAN - An nyak 
Far: Tt) SEL MAL siak aya 
NP 1 Tas Atas 3 "- per berDa 


1385. Dari Tak Mas" ud &, dia berkata: “Rasulullah Fa bersabda: “Tidak boleh 
hasud (iri) melainkan dalam dua hal: seorang yang diberi harta oleh Allah, 
maka ia habiskan dalam kebenaran (al-hag), dan seorang diberi ilmu 


oleh Allah kemudian ia memutuskan perkara dengannya serta 
mengajarkannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan yang dimaksud dengan hasud disini adalah ghibthoh, yaitu 
mengharapkan agar ia mendapatkan seperti apa yang didapat (tanpa ada 
rasa benci atau keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain) orang 
lain. 


KAN TA HA 55 saga is 2 NYA 


, 





448 - Riyadhus Shalihin — 


AGAIN Kek Gak SU nh - 

5 SIN SE Ga SKA Gia 
KENA Ga: Mi bia IN 
YEN AN ENYA Sega, Bai 
nga dng AL NP UN ATA 
AS Ga VA SINI KL 233, 
Ce na Ha Sana 


2. 


MAETER ag MN SNN 2 Ka Has 


1386. Dari Abu Musa -&, dia berkata: “Nabi £ bersabda: “Perumpamaan apa 
yang aku diutus oleh Allah dengannya dari ilmu dan hidayah adalah 
bagaikan air hujan yang mengguyur bumi, maka ada di antara bagian 
bumi itu yang menerima air kemudian ia menumbuhkan rerumputan, dan 
ilalang yang banyak, dan ada sebagian lagi yang gersang yang menyimpan 
air, kemudian Allah menjadikannya manfaat bagi manusia, maka mereka 
minum darinya serta mengairi dan menanam, dan ada macam tanah 
yang disiram air hujan tadi, akan tetapi ia hanyalah tanah tandus yang 
tidak bisa menyimpan air juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan, maka 
itulah perumpamaan orang yang mengetahui agama Allah, dan lalu 
bermanfaat baginya apa yang aku diutus dengannya oleh Allah, sehingga 
ia mengetahui dan mengajarkan, dan perumpamaan orang yang tidak 
mengangkat kepalanya untuk itu, serta orang yang tidak mau menerima 
hidayah Allah yang aku diutus dengannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PNYAS ea DN, Jha 9 NN 
97 , -a 7 TA 
AG NAN Ga KENA PKANU Pa 


- Riyadhus Shelihin - 449 








AAA Yus y 1. Prana 
KA aa EN ab iya Seno ka 
1387. Dari Sahl Ibn Sa'ad «&, sesungguhnya Rasulullah & berkata kepada Ali 
#&! “Demi Allah, engkau menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah 
Allah itu lebih baik dari pada engkau memiliki unta merah?4.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 
Ge Na 


1s SAN EA 2 
se bas Aa LAYAN MESAY 
KAN EA Pa 179 
KA IE AI 
KANAN AANG SES 133 


1388. Dari Abdullah Ibn Amru Ibn al-' Ash &:, sesungguhnya Nabi & bersabda: 
“Sampaikan dariku walau hanya satu ayat!, dan ceritakan dari bani Isra'il 


tidak perlu takut!, dan barang siapa berbohong atas namaku dengan 


sengaja, maka hendaklah ia bersiap mengambil tempat duduknya di 
neraka!” (HR. al-Bukhari) 


KE NI Aas SANAM 
KIRI ES Asa AG BI 33. IG 
SARAN. KANG, 


1389. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Barang 


tag 
Siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 
baginya jalan ke Surga.” (HR. Muslim) 


AS Kie 2 Pe - AKP Ini 
J3 $ PAN Para SAN SAS NYA, 


"Unta merah adalah harta paling berharga bagi orang Arab 


450 - Riyadhus Shatihin — 











Pr AL PAR Ph LAKA 


AS ya Yan AN AN EKA NE 
P - CG ng 3 2I Na 9. 2 
aa NG Mp Pa ya II RAK 


1390. Dari Abu Hurairah -:, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Barang 
siapa menyeru kepada hidayah (petunjuk) maka baginya pahala seperti 


pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala 
mereka sedikitpun.” (HR. Muslim) 


2 - ata LI AL K1 
AS ta PA PAN TEY Dera ANN 
Peci Rd »£ 


.. - 3 “KL ? c BA At hn 

Pen ASN IS 2 SISA yA SI 
yg # (GP ka 6 

AR Sa PANTAU 


1391. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika anak 
Adam telah mati, maka terputuslah semua amalnya melainkan tiga hal: 


shadagah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang 
mendo'akannya.” (HR. Muslim) 


Oh, 1 pa X4 bitas 9 IA 

aatar Ag an an Laba NGK SE APA 
£ rn. ps Oh G CI 091. Ga 19 9 
MEA INN NYATA 


3 Ph 


- £ Im ps Gw Pa! 

TN na Oi ARYA Fukkatagi 
1, Pat 3 Ae - aa 
. RAS. « SY Volag » AYO 


1392. Dari Abu Hurairah «&, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Dunia ini terlaknat, terlaknat apa yang ada di dalamnya, 


melainkan dzikir kepada Allah, dan taat kepada-Nya, dan orang yang 


berilmu, serta yang mencari ilmu.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits 
hasan.”) 


Ucapan #Sygg artinya taat kepada Allah. 


- Riyadhus Shalihin — 451 


AI Ig SE ISA SAGng A63 Ary 


BARANG Alan SG 
LTE IR ANA ITAR UAP 


1393. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: KA siapa keluar 
untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali.” 
(HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”)? 


0g 1 Li ' £ 
darb AANG aa KA Ka AAL 


Ka Ma Tes 5 Iksan 
Agan KE EELNAG « KAN Sak 


1394. Dari Abu Sa'id al-Khudriy &, dari Rasulullah £& beliau bersabda: “Seorang 
mukmin tidak akan pernah kenyang terhadap kebaikan sampai tempat 


berakhirnya adalah Surga.” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits 
hasan”)? 


- 3 PNY ARA DA Pgri KE AYA0 

TEE ENI NS 5.16 
MN LENGAN» SEN 
Dae RAYA 3 Peran “ Ea As 
rang brpa en 


28 Demikian yang dia katakan, dan sanadnya lemah sebagaimana diterangkan dalam 
Takhrij al-Misykah 220. juga dalam adh-Dhaifah (2037). -N- 

26 Saya berkata: “Sebaliknya hadits ini dhaif (lemah) seperti saya jelaskan dalam kitab 
al-Misykah 222. -N- 


N 





452 - Riyadhus Shalihin — 


1395. Dari Abu Umamah 5, sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Keutamaan 
seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku 
atas orang yang paling rendah di antara kalian.” Kemudian beliau 
bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya serta penghuni 
langit dan bumi sampai semut dalam liangnya sekalipun, juga ikan di laut 
bershalawat atas orang yang mengajari manusia kebaikan.” (HR. 
Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


Lena SELANG SI SG 
Aa He Ae abaya Ia d3 
LA Ne nga 
KENSIS KSAD SNN SI 
JAGA S3 ANN ae F3 ge Bira TN 
SI ENAK sa 
Gusi, S3 BONIA PA PA AI 3 


“ 


« NA AS 


P 


x 273 ( TE, 
Sa AANG sa 99 
395 

NE 21033 9 
1396. Dari Abu Darda' &:, dia berkata: “Aku mendengar den & bersabda: 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga, dan sesungguhnya para 
malaikat akan membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu sebagai 
keridhaan atas apa yang ia perbuat, dan sesungguhnya penghuni langit 
dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun akan memintakan ampun bagi 
seorang yang berilmu, dan keutamaan seorang yang berilmu atas ahli 
ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas semua bintang-bintang, 
dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan 
sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, akan 





- Riyadhus Shalihin — 453 








tetapi mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya berarti 
ia telah mendapatkan bagian yang banyak.” (HR. Abu Daud, dan 
Turmudzi) 


Ayak LG 3 YAAA ce 
Saku, TERI KENA 5 HAMA 9 WAY 
SAYA NGK EN Pa AAS Po 2 1 & 
Aan NN gg AS »: 90 2 In 
Ae 4G C3 KI 3, LA 
AAN «ya SEN ASS FAK 
Io DIAL AI? “Ns 
SP oran Ta ISI 
1397. Dari Ibnu Mas'ud &, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Allah akan membaguskan?” seseorang yang mendengarkan perkataan 
kami dan menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, dan betapa 
banyak orang yang disampaikan kepadanya suatu kabar lebih mengerti 


dan paham dari pada orang yang mendengarnya langsung.” (HR. 
Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih”) 


PENA OA We AA NYA 
pe ba pap Se "8 AN 
SRS NA HA Ha JA 

9 — &3 1 363 
. NS pema” 9 


1398. Dari Abu Hurairah ss, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang 
siapa ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan 
diikat (pada mulutnya) dengan tali dari api neraka nanti di hari kiamat.” 
(HR. Abu Daud dan Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan”) 


Pa PN AAN 


9 3 Led! adalah AH (elok dan indah) artinya Allah akan membuatnya elok dan 


inggi derajatnya. 





454 - Riyadhus Shalihin — 





Sia sem Fs AAN AB ATA 


sena 2), 


« Fasa BENGI KN anna A9 
papa sah ANA 2193 . Sa 
) 


1399. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Barangsiapa 
yang belajar ilmu yang dengannya wajah Allah dicari (yaitu ilmu syar'i), 
ia tidak mempelajarinya melainkan karena untuk mendapatkan bagian 
dari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan aroma Surga nanti di hari 
kiamat.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


TELAK V Ba to Sa A $$ 


La Pa 2 


Peran AMI adas Ga LN pa Sana 
AN IN yaSA saia TAAT EN AKAN 
eat ang 13. 


5-4 


Aan NAS PA YOEAK EA 


1400. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-' Ash #5, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah # bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu 
dari manusia secara langsung, akan tetapi Dia akan mencabut ilmu dengan 
mematikan ulama' sampai tidak tersisa seorang alim, maka manusia 
menjadikan para pemimpin yang bodoh, maka ketika ditanya mereka 

. 'berfatwa tanpa ilmu, maka sesatlah mereka dan menyesatkan.” (HR. 


Bukhari — Muslim) 








SPA 1 -— c 
& Ba 9 Sera EL E— -N 
13 — KITAB TENTANG PUJI DAN SYUKUR 
KEPADA ALLAH 


KENA LEAN 


BAB 242 


WAJIB BERSYUKUR 
Allah # berfirman : 


« IKA KK ANT Nara 
SE SPI SPSS 1 ME ANE 
SNOY 20, Na rara 


“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan Janganlah kamu 
mengingkari (nikmat)-Ku.” (AL-Bagarah: 152) 

Iso daa TT 9 — - 
NBL (RN EA 3 MEI 
ehh. Pra WI e3 

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(nikmat) kepadam.” (Ibrahim: 7) 


» 199 II NN MEI, 


“Dan katakanlah:” Segala puji bagi Allah.” (al-Isra": 111) 
7 
KUN NAN P3 MIN NA ST 
YA PA Ar, SGG 
Ha Gan 


“Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulillaahi Rabbil'aalamin.” 
(Yunus: 10) 


456 - Riyadhus Shalihin — 








Seet BOP aan, 
Kpn Tenan NG 5 P0 SALA 


AAA peeggaa AI 
DG SALA pa Ag ar 
LNG CE LE DAR salad 


1401. Dari Abu Hurairah &, 2 Nabi & pada malam isra' 
didatangkan kepadanya dua gelas yang berisi khomer dan susu, lalu beliau 
melihat keduanya kemudian mengambil susu. Maka Jibril berkata 
kepadanya: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk 
kepadamu kepada fitrah?" (yang suci), andai kau mengambil khomer 
niscaya “ea umatmu.” (HR. Muslim) 


Sa NG n: d6 BEAN NYA ON Y.N 


2 Hanana aura AA IK IG 


331 Pa -. CN Pd sat 5 Ag 
SAE 019) 
1402. Dari Abu Hurairah -, dari Rasulullah £ beliau BG SAN perkara 
yang berarti?, tidak dimulai dengan hamdalah maka ia kurang (berkah).” 
AP hasan, riwayat Abu Daud dan lainnya. 


AAA (etra 


2 Pu 


KENA SAN Sapa NG AL Bi 
JEKUE, sanga SAS, IG Alean 
Aan ad & Pa Kaj 9 

NA rusa 


288 Fitrah di sini maksudnya adalah Islam dan istigomah, artinya: “Engkau telah memilih 
tanda Islam dan istigomah.” 

19 Maksudnya, diperhatikan dalam agama. Ucapan beliau Agrho' artinya kurang. Dan 
hadits ini dhoif (lemah) sanadnya, dan tidak stabil matannya (isinya) sebagaimana saya jelaskan 
dalam permulaan kitab al-Irwa' No. 1-2. -N- 





- Riyadhus Sholihin— 457 








La NI, ANA OA AL UNI 
Sean 3 2 Tan Gap 

CL dngn “D “ai GP rud & 
Bi YES Laenykad GBLA Dera O CAGE 


LA Pa KENA MAYA YAAA 
Gagas NA 


1403. Dari Abu Musa al-Asy'ariy &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
Jika seorang anak hamba mati, maka Allah berkata kepada para malaikat 

Nya: “Kalian cabut nyawa anak hamba Ku?” Mereka menjawab: 
“Benar!” Lalu Dia bertanya: “Kalian cabut nyawa belahan hatinya?” 
Mereka menjawab: “Benar!” Lalu Dia bertanya: “Apa yang dikatakan 
hamba Ku?” Mereka menjawab: “Ia memuji-Mu dan mengembalikan 
(persoalan) kepada Mu”?, Maka Allah berkata: “Dirikan sebuah istana 


untuk hamba-Ku di Surga, dan namakan dengan istana hamdi!” (HR. 
Turmudzi, dan berkata: “Hadits hasan”) 


BEA 5IG IOS Ang sa 


GET Fasa 


Ia Ca TO Wae 20 , - 
. Tg pe 
Mikng 2195 - (& bed ra as & KEP 2 9 
1404. Dari Anas &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya Allah 
ridho terhadap seorang hamba yang makan satu kali makan?" siang dan 
sore kemudian ia memuji-Nya atas makanan itu, dan meminum dengan 
satu kali minuman memuji-Nya atas minuman itu.” (HR. Muslim) 





“0 Maksudnya, mengucapkan /nna lillahi wa inna ilihi rooji'una. 
als Yi adalah satu kali makan seperti makan pagi atau sore. 


458 — Riyadhus Shalihin - 








PLAT a , - 
IP A5 SI SKA 


14 — KITAB SHALAWAT ATAS NABI & 


(aga yaa (Wa55, 38 ANA LL, Gx AA 


BAB 243 


PERINTAH MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI DAN 
KEUTAMAANNYA SERTA SEBAGIAN LAFADZNYA 


Allah £ berfirman: 


CE AAA Gin IE ANTE 
AN PA GEA AGA 


“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 


Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan an salam aksen kepadanya.” (al-ahzab: 56) 


EA Kao KA A0 
Pp Pr Yan Pi - G 
sasasara, NAN sangan S 
nita LNG NEGERI 


1405. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-' Ash &, sesungguhnya ia mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa membaca shalawat kepadaku 


sekali, maka Allah akan memberinya shalawat (rahmat) sepuluh kali 
dengan satu shalawatnya itu.” (HR. Muslim) 


AD DI KENTANG 


yi 





- Riyadhus Sholihin — 459 





susan 
Aas ne — N Te Ban. GAS 


1406. Dari Ibnu Mas'ud -&, sesungguhnya Rasulullah #£ bersabda: “Orang 
yang paling utama nanti di hari kiamat adalah dis" yang paling banyak 
bershalawat kepadaku.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


ALAMAT EL Ora asu AK OATIN/ 


“ 


ge manga 1 Tata, 3 z AT 
ES AAA KN A3 KONG 
SAGITA LEE AYAN GAY 
sal SNN YA TNNIAII Jaana 5.36 
1 eta TA Argan AGEN 


1407. Dari Aus Ibn Aus -::, dia berkata: “Rasulullah £ bersabda: “Sesungguhnya 
termasuk hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at, maka 
perbanyaklah kalian bershalawat kepadaku pada hari itu, Karena 
sesungguhnya shalawat kalian akan disampaikan kepadaku!.” Ia (Aus 
Ibn Aus) berkata: “Kemudian para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, 
bagaimana shalawat kami disampaikan kepada anda, sedangkan jasad 
anda telah hancur?” Ja berkata?8: “Ia berkata?4: “Sedangkan jasad 
anda telah hancur bercampur tanah?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya 
Allah mengharamkan jasad para Nabi bagi tanah.” (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih) 


22 Telah jadi debu. Lihat hadits no. 1165. 

28 Peran hadist (Aus Ibn Aus) 

“8 Dalam Riwayat Abu Dawud “Mereka berkata “ dengan kata ganti, dalam bentuk 
jamak, yaitu “para sahabat berkata”.” (lihat shahih Abu Dawud hadist no.1047) 





460 — Riyadhus Shalihin - 





"1 Ae ATELOSAN AN GEA 


"enda aparat S sn klg 
Ha “- AN Ida KETAWA 


1408. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Hinalah 
(celakalah) orang yang disebut namaku didepannya ia tidak bershalawat 
kepadaku.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


Apa AE IE KAN GS. YA 
NEK, Kera - Ni NUN ES 3 
Stan Lasatag. “KS ea 


1409. Dari Abu Hurairah &:, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jangan 
kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya (perayaan, dan 


bergembira), dan bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya 
shalawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.” (HR. 


Abu Daud dengan sanad shahih) 
aan 3G 3 La Ian ais 9 NU 
BINA ANTA ES aa NIAS Ne 

KA 52 


1410. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah £& bersabda: “Tidak ada 
seorangpun yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan 
mengembalikan nyawaku sehingga aku bisa membalas salamnya.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih) 


tri 


ae Ae ANA 3 SEKEN 2 ATA 


-“ . 


- Riyadhus Sholihin -— 461 











w la 7. ee 
BIA BA 


karma 1 naa 


1411. Dari Ali &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Orang yang pelit adalah 
orang yang tidak bershalawat kepadaku ketika namaku disebutkan 
disisinya.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


SS KENGSK AI HASAN 
Hans Peng S3he5 pat 

MEN AAN 
Kaya TA PAN KANE 
Ag MENANGIS gan IE 


- Pe PAP Au (Ez. - 
PENA KANTA Has. NEK 5 ray fana ASI 


1412. Dari Fadholah Ibn “Ubaid &, dia berkata: “Rasulullah #5 mendengar 
seseorang berdo'a di dalam shalatnya tanpa membaca tahmid kepada 
Allah juga tidak bershalawat kepada Nabi &, maka beliau bersabda: 
“Orang ini terburu-buru!” Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata 
kepadanya —atau kepada yang lain-: “Jika salah seorang kalian berdo'a 
maka hendaklah ia membaca tahmid kepada Rabb-nya dan memuji 
kepada-Nya, kemudian bershalawat kepada Nabi &, kemudian berdo'a 
setelah itu sekehendaknya.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan berkata: 
“Hadits hasan shahih.”) 


Aa BLN, Pa bi Sa 
NB AE AN ga Pe OA SES EA 





462 — Riyadhus Shalihin - 





» 3) Kk, Dra kan O3 - 
SAN 
Ii JA sena 

A . 
TN anta EL KA EN Ai 
aa nga 9 EA 


PN NANA 


1413. Dari Abi Muhammad Ka'ab Ibn “Ujroh &, dia berkata: “Rasulullah & 
keluar kepada kami, maka kami berkata: “Wahai Rasulullah, ajarkanlah 
kepada kami bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu! dan 
bagaimana kami bershalawatlah kepadamu!” Beliau bersabda: 
“Ucapkanlah: “Ya Allah, bershalawatlah atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim dan 
keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Terpuji 
lagi Mulia. Wahai Allah, berkahilah atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Terpuji lagi Mulia.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


2 SALA Naa ag. KK - 
NI SELESAI NU 


- 


Ia 
to ' 
& 

t 


'$ 


KE 5553 2 uya, m3 253 He 
SIS KAN NG - IA 3 Pa 
38,2 Wita 5 & 23, AA ear Te Yaya 
2a bana AI CPU 
ANELAS LI G SEE | 


- Riyadhus Shalihin — 463 








POSE ENG 


AG WAEISEK ENG AS aah 


1414. Dari Abi Mas'ud -, dia berkata: “Rasulullah & mendatangi kami, ketika 


kami sedang duduk di rumah Sa'ad Ibn “Ubadah &, maka Basyir Ibn 
Sa'ad berkata kepada beliau: “Allah memerintahkan kami untuk 
bershalawat kepadamu wahai Rasulullah, lalu bagaimana kami 
bershalawat kepadamu?” Lalu Nabi #& diam, sampai-sampai kami 
mengandai-andai : andaikan ia (Basyir) tidak bertanya kepadanya, 
kemudian Rasulullah & bersabda: “Ucapkanlah: “Wahai Allah 
bershalawatlah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana 
Engkau bershalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan berkahilah 
atas Muhammad serta keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 
berkata atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah 
Yang Maha Terpuji lagi Mulia. Sedangkan salam maka sebagaimana 
yang telah kalian ketahui.” (HR. Muslim) 


"36,9 NEON AO AK KE 2-0 


-— 


YAN 933 » 36 "Kla 3 get Yana 


FA “rg An 


Aru 


IL NT pr 


Gu sih KE NG RA 


. 


7» 
 - 


Haa AKEUK EN kal NE 


1415. Dari Abu Humaid as-Sa' jay: &, “dia berkata: “Para sahabat bertanya: 


464 


“Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?” Beliau 
bersabda: “Ucapkanlah: “Ya Allah, berilah kesejahteraan atas Muhammad 
dan istri-istri serta keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan 
kesejahteraan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah 
Muhammad, para istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau berkahi 
Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha 
Terpuji lagi Mulia.” (HR. Bukhari — Muslim) 





- Riyadhus Shalihin — 


/ ya 7 | 
: IN 
SN KE -AO 
15 -— KITAB TENTANG DZIKIR-DZIKIR 


ET aya or. & AN 


BAB 244 


KEUTAMAAN DAN ANJURAN BERDZIKIR 
Allah 3s berfirman: 


PET NEEI OLI KESSNG MEA AE 


“Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain).” 


2 53 TS Naa 
NOY 3 LN IS KAN AE 


“Karena itu, ingatlah kamu Nan niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu.” (al-Bagarah: 152) 


YEN GE? Gua Dua 385533 kaos 

- 23 di 3 . ASAM 
S3 TE, SANG Ga AN 
“NO, OLAN , “BEN 


“Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (al- 
A'raf: 205) 


an na Cas pa” NA LAS 
aa BANGSA 30 SESI 


“Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 
(al-Jum' ah: 10) 





- Riyadhus Shalihin - 465 








IE Pad AG SAN SEIG 
ENAM ass 
: VOA : MABEAI, 


“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki 
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 
laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 
perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka HR dan pahala yang besar” (al-Ahzab: 35) 


SEN v1 NG MA SIG: 
AN, 2Y. DAN Arina, 


“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada- 
Nya di waktu pagi dan perang.” (al-Ahzab: 41-42) 


PA NAS AS 23hg3 


Dan ayat-ayat dalam masalah ini begitu banyak dan telah diketahui. 


PANTAT ASN EP pgn 
Hina nga Ce 
INI MAGANG (Ku, Ha Dora 


TK G4 2 
- 2 ai ? 228 


. : PU 








466 - Riyadhus Shalihin - 


1416. Dari Abu Hurairah -, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Dua kalimat 
yang ringan dilidah, berat dalam timbangan, dicintai oleh Alah Yang Maha 


Pengasih: £ Pap AA AN Masa an (Maha suci Allah dan segala 
puji bagi Nya, maha suci Allah Yang Maha Pn aa " (HR. Bukhari — Muslim) 


ANAK Lx YAA KI ATP era AN AE Ka LADY 
AAA NI ag et 
PRE ERA KT LA IK ag AI 


890 TA iga 

Sa 
1417. Dari Abu Hurairah -&, dia jab “Rasulullah & bersabda: “Aku 
mengucapkan: 4 KESHA AR Pisa ) (Maha suci 


Allah, dan segala puji bagi- Na dan tiada “ yang berhak disembah 
melainkan Allah, dan Allah Maha besar), lebih aku cintai dari pada tempat 
yang matahari terbit dan tenggelam di sana”s.” S3 Muslim) 


. IG san. 36 PT LN 2 KS NN 
Sh BEI SN PN EA 


LI 


35 SEN AR aa He AG 
Ae Pe 1 P ena & 
AD RS S3 IK PA 29 lo) 


3s ON (42 ” .. 
2 Nag RN £ AN ka 


sangan ta Sa 
S3 dAsaN AU Lan es MI 


2S Maksudnya adalah dunia. 





- Riyadhus Shelihin - 467 





PS 5 AN ear Tag sa 


1418. 


yag PANAI SIS Helaks 


« An Pi 
Mega 
Dari Abu Hurairah «5, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa 
mengucapkan: 
( CAS AI TAK, APA Ya Yan De GA ALE) ) 
(Tiada ilah yang berhak disembah Gelainkan Allah saja Gada sekutu bagi 
Nya, baginya segala kerajaan, dan bagi Nya segala puji, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu) seratus kali dalam sehari, maka baginya sama 
dengan (membebaskan) sepuluh budak, dan ditulis untuknya seratus 
kebaikan, serta dihapuskan darinya seratus kejelekan, dan baginya 
perlindungan dari setan selama hari itu hingga masuk waktu sore, dan 
tidak seorangpun yang datang membawa pahala (amalan) yang lebih 
baik darinya melainkan seseorang yang mengerjakan (membacanya) lebih 
banyak darinya.” 
Dan berkata: “Barangsiapa membaca € 'g&siW5K& ) (Maha 
suci Allah dan segala puji untuk-Nya) seratus kali dalam sehari, maka 


akan dihapus kesalahan-kesalahannya, walaupun sebanyak buih dilautan.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


$ Ian 


7 ) 


AMA Manan ah AA Ian HE 


HI 


1419. 


468 


TKA 9 Ie ” 
pepe LA Te hat 
BTN IN Da JNE AN SE 


Dari Abu Ayyub al-Anshariy &, dari Nabi & beliau bersabda: 
“Barangsiapa membaca: 

KEB EK SRK UN NET AI) 
sepuluh kali, maka ia bagaikan telah Naba empat budak sahaya 
dari keturunan Isma'il.” (HR. Bukhari — Muslim) 


-.. 





- Riyadhus Shalihin - 





Ta “ ) & 1 Tr 
aah, sei.2 ALA Se 
” 2 Ia ea 
SAAT « kemana AD YEN 


1420. Dari Abu Dzar 5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Maukah kalian 
aku beritahu tentang ucapan yang paling dicintai oleh Allah? 
Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai Allah adalah (a£3 GNI). ( 


(HR. Muslim) 


AT TP SAS SNN 
Mana an An Asa, 
SE Ne 2353 AN ar G3 KE 
pa « (3 GANGGG 
Pn ae 


adalah setengah dari iman“, dan 4481 ) (segala puji bagi Allah) 


memenuhi timbangan, dan € 1ydisang6& ) (Maha suci Allah dan 
segala puji bagi Nya) memenuhi antara tujuh langit dan bumi.” (HR. 


- Muslim) 
Ka 


NG CA NS SY: Am PAN 
SI MANA 
ATA DETEGA X IAI 3». 36 Lah 


26 Tafsirnya telah berlalu pada hadits no (1038) 


- Riyadhus Shelihin - 469 











SINTANG SAN, PI 
A5 Ah, PSA IK TAY SY 
AA Gu Year ne para 


JA “ SG B1 


1422. Dari Sa'ad Ibn Abi Waggas #5, dia berkata: “Ada seorang arab badui 
datang kepada Rasulullah & dan berkata: “Ajarkan kepadaku sebuah 
dzikir untuk aku ucapkan!” Maka beliau bersabda: “Ucapkanlah! 


AYAT KAIN YEL an, NS j AK Ta (page TAMA WEI AA) 
GG ae $ AD IYA (Ag 
(Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah Yang Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya, Allah Maha besar, dan segala puji bagi Allah, dan Maha suci 
Allah Tuhan seru sekalian alam, tiada daya dan upaya melainkan dengan 


Allah Yang Maha Mulia dan Bijaksana)” Orang itu berkata: “Semua itu 
untuk Rabb-ku, mana untukku?” Beliau menjawab: “Ucapkan 


(3G BN TA yA 1) (Wahai Allah, ampuni aku, rahmati, 
beri petunjuk, dan beri rizki aku).” (HR. Muslim) 


AN SE SELANG SPA 
DG EN GEMA Sab YA 
SEMARANG AN » 
39 SK EPAT Yia SAN 33. NI TAP 
PET NTA Yen IE NS saya 


p Dana 


A0 Aga ANA BNP 








470 - Riyadhus Shalihin - 


1423. Dari Tsauban :5, dia berkata: “Adalah Rasulullah & jika selesai shalat 
beliau membaca istighfar tiga kali, dan membaca do'a: “Wahai Allah 
Engkau adalah Yang Maha Sejahtera, dan dari-Mu keselamatan, Maha 
Suci Engkau wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan kemuliaan” 
Ditanyakan kepada al-Auza'iy, dia adalah salah satu perawi hadits: 
“Bagauman, pa istighfar?” Ia berkata: “Beliau membaca: 


(B3E Aa EK (Aku mohon ampunan kepada Allah).” (HR. Muslim) 


AN As khan eno Akan MAN Aa 
Ada Sanken Leak SB 
$ PLN PLAT NA YEN TA EA 
OI LI AAN SIS 
aan SAN INGIN 3 


“ 
1424. Dari al-Mughirah Ibn Syu' bah &, sesungguhnya Rasulullah #& jika selesai 
dari shalat dan mengucapkan salam beliau membaca: 
SEO MTA LB NAS SN IS REI NYA) 
PA SI SAN, 
(Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah Yang Esa, tiada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian, dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, tiada yang dapat 
mencegah terhadap apa yang Kau berikan, dan tiada yang dapat memberi 


apa yang Kau cegah, dan tidak akan bermanfaat kekayaan?” dan dari- 
Mu-lah kekayaan ).” (HR. Bukhari — Muslim) 


PTT ANE ni, aa 
EA GAN yA Ag Iyo 


#7 Kekayaan, maksudnya tidak akan bermanfaat kekayaan itu bagi pemiliknya akan 
tetapi yang bermanfaat baginya adalah perlindungan-Mu dan amal shalih yang pernah ia perbuat. 





— Riyadhus Shelihin - 471 








AIA Ya PPA Cecainar DNA GE sea 
Can SANA BATA SEN I3G 
I3 JAS ASI IL 
SENBN, SANG Ke ANK 
PAN SA Maha &YrapiI 
CI eh kek sasae AN ng 

iban 2g 


1425. Dari Abdullah Ibn al-Zubair ra sesungguhnya ia membaca setiap selesai 
shalat, ketika salam: 
seng Fa Kapat Sha na MEA YOY 3 AN DI) 
KA AT SANA And A3 Kaif aa X3 AN 
Bak 5, rgs OA Sa 
(Tiada Ilah yang berhak disembah Lae Na Yang Esa, bagi- 
Nya kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah, tiada 
Ilaah yang berhak disembah melainkan Allah, dan kami tidak menyembah 
melainkan hanya kepada-Nya, bagi-Nya segala kenikmatan dan bagi- 
Nya kemuliaan serta bagi-Nya segala pujian yang baik, tiada Ilah yang 
berhak disembah melainkan Allah, kami memurnikan agama (ketaatan) 
hanya kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membencinya) Ibnu 
Zubair berkata: “Dan Rasulullah & selalu membacanya setiap selesai 
shalat.” (HR. Muslim) 


(SA 3 
1 


, Dp Ga 
An KE SANA 
LAN 44 An OIL NG. 33 AA 
&a kop Nai 5 NS AN AR IS 





472 — Riyadhus Shalihin 








CEPAT IR aga. dah 
19 K9 VK 


(BE BPA IA ash aa 
AA IG PK A3 
1 K1 NANDA AAS 
ba ng Ke PESANAN S3 
3 —g Gear SENIN 


naga SN Uh NN 


IN 5 


IG KA UB ) 


ear PALI Head 
21 Aa 22 surat AN 
get ON, SEL 

NA NN 
DPS Aa 333 
PEN ejoiradras D5 AP « A5 
NN AYAT ea era 

| AA an Aan 
LAIN NE me KEL gang 31 
CAN KI PS) PA OP 3 


- Riyadhus Shalihin — 473 








3 2 & 2 n A3 3 

LES 3 
1426. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum 
Muhajirin mendatangi Rasulullah £ dan berkata: “Wahai Rasul, orang- 
orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi, dan nikmat yang kekal, 
mereka shalat sebagaimana kami shalat, puasa sebagaimana kami puasa, 
dan bagi mereka ada kelebihan dari harta benda, mereka pergi haji, umrah, 
jihad, dan bersedekah.” Maka Rasulullah & bersabda: “Maukah kalian 
aku ajari sesuatu yang dapat menyusul mereka yang telah mendahului 
kalian, dan kalian akan mendahului dari pada orang-orang sesudah kalian, 
dan tidak akan ada orang yang lebih baik dari kalian kecuali jika melakukan 
hal yang seperti kalian lakukan?” Mereka menjawab serempak: “Mau 
wahai Rasul!” Beliau bersabda: “Kalian bacalah tasbih, hamdalah, dan 

takbir setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.” 

Abu Shalih —perawi dari Abu Hurairah— berkata: “Ketika ditanya 
bagaimana cara membacanya (tasbih, tahmid, dan takbir)” Ia (Abu 
Hurairah) berkata: 4 LENGAN, WSK4 ) (Maha suci Allah, 
segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar), sampai setiap bacaan tadi . 
menjadi tiga puluh tiga kali.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya: “Maka orang- 
orang fakir dari kaum Muhajirin datang kembali kepada Rasulullah dan 
berkata: “Saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami 
amalkan, lalu mereka melakukan hal yang sama wahai Rasul?” Maka 
Rasulullah #& bersabda: “Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah 
kepada siapa saja yang dikehendaki.” 

Al-Dutsuur bentuk jamak dari Datsrun artinya harta yang melimpah. 


,) A1 Ge 7 vit 1-15 3 

3 € AO KS AV 
NG Karag SAAT LA 41, . - 

D9 A3 SENENN 3 


SIA BEI HI, 
#5 3 Gea PELAN Was: 23 


Ga SA ARE LA PR -A oa 
125 “3 maen) NA TAG AU 


474 — Riyadhus Shalihin — 








1427. Dari Abu Hurairah &, dari Rasulullah & beliau bersabda: “Barang siapa 
membaca tasbih setiap selesai shalat tiga puluh tiga kali, dan membaca 
tahmid tiga puluh tiga kali, serta membaca takbir tiga puluh tiga kali, 
kemudian Nai yang keseratusnya dengan membaca: 


ASN AI KW LA ON TA PA TON ENI ) Maka akan 
cma segala Besana aya walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Muslim) 


Aye PE KANG AL SALA 
AI GI GA G un 
Lg Aka 251 Ie KAN 
NG. TS PAN area NP 


1428. Dari Ka'ab Ibn “Ujrah &, dari Rasulullah & beliau bersabda: “Beberapa 
wirid?8 yang tidak rugi dan kecewa orang yang mengucapkannya atau 
mengerjakannya, pada setiap selesai shalat fardhu: tiga puluh tiga tasbih, 
tiga na tiga tahmid, dan tiga puluh empat takbir.” (HR. Muslim) 


53 KAN SN, ANA 

Keenan Janam Ya 

Ja ah LAPAN 

SEN - PSG sg 
KVA pb 


1429.Dari Sa'ad Ibn Abi Waggas #&, sesungguhnya Sa tula Ea RA 
ta'awwudz (do'a minta perlindungan kepada Allah) setiap selesai shalat 


dengan do'a berikut. 





Sea adalah apa yang dibaca setiap selesai shalat fardhu. 


- Riyadhus Shalihin - 475 








Cahaa IS KI SN SI ISA EN IN IYA 
4 KE 3 Ie D4 221 
(Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan 
kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikannya aku ke umur 
yang lemah'”, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah (kerusakan) 
dunia, dan aku berlindung kepada Mu dari fitnah alam kubur.” (HR. al- 
Bukhari) 


ar, 19 ) ” at Ng h) ” - 
AI al TA PA KG AN. 
, seng KN Lay AA Mitiao 


ge - tak XP 

“3 A0 ,I AAA 9) 

An PAP A V PWI Sesak Ap » 

Pa Dau ' 
SEO Aa KENA 
Sa Maa D 

Te y P9 IP SE as 
aa Ot, 

BN Pr 3 ga 


1430. Dari Mu'adz &, sesungguhnya Rasulullah #& menggandeng tangannya 
dan bersabda: “Wahai Mu'adz!, demi Allah aku cinta kamu.” Maka beliau 
bersabda: “Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz jangan pernah 
menekan di setiap akhir shalat untuk membaca 


(Ben LB S3 5 SIG 2) (Wahai Allah, tolonglah a ku untuk 


selalu ingat kepada Mu, juga bersyukur, dan sebaik-baik beribadah 
maa (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Pa ?3 CE) 
Ak AI AGAN 3 AL 


Nan P9 


HL FUN Ja SI SN EA Sh. Je 
JNE A3 KEL USA NAN 


29 Maksudnya. usia lanjut yang tidak mampu berbuat apa-apa, karena saking tuanya, 
seperti anak kecil. 








416 - Riyadhus Shalihin — 


Ta | ea MTA Res — PTP GP AN 
GEN PA AN Fara SANG ANA 


TTS 


1431. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Jika salah 
seorang dari kalian membaca tasyahhud maka hendaknya meminta 
perlindungan (ta'awwudz) dari empat perkara, ucapkan: 


SMA BI 3 JAN KE 3 KE, BASA 
GE Gea 323 
(Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam, dan 


siksa kubur, dari fitnah (kerusakan) hidup dan mati, dan aku berlindung 
dari kekejian fitnah al-Masih Dajjal)”. (HR. Muslim) 


Abas TAYAIN AMI GA sadst AL 
Ke SANgan 29) “hara YA WAE 22615) 
erna Hse Me AA Tn pun 


An 


MEN Sang LG, Spa 
ENYA 2 PNG AKAN aa 
P2 


1432. Dari Ali &, dia berkata: “Adalah Rasulullah & jika mengerjakan shalat, 
maka beliau menjadikan apa yang terakhir kali beliau baca antara 
Nop dan salam: 


KIA 3 « PARA ate EN) 


(Wahai Allah, ampuni aku atas apa yang telah aku lakukan, dan apa 
yang belum aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku 
tampakkan, apa yang aku berlebihan, dan apa yang Engkau lebih 








mengetahuinya dari pada aku, Engkau adalah al-Mugoddim dan al- 
Muakhkhir”9).” (HR. Muslim) 


LN NAN SEE EGA NY 
' NA 2 - “4 8 S5 

Aa angsa Sada Ata Sa 33 P3 
TC Are Su) SES 2... (2 ( Ag IG Ori 


1433. Dari A'isyah (x£ivise, dia berkata: “Adalah Nabi ## memperbanyak 


membaca dalam ruku' dan sujudnya: GEA BAN) (Maha 
suci Engkau wahai Allah, dan segala puji bagi-Mu, wahai Allah ampunilah 
aku).” (HR. Bukhari — Muslim). 


9 ar Ia Ya PU 
A33 SE MEA 3 Mar 
Beng CAN KE Nag. 7 pena 1094 9 


1434. Dari “Aisyah Wx£ibixo, sesungguhnya Rasulullah #£ membaca dalam 


ruku' dan sujudnya: (ML A3 F2.) (Maha Suci dan Bersih, 
Rabb-nya para malaikat dan Jibril).” (HR. Muslim) 


2 YANG Ta ajak 
KET IG TPA Y SANA » IG 4 
MPN AKAN KU PAT bag, 


asa (3 


?90 Al-Baihagi berkata: “Yang Mengutamakan orang yang Dia kehendaki dengan taufig- 
Nya menuju magam orang-orang yang terdepan dalam kebaikan dan yang mengakhirkan orang 
yang Dia kehendaki dari derajat mereka...... Jadi AM Sa) semakna dengan 
(S2b13 Jwali (-pent) 





1435. Dari Ibnu Abbas &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Adapun 
dalam ruku' maka agungkanlah Rabb kalian, dan adapun dalam sujud 
maka perbanyaklah do'a, karena ia layak?! untuk dikabulkan bagi kalian.” 
Ca Muslim) 


au Ng ponanyan DAN ARITA 
as Kegagah da KAA AY c KANAN UN lg 
MAAN WENGAG 


1436. Dari Abu Hurairah «5, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Saat paling 
dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang 
sujud, maka perbanyaklah do'a!.” (HR. Muslim) 


Ia AE BEBAN Pn REA 


GA PAP NIA IA 
PNG SAI 


1437. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah #& membaca dalam 
sujudnya: KRI AG RI AA PE ESA SAW) (Wahai 
Allah, ampuni aku atas dosaku semuanya, baik kecil maupun besar, baik 


yang dulu maupun sekarang, baik yang tampak maupun yang 
tersembunyi).” (HR. Muslim) 


BD NG GEN G5 1636, NYA 
Pte (Asu Ge hana 4 


IA AG «II IA By ag 


CT 


2! Maksudnya, berhak dikabulkan. 





— Riyadhus Shalihin - 479 


BNI IA NAN NA 
KA Parah 3 GA AAN PA MESRA 


(Aa 3 
At Can AMA SI mnta SKA Pa eta Ud 
NP A3 Kap bi 391 A9 ngga 
n SKP AL AAA AL AIO MANA, 
: SAN Ds Magis ya S9 


red a bar 
SN L KN AN KA EC ANTAT 
RAN . «Reno METE IG AE 
1438. Dari A'isyah 'x£ibise, dia berkata: “Aku sedang kehilangan Nabi #£ 
pada suatu malam, lalu aku mencarinya dan aku merasakan ternyata 
beliau sedang ruku' —atau sujud- dan membaca: TI I BAK) 
dan dalam satu riwayat: “Maka tanganku memegang kedua telapak 


kakinya, dan beliau sedang di masjid, dan keduanya dalam keadaan tegak 
(posisi kaki ketika sujud, pent) beliau membaca: 
DIN AL KY BLN, Ds Tue. 3 MA ana AAN, 


a1 


Ca LES se 

(Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari 

murka-Mu, dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung 

dengan-Mu dari (marah)-Mu, aku tidak mampu menghitung pujian atas- 

Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji atas diri-Mu).” (HR. 
Muslim) 


He Nee Kong naat 
GLEN 3 GEN AAA 
TS 2G G 9 LX 9 PA 
SSS in IS MEA 
A20 3G “. NG . 
BU Ia KS Ma Ag S3 
kaka Dan 1 ISI KN LES 
GEMA YEN 1 NAS 


480 — Riyadhus Shalihin — 








B3 pu UP un MN 2 4 
(BEI h, aa ENY) (33 5. MATE 
Pa 


PE 3 £ CN AI Ja 03, PP AR RP Pad 
SEN DENGAN NG 


P. 
£ 


AIA LNG 


1439. Dari Sa'ad Ibn Abi Waggas «5, dia berkata: “Kami bersama Rasulullah 
£& maka beliau bersabda: “Apakah tidak mampu salah seorang dari kalian 
untuk mendapatkan seribu kebaikan dalam sehari?” Maka seseorang 
dalam majelisnya bertanya kepadanya: “Bagaimana mendapatkan seribu 
kebaikan?” Beliau menjawab: “Ia membaca tasbih seratus kali, maka 
akan dicatat baginya seribu kebaikan, atau dihapus seribu kesalahannya.” 
(HR. Muslim) 

al-Humaidy berkata: “Demikianlah yang ada dalam kitab Muslim, 
d Kg, Al- Bargoniy berkata: “Dan asy-Syu'bah serta Abu “Awaanah 
dan Yahya al-Gaththan meriwayatkan dari Musa yang mana Muslim 
meriwayatkan dari pihaknya, mereka semua mengatakan : € ££3) tanpa 
alif 252 


LN -, y Nari 


P4 


Aa G- 





?2? Saya berkata: “Tapi Imam Ahmad meriwayatkannya dalam al-Musnad dari Yahya (1/ 
180) —yaitu al-@aththan— dengan redaksi £Z£4 seperti riwayat Muslim. Dan ia berkata sesudahnya: 
“Ibnu Numair dan Ya'laa meriwayatkan dengan redaksi xZg maksudnya bahwa al-Gaththan 
telah diikuti dengan melafalkan seperti ini dari pihak Ibnu Numair dan Ya'laa, dan keduanya 
sama-sama meriwayatkan dari Musa.” Dan Imam Ahmad telah menyambungnya dalam tempat 
lain (4/185) dari Abdullah Ibn Numair dan Ya'la Ibn “Ubaid, dari Musa. 

Memang benar Turmudzi meriwayatkannya (2/258) dari jalan Yahya dengan lafadz ££5. 
tetapi lafal yang pertama lebih kuat menurut saya karena keikut sertaan Ibnu Numair dan Ya'la 
dalam hal ini, dan karena pilihan Muslim, akan tetapi maknanya sama, wallahu a'lam. -N- 








& Riyadhus Shelihin - 481 


.1440. Dari Abu Dzar 4, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Setiap kalian 
ada sedekah atas tiap persendian ketika pagi hari, maka setiap tasbih 
adalah sedekah, dan setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil (bacaan laa 

. #Jaahailla Allah) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan amar 
ma' ruf juga sedekah, serta nahi munkar (melarang kemungkaran) adalah 
sedekah, dan semua ini bisa dicukupi dengan dua raka'at dhuha.” (HR. 


Muslim) 
ph An Pa 22 Ka 0g 1, (ANT TPP 
NG AA Aa Y ba 


(eng aa Was TA & “2 KE A3 
R3 SAK segsfan Pra aa 


SESI IN EN Ie 


Ca 


SI 335 IK 23, kg ba SE 
PEP Naa 7, CEPAT DE 


m1 £ an , NI 
PN Rogue Mona ain , 


“ 


MALANG MN 5 
Tau Lana SES BI Ha an 
AN DE dala ane A5, 3G 


| 





482  - Riyadhus Shalihin — 


NT. 


LAN ARA AI ai, 
Gl MAN 2G, 
AN EA TPI AE aa Tea 
KAN AAN ANIS 
TN ea SN Png Ama Ga aa 
EN An SK) HA at, Fenga 
4 PO PAN Ea IN ESL 


1441. Dari Ummu al-Mukminin Juwairiyah binti al-Harits &, sesungguhnya 
Nabi & keluar dari rumahnya pada suatu pagi ketika shalat shubuh dalam 
masjid rumahnya, kemudian kembali pada saat dhuha sedangkan ia 
(Juwairiyah) sedang duduk, maka beliau bersabda: “Kamu masih tetap 
dalam keadaan seperti aku tinggalkan tadi?” Ia menjawab: “Benar!” 
Lalu Nabi & bersabda: “Aku telah membaca empat kalimat sesudahmu 
sebanyak tiga kali, dan andaikan ditimbang dengan yang kamu baca sejak 
hari ini niscaya akan mengimbanginya: 

KESAN T AAG AAS S3 BATAN) 
(Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak jumlah 


makhlug-Nya, dan sebesar ridha-Nya, dan seberat “Arsy-Nya, serta 
sebanyak kalimat-Nya).”5? (HR. Muslim) 


258 Maksudnya. sebanyak jumlahnya, dan kalimat Allah adalah firman-Nya. Ibnu al- 
Atsir berkata: “Itu adalah sifat ,dan sifat Allah tidak terbatas, maka penyebutan jumlah di sini 
adalah kiasan yang menunjukkan banyak luar biasa. Saya berkata: “Karena itulah, diterangkan 
dalam Hasvivah Ibnu Abidin bab makruhnya menambahkan wa adada kamalillah . karena ini 
menimbulkan pemahaman keterbatasan kesempurnaan Allah. 





- Riyadhus Shalihin — 483 








Dan dalam riwayatnya yang lain: 


enda Ta -2 Pa Tata Pata Tg 3 
ar AN AE ab SE ra, 4 AN PA TANPA 


- 


2 suci Allah sebanyak makhlug-Nya, Maha suci Allah sebanyak 
ridha-Nya, Maha suci Allah seberat “Arsy-Nya, Maha suci Allah 
sebanyak kalimat-Nya).” 

Dan dalam riwayat Turmudzi: “Maukah kamu aku ajarkan sebuah 
kalimat untuk kau baca?” 


Aan AN NE AS PE ANN ha yA NE AAN Gay AN Lha Gp NP 
KIE ANE NI SNN 


(Maha suci Allah sebanyak makhlug Nya, Maha suci Allah sebanyak 
ridho Nya, Maha suci Allah seberat “arsy Nya —tiga kali-, Maha suci 
Allah sebanyak kalimat Nya).” 


SAE SEKIN Sega NE NAN 


KAS Sai : Nan 3 


re aa - 


RE: gag AI 

Wes ana m SANG 
EN KN II SA ata 
Pan 


1442. Dari Abu Musa al-Asy'ariy &, dari Nabi & beliau bersabda: 
“Perumpamaan orang yang berdzikir mengingat Rabb-nya dengan yang 
tidak berdzikir adalah bagaikan orang hidup dan mati.” (HR. al-Bukhari) 

Imam Muslim juga meriwayatkan, beliau bersabda: “Perumpamaan 
rumah yang ada dzikir di dalamnya, dan rumah yang tidak dipakai untuk 
mengingat Allah, adalah bagaikan orang hidup dan mati.” 


ag PNY 9, Tau T- 
Ng AS SAN ENY 





484 — Riyadhus Shalihin — 





Peng aa KU US An Tana Sm 
Ul gai A5 hmm TES Bea 
ne «WA SA 3555 Yaya 


1443. Dari Abu Hurairah &5, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Allah 
berfirman: “Aku tergantung keyakinan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku 
ada bersamanya jika ia dzikir mengingat Aku, jika dia dzikir mengingat 
Aku dalam dirinya, maka Aku akan ingat dia dalam diri Ku, dan jika ia 


ingat Aku di keramaian, maka Aku akan ingat dia di keramaian yang 
lebih baik darinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


DIAN NG 2 JG. JGA TANI 
AAA NM EKP PAR TERATAI 
Mata NG « INN 
(Ga223 2 SEE « Gas »: Ts 
IKI, PIPA, NATA PANTAI 3 


Ap 


1444. Dari Abu Hurairah &, Rasulullah # bersabda: Telah didepan orang- 
: orang yang menyendiri (untuk ibadah).” Mereka bertanya: “Apa maksud 
orang yang menyendiri?” Beliau menjawab: “Orang-orang yang selalu 
dzikir dan banyak mengingat Allah dari kaum laki-laki dan perempuan.” 

(HR. Muslim) 


Diriwayatkan lafadz 5,55 dengan raa' yang di tasydid dan tanpa 


Li dan yang dipilih mayoritas ulama' adalah tasydid. 


/ NI. 2 2 
PN AA BUANG SEN 


rah 


2 AN ANA San Ia NG 








- Riyadhus Sholihin — 485 





Anna IG 
1445. Dari Jabir &, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Sebaik-baik dzikir adalah € 489 (tiada Ilah yang berhak 
disembah melainkan Allah).” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits 
hasan”) 


) 


Ss KENA YAN NA 
EK KAN Ann IG 


an GT 1 IE 0 LE era 


' hd . y. 
LL SEL ad S3 
9 SALA 01) CAM Sya 
1446. Dari Abdullah Ibn Busr &, sesungguhnya ada seseorang bertanya: “Wahai 
Rasulullah &, sesungguhnya syari'at Islam begitu banyak bagi saya, maka 
ajarkanlah kepadaku sesuatu yang saya jadikan pegangan”“!” Maka 
beliau menjawab: “Hendaknya lidahmu selalu basah dengan dzikir 
mengingat Allah.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


ar JG Pe sana KAA EA ALAN 
IE KAB EN 3 erna Je 
Agatua NN AE 


1447. Dari Jabir &, dari Nabi & beliau bersabda: “Barangsiapa mengucapkan: 
£ AA 9, maka ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di 
Surga.” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan”) 


24 Maksudnya, selalu bergantung kepadanya. Dan sabda beliau ini (Hendaknya lidahmu 
selalu basah...) al-Thiybiy berkata: “Basahnya lidah di sini adalah ungkapan tentang gampangnya 
pengucapan, sebagaimana keringnya lidah merupakan ungkapan tentang susahnya lidah 
mengucapkan dzikir, kemudian lancarnya pengucapan menunjukkan frekuensi dan kontinyuitas 
dzikir, jadi Rasulullah seakan-akan bersabda: “Langgengnya dzikir..” dan ini termasuk ushlub 


(style) dalam firman Allah $ ALA AS VI SSAAN 





486 — Riyadhus Shalihin — 


KPPN TAN PT CSI APAKAN 


ANE CT PAN ALIN 
Pe AMA SKA Kal: Nda 3. AN 


y 
ad. Pap EC NAKAL 9 day - - - 2 
PAKA TA IA 3 SA 
AN Ea GE iris 
) ec Ps 
(AA TN" Sg. AN AN TAU 


“AL Ju ca 

Agglanng. 363 
1448. Dari Ibnu Mas'ud «&, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Aku 
bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit, lalu ia 
berkata kepadaku: “Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada 
umatmu!, dan beritahukan pada mereka sesungguhnya Surga itu tanahnya 
bagus, airnya jernih, dan sesungguhnya ia adalah tanah datar yang luas 
dan sesungguhnya tanamannya?” adalah: 


(ES WI ARA uks) (Maha Suci Allah, dan segala 
puji bagi Allah, dan tiada Ilaa yang berhak disembah selain Allah, dan 
Allah Maha Besar).” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan”) 


AYATAMA TO Ta pak ena 


Kusus Jaa He Kei n Rp 
NIK Ie Usa RN 


B3 Fe KAA 


PETA MAYAT NG EN WAT 


2 Ok adalah bentuk jamak dari es yaitu tanah yang terhampar luas, sedangkan 


AP adalah bentuk jamak dari aa yaitu tumbuhan yang menutupi permukaan tanah. 





- Riyadhus Shelihin - 487 





aa Gan Sa SE CSS Kan NS 2 
KP A03 ESA IG dengar 


1449. Dari Abi Darda' &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Maukah kalian 
Aku beritahu amalan kalian yang paling baik? Dan paling bersih di hadapan 
Raja kalian? Dan paling tinggi mengangkat derajat kalian? Dan lebih 
baik bagi kalian dari pada kalian sedekah emas dan perak? Dan paling 
baik bagi kalian dari pada kalian berjumpa musuh kemudian kalian 
menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian?” Mereka 
menjawab: “Tentu wahai Rasul!” Beliau bersabda: “Dzikir kepada Allah!.” 
(HR. Turmudzi, berkata Abu Abdillah al-Hakim: “Sanadnya shahih”) 


Ka AL KE Ye SA gala ato. 
Pn ex angan , “— 3 ep 
JELEK IN ne Sk ANYaya 


1450. Dari Sa'ad Ibn Abi Waggas &, sesungguhnya ia masuk bersama 
Rasulullah £& kepada seorang wanita yang di antara dua tangannya ada 








488 - Riyadhus Shalihin - 


biji-bijian —atau kerikil- ia bertasbih dengannya, maka Rasulullah & 
bersabda: “Aku beritahu kamu dengan yang lebih mudah —atau lebih 
baik- bagimu dari pada (yang sekarang kamu lakukan) ini, beliau 
bersabda: : 
DE SEE EN 3 TEA AOA ASN TELAH IE) 
B3 Eta R0 DAY 1 AR, AA 2 TAN BIAK ANA, 
“Tg (ar IA FI FAT 
(Maha suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan di langit, Maha 
suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan di bumi, Maha suci Allah 
sebanyak apa yang Dia ciptakan antara langit dan bumi, Maha suci Allah 
sebanyak apa yang Dia ciptakan, dan Allah Maha Besar seperti itu, dan 
segala puji bagi Allah seperti itu, dan tiada Ilah yang berhak disembah 


selain Allah seperti itu, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan 
Allah seperti itu).” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan”)?56 


WA ITE JOKER Sepatan 
HS DH ENIG "Kena KENA 
OA 2 In ERILAK Lean LAN 

"utan & AMI 


1451. Dari Abi Musa -, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda kepadaku: 
“Maukah kamu aku tunjukkan harta kekayaan dari sekian kekayaan 
Surga?” Aku jawab: “Tentu wahai Rasul!” Beliau bersabda: 


(AI 3S) (HR. Bukhari — Muslim) 


?6 Saya berkata: “Demikian yang dikatakannya, dan dalam sanadnya ada ketidak jelasan 
Jahaalah) seperti saya jelaskan dalam al-Ta 'liig ala al-Kalimi al-Thoyyib hal. 27, dan saya juga 
merincinya dalam bantahan saya terhadap Syeikh al-Habsyi, dan asal hadits ini yang tanpa 
menyebut lafal nawaa atau al-Hashoo adalah benar, dibukukan oleh Imam Muslim dalam 
Shahih-nya dari hadits Juwairiyah (Elle. -N- 





- Riyadhus Shelihin — 489 





Kata BAN Ss L.xt0 
LA TENIS SA A3, 
LSN 
BAB 245 


DZIKIR KEPADA ALLAH DALAM KEADAAN BERDIRI, 
DUDUK DAN BERBARING, SEDANG BERHADATS BESAR 
ATAU KECIL DAN HAID , KECUALI MEMBACA AL- 
OUR'AN?' MAKA TIDAK BOLEH BAGI ORANG JUNUB 
SERTA HAIDH 

Allah 4s berfirman: 


Ia) Sam IE EL NTEI 


' 


ARA AN SENIN sb 5 BATEA bs 


te 


MO Man AL 


“Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadaan berbaring.” (Ali Imraan: 190-191) 


Se um SKA LN 
Kian saga 


1452. Dari A'isyah Wx£lsise, dia berkata: “Adalah Rasulullah #s & berdzikir 
kepada Allah dalam setiap keadaan.” (HR. Muslim) 
27 Pengecualian ini tidak didukung oleh hadits shahih, karena itu penulis sendiri tidak 


menyebutkan dalil sedikitpun. bahkan hadits Aisyah berikut ini dan hadits lainnya bertentangan 
dengan pengecualian tadi. Renungkanlah! -N- 





490 - Riyadhus Shalihin - 





« G- 
2 CN GANGA MEN NN 
ig ATI an | an Iss » J6 
CE RA Sg NAS Gang 
an Late SI 1 IC gn 
TA AAA 


1453. Dari Ibnu Abbas #&, dari Nabi & beliau bersabda: “Andaikan salah 
seorang dari kalian ketika mendatangi istrinya berdo'a: 


(Eau An antik He KA) 
(Dengan nama Allah, wahai Allah jauhkanlah kami dari setan, dan 
jauhkan setan dari apa yang Kau berikan kepada kami), lalu ditakdirkan 


untuk keduanya (mempunyai) anak maka setan tidak bisa 
mencelakainya.”?8 (HR. Bukhari — Muslim) 


AMAN Sasa pa DNA 
BAB 246 


MENERANGKAN APA YANG DIBACA NABI KETIKA 
TIDUR DAN BANGUN TIDUR 


NE 55 Ery Kg 

53 MASA HAN An Aan 
WA NA IE ng ai, 
KATA GA PA ATA GI Dae 


?S8 Saya berkata: “Ini adalah redaksi al-Bukhari dalam bab wudhu, bab 8.” 


- Riyadhus Shalihin - 491 








1454. Dari Hudzaifah &, serta Abu Dzar &:, keduanya berkata: “Adalah 
Rasulullah & jika beranjak ke tempat tidur beliau membaca: 


Teraja SANA) (Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup), dan 


jika bangun tidur membaca 4244 BALAS WA AA 
(Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan, 
dan kepada-Nya lah kebangkitan)” “” (HR. al-Bukhari) 


Sia ex LG XV 
PR HAN 3 NN TKI 
PLN 
BAB 247 


KEUTAMAAN MAJLIS DZIKIR DAN ANJURAN UNTUK 
SELALU MENGIKUTINYA DAN LARANGAN 
MENINGGALKANNYA TANPA SEBAB 


Allah 3£ berfirman: 
LIL Laga BEN 
SAS saia: Dg hp Kan 


NN LI 


“Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang 
menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan- 
Nya: dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka.” (Al-Kahti: 
28) 


239 ? ec w Pa TP 
AAL ATA ALASAN GS ASI too 


259 Kebangkitan maksudnya, kehidupan setelah kematian. 





492 - Riyadhus Sholihin — 








Gegika Ita DA SE Bang. Ae 
ME PN SEP UAAN IS Sigi 
CNG AE KA IYA 
ag . TA Aa nia 
Laga Ear: Bisa 


SES NAN AG JG Kab 
MEA KA AO ENG Ken Kgagasis 


Sas.36 Sis Stan. san 
RS kang 35. aa se Rr Yin SN, 
PERAN Gas TE ENI ES Yaa. IG 
KE UG KE Ga KE SANGE ah 
AAA TE SEA IE. beta 
Ban SE En NI aa 
ARTI IKAT TN EKA RI Bia 


- Riyadhus Sholihin — 493 








ti 


Te SETIA Oonga KANE 
Lx Aa Kis. "3, 2 2 WK San 
GA 


132 Hak 9 1x 
IG y slow « AGS ana ASIN Ge 
Pe Keta 339 RN AA v4 ce 
K9 Gea Jika Fi Ulat: 36 
2 


Ngsigad Sama 
KENA Ka. IG Ea) 
0 AAN ES Sae 
Rs APN at TA A TB 05 “G5 18 
rara APA 2 AR TN YAA 
PKP SA TN BA 
4 Giuyai AN, 5-3 SE HA Ci KB 
A3 na 231 


, 2 Aa & 
23 MS Sa peran Dolar dy 
anna ass 


naat sa 
KEKE III NG 
3 Gta Aan A3. IG Siseng 3 


494 - Riyadhus Shalihin — 





Ba sasa Na Hasi 


- 


1455. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sesungguhny 
a Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari 
orang yang selalu dzikir, dan jika mendapatkan suatu kaum yang sedang 
berdzikir mereka saling berseru: “Kemarilah, inilah hajat kalian!” Maka 
mereka mengelilingi kaum tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke 
atas langit dunia maka Rabb mereka bertanya —dan Dia lebih 
mengetahui—: “Apa yang dikatakan hamba-hamba-Ku?” Mereka 
(malaikat) menjawab: “Mereka bertasbih kepada-Mu, bertakbir, 
bertahmid, dan mengagungkan-Mu.” Maka Rabb bertanya: “Apakah 
mereka melihat-Ku?” Mereka menjawab: “Tidak, demi Allah mereka 
tidak melihat-Mu!” Lalu Dia bertanya: “Lalu bagaimana jika mereka 
melihat-Ku?” Mereka menjawab: “Andaikan saja mereka melihat 
Engkau, niscaya mereka akan lebih giat beribadah kepada-Mu, akan 
lebih mengagungkan-Mu, akan lebih banyak bertasbih kepada-Mu.” Lalu 
Dia bertanya: “Apa yang mereka minta?” Mereka menjawab: “Mereka 
meminta Surga kepada-Mu.” Dia berkata: “Apakah mereka pernah 
melihatnya?” Mereka menjawab: “Tidak wahai Rabb, mereka belum 
pernah melihatnya!.” Dia bertanya: “Lantas bagaimana jika mereka 
melihatnya?” Mereka menjawab: “Andaikan mereka melihatnya, niscaya 
mereka akan lebih sangat mendambakannya, lebih sangat 
menginginkannya, dan lebih senang kepadanya!.” Dia bertanya: “Lalu 
dari apa mereka meminta perlindungan?” mereka menjawab: “Mereka 
meminta perlindungan dari Neraka.” Dia bertanya: “Apakah mereka 
pernah melihatnya?” Dia berkata: “Mereka menjawab: “Tidak demi Allah 
mereka belum pernah melihatnya.” Lalu Dia bertanya: “Bagaimana 
seandainya mereka melihatnya?” Dia berkata: “Mereka menjawab: 


“- 





- Riyadhus Sholihin - 495 





“Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka lebih menjauh 
daripadanya dan lebih takut daripadanya.” Dia berkata: “Lalu Allah 
berfirman: “Saksikanlah oleh kalian bahwa Aku telah mengampuni untuk 
mereka.” Dia berkata: “Satu dari para malaikat itu berkata: “Ditengah- 
tengah mereka ada seseorang bukan dari golongan mereka, akan tetapi 
orang itu datang untuk suatu kepentingan (bukan untuk ikut dzikir)!.” 
Dia berkata: “Mereka itu adalah kelompok orang yang tidak akan celaka 
siapapun yang ikut duduk dengan mereka!” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam satu riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi & 
beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang selalu 
berkeliling di muka bumi yang selalu mencari majlis-majlis dzikir, dan jika 
mereka mendapatkan majlis (kumpulan orang) yang ada dzikir di 
dalamnya, maka mereka ikut duduk bersama mereka, dan mereka 
bentangkan sayap-sayap mereka hingga memenuhi antara mereka dan 
langit dunia, dan jika orang-orang tadi telah berpencar, maka mereka 
(para malaikat) naik ke langit, maka Rabb mereka bertanya —dan Dia 
lebih Mengetahui-: “Dari mana kalian?” Mereka menjawab: “Kami datang 
dari hamba-hamba-Mu di bumi, mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil 
membaca € 459549 ), memuji-Mu dan meminta kepada-Mu.” Dia 
bertanya: “Apa yang mereka minta dari-Ku?” Mereka menjawab: 
“Mereka meminta kepada-Mu Surga!.” Dia bertanya: “Lalu apakah 
mereka pernah melihat Surga-Ku?” Mereka menjawab: “Tidak wahai 
Rabb!” Dia bertanya: “Bagaimana jika mereka melihatnya?!” Para 
malaikat tadi berkata: “Mereka juga minta perlindungan kepada-Mu!” 
Dia bertanya: “Perlindungan dari apa yang mereka pinta dari-Ku?” 
Malaikat menjawab: “Dari neraka-Mu wahai Rabb!” Dia bertanya: 
“Apakah mereka melihat neraka-Ku?” Malaikat menjawab: “Tidak wahai 
Rabb!.” Dia berkata: “Lantas bagaimana jika mereka melihatnya?!” Para 
malaikat berkata: “Mereka juga minta ampun kepada-Mu.” Maka Dia 
berkata: “Aku telah mengampuni mereka, dan Aku berikan apa yang 
mereka minta, dan Aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta 
perlindungan-Ku.” mereka berkata: “Wahai Rabb, di antara mereka ada 
si Fulan, seorang hamba yang banyak salah dan dosanya, sesungguhnya 
ia hanya numpang lewat, lalu ikut duduk bersama mereka!.” Maka Rabb 
berkata: “Aku telah mengampuninya juga, mereka adalah satu kaum yang 
tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka.” 


IE Kana Pen ana 


496 


S3 “333 KA DIAN 


— Riyadhus Shalihin - 


25 
yA A5 za 








Pk rat KK AA PE (pAsaa T ie 
Pang Ira AE aksi 4g KAS 


1456. Dari Abu Hurairah -5, serta Abu Sa'id &, keduanya berkata: “Rasulullah 
#& bersabda: “Tidaklah duduk suatu kaum untuk berdzikir kepada Allah 
3g melainkan para malaikat memayungi mereka, dan rahmat meliputi 
mereka, dan ketenangan turun kepada mereka, dan Allah membanggakan 
mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya.” (HR. Muslim) 


Aya 


Ba KAN RAP AGE SAN 


KAI Ga SN IN GKG Kala an 


NG an dada Kena « EA 
KA MR, Pune Jonan 
EN Go Aa EN 315 NS 
Aa KS ANE “2s 


Pa IG KE MAYANG IG. Ie 


pnp oh 2 aa 
MP AN G PAN Terra KANAN KG AN, 233 
2 - PA maa ? PG PAT 
KM EPS BAN KANE 
PP Lada” 2 
AE KS 


1457. Dari Abi Waagid al-Harits Ibn Auf 4, sesungguhnya Rasulullah # ketika 
sedang duduk di masjid, dan para sahabatpun bersama beliau, tiba-tiba 





- Riyadhus Shalihin — 497 








datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah & dan yang satu 
pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Ras salah satunya 
melihat senggang di antara para hadirin yang duduk maka ia segera 
duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di belakangnya, adapun orang 
yang ketiga maka ia pergi berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah & 
selesai, beliau bertanya: “Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang 
tadi? Adapun salah seorang dari mereka ia mencari tempat disisi Allah, 
maka Allah pun memberinya tempat, dan yang kedua adalah orang yang 
malu?0, maka Allah pun malu kepadanya, adapun yang ketiga adalah 
orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


N 


A Mi ERA NE NLON 


Naba kaya 
SAGAN.G- 3S LG KAN 
PANEN APA ANA AOA PAN 133) 
den YAA DKK, EKBIS 
AAA naa AA Sa 
TATAP PA Cia ERA pena 
SANG CR naa Ska 
NG Ja aa Ka Ge Esa ing 


“ 


Ka KABA SN. IG NIA an 


R 


AN 


- 


260 Malu dari berdesak-desakan. 





498 — Riyadhus Shelihin — 








NET AAA In KEK 
S4 "3 Ng TEA 
"“. 9) 4 DIVA 


1458. Dari Abi Sa'id al-Khudriy &, dia berkata: “Mu' awiyah keluar menuju 
Halagah (lingkaran orang) yang ada didalam masjid, lalu ia bertanya: 
“Apa yang menjadikan kalian duduk di masjid?” Mereka menjawab: 
“Kami duduk mremur Allah.” Ia bertanya: “Demi Allah, apakah hanya 
itu yang mengundang kalian duduk?” Mereka menjawab: “Tidak ada 
yang menarik kur: sesak duduk melainkan hanya itu?” Lalu ia berkata: 
“Ketahuilah, aku zrurtz kaan bersumpah bukan karena aku tidak percaya 
pada kalian, das 33dsk ada seorangpun menyamai kedudukanku di sisi 
Rasulullah &&, sar Jetan sedikit menceritakan hadits beliau dari pada 
aku. Sesunggyhaya Rasukuiiah & keluar kepada sekumpulan sahabatnya, 
lalu beliau bertanya: “Apa yang mengundang kalian duduk di sini?” 
Mereka menjawab: “Kar daduk untuk berdzikir, mengingat Allah, 
memuji-Nya atas mikmat hidayah-Nya yang membawa kami kepada 
Islam, dan memberikan slam pada kami.” Beliau bertanya: “Demi Allah, 
apakah hanya itu yang mengundang kalian duduk?” Mereka menjawab: 
“Demi Allah. udak ada yang menyehabkan kami duduk melainkan itu!.” 
Beliau berkata “Ingatlah, sesungguhnya aku minta kalian bersumpah 
bukan karena tidak percaya pada kalian. akan tetapi Jibril datang kepadaku 
dan memberitahukan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di 
hadapan para malaikat” (HR. Muslim) 


KANG KA Kas SIWLNGNLA 
BAB 248 


DZIKIR PAGI DAN SORE 
Allah 3g berfirman: 


& “3, RAN 1 OP 7 ' - 
AD 9 AG IERANG 
“Ag Pa — d Hd ade La #5. 2 23 - 
De KE KANGEN Sa HAN 
. Yo (OLS Y Vapgas Anal , 








Kapan VENNA shg 





“Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan 
diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Al- 

A'raaf: 205) 


PAN aga SEA JATI 
2. » AN 


Ahli bahasa mengatakan: Ar adalah bentuk jama' dari 33 
artinya, waktu antara ashar dan maghrib. 
Allah 8£ berfirman: 


33 95 YAN ONE ar SEL 1 NGSIGG 
AN albagga 4 Ss 


“Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu,sebelum terbit matahari dan 
terbenamnya.” (Thaahaa : 130) 


Allah 8£ berfirman: 
“ P d £ 2 “ 3 a Pur yg - Ke 
JA KA vs CE an SIG3 
KAU TP 


“Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan 
pagi.” (Ghafir: 55) 


@& ry 2925 era : Lgu Tn era KAN at 


Para ahli bahasa mengatakan: Gia adalah waktu antara 
tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya. 
Allah $£ berfirman: 


ta PL PENA nk an NI, 
Su DANG, Gaia 


500 - Riyadhus Shalihin — 


- 





, ON V. YA 1 yo ANIS 


“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi 
dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 
tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah.” (an-Nur: 36-37) 


SN AA AA NGIG3 


23 
y ya - . - La “ 
Ai Gataga ENG 
Artinya: “Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk 
bertasbih bersama dia (Daud) diwaktu petang dan pagi.” (Shad: 18) 


A 23 SEAT TEE Aa S3 ANA s0 
Wa an ane 1G 
Ta angan pa AN JS 
KELAG «IIS SAI MA 


1459. Dari Abu Hurairah 5, dia berkata: Tae # bersabda: “Barang 
siapa membaca ketika pagi: € 33 KUE ) (Maha Suci Allah dan 
segala puji bagi-Nya) sebanyak seratus kali, niscaya tidak ada seorangpun 
yang membawa amalan lebih baik daripadanya nanti di hari kiamat, 
melainkan orang yang membaca seperti yang ia baca atau lebih banyak 
daripadanya.” (HR. Muslim) 


Yaa CI EA LA IE RE AN, 


- 


1 IS EN ea LN Ca 
2 


? AC ea aU 23 
Fto PEN LN NS LG 





- Piyadhus Shalihin — 501 





KTI .« ai KAA 


1460. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Ada seorang datang menghadap 
Nabi #&, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, mengapa aku menjumpai 
kalajengking yang menyengatku Daan ?? Lalu beliau 2 “Andai 


kamu membaca ketika sore: (BESI. Jak Ao MEN KS) 
(Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna sa kejahatan 
apa yang Dia ciptakan), niscaya ia tidak akan mencelakaimu.” (HR. 


Must 
YAN KUP» SAN TAN 
253 ha AA Ke ALAN » 
29 KS. Nae ng Papa 3d, As 
AYO ni rere! Cr 963 sasa 
la : na Dis an 233 


1461. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi &, sesungguhnya beliau ketika 
membaca: “ 4YMAG, AAA, 9 Cha WA KEANAN 2 
Dan ketika sore membaca: “SA Ig. AG KE IB GANGA” 
(Wahai Allah, dengan-Mu kami masuk waktu pagi / sore, dan dengan- 
Mu kami masuk waktu sore/pagi, dengan-Mu kami hidup, dan dengan- 


Mu kami mati, dan kepada-Mu (kami) dibangkitkan / tempat kembali).” 
(HR. Abu Daud dan Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan”) 


NE LEG GELAS it, NY 
S3 S3 NG Na Hadis 
WN, PERAYAAN 6 Agt. KENA TOP (en) 


502  - Riyadhus Sholihin — 





DIII ES EN 


2, - 


« SILAN 53 Sab Pe DA SAS 


Keara 


BIN Ia per oeu SEA, 36 
Lea EA ANA ATA 29. «nia 


3 an Z3 -- 
“ (SAK ng 
1462. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Abu Bakar as-Shiddig berkata: 
“Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimat-kalimat (do'a) yang aku 
baca ketika pagi dan sore!” Maka beliau bersabda: Ka 
SNI TE MEA 201 SG 
FEB Ko oii ba AN? (Wahai Allah, pencipta langit 
dan bumi, yang mengetahui segala yang ghaib dan yang tampak, Tuhan 
segala sesuatu dan rajanya, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
diriku serta kejahatan setan dan sekutu-sekutunya)?? beliau bersabda: 
“Bacalah itu ketika kamu masuk pagi dan sore, dan ketika mau tidur!.” 
(HR. Abu Daud, Turmudzi dan dia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


NET SELANG ALA NINA 
sit MIE AG AE 
ANT GI NI (R3 PE GAN 1 La 
KAI PA ve ANTENA Png Le2I6 


raat 


261 Pencipta langit bumi, eta sama dengan CD artinya pemilik atau raja. 
“2 Maksudnya, ajakannya kepada perbuatan syirik dan menyekutukan Allah dalam 


rububiyah, atau ibadah, atau sifat-Nya. Dan hadits ini terdapat dalam kitab al-Misykah (2390) 
dishahihkan dalam tahgig yang kedua. -N- 





- Riyadhus Shelihin — 503 


Bau NA NAN K3 Aam 
AK TAMAN ITO AT 
23 An sa Orera Nay 


TES (JAGA FG JS KE Le 
AL NINA Ki an 


1463. Dari Ibnu Mas'ud 5, dia berkata: “Adalah Rasulullah #8 jika masuk 
waktu sore beliau membaca: 43 2 ET SEGANSIANI can BE GANGA Gi 
? —perawi berkata—: “Aku kira beliau juga membaca di dalamnya (setelah 


itu): 
Mann Mapan aa EKO LG ega 
SD ISA IN AN akn aa awan ai 


"ye Aga EA 

Kami masuk waktu sore dan kerajaan adalah milik Allah, da segala 
puji bagi Allah, tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah Yang 
Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala 
pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi aku minta 
kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang ada sesudahnya, 
serta aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan malam ini dan kejelekan 
sesudahnya, Rabbi aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, dan 
jeleknya masa tua, Rabbi aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka 
dan siksa kubur), dan jika masuk waktu pagi beliau juga membaca: 


KI (Kami masuk waktu pagi dan segala kerajaan 
kepunyaan Allah).” (HR. Muslim) 


EN ka na KESAN 
KAT San Ae #e kera ATP TA 


/ 


CALI Ban » Ju 1 aa - Pata 
KE NG Ye BAN AA Ai 


504  - Riyadhus Shelihin — 





da Aha ca 


1464. Dari Abdullah Ibn Khubaib «&, dia berkata: “Rasulullah & berkata 
kepadaku: “Bacalah (4 4413 (OI (Surat al-Ikhlash), dan dua do'a 
perlindungan??, ketika kamu masuk waktu sore dan pagi, sebanyak tiga 
kali, niscaya mencukupimu dari segala sesuatu!” (HR. Abu Daud dan 
Turmudzi dan dia berkata: “Hadits jang shahih”) 


Pede Joe knga (ON CAN 1410 
sah GA ARUS yag JASA an. MEA 
pap LA KANGEN AN das KA 13 £ 


Ie EA EN sa ab 
153595 pu -- 


IS (AL 203 KEYA 
G9? 3 -—— 


1465. Dari Utsman Ibn Affan &, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Tidak 
ada seorang hambapun yang membaca setiap pagi dan petang 
MAKAN ps ea NE AA RSS ERA YUI (Dengan nama 
Allah yang tidak akan ada sesuatupun di bumi dan di langit yang berbahaya 
dengan nama-Nya , dan Dia Maha Mendengar lagi Mengetahui), 
sebanyak tiga kali melainkan tidak akan ada sesuatu pun yang 
membahayaknnya.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan berkata: “Hadits 
hasan shahih”) 


L) 


Na 


£ 


23 Dengan wawu yang dikasrah. yaitu, surat al-Falag, dan an-Naas, lihat Sunan Abi 
Daud dengan sanad ringkas No. 4241, juga Shahih Sunan Turmudzi dengan sanad singkat No. 
2829. 





- Riyadhus Shalihin -— 505 


PRANK 


BAB 249 
APA YANG DIBACA MENJELANG TIDUR 


Allah 3g berfirman: 
TANGAN IL Bln SIANG 
wa SN ANN Aa 
anakan naa Gina 
ANA Mob 


“Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
sg langit dan bumi.” (Ali Inraan: 190-191) 


1 La KAIN - 
AS SAN 33 Are Kp OGAN 
ea . PAN TA AA - 
wa Ada» de NET SSK Pa 
KA Pari ba 2 cal 
1466. Dari Hudzaifah &, dan Abi Dzar (x£i5!», sesungguhnya Rasulullah &, 


Jika menuju pembaringannya beliau membaca “4 Pt AAN,” 22 
(Dengan nama-Mu aku hidup dan aku mati).” (HR. al-Bukhari) 


LE AN LAN SAE 
MA KE KAS, 


506 - Riyadhus Shelihin — 








(Ep IE EIE A53 Aan 


AE SE ES Kerta 5 59 
en Ea 2 no 
“Ui SD olag Las Kera Kas 
Kara SIN YSS 9 1133 


1467. Dari Ali #&, sesungguhnya Rasulullah & berkata kepadanya dan juga 
kepada Fathimah tx£45!x»: “Jika kalian berdua beranjak ke tempat tidur 
—atau jika kalian ingin tidur— maka bertakbirlah sebanyak tiga puluh kali, 
dan bertasbihlah sebanyak tiga puluh tiga kali , dan bertahmidlah sebanyak 
tiga puluh tiga kali!” Dan dalam satu riwayat: “Tasbih sebanyak tiga 
puluh empat kali” Dan dalam satu riwayat: “Takbir sebanyak tiga puluh 
empat kali.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AJE SEKEN GS AA NA 
LA KPR 9 OAT EA saka Ig 


sandi Kena Kan Sa 
Tan an ea PU Kue KL Dog aa AAN 2 


“? GAN ana onen AN 
Pan As as KALIAN TT AYI 
| NAGA 


£ - 


1468. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika salah 
seorang di antara kalian ingin tidur maka hendaklah ia mengibaskan 
tempat tidurnya dengan ujung kainnya, karena sesungguhnya ia tidak 
tahu apa yangia ting Sa di sana, kemudian membaca: 


NG OAA SA Pa DR 3 Kn TA CTON Saga 2 OI 3 PN 





(GAN Ia, KE GEN 
(Dengan nama-Mu aku membaringkan badanku, dan dengan nama-Mu 
aku mengangkatnya, jika Engkau tahan jiwaku?9, maka rahmatilah ia, 
dan jika Kau membiarkan nyawaku hidup maka jagalah ia dengan apa 
yang dengannya Engkau menjaga hamba-hamaba-Mu yang shalih).” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


SAE EN GK na 

FR A, ea CARA 
Pa N IN 

Syed 35 EGA. Kg ha a3 25 

bs Kara ago Nora PO Lane vs 

Hp Ss 335 Ta Yos Ig 

Pena Da mp se ea 


3 


AN Sia Gea SI 
as Png ppap 


T- 


PEP NAMA: Pelatihan) xdna 1 J6 


1469. Dari “Aisyah (x£ivise, sesungguhnya Rasulullah #& jika hendak tidur 
beliau meniup kedua tangannya, dan membaca al-muawwidzaat 
(membaca surat al-Ikhlas, al-Alag, dan an-Nas), dan kemudian mengusapkan 
kedua tangannya tadi keseluruh tubuhnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


?& Maksudnya, mematikan / mencabut nyawaku. Dan irsaal adalah melepas nyawaku / 
membiarkan aku hidup di dunia. 





Dan dalam riwayat al-Bukhari — Muslim: “Sesungguhnya Nabi & 
jika menuju ke peraduannya setiap malam beliau mengumpulkan kedua 
ra tangannya, kemudian menjupkan kepada keduanya dan membaca 


ku? dan (JM 55A 5) dan (5531733 kemudian 
an keduanya ke bagian tubuh yang bisa dijangkaunya, beliau 
mulai dari kepala dan muka, dan selanjutnya bagian lain dari tubuhnya, 
beliau melakukannya tiga kali.” (HR. Bukhari - Muslim) 


Para ahli bahasa berkata: 4:44, adalah meniup dengan lembut tanpa 
disertai ludah. 


3 SMAN Hr NI LV. 


“ 


p 

, REA en aP AA MEA 
Y 

STA Ka GEN aa 1 MEI NAN 


ed 4” 


LAIN LI II Cgis LA 
BIA ON EA NE 
SA MS EA TANAMAN 
Ea San PA AN 


3 Ta 3 3 » v Ph) “ 
AE EL “4 Ap AP SAN ASIA €3 “2 

1470. Dari al-Bara' Ibn “Aazib «, dia berkata , Rasulullah £& bersabda: “Jika 
kamu menuju peraduanmu maka berwudhu'lah sebagaimana kamu 
wudhu untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas samping kananmu, 

dan bacalah “AISI NGA 35 II) ai LINA 
SBN LI AA EA Mann IG 

SEAT GA aja IN IE San La ABE Da3 IE” (Wahai 
Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada- 


Mu, dan aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku baringkan 
punggungku kepada-Mu, karena rasa harap dan takut kepada-Mu, tidak 





- Riyadhus Shelihin- 509 





ada tempat kembali dan tidak ada rasa aman dari-Mu melainkan kepada- 
Mu, aku beriman kepada kitab yang Kau turunkan, dan nabi-Mu yang 
Kau utus, maka jika kamu mati, kamu akan mati dalam keadaan fitrah?5', 
dan jadikanlah do'a tadi sebagai apa yang terakhir kali kau ucapkan!”).” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


KANE LENSA 
NN Gap 1G sronehage Ag 
ASK MN SG MEA 
TAN «Gaga 


1471. Dari Anas &, pena Saba Nabi # jika menuju ke peraduannya beliau 
membaca “ GA KA. CSS KE ENUNAA ” 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan dan minum, dan 
mencukupi serta menjadikan tempat tinggal untuk kita, maka berapa 
banyak dari orang yang tidak punya penolong serta tidak punya pemberi 
Kn tinggal).” (HR. Muslim) 


Ay HN AANG K3 IE AL 
SAN Nge 
Aa BIAN AN IR 
Wenbia ng! 
NG TS 3 3353 
HIS Aa Is 6 Klas 


?5$ Maksudnya. mati dalam keadaan muslim, fitrah artinya Islam. 





510 - Riyadhus Shalihin - 








1472. Dari Hudzaifah &, sesungguhnya Rasulullah & jika hendak tidur beliau 


meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya kemudian membaca: 
A1 mn 


“BICLLS 3G 340” (Wahai Allah, lindungilah aku dari siksa- 
Mu pada hari Kau bangkitkan hamba-hamba-Mu).” (HR. Turmudzi dan 
dia berkata: “Hadits hasan.”) 

Dan Abu Daud juga meriwayatkannya, dari riwayat Hafshah 
Iefibism, dan disebutkan di sana, bahwasanya beliau membaca do'a 
tersebut sebanyak tiga kali. 


- Riyadhus Shalihin -  S11 





Pu - 
Di NW Lx -M 


16 — KITAB DO'A 


KE LN AN YA LEARN 
f Png AN Iematasal oya 
BAB 250 


PERINTAH BERDO'A DAN KEUTAMAANNYA SERTA 
KETERANGAN TENTANG DO'A-DO'A NABI & 


Allah & berfirman: 
P4 9 2 Pj d| 4, B) 
Bygw .« SENIN, 33an IEANYE 
MAN as 


“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdo'alah kepada-Ku pasti Aku 
mengabulkan untukmu.” (al-Mukmin: 60) 


Allah & berfirman: 


«4 


AG YA TAN AA KAL Wana 
SN A5 KKS YAN ISIG3 
. Sa, SAI 4 AS 


“Berdo'alah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang 
lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas.” (al-&'raf: 55) 


Dan Dia juga berfirman : 
IA GA EL un AK AA 
CA AP EA MS WEI, 
- PPN ra A5 
AM Ooidlangw KUE EN 


512 - Riyadhus Shalikin — 





“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” (al- 
Bagarah: 186) 

Allah ". berfirman: 


OTAG 583 SEN ARUS IA CA An SIS, 
.N Pe j 


“Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam 
kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghilangkan 
kesusahan.” (an-Nami: 62) 


IE DERAS KEL INS ADY 


” 


(ATA EPA SIA sa » IE 


. edi - pra Lag 3 IE, 
1473. Dari an-Nu' man Ibn Basyiir &, dari Nabi £ beliau bersabda: “Do'a itu 


adalah ibadah.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi, dan dia berkata: “Hadits 
hasan shahih”) 


Wen BEN KESE3G At 


Soala2 SG MEN stan AN 


MEA 53 KA TATT KE 


£. .) 
1474. Dari A'isyah ra berkata: “Adalah "Rasulullah Pai Lea do'a-do'a 
pilihan, dan beliau meninggalkan selain dari do'a-do'a itu.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad bagus) 


ASASI KERIS JAGA 
FE 3g Kam GA 1 SEA 


- Riyadhus Shalihin - 513 








P0. - 

1475. Dari Anas ba dia berkata: “Do'a yang paling sering dibaca Nabi & 

PE AAA OLI LePaa AN ag na “En Gahyak) Ag” (Wahai Allah, berikanlah 

padaku kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungi aku dari siksa 
neraka).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Muslim menambahkan dalam riwayatnya, ia berkata: “Dan Anas 
Jika ingin berdo'a dengan sebuah do'a maka ia berdo'a dengan do'a tadi, 
dan jika hendak berdo'a dengan sebuah do'a maka ia membaca do'a 
tadi dalam do'anya. 


Kp GNI 3 
IE BISA SS Sa Esa 
SA eta A “ “ 2 D 2 “in 
SEK MAAN Sae 
9 AA bera 
A 2 IKLAN 


1476. Dari Ibnu Mas'ud &, sesungguhnya Nabi & berdo'a 
“sai Sang LRLANG Goa Peti (” (Wahai Allah, sesungguhnya aku 
minta kepada-Mu petunjuk, dan ketakwaan, kesucian diri (sifat tidak 
mau minta-minta), dan kekayaan).” (HR. Muslim) 


JELANG ASIA. Y&vV 
PA IA ANN 25 
Dar ag ( rasa Lea, 





514 - Riyadhus Shalihin — 





Sah TEST 
Ep dana Sanga SEA Na3 
(SSK GE IAGS an Ina yr 
D5 BS saus SET AN, J6 

| PPA EA PON IN 


1477. Dari Tharig Ibn Asyyam «5, dia berkata: “Seseorang jika masuk Islam, 
maka Nabi & mengajarkan kepadanya shalat, kemudian 
memerintahkannya untuk berdo'a dengan kalimat-kalimat ini 


ten PI 


BBI NG SIG IKAN” (Wahai Allah, ampunilah aku, 
dan berilah aku petunjuk, maafkan aku, serta berilah aku rizki).” (HR. 
Muslim) 


Dan dalam riwayatnya yang lain dari Tharig sesungguhnya ia 
mendengar Rasulullah &, ketika ada seorang yang mendatangi beliau, 
dan bertanya: “Wahai Rasul, apa yang kubaca ketika aku berdo'a kepada 
Rabb-ku?” Beliau menjawab: “Ucapkan 


BG NG SIA SG Key Hara (Wahai Allah, ampunilah aku, 


dan berilah aku petunjuk, maafkan aku, serta berilah aku rizki), karena 
sesungguhnya doa tadi mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu.” 


LING SA ja FREE ALVN 
Sana tnya SEA ATAP dg 
ANTIK KEBEAS 


1478. Dari Apdullah Ibn “Amr Ibn al-'Ash &, dia berkata: “Rasulullah & 
membaca “Xx WEE SA ia PAN ? (Wahai Allah yang 


membolak-balikan hati, arahkanlah hati kami hanya untuk taat kepada-Mu).” 
(HR. Muslim) 





- Riyadhus Sholihin — 515 





w | C3 . Tg 2. 

2 AAN, FLA HAN GANA 
9 
CASE Any II. TN aU 3 md 
NO NN Ea AAN 

TA, KN Kun 

ag SOE ARA 

Metal ny TI IN Het JB ASN 33 
1479. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & beliau bersabda: “Berlindunglah 
kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, 


buruknya putusan takdir dan gembiranya para musuh (diatas kesengsaraan 
lawannya).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam satu riwayat, Sufyan berkata: “Aku ragu, sepertinya aku 
menambah salah satu darinya.” 


AAN So IE A05 SMG NN 
Pend Aka an) 
PI SAI Aa SG 
4 Pep Tera JS Kan 5 awet 


pang 


Ong 
3 
de 


ka ra 


1480. Darinya, berkata: “Adalah Rasulullah ££ membaca: 

TA SA G3 NE AS SALA sid AAN) 
(£ AS & Fi Tya IN TE Jain S5 NA PEN APA 
(Wahai "3 perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng segala 
urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di sana ada kehidupanku, dan perbaikilah 
akhiratku yang ia adalah tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai 
tambahan buatku dalam segala kebaikan, dan jadikan kematian sebagai 

peristirahatan bagiku dari segala kejahatan).” (HR. Muslim) 





516 - Riyadhus Sholihin 


aa SB IGA LAS, SISA 


3313 Pa Ia la 
213835 BBG SMINAN 13A789 


1481. Dari Ali «&, dia berkata: “Rasulullah #£ berkata kepadaku: “Bacalah 


4 3303 HARTANI ) (Wahai Allah, berilah aku petunjuk, dan tuntunlah 
aku kepada kebenaran).” 


Dan dalam satu riwayat: € KAGEXe KI3yAW ) (Wahai Allah 
aku mohon petunjuk kepada-Mu dan juga kebenaran?9).” 


Ag ag #7 Aa ) £ 2 p 
AYAH A 3Ga: AE ST BIGALN 
« st TAN is ISANAN "Isis 
d3 "ng 1 z9 
Noya Xeuya 


AN 
1 . 
xx 
TN 
2 

N “1 

do dx 
3 
n 
KN 


KANG SNAGYA aan INA 


1482. Dari Anas «5, dia berkata: “Adalah Rasulullah #&& membaca: 
FE aa DS EN LB EN SD SAYAN 


An asia K3 Kinaa, 533 

(Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 

kemalasan, kepengecutan, ketuaan, kikir, serta aku berlindung kepada- 

Mu dari siksa alam kubur, serta aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian).” (HR. Muslim) 


266 Sadaad artinya istigamah, dan ketepatan dalam suatu urusan. 











- Riyadhus Sholihin- — 517 





Dan dalam satu riwayat: yA 55” (Dan beratnya beban 
hutang dan dari pemaksaan orang?) . (HR. Muslim) 


c AA Mah 
ABI LENGSIIA KAN 
N tren Ja 2 1E3 sala : AE 5, 
aa AN NEON ea SN Bah IMEI 
5 « SE Bison Saad 5G EN 


a 


SEE | SEL Lt KE ga Ga 


1483. Dari Abu Bakar ash-Shiddig &s, sesungguhnya ia berkata pada Rasulullah 
2s: “Ajarkan aku sebuah do'a yang aku berdo'a dengannya dalam 


shalatku!” Beliau bersabda: “Ucapkanlah 
s Brianna IG PON PKS, PA, WREAE ai LIKE YAKI 


KEREN TA Sl aK33 ” (Wahai Allah, sesungguhnya aku telah 
berbuat zhalim kepada diriku dengan kezhaliman yang banyak, dan tiada 
yang dapat mengampuni dosa melainkan En gkau, maka ampunilah aku 
dengan ampunan dari-Mu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau 
adalah Dzat Yang Maha Pengampun lagi Penyayang).” (HR. Bukhari — 
Muslim) 

Dan dalam satu riwayat: “wa fii baitii “ (dan di rumahku), dan 
diriwayatkan pula: “Zhulman katsiiron “ (kezhaliman yang banyak), 
Juga Zhulman kabiiron (kezhaliman yang besar), maka seyogyanya 
digabung sehingga menjadi: “katsiron kabiiron (yang banyak lagi besar). 


AA tu BIL Naat 123 Gran 

ND SE ENS KANG SNN 
Ska NUR A Dato 7 PL DO an Ah 
II AA SEN PA SEA Kena 


20? Maksudnya. aku berlindung kepadaMu dari berbuat zhalim dan dizhalimi. 





518 - Riyadhus Shalihin - 





GAN ENG GNI Na 
AA NAS Sad Ad 

SALA Ie 
oi AAN LN Sa 


0 KI Ng 2G OI : 
Sadap SA 


1484. Dari Abu Musa #$, dari Nabi &, sesungguhnya beliau berdo'a dengan 


dora. ini "ak MAU 3 naas BAK 
LA LG IRI SN IE AT AG Sian NAN 
Ibr TON NP TANI GA AG AGAN 
(Wahai Allah, ampunilah kesalahan dan kebodohanku, dan berlebihanku 
dalam setiap urusanku, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya dari 
pada aku, wahai Allah ampunilah aku dalam kesungguhan dan ketidak 
seriusanku, ketidak sengajaan maupun kesengajaanku, dan semua itu 
ada padaku, wahai Allah ampunilah aku terhadap apa yang telah lalu 
maupun yang akan aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan apa 
yang kulakukan dengan terang-terangan, dan apa yang Engkau lebih 
mengetahuiya dari pada aku, Engkau adalah Yang Maha mendahulukan 
(mengutamakan) Engkau Yang Maha mengakhirkan, dan Engkau Maha 
kuasa atas segala sesuatu).” (HR. Bukhari — Muslim) 


se EA ENG HAN, NA9 


LIA Fs aa ( ep 


PNG 1G Kare 


1485. Dari "Aisyah (x£iisxe, bahwa Nabi #£ membaca didalam do'anya: 
(ALA LEG Gua NAN AN) “Ya Allah sesungguhnya aku 








- Riyadhus Shelihin— 519 





berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang telah aku lakukan dan 
dari keburukan apa yang belum aku lakukan.” (HR. Muslim) 


13 £ 7 Haa 1G ea Pe PA Bad 
Kn NAN SEA 
SP PILASA In KAN 
R29 3 « DE PA aa Ka 2183 Singa & 


1486. Dari Ibn Umar xyx£i5!se, dia berkata: “Diantara do'a Rasulullah #8 adalah: 


£ c Ns 3 Ira 33 Sktal € SE 2 2G us 2 ANAK , “Ya 


Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat- 
Mu, berubahnya keselamatan-Mu, hadirnya adzab-Mu secara tiba-tiba 
dan dari segenap murka-Mu.” (HR. Muslim) 


4 YAI 36 PSO LAS cie 
is ag Indo aa 5 

KPA STAN TE agayak 3G 
Arus PAN Et PN 
2 Aa ar Peyaan 2113 


pe GL G3 23 Rn LE 
2135 & Y:35 09 | ca Ya 
1487. Dari Zaid Ibn Argam -, dia berkata: “Adalah Rasulullah & berdo'a: 
( BESI Abe: NYALA AN AA 5A 
GELI SAN TAN Kere DA 1 NI AE ag ea 
LEAN 383 ag « Pee, 543 ) “Ya Allah, Aku berlindung kepada- 


Mu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun dan siksa kubur, Ya Allah berikanlah 
ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia karena Engkau adalah sebaik- 


520 - Riyadhus Shalihin — 








baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya 
Allah aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang 
tidak khusyu”, dari jiwa yang tidak puas dan dari do'a yang tidak dikabulkan.” 


Hakan 
Ka AS 2 
SO KE SEE SALAM 
IA Pa Nijitan Bat 
Pnoepanan Il» Ur xks T 
H 7 


-“ 


gi 2 2 Gas P Grrowikf kera 3 


IT 


Sindo Hanan Ce naa 
MEA PA ik O FATE sia Wal, 


1488. Dari Ibn Abbas (x£iviaw, Dar veranye Han ang Es Ba berdo'a: 
KING LA Ig LIS LEG OAe5 LN IGELUKAAN ) 


( TIA Parera Ka KA PSA aan AP rara je PUN Mel 
“Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada- 
Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku kembali (dalam segala urusanku), 
dengan-Mu aku bermusuhan, dan kepada-Mu aku bertahkim? maka 
ampunilah untukku dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang kemudian, 
dosa-dosa yang aku rahasiakan, dan dosa-dosa yang aku perlihatkan. 
Engkau adalah Yang Maha Mendahulukan dan Yang Maha Mengakhirkan, 
tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau.” 


Sebagian perawi menambah: “Dan tidak ada daya dan upaya kecuali 
dengan pertolongan-Mu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


IE KAN GEA EN NM 
JULI ANAN Kera Ae 2G 


“S Bahkan ada pada Bukhari (Kitab al-Da'awat) dan Muslim (kitab al-Isti'azdah) dengan 
lafazh yang lebih lengkap 








- Riyadhus Sholihin - 521 


AU Kah YA TPA TON - N aa 
Tx WAN Gal en ya9 JAS 
sak Y pr NP nine ay 
SIN Pe S3 SN 


1489. Dari “Aisyah n£ibise bahwa Nabi 85 pernah berdo'a dengan kalimat- 


kalimat ini: € A5 AN S3 JIE, BIAYA) “Ya 
Allah aku berlindung dengan-Mu dari fitnah neraka dan azab neraka, 
serta dari buruknya kekayaan dan kemiskinan.” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits hasan shahih dan ini adalah lafazh Abu Daud) 


OTAK Yr aa GI ES ANA, 
Anda 5 AE SNI ALAN SL 
SN SET IN MEP S3) 

Nae ARA YA aa 


1490. Dari Ziyad Ibn Ilagah dari pamannya yaitu Outhbah Ibn Malik -s, dia berkata: 


“Nabi # pernah berdo'a: SIG ET EN aa EA An) “Ya 
Allah aku berlindung kepada-Mu dari Men ena (dalam) 
akhlak, amal-amal perbuatan dan keinginan-keinginan nafsu.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan) 


2 a31 AN arab Re Tun 
LI» EKENIGIK AI KESAN 
2 a » ni - LX ” 
HASAN Jan JB AE KIE ana 
PEP AAN OA Tak RA PSI 1 
OE9 Sa TAS KERAS PAJAK aya 
LG SG. UEA Panah apa 


£ 








522 - Riyadhws Shalihin — 


B5 G3 9 .- 
an K2 IOI 
1491. Dari Syakal Ibn Humaid -&, dia berkata: “Saya berkata: “Wahai Rasulullah, 


ajarilah aku satu do'a.” Beliau bersabda: “Ucapkanlah: 


KB BE BAE AN Herba oa SG (p 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
pendengaranku, dari kejelekan pandanganku, dari kejahatan lisanku, dari 
kejahatan hatiku dan kejahatan air spermaku (dari kemaluanku).” (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


/ 2 NN. 
KE As Natan MAY 
£ 4,1 Pak TU at « Sh (1 Ida 
EA SN Ie ASAM Ipa 
KSAh SPANG Dera atar 


1492. Dari Anas & bahwa Nabi & pernah berdo'a: 


(aa ea NN CarAy SANA D3 SAHAM) “Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang-belang pada kulit, dari 
penyakit gila, lepra dan dari penyakit-penyakit buruk.” (HR. Abu Daud 


dengan sanad shahih) 
ag CAN ANN CUT AAA, 1 3 1AY 
IU AN Gro 3 FTA 1 99- 44 


Pa 2 FA 2 Ca SA BEA 3 2 gag ana 
Oi AAS AAN nd 
7 


AA AP AL ANAN 23 Ag 
« NYALI, sa AS Ar ) 


Pa pa “ “ Ia 


Pati “ 
? ? 
ES K3) 
bea z 


1493. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah & berdo'a: 
WR san nat AS KAN GIA Aa D3 ASAM) “Ya 
Allah, aku berlindung Lan dari kelaparan karena ia adalah seburuk- 


buruk teman tidur, dan aku berlindung dari khianat karena ia adalah 
seburuk-buruk teman karib.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


ag 





- Riyadhus Shalihin - 523 





”. 


IE AN SAT KANG NA L 


DS 


SEK NS bas 
ARA IE DNEGAN KN data TENG Pe, - 


S NA 5 EA AS RIMA ATA 


Ara PW Pan Para 
DG EMAS AG 


8, Ig 
: Opera Dag de 
1494. Dari Ali & bahwa ada seorang budak (yang dijanjikan merdeka setelah 
melunasi hutang-hutangnya) datang kepada saya mengadu: 
“Sesungguhnya saya tidak mampu membayar hutang-hutangku maka 
tolonglah saya.” Dia berkata: “maukah kamu aku ajari kalimat do'a yang 
aku dulu diajari oleh Rasulullah £, seandainya kamu menanggung hutang 
seberat gunung pasti Allah membayarnya untukmu? Ucapkanlah: 
(Drg FE Dan SE ATA NI aa SAK » “Ya Allah cukupilah aku 
dengan kehalalan-Mu jauh dari kehewanati” Mu dan cukupkanlah aku 
dengan karunia-Mu jauh dari selain-Mu.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: 
' “Hadits hasan”) 


NG Na Or ak Nganetas YEN 
Ska jae Pn Sae Sg 
Wayan. (Com jaya : padaku 

1495. Dari Imran Ibn al-Hushain Wyibiso, bahwa Nabi & mengajarkan 


kepadanya dua kalimat agar berdo'a dengannya: 
(ban LBAM) Ya Allah ilhamkanlah kepadaku 





524 - Riyadhus Shalihin - 








petunjukku dan lindungilah aku dari kejahatan diriku.” (HR. Tirmidzi, dia 
berkata: “Hadits Hasan”7'9 


N 3 ITU, 2 GC, Ran G4, - 
AN £, Lan "tc K7 - 1 um 
YENNIGA s2 2 LG GAS 


2131 4 5 AAN Oa 2 Pa ap . 
Alan Sar ALA « MATANYA La »1 Ig 
CG We NS LK 01... 

R - 5 Se 8 2 | JA 
AE BERUANG BAN He 
2 Dai PN 5 1, 1 Pa bj 
adha Kal AS A1 Kane 
AN VENNA TAG 


1496. Dari Abu al-Fadhl al-Abbas Ibn Abdul Muththallib -, dia berkata: “Saya 
berkata: “Wahai Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu yang saya 
memohonnya kepada Allah ta'ala.” Beliau bersabda: “Mintalah kepada 
Allah keselamatan.” Maka saya tinggal beberapa hari (cukup dengan 
meminta keselamatan). Kemudian saya datang, saya berkata: “Wahai 
Rasulullah ajarkan kepadaku sesuatu yang saya memintanya kepada 
Allah.” Beliau berkata kepada saya: “Wahai “Abbas, wahai paman 
Rasulullah mintalah kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih.”) 


$ 


209 Demikian penilaiannya, barangkali memang ada dalam sebagian naskah Tirmidzi. Karena 
yang ada pada naskah bulog (2/261) adalah: Hadits gharib. artinya dha'if dan inilah yang cocok 
dengan kondisi sanadnya yang terputus dan lemah, apalagi telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban 


(2431 -Mawarid) dan Ahmad (4/444) dari jalur lain: £ A8 Jab SE aa Y 
“Ya Allah lindungilah aku dari kejahatan diriku dan tekadkanlah aku diatas urusanku yang paling 
lurus.” Dan sanadnya shahih berdasar syarat Bukhari-Muslim. 

Imam ahmad meriwayatkan daripadanya bahwa nabi & berdo'a: 


(oi 5 BSE MAN selain IA sah lah 3 IP ai) 

(Ya Allah ampunilah untukku dosa-dosaku, kesalahanku dan kesengajaanku. Ya Allah 
aku meminta petunjuk-Mu kepada urusanku yang paling lurus dan aku berlindung dari kejahatan 
diriku) Sanadnya Jayyid. -N- | 





- Riyadhus Shelihin — 525 





2 


MEA SG, 2g n 21 Pp 
c SAS - Laba Oa - KAV 
hg IN Ga aga Pe Ha | LAN 
angan Kh fe Gia Ag san 
Da NP CP Pe 
Si mete Pan DNAN 


y Pa 
Ban 


1497. Dari Syahr Ibn Hawsyab, dia berkata: “Saya bertanya kepada Ummu 
Salamah (x£45!se: “ Wahai Ibu kaum mukminin, apakah do'a yang pal- 
ing banyak dibaca oleh Rasulullah & apabila beliau ada dirumah anda?” 
Beliau menjawab: “Paling banyak do'a beliau adalah: 
(Done SE ) “Wahai Dzat Yang Maha Membolak- 
balikkan (mengatur) hati, tetapkanlah hatiku diatas agama-Mu.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


8, - aJ9 “n a us: 
A2 IG: SEKEN ES AAN 
Lg 4 w RUP, - 
open nya SA kn SE 


” 


Madara an c Taca 
£ yen Ls AR USATATI 


1498. Dari Abu Darda' &, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Diantara 
do'a Nabi Daud # adalah: “Ya Allah aku memohon cinta-Mu dan cintanya 
orang-orang yang mencintai-Mu, serta amalan yang bisa menghantarkan 
aku kepada cinta-Mu. Ya Allah jadikanlah cinta-Mu lebih aku cintai 
daripada diriku sendiri, dan keluargaku dan daripada air yang segar.” 








526  - Riyadhus Shelihin - 





(HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”)? 


Bea TERANG BSE 


(aah 


ha ATTEN NAK NN Kan tip 

PENA PNNAY LEAN LAGA 

| LE TAN AAA 
BeKA , AS, 


NA AA PEN YAAA 


1499. Dari Anas &5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Teruslah berdo'a 
dengan» 554156 ) (Ya (Allah) Dzat Yang memiliki keagungan 
dan kemuliaan).” (HR. Tirmidzi, dan Nasa'i meriwayatkan dari Rabi'ah 
Ibn Amir al-Shahabi, al-Hakim berkata: “Hadits shahih sanadnya”) 


4 artinya: langgengkan do'a ini dan perbanyaklah. 


AA bayan Ingin TAN 


Pemba Ca GS, P3 
Me GA La Kn SIRNA, KAA 


ibu 2 az “ KP, 
NA yA KAYA IA ale ga If 
Dan NS LA AUTO Sit Kane 


“0 Penilaiannya ini perlu diteliti karena dalam sanadnya ada Abdullah Ibn Rabi'ah al- 
Dimasygi, dia itu Majhul sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibn Hajar. -N- 





- Riyadhus Shelihin - 527 


Pa 


72 « x. G TAN ad - 
SN KREASI LELANG 
Va Aa Ki SANAK PE TA 
WBUYI333 SIP NASA “AN 


- 

Sh Fei TA 163 &: PMN 

Ma Ty SI LA 
1500. Dari Abu Umamah -, dia berkata: “Rasulullah # berdo'a dengan do'a 
yang banyak, kami tidak hafal sedikitpun, maka kami katakan: “Wahai 
Rasulullah & engkau berdo'a dengan do'a yang banyak sekali, sedang 
kami tidak hafal sedikitpun. Maka beliau berkata: “Maukah kalian aku 
ajarkan kepada kalian do'a yang mencakup semua itu? Kamu mengucapkan: 
BIL ISI ISI, DGN panakekaita ) “Ya Allah aku 
memohon kepada-Mu dari kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu 
Muhammad # kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
yang Nabi-Mu Muhammad # berlindung daripadanya kepada-Mu, 
Engkaulah tempat meminta tolong dan atas-Mu segala kecukupan (atau 
apa yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dunia akhirat, -pent), tidak 
ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu.” (HR. Tirmidzi 

dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


BE SKENNGSALNE M05 
- 3 ut a 
SANA 0: BEAN 23 
? L 9 GNU Th nata Mana Aa LL 
SEA Aa Ap Ia 
JIN KA AN Gs BO RAN 
“ ” 3 2. ag “3 234 Ao 
LN INKA IL 
73 IT 
“ dita daa 


1501. Dari Ibn Mas'ud &, dia berkata: “diantara do'a Rasulullah & adalah: 
Ko RAGE TIA In AS AS AG LAYAN 





528 - Riyadhus Shalihin — 








AG AL Gn Oa na KS $“Ya Allah aku memohon 
kepada-Mu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu, hal yang 
mendatangkan ampunan-Mu, keselamatan dari setiap dosa keuntungan 
dari setiap ketaatan, mendapatkan Surga dan selamat dari neraka.” 
(HR. Hakim Abu Abdillah, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih 
berdasarkan syarat Muslim)”' 


KA Aa yee LG Yah 


BAB 251 


KEUTAMAAN MENDO' AKAN SESEORANG TANPA 
DIKETAHUI ORANG YANG DIDO AKAN 


Allah 3s berfirman: 
PAS II PETA oil ma 
Ne KM engan GIA 


“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 2 dan 
Anshar), mereka berdoa:” Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara- 
saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah 
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang 
yang beriman Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun 
lagi Maha Penyanyang.” (al-Hasyr: 10) 


PR ALA KEANTO Ag aa Pa SI IG3 
Na rE TIY 


“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-or- 


ang Mu'min, laki-laki dan perempuan.” (Muhammad: 19) 
Dia juga berfirman menceritakan Ibrahim: 


21 Didalam sanadnya ada orang yang pikirannya berubah, lihat al-Dha 'ifah (2908). -N- 
Juga dalam Dha'if al-Jami' al-Shaghir. Cetakan baru dengan nomor urut 1184. Syeikh 
Nashir mengatakan: dha'if. 





— Riyadhus Shelihin - 529 








PP , AP TAS 9 LA, Ya 
KAN NE ANE, 
Kamen K3d3 i EN S5 : das 5 , 

TAN Adbplapgu 


“Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan 
sekalian orang-orang mu 'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” 
(Ibrahim: 41) 


5 
13 ha G3 31 / PAN Tuna Dan 
S5 AN LENGAN 9 -N0.N 
F ag 23 7 ? n P ” ah Cc. , 
ME KEL EX NE Ani Sea ANE ANN 


BELA LA ANT 


so. 


1502. Dari Abu Darda' &, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah £$ bersabda: 
“Tidak ada seorang hambapun yang mendo'akan saudaranya”? tanpa 
sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata padanya: “Dan 
bagimu seperti apa yang kau pinta.” (HR. Muslim) 


2 ga, Sato YA “AIO 
3155 » NTT Ate an YAA OT AON 
Ig. Ras Pa aa » 2 3O NA 
mi dis AA alta ea po MAS ALAN 
PL DUMAS AA TS 2. 2 n3,3G ce 
SANA ANA AT NA AO 


3 


PIN . ai 
AANG AI 9 


1503. Dari Abu Darda' &s, sesungguhnya Rasulullah ££ pernah bersabda: “Do'a 
seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah 


72 Saudara dalam agama. Maksud «4! 35 adalah mendo'akan seseorang tanpa 
sepengetahuannya. Ucapan :L 45, maksudnya dan semoga bagimu juga seperti apa yang kau 
do'akan untuk saudaramu. 





530 - Riyadhus Shalihin - 





" mustajabah (terkabulkan), di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan di 
sana, setiap ia berdo'a untuk saudaranya, maka malaikat itu berkata: 
“Amin, dan bagimu seperti yang kau pinta.” (HR. Muslim) 


Aa Gala Ken YON 


BAB 252 
BEBERAPA MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
DO'A 


AG 


IE SEKEN NA 0.4 
ana Gaya Aa Ta 
AA Ia Di 0 AAN) 2 Tony »3 Ai andsa5 


Kd EA AN ATA 


4 Lena. da yA Ia Gi 
8, 3 -— 2 7 3 
TP ra 9 
1504. Dari Usamah Ibn Zaid &, dia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Barang 
siapa dibaiki orang kemudian ia berkata padanya ( GEN ) 


(semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka ia telah memujinya 
dengan setinggi-tingginya”?,” (HR. Turmudzi dan dia berkata: “Hadits 


ET shahih”) 


ne 1 , - 
ADE NATA JexG IT 9 ND.D 
(ah 3ya te 7 » Ld 
5 II NN $ SEK - y 
P. Cara An 3 A4 Ehi 
Para Area & sa 
25Maksudnya, ia telah memuji dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik padanya 


dengan sesuatu yang lebih baik dengan menampakkan ketidakmampuannya untuk membalasnya 
sehingga ia alihkan kepada Allah untuk membalasnya. 


& 


y- 





- Riyadhus Shelihin — 531 





1505. Dari Jabir &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jangan kalian 
mendo'akan jelek atas diri kalian, juga jangan atas anak-anak kalian, 
dan harta kalian, jangan kalian mencari-cari saat tertentu dari Allah yang 
jika Allah dimintai satu permintaan didalamnya Dia akan 
mengabulkanmu.” (HR. Muslim) 


Hape SEA NEGARA 


( 


WE Tanah A2 aparat pen APA 
PALANG MEN 


1506. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Saat paling 
dekat bagi seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika ia sedang 
sujud, maka perbanyaklah do'a!” ra Muslim) 


“KI Ne 22-14, an 
F3 YA 33 PENAMAAN" 


AE 


Ie bit 35115 aa Ea 


“Au 


PE AEAA. ATI, 
Wegiya 2 AA at 
333 LEX Is II Des NGak 
S3 PI IL gS 
KENGIG 


1507. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah #$ bersabda: “Akan 
dikabulkan do'a salah seorang dari kalian selama ia tidak terburu-buru, 
dengan ia berkata: “Aku telah berdo'a kepada Rabbku, tapi belum juga 
dikabulkan untukku!.” (HR. Bukhari — Muslim) 





532 - Riyadhus Shalihin — 


Dan dalam satu riwayat Muslim: “Masih terus akan dikabulkan do'a 
seorang hamba selama ia tidak berdo'a dengan dosa, atau memutuskan 
tali silatur rahim, dan selama ia tidak buru-buru.” Dikatakan: “Wahai 
Rasulullah #5 apa maksudnya buru-buru?” Beliau menjawab: “Orang itu 
berkata: “Aku telah berdo'a, aku telah meminta, tetapi aku tidak melihat 
ada yang mengabulkannya!, kemudian ia putus asa dan akhirnya 


ak) 


meninggalkan do'a. 


SIB SEKEN LAIN 
) 


- 


AN GLAAN A 
AN AE Ea BALA ENG: IP SEP AA 


1508. Dari Abu Umamah -, dia berkata: “Dikatakan kepada Rasulullah &: 
“Do'a apakah yang paling didengar (manjur)?” Beliau menjawab: “Pada 
waktu tengah malam terakhir, dan setiap selesai shalat fardhu.” (HR. 
Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan”) 


4 - UN, op 2 
AS KAI G2 AA ATAS 


EN NED EA dn SN Gak IG NE 
"3 Ka ANGKER 
Sh AIR Hg AN YOUA LX 
AAA 385 KEPANG 2199» PN Na 

Po 9-- 


Fan GAS AN lag 


AKAN Gan 


- Riyadhus Shelihin— 533 








1509. Dari “Ubadah Ibn ash-Shamit &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Tidak seorang muslimpun yang berdo'a dimuka bumi minta kepada Allah, 
melainkan Allah akan mengabulkannya, atau Dia akan menghindarkannya 
dari kejelekan sesuai kadar do'anya, selama tidak minta dengan dosa 
atau memutus tali silatur rahim.” Maka seorang berkata: “Kalau begitu 
kita perbanyak do'a?!” Beliau bersabda: “Allah lebih banyak!”? (HR. 
Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan shahih.”) 

Dan al-Hakim meriwayatkannya dari jalan Abi Sa'id &, dan 
menambahkan: “Atau Allah akan menyimpankan untuknya pahala 
seukuran dengan do'anya.” 


1g 2 HA - Gen 

Ipa Gn ex CE Ea AON 
EPA Tan aga 35 S6 
BASA, alan KATA 


MAN G 


JAE Te ISA SN 3 


1510. Dari Ibnu Abbas (yss tx Sesungguhnya Rasulullah £& berdo'a ketika 


ditimpa mushibah: 
SEN ES EA GEA SR 5 RSA GALANG 


(EA, 

(Tiada Ilah yang berhak disembah dengan hak melainkan Allah Yang 

Maha Agung lagi Lembut, tiada Ilah yang berhak disembah melainkan 

Allah Tuhan pemilik “Arsy yang agung, tiada Ilah yang berhak disembah 

melainkan Allah Tuhan tujuh lapis langit dan Tuhan bumi, dan Tuhan pemilik 
“Arsy yang mulia) (HR. Bukhari — Muslim) 


"3 Maksudnya, kebaikan Allah lebih banyak lagi dari pada apa yang kamu minta. 





MAGANG or 
BAB 253 


KAROMAH PARA WALI DAN KEUTAMAAN MEREKA 
Allah # berfirman : 


5 2 NEK LN KK 
BUSA, TAMAN 
3x AN: 3S si va e-g ANA LA ZA KPA 
A DA -9 - BU ON 
#3 Dp AI UKI PXSY.3 S3 1 Gah 

NN Mba “4 2g ) 


“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang- 
orang yang beriman dan mereka selalu bertagwa. Bagi mereka berita 
gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. 
Tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang 
demikian itu adalah kemenangan yang besar.” (Yunus: 62-64) 

Allah 85 berfirman: 


KE AAKA YA UU m ISIG, 
NN-YO 1 Kapotaga KEY AAA 


“gp . 
“Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya 
pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka 
makan, minumlah.” (Maryam: 25-26) 


Allah #£ Pe nan 


2012353 en TING SAE ARE AN AA 1 
AAN HB AE SEE, 





- Riyadhus Shelihin - 535 





IV, UE. MEA SANG, 


“Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam dimihrab, ia dapati 
makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu 
memperoleh (makanan) ini” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi 
Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya tanpa hisab.” (Ali Imran: 37) 


Allah #£ berfirman: 


TN SIK Mane N 317 SIG 
PSK IS SEUNTS 
IIS TIK bong ieabaad Satya 
SINAR AI, SS AAS 

WAN Dow 


“Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka 
sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu 
niscaya Rabb-mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan 
menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dan 
kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke 
sebelah kanan,dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah 
kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu.” (al- 
Kahfi: 16-17) 


BAK Boke ES Kana Aeon 
peri SAN AN SE ENG GA TR A 
HA 3 yA ot gg MA mg 
SPEAK IIA EA Al 


536 - Riyadhus Shalihin — 











ate . (3 Sau SSS ayok 
$ at Fasa Danke angin. 
Sapa KAN PA Ta SR 
Rs ebanjars aa Gas 
SA IE BIN NAK bad 


Ti 


A 


AG KELANA NN AN AOA, 
15 CIA Lana 

3 ee Hau 3 EH Ga 
aa SANG SIN 
TEKAN SE NG ka 
RATA AGAN NA NEK 
AA Gn PNP KE MANGA 
pose a SG Ga 


- Riyadhus Shelihin - 537 








Le rcod “Oka 


PENA NS gala IG 1533 
PES Ge Ra SE KS 
Ka PENA AI 
KAL AN Ka kans 
KENI LAI SANG KAI 
lalapan KAI, pr KAA 
Ad an Ah. ag aa 
HE ID ES GEN 2 TI) 
Par NG Is SN 
AE INA G G Pan 
Near us 
pages NANGKA An 
5 A6, Law Maan Ika 
saga. os AIR KA aa 
KA JK Gerah Daya NA 


& 








538 - Riyadhus Shalihin — 





Kandat AL BISU 136 


“y v 


AAN Aa abs 
na AGS AS AN Han 
Ka YK Ia d9 it kaca 
Banua Ke IS: ah YEN KE Sea 
san TON Sima ia Sa 1 
Tn IS CAMAT PA 
AG GA. KATA PAT RTA 
KOCELKAI GG SS ta nyaa 
Sh tj Jaa AJA BAE HR 
AE ata yaguare 
- Jeans LK Iin Ce ap 

Ne Rp3 AG RAS 
Ba AS Rp dear 


se 





- Riyadhus Shalihin — 539 





1511. Dari Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abu Bakar ash-Shiddig -, 
sesungguhnya para sahabat ahli shuffah (yang tinggal di emperan masjid 
nabawi) mereka adalah orang-orang yang miskin, dan sesungguhnya 
Nabi & pernah suatu kali bersabda: “Barang siapa yang mempunyai 
jatah makan untuk dua orang, maka hendaknya ia mengajak orang ketiga, 
dan barang siapa yang mempunyai jatah empat orang maka hendaknya 
mengajak orang kelima, keenam!” Atau seperti yang beliau sabdakan, 
dan sesungguhnya Abu Bakar datang membawa jatah tiga orang, dan 
Nabi mengajak sepuluh orang, dan sesungguhnya Abu Bakar makan 
malam bersama Nabi £, kemudian menunggu sampai datang waktu isya”, 
kemudian pulang kembali, maka ia datang lagi setelah beberapa saat 
dari waktu malam berlalu. Istrinya bertanya: “Apa yang menghalangimu 
untuk menemui para tamu?” Ia balik bertanya: “Apakah kamu telah 
memberi makan malam kepada mereka?” Istrinya menjawab: “Mereka 
menolak hingga kamu datang menemui mereka, kami telah menawarkan 
kepada mereka tetapi mereka menolak”5, Abdurrahman berkata: 
“Kemudian aku pergi bersembunyi?5, lalu Abu Bakar berkata: “Hai 
bodoh!” Ia mencaci dan memakinya?”. Dan dia berkata: “Makanlah 
(dengan rasa) tidak enak, demi Allah aku tidak memakannya selamanya.” 
Abdurrahman berkata: “Demi Allah kami tidak mengambil satu suap 
melainkan tumbuh lagi dibawahnya lebih banyak dari yang diambil hingga 
mereka kenyang, ternyata makanan itu jadi lebih banyak dari pada semula, 
lalu Abu Bakar melihat kepada makanan itu dan berkata kepada istrinya: 
“Wahai saudara Bani Firas apa ini?” Dia jawab: “Tidak (apa-apa), demi 
ketenangan pandanganku (kebahagiaanku)?”, sungguh dia sekarang 
lebih banyak tiga kali lipat dari pada sebelumnya, lalu Abu Bakar memakan 
daripadanya, dan berkata: “Sesungguhnya sumpah saya (untuk tidak 
makan) tadi adalah dari setan, kemudian dia makan satu suap daripadanya, 
kemudian dibawanya kepada Nabi & dan di pagi harinya ternyata nampan 
tersebut tetap utuh seperti semula. Dan diantara kami dan kaum ada 
perjanjian, lalu berlalulah masa itu maka kami berpencar menjadi dua 
belas orang, bersama masing-masing orang ada banyak orang, Allah 
yang lebih tahu berapa banyak orang-orang yang bersama dengan 
masing-masing kami, lalu mereka makan dari nampan itu, semuanya.” 


Dalam satu riwayat: “Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan 
memakannya, istrinya juga bersumpah tidak memakannya, tamu atau 
tamu-tamunya juga bersumpah tidak memakannya hingga Abu Bakar 


. 8 Dalam riwayat lain disebutkan: “Kami telah menawarkan pada mereka tapi mereka 
menolaknya.” 
“0 Karena takut dimarahi oleh ayahandanya. (-pent) 
27 Karena tidak memuliakan tamunya. (-pent) 
“8 Sebelum ada larangan bersumpah dengan selain Allah. (-pent) 








mau memakannya. Maka Abu Bakar berkata: “Ini dari setan.” Lalu dia 
meminta dihadirkan makanan itu, lalu dia makan dan merekapun makan, 
maka setiap mereka mengangkat satu suap dari bawahnya tumbuh 
makanan lebih banyak dari suapan itu. Maka Abu Bakar berkata: “Wahai 
saudara Bani Firas apa ini?” Maka dia jawab: “Demi kebahagiaanku 
sesungguhnya ia sekarang lebih banyak dari pada sebelum kita makan, 
maka mereka makan, lalu ia membawanya kepada Nabi & dan 
menceritakan bahwa dia memakan daripadanya.” 


Dan dalam satu riwayat: “Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman: 
“Urusilah tamu-tamumu karena aku pergi menuju Nabi &, rampungkan 
hidangan untuk mereka sebelum saya tiba. Maka Abdurrahman bergegas 
mendatangi mereka dengan apa yang ia punya. Dia berkata: “Makanlah 
kalian.” Mereka bertanya: “Dimanakah tuan rumah?” Dia berkata: 
“Makanlah!” Mereka menjawab: “Kami tidak akan makan sebelum tuan 
rumah datang.” Dia berkata: “terimalah dari kami hidangan untuk kalian, 
karena kalau sampai dia datang dan kalian belum makan maka kami 
akan terkena marahnya.” Maka mereka tetap saja menolak. Maka saya 
tahu Abu Bakar akan marah kepadaku. Ketika dia datang, saya 
menghindar darinya. Dia Berkata: “Apa yang kalian perbuat?” Mereka 
lalu memberitahu. Maka dia berkata: “Wahai Abdurrahman!” Saya diam 
saja. Kemudian dia memanggil lagi: “Hai Abdurrahman!” Sayapun tetap 
diam, maka dia berkata: “Hai Bodoh, aku bersumpah atasmu jika kamu 
mendengar suaraku, kamu belum datang (dengan membawa hidangan 
tamu).” Maka saya keluar dan saya katakan: “Tanyakanlah kepada tamu- 
tamumu.” Maka mereka berkata: “Betul, dia telah membawanya kepada 
kami,” maka Abu Bakar berkata: “Kalian menungguku, Demi Allah aku 
tidak memakannya malam ini.” Maka yang lain (tamu-tamu) itu berkata: 
“Demi Allah kami tidak akan memakannya sebelum kamu memakannya.” 
Maka dia berkata: “Celaka kalian ini, mengapa kalian ini, kalian tidak 
mau menerima hidangan kami? Kemarilah makananmu!” Maka Abu 
Bakar membawanya lalu meletakkan tangannya, lalu dia mengucapkan 4 A3) 
yang pertama tadi dari setan.” Lalu dia makan dan merekapun turut 
makan.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Ucapan “£xz adalah #2351 (orang bodoh, yang tolol), dan be 
adalah mencaci maki. 


- Riyadhus Shelihin - 541 








) ) Are tra 7 £ Cat. PP 

paru 1 Kebagi New 

Ca" nh 

an an Pan 
TESEIAG, Eye ETAYET 

at #l #£ ed “Pi! ? 

AG Ke AA TAN Kena 


1512. Dari Abu Hurairah #, dia berkata! “Rasulullah & beranda: “Dalam 
umat terdahulu terdapat orang-orang yang mendapat ilham, dan jika 
memang ada di antara umatku orang yang di ilhami, maka itu adalah 
Umar.” (HR. al-Bukhari) 

Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari A'isyah WE 
Dan dalam riwayat keduanya (Bukhari — Muslim) Ibnu Wahb berkata: 
bana artinya orang yang diilhami / mendapat ilham.” 


KA NA ea TAN N AA 


"er kk 
KESAN Big Ni Par Tai 
ie sgiokeg Maa 
Sa ganbare se 
Ya HE ES NA IPA TENTU 


Fed ASIAN Nu MC Nana 


Ca 





542 - Riyadhus Shalihin - 








HAN IN 3 Kaali 
DEA San sedan sa dg 
si AAA Aa ai 
Ga Genk KE IEN aa 
SEA AA BAB. dapa '- 

ea Sya, Neng nba NK 
I3 Key onuis EPA Yeay sa 
SEN AA, Ta Kane. Ama dn 
AG EK BAE TAN 
GNU aa 5 NI 3 KN 1583 
ata ps SPAM 
JS AS 
Paya SN yen EIe 
AN Ga KE S KAAI KA 


PP. 


TN PA SE SR, 





- Riyadfus Shalihin - 543 





1513. Dari Jabir Ibn Samurah --, di berkata: “Penduduk Kufah mengadukan 
Sa'ad —yakni Sa'ad Ibn Abi Waggash &— kepada Umar Ibn al-Khaththab 
&, maka ia mencopotnya dari jabatannya, dan menggantikan 
kedudukannya pada Ammar, (tetapi) mereka mengadukannya juga, 
bahwa ia (Ammar) tidak becus dalam shalat, maka Umar memanggilnya, 
dan berkata: “Wahai Abu Ishak, sesungguhnya mereka mengira kamu 
tidak becus dalam mendirikan shalat.” Maka Ammar berkata: “Demi 
Allah, sesungguhnya aku memimpin mereka shalat dengan shalatnya 
Rasulullah &, aku tidak mengurangi sedikitpun darinya, aku mengerjakan 
dua shalat isya' (maghrib dan isya”) dengan memanjangkan dua raka'at 
pertama, dan dengan meringankan pada raka'at terakhir.” Umar berkata: 
“Itulah yang dituduhkan kepadamu wahai Abu Ishak!.” Dan Umar juga 
mengutus beberapa orang bersamanya menuju Kufah, supaya menanyai 
penduduk Kufah tentang Ammar, maka utusan tersebut tidak meninggalkan 
sebuah masjid melainkan ia bertanya tentangnya, dan mereka penduduk 
Kufah memujinya dengan kebaikan, hingga akhirnya utusan tadi masuk 
ke masjid Bani “Abs, maka ada seorang di antara mereka berdiri — 
namanya Usamah Ibn Gotadah, dipanggil dengan Abu Sa' dah- seraya 
berkata: “Adapun jika engkau meminta kami untuk bicara terus terang, 
maka sesungguhnya Sa'ad (Ibn Abi Waggash) tidak pernah ikut dalam 
rombongan pasukan (untuk jihad), dan tidak adil dalam membagi harta, 
dan tidak adil dalam memutuskan perkara.” Maka Sa'ad berkata: “Demi 
Allah aku akan berdo'a dengan tiga hal: “Wahai Allah, jika hambamu 
(orang) ini bohong, berdiri karena riya' dan sum' ah, maka panjangkan 
umurnya, dan lamakan kemiskinannya, serta seretlah ia ke dalam fitnah!” 
Maka setelah itu, jika ditanya, maka ia (Abu Sa” dah) menjawab: “Orang 
tua yang terfitnah, aku telah tertimpa do'a Sa'ad Ibn Abi Waggosh.” 

Abdul Malik Ibn Umair perawi hadits ini, dari Jabir ra , dia berkata: 
“Dan aku telah melihatnya setelah itu dalam keadaan kerutan dahinya 
jatuh menjulur menutupi kedua matanya, karena saking tuanya, dan 
sesungguhnya ia selalu menggoda gadis-gadis di jalan-jalan.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


ge 0 1, 9.0 n Bu Gn 
ISA) Ia Ky 29 PRA Ao 


) SA 9632. Aa IN : CL 0 
Io Lan SN AEKS ALAN YA 


Pa 


—... Danea Nae 2 
ANA MEN KM un 








piegnsusa kana 
KOTA NA YA je 3 Int AN an toreea 
AN Hokage ria KENA 
“Kos WB oaiis» MASAK dani Ih Asta 
“NEK AN teen Sea | 


Ag 


Gaal « SE Dad TA NG, ng 
vprnar, AN NA , Je Gs 


ae “an PAS Ig 


EA SI NAN AR MK 
na 


.- 


JNE KE. / 


L 


Aka Ya LD 2 Pa Pa se 
At BAE AG NE SAS 
Ntar 9 GG op NGOKKG 2 atas 


1514. Pari “Urwah Ibn al-Zubair &, sesungguhnya Sa'id Ibn Zaid Ibn "Amr 
Ibn Nufail &, ditentang oleh Arwa binti “Aus dan dilaporkan kepada 
Marwan Ibn al-Hakam, dan menuduhnya dengan mengambil sebagian 
dari tanahnya, maka Sa'id berkata: “Apakah aku mengambil sebagian 
dari tanah miliknya setelah aku mendengar dari Rasulullah &?' Marwan 


2 


ea Auah”nBB aa — Riyadfus Shaelihin — 545 








bertanya: “Apa yang anda dengar dari Rasulullah #?” Ia menjawab: 
“Aku mendengar Rasulullah & bersabda: “Barang siapa mengambil 
sejengkal tanah secara ahalita: maka Allah akan mengalungkan ke 
lehernya tujuh lapis bumi.” Maka Marwan berkata: “Aku tidak akan 
memintamu bukti-bukti setelah ini.” Dan Sa'id berkata: “Wahai Allah, 
jika perempuan ini bohong, maka butakan matanya, dan matikan ia di 
tanahnya!.” “Urwah berkata: “Maka wanita itu tidak meninggal sampai 
matanya menjadi buta, dan ketika ia berjalan di tanahnya tiba-tiba ia 
terjatuh masuk terpelosok lobang dan mati.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Dan dalam riwayat Muslim dari Muhammad Ibn Zaid Ibn Abdiliah 
Ibn Umar dengan makna sama, dan sesungguhnya ia melihatnya buta 
sedang meraba-raba dinding seraya berkata: “Aku tertimpa do'anya 
Sa'id!”, dan sesungguhnya ia melewati sumur di rumah yang ia 
pertentangkan, lalu ia terjatuh ke dalam sumur dan itu menjadi kuburnya. 


VI IKEA ES ALS AE A01 
pati IS nafas aed Kerta 


35 MEN, PEN SATA Port 
AN S5 et He Ine EA SE 


ba 


“ bad 
Ta at Na ri y 
KE Fa Gu as CSS, Ala 


JA ata: YSS KN NAH 

2 AN Ba RA 
KEB A CAN Ma 
de KG AN 


R5 


SIS PPA Iva 
Aa , N— “ 4 Ie 
gag. BESI Ca 


1515. Dari Jabir Ibn Abdillah &, dia berkata: “Ketika Pe perang Uhud, 
bapakku memanggilku pada suatu malam, dan berkata: “Aku tidak 








546 - Riyadhus Shalihin - 


mengira melainkan aku akan menjadi korban pertama yg terbunuh dari 
sahabat Nabi &, dan sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu yang 
lebih berharga dari pada engkau melainkan Rasulullah &, dan 
sesungguhnya aku punya hutang, maka lunaskanlah! Dan berbuat baiklah 
terhadap saudara-saudaramu!” Dan ketika masuk pagi, ternyata beliau 
menjadi orang yang pertama kali terbunuh, lalu aku menguburnya dengan 
mayat lain dalam satu lubang, kemudian aku tidak tenang untuk 
meninggalkan dia satu lubang dengan mayat lain, maka aku keluarkan 
jasadnya setelah enam bulan. ternyata ia seperti pada hari aku kuburkan, 
selain telinganya”, maka aku menguburkannya dalam lubang sendiri.” 
(HR. al-Bukhari) 


AU Pa ASI) ae : 
MEA PEN EA GS ANE 
Me NA DR Oa ae IN ia 
SERA NA SG 
LS Ih NA AN - NK 
C3 MI EA Yenkaa Iisa 


Jt 2Pz3 8. Na Aa KERUN MAN 
KASI AG pada PC Sa 


4 


MMA an ar MN 

SENI KA 33 Ora AA 

r3? ' PA ? 5 5. a 272 
MEINGS ESNEG JEANATA 


- 
1516. Dari Anas &, sesungguhnya ada dua orang sahabat Nabi #, keluar 
dari rumah Nabi #£ pada malam yang gulita, dan bersama mereka ada 
semacam dua lampu di hadapan mereka. Dan ketika mereka berpisah, 
maka tiba-tiba tiap mereka ditemani oleh satu lampu, hingga sampai ke 
rumah mereka.” 

Diriwayatkan Bukhari dari banyak jalan, dan di sebagian jalan 
diterangkan bahwasanya dua orang itu adalah Usaid Ibn Khudhoir, dan 


“Abbad Ibn Bisyr Ki£ib!xo. 


"9 Telinganya sewaktu dikubur tidak ada. (pent) 


ANN — Riyadhus Shalihin - 547 








Pe Mn PIN - 
YAN Sa Jek Cas IN ga, Ai YO1V 


Tya AGE 5 KK pasa ade Tn AN 
yag! PAPAN NI FATE BAN ae 
SAN SI Sar anna, 
Bobok WES ai as Hak 
AS, GENGS “Ane HER Lb 
YAN ag PAN Ka 2 
Ke FE IBENGKG 9 Ken bss 
SS CI ya Ga 2 P2 LS. Ka 
Pa MTA 
NAS Sea KN, 
HaAI SAAD GA Lha. SEN 
SEN AP AR NUN AA SK 
IESAT NG ANGIN WA. E , 
NIA SATA Sy 


548 - Riyadhus Shalihin - 








20 “Gak? 1. RT NA Pat 
GAN In HI Jap 
DEL ME jan ja ENG BY SA TS 
. 


AN lak ya » - 2 
Aka SAN KENTNNANA 
—83 GR yA na, KEB NG 
7 JKN ET IL IA IA AM 
Pk pan: PSA Aa 2 2. 


arena 5: Ta 


IIS MAAN LN KALI dus 





- Riyadhus Sholihin - 549 


Kena Ke SA 
SANA Peer CAN AT LAS 
Hk Papa AG: Wash! BO 

Nee AN PP? aa LG 

hasatani AAA . Pt ea A3 

Aa Ye NU yg aon Saya US 3 
ME NG IA Ka NN EBI G3 
Ta Nu ana SG panah Laga 
2 EL GAS HWS A3 AR 
KAA 

TAG LE NY Lang se 
Ke GEN. an 53 3 Asih 
NELLA PIA sasa GS 
selatan Mina 
KAN IA KA 3 3 na sa Naa PS 


550 - Rigadfuw Shalihin - 





NX Ga 


"uc... 
« Aa Gro 2 8» 
2 Sea 5 S SIA 33 


Ant, HE Ha Una 2 
Sega AE SAB AIkSk 
RANCANG, Ag WA 


Na Aa 
DM Ing 


Kera AG Wo 
PERANAN 


1517. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah 2 mengutus sepuluh 
kelompok untuk berperang, dan yang memimpin mereka adalah “Ashim 
Ibn Tsabit al-' Anshori &, mereka bergerak meninggalkan Madinah hingga 
ketika sampai di Had'ah, tempat antara “Usfaan dan Makkah, satu 
desa dari suku Hudzail disebut, Banu Luhyan, maka mereka mengerahkan 
seratus orang pemanah, lalu mereka mengejar rombongan sahabat tadi 
dengan menelusuri jejak mereka, dan ketika “Ashim dan pasukannya 
merasakan kehadiran musuh, mereka segera mencari tempat berlindung, 
lalu musuh pun mengepung tempat itu, mereka berkata: “Menyerahlah, 
dan serahkan tangan kalian (jangan melawan) kalian akan diberikan 
jaminan dan perjanjian bahwa kami tidak akan membunuh seorangpun 
dari kalian!” Maka “Ashim & menjawab: “Adapun aku, maka sekali- 
kali aku tidak akan menyerah berdasarkan jaminan orang kafir.” (lalu 
berdo'a): “Wahai Allah, sampaikan kabar tentang kami kepada nabi-Mu 
#”. Maka para musuh melempari mereka dengan panah dan membunuh 
“Ashim, dan ada tiga orang yang menyerah kepada mereka atas dasar 
perjanjian aman, mereka itu adalah Khubaib, Zaid Ibn Datsinah, dan 
satu orang lain. Maka ketika mereka telah menguasai ketiga orang sahabat 
tadi, mereka melepaskan tali-tali busur mereka dan kemudian mengikat 





- Riyadhus Shalihin — 551 








mereka bertiga. Orang ketiga (dari sahabat tadi) berkata: “Ini adalah 
pengkhianatan pertama, demi Allah aku tidak akan ikut kalian, 
sesungguhnya aku ingin meniru mereka —maksudnya adalah mereka yang 
mati dibunuh musuh-, maka para musuh tadi menyeretnya dan 
memaksanya, tapi ia tetap tidak mau ikut, maka akhirnya mereka 
membunuhnya, kemudian mereka membawa Khubaib dan Zaid Ibn 
Datsinah, hingga mereka menjualnya di Makkah setelah terjadi perang 
Badr, maka yang membeli Khubaib adalah Bani al-Harits Ibn “Amir Ibn 
Naufal Ibn Abdi Manaf, dan Khubaib adalah yang membunuh al-Harits 
pada perang Badar. Maka tinggallah Khubaib (selama bulan-bulan haram, 
-pent) sebagai tawanan mereka, hingga akhirnya mereka sepakat untuk 
membunuhnya, maka ia meminjam pisau dari beberapa anak gadis al- 
Harits untuk mencukur bulu—bulunya, dan iapun dipinjami, dan seorang 
bocah kecil lari mendatanginya ketika ibunya sedang lengah, dan 
kemudian ibu bocah tadi mendapati anaknya sedang dalam pangkuan 
Khubaib yang sedang memegang pisau, maka pucatlah ibu itu ketakutan 
yang segera diketahui oleh Khubaib, maka ia berkata: “Apakah kamu 
takut aku akan membunuh anak ini?, aku tidak akan melakukannya!” 
Wanita tadi berkata: “Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan 
sebaik Khubaib, demi Allah, aku pernah melihatnya suatu hari sedang 
memakan setangkai anggur di tangannya, padahal tangannya dalam 
keadaan terikat rantai, dan lagi di Makkah tidak terdapat buah anggur!” 
Maka wanita itu berkata: “Itu adalah rizki yang diberikan kepada 
Khubaib!” 


Maka ketika orang-orang membawanya keluar dari tanah haram, 
untuk membunuhnya dalam tanah halal, Khubaib berkata kepada mereka: 
“Biarkan aku shalat dua raka'at!” Lalu mereka membiarkannya shalat 
dua raka' at, lalu berdo'a: “Demi Allah, jika bukan karena khawatir mereka 
mengira bahwa aku takut, niscaya aku tambah lagi raka' at shalat, Wahai 
Allah, hitunglah jumlah mereka, dan bunuhlah mereka serempak, dan 
jangan Engkau tinggalkan seorangpun dari mereka.” Kemudian ia 
melantunkan syair: 

Aku tidak peduli ketika aku dibunuh sebagai muslim 

Diatas sisi yang manakah kematianku yang karena Allah itu 

Itu semua ada pada Allah 

Jika Dia berkehendak akan memberkati tiap anggota tubuh 
yang terpotong-potong 

Dan dengan demikian Khubaib adalah orang yang pertama memberi 


?0 Dalam kamus as-Shihaah dijelaskan, maksudnya adalah setiap yang bernyawa jika 
diikat hingga dibunuh, maka itu adalah pembunuhan secara perlahan yang dalam bahasa Arabnya 


disebut 25 ks. 





552  - Riyadhus Shalihin - 





contoh mengerjakan shalat (sebelum dibunuh) bagi setiap muslim yang 
dibunuh secara perlahan??, Dan Nabi & menceritakan kepada para 
sahabatnya kabar tentang rombongan yang diutusnya pada waktu dibantai 
oleh musuh. 

Dan orang-orang Ouraisy mengutus beberapa orang ketika 
mendengar bahwa “Ashim terbunuh untuk mengambil sesuatu darinya 
yang dikenal, karena “Ashim telah membunuh pemimpin mereka, maka 
Allah mengirimkan semacam awan seperti rombongan lebah yang 
melindungi “Ashim dari utusan tadi, maka mereka tidak kuasa untuk 
memotong sesuatu pun dari tubuhnya.” (HR al-Bukhari) 


SAJA 


4ixggS "nama tempat, 4fKh : awan, #34 : tawon, lebah, SAKSI : 
bunuhlah mereka semua tanpa ada yang tertinggal, semua mendapat 
bagian yang sama, 35, adalah bentuk jamak dari 5g yang berarti bagian. 
Kalau dibaca fathah 535: bunuhlah mereka secara terpisah satu demi 
satu, diambil dari 33 (memecah belah). 

Dan dalam bab ini banyak hadits shahih yang telah disebutkan pada 
bab-bab sebelumnya dalam kitab ini, di antaranya hadits seorang anak 
yang mendatangi seorang rahib dan tukang sihir?!, hadits Juraij?”, hadits 
orang-orang yang terjebak dalam goa”, dan hadits yang menceritakan 
seseorang yang mendengar Suara dari langit: “Siramilah kebun si fulan 
dengan air!?”” dan yang lainnya. Demikian juga bukti-bukti dalam bab 
ini sangat terkenal, semoga Allah memberitakan taufik. 


2 7 - ara LI ” ai - 
PLN EME EA AON 
CG Le PASKA W 3 29, A | 
FIS YA PNY TANGAN 
Sang KS 


1518. Dari Ibnu Umar ty£ibise, dia berkata: “Aku tidak mendengar Umar 
berkata pada sesuatu apapun: “Aku kira begini!” melainkan sesuatu itu 
seperti yang dia kira.” (HR. al-Bukhari) 


.. 


21 Hadits No. 31 
2? Hadits No. 264 
?83 Hadits No. 13 
284 Hadits No. 567 





- Riyadhus Shalihin - 553 


GEN 


17. KITAB TENTANG LARANGAN DALAM 
SYARIAT? 


Daan Ngk at GEN. NOL 


BAB 254 


PENGHARAMAN GHIBAH DAN PERINTAH MENJAGA 
LISAN 


Allah 8£ berfirman: 


aa ra Anne LA nG 
Pera NIK ARA 
NX na sa «3 


“Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang 
lain.?8 Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertagwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurat:12) 


Allah $ berfirman: 
BAN LSI SEE 


?5? Kitab ini terdiri dari bermacam-macam bab yang menerangkan tentang adab Nabi & 
dan akhlak al-Our'an yang lurus, kita memohon semoga Allah menjadikan kita dan saudara- 
saudara kita dari kaum muslimin mampu berakhlak dengan akhlak Islam. 

286 Lihat hadits no. 1536 





554 - Riyadhus Shalihin — 





Bika Sta 213 Tan KE KAI Batan, PA 


“NX TP 


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 
hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.” (Al-Isra':36) 


Allah 8£ berfirman: 
Kal KAN AI Ida Ha Ba PENA EN 


YA Lan 

#1 Hapgu 
“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di 

dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (OS. @oof:18) 


KTA Na la TA » 
Gea GA ITN Nee Y si 
KESAN SK 

333 SIA Ken SAP GK 
ae aren yng 


Ketahuilah ana sesungguhnya setiap orang mukallaf (aki! baligh) 
diperintahkan untuk selalu menjaga lisannya dari setiap ucapan, kecuali ucapan 
yang ada manfaatnya, dan manakala manfaat berbicara dan mudharatnya itu 
sama, maka sunnahnya adalah diam, karena bisa jadi ucapan yang asalnya 
boleh-boleh saja berubah menjadi haram atau makruh, dan ini biasanya banyak 
sekali terjadi, sedangkan selamat dari yang haram atau makruh adalah sesuatu 
yang tidak ternilai harganya. 


NG SIS KS YEN ANA SEA 


- Riyadhus Shalihin - 555 





Kerabat Lp ati - 
nergada AY AL ap SE Yan: JG 


ni LA ana CE. 3 ty- 
LN KAI ag 

PI AOA 2 “. Kg 23 Lay 1 
SEK KA In SG: 9 Ten 


Kosusatia 


1519. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & beliau bersabda: “Barang siapa yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik 
atau diam.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Hadits ini jelas sekali menunjukkan, hendaknya seseorang itu tidak 
berbicara kecuali dengan ucapan yang baik, artinya yang ada manfaatnya, 
dan jika dia ragu apakah ucapannya itu ada manfaatnya atau tidak, maka 
lebih baik diam. 


YAA PNY KELNGS Sa Igo. 


KAA 2 Gan IG, ATA LAN 


Lipa 


& 


1520. Dari Abu Musa 5, ia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah &: 
“Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimanakah yang paling mulia?.” Maka 
beliau menjawab: “(Yaitu) orang yang kaum muslimin selamat dari 
(gangguan) tangan dan lisannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


aa y na Parka ly 





556 - Riyadhus Sholihin — 


AS ae 8: 2 Ka en 
AN ato. (Aa 
1521. Dari Sahl Ibn Saad &, ia berkata: Ss # bersabda: “Barangsiapa 
yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya (lisan), 
dan yang ada diantara kedua pahanya (kemaluan) maka aku akan 
menjaminnya masuk Surga.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KIE pa GI 


GA KAI KENA NS A0 
TR OAP sapa » gi AN Ter Z 
Ja ata, 6S DANG ae GAN KE EKAIN 1G? Pp 


Gna Tana GG rat G- 
P 2 Chat NG KUN 
NE Kev. 14 1 Kan Sbx09 
1522. Dari Abu Hurairah &, Sa ia mendengar Nabi & bersabda: 
“Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan tanpa 
memikirkannya (terlebih dahulu) maka karena itu ia terpeleset masuk ke 
jurang neraka yang lebih jauh daripada apa yang membentang antara 
timur dan barat.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Arti yatabayyanu yaitu memikirkan apakah ucapannya itu baik atau 
tidak. 


YAA, 36 AAN ANA 9 -N0YY 
Ge As WEI SA banya 
CNG 0 KE R BEAN GKI 


1523. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & bersabda: “Sesungguhnya seorang 
hamba berbicara dengan kata-kata dari keridhaan Allah tanpa ia menaruh 
perhatian padanya, maka Allah akan mengangkatnya lantaran 
(ucapannya) beberapa derajat, dan sesungguhnya seorang hamba 








- Riyadhus Shelihin - — 557 


berbicara dengan kata-kata yang mengandung kemurkaan Allah tanpa 
memikirkannya maka ia menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam.” 
(HR. Bukhari) 


CA, Aa JIE A0Y2 


Pen Sbb: B Ak As! sang ae AAN 
CAST CE KA 
Sy ak vita Lana yana 


ITA - 


33 AP 
AAA Aa EGA, LKS 
NG 3 PAC PP aaan Ala wa Aas 2 CATAN YA 


kasta MIE SAN MEN 3 BIG 


1524. Dari abu Abdurrahman Bilal Ibn al- Harits al- Muzany &, bahwasanya 
Rasulullah #8 bersabda: “Sesungguhnya seseorang berkata-kata dengan 
kalimat dari keridhaan Allah, sementara ia tidak mengira bahwa 
(ucapannya) akan berakibat seperti itu, niscaya Allah akan mencatat 
untuknya keridhaan-Nya karena ucapannya tadi hingga pada hari dimana 
ia akan menemui-Nya, dan sesungguhnya seseorang berkata-kata 
dengan kalimat dari kemurkaan Allah tanpa ia sangka bahwa akan 
berakibat seperti itu, niscaya Allah akan mencatat untuknya kemurkaan- 
Nya karena ucapannya tadi sampai pada hari dimana ia akan menemui- 
Nya.” (HR Malik dalam kitab al-Muwaththa' dan Turmudzi, ia berkata: 
“Ini adalah hadits hasan shahih.”) 


LEAN 5 “ PA LE YP N00 
LG Isa: 

ng. dam 

KEBENARAN aan 


558 - Riyadhus Shalihin — 








3 


Lg Le ya la3. AKU En AA Kh 3 


NI Sa Kar 

WEE SG G3 
1525. Dan Sufyan Ibn Abdillah &, ia berkata: “Aku berkata: “Wahai Rasulullah, 
ajarkanlah aku tentang sesuatu yang aku jadikan sebagai pegangan!” 
Beliau bersabda: “Katakanlah, Allah adalah tuhanku, kemudian 
istigamahlah (dengan kalimat tadi). Aku berkata: “Wahai Rasulullah 
perkara apa yang paling engkau takutkan atasku?” Maka Rasulullah & 


memegang lisannya —lidahnya— kemudian bersabda: “Ini!” (HR Turmudzi, 
ia berkata: “Hadits hasan shahih?.”) 


SEA por JELAS NG 
Kp K3 SS: AN Ski G3 syaa 


pn era Lal Saas AK IS an 


AN NAN NA 

MSN OI Kan 
1526. Dari Ibnu Umar #5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jangan terlalu 
banyak berbicara kecuali dzikir kepada Allah, karena sesungguhnya terlalu 
banyak bicara selain dzikir kepada Allah menyebabkan kerasnya hati, 


dan sesungguhnya yang paling jauh dari Allah ## adalah hati yang keras.” 
(HR Turmudzi?3) 


2g Lu) LA ag 53 ”' toe 
AI SER EANGS SR NOW 


27 Dalam Shahih Turmudzi —dengan sanad ringkas- no. 1965, shahih Ibn Majah —dengan 
sanad ringkas- no. 3972. dan syeikh Nashir memberi kode (M) sedangkan yang ada dalam 
Mukhtashar Muslim tulisan al-Mundziri no. 18 dengan lafadz: aa # DU nh Ja. 


288 Saya Katakan: “Demikianlah yang beliau katakan, didalamnya terdapat rawi yang 
bernama Ibrahim Ibn Abdullah Ibn Hathib. Keadaan rawi ini tidak diketahui, dan Ibn Hibban 
menilainya “Tsigah” sesuai dengan kaedah yang dia anut, kemudian Syeikh Ahmad Syakir 
An ) tertipu karenanya sehingga iapun menshahihkan hadits ini! Sementara itu Imam Malik 


meriwayatkannya dari ucapan Isa «&i secara Balagh, dan hadits inipun telah saya jelaskan 
dalam al-Ahadits al-Dha'ifah (920) -N- 





— Riyadhus Shalihin - 559 


La dharit LK. | 

MANA GEA 015 IN, 

my ukeng KKG ANAE 23an. Ae 

PPA It Para KUA A IA ai 155 
“ - 
"Urat Nai 89 Shawolah. « 

1527. Dari Abu Hurairah &s, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 2 
siapa yang dilindungi oleh Allah dari kejelekan antara dua rahangnya, 
dan kejelekan antara dua kakinya maka ia akan masuk Surga.” (HR 
Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan.”) 


1 sa 397 NG 

Au 6.436, Kerta AAN Gs Aa YA 9- NONA 
NI 9 FEeNI | 
23 KOES WA PENAK KPPN 

AN KN AK, A2 

G3 BASA BEE ENG Ip 
PA 
. (ba » 

1528. Dari Ugbah Ibn Amir &5, ia berkata: “Aku bertanya pada Rasulullah #&: 
“Wahai Rasulullah Apakah keselamatan itu?” Maka beliau menjawab: 


“Tahanlah lisanmu, dan jadikanlah rumahmu luas (dengan dzikir dan 
ketaatan), dan menangislah atas dosamu!” (HR Turmudzi, dan ia berkata: 


“Ini aga das La 


“ 


Pa 2 HE » SEE « 5 | 
ME Tatap Tit JK 


“ 


SN 13 penap CE 
Rabi :« KAA IN irama 


1529. Dari Abu Said al-Khudri #&, dari Rasulullah & bersabda: “Jika datang 
pagi menghampiri anak Adam, maka sesungguhnya anggota badannya 





560 - Riyadhus Shalihin — 


semuanya tunduk kepada lisan, seraya berkata: “Bertagwalah kepada 
Allah!, karena sesungguhnya kami tergantung kepadamu, jika kamu lurus 
maka kamipun lurus, tetapi jika kamu bengkok (buruk) maka kamipun 
akan bengkok.” (HR Turmudzi) 


An ba 

AI AE SERA S5 ES A01, 
Ka Bag 23, CA AS (& Fa 
PAN TE GON JAN GI 2 An 
Ga TAPAK 
GE LN S5 Ip 
ain Ig ta SE Paket, 
PIA TAN NP CAPEK 
MAA EK 1 N SEE SRI 
Pi Sion Ba) KUnlain  Ia aa Te 
— MAP 1035 AA 
23 a SN MAYA, 1 JG AA aa 


GUA wd Dang, 9 33 ge 


259 Atau maknanya adalah kinayah bahwa anggota-anggota itu mendudukkan lisan sebagai 
sesuatu yang kafir terhadap nikmat. 





— Riyadhus Shalihin - 561 





Rae Pa aa SI 54X 


Pe 


-. 


Kena mania 63 


K3 KA SIS K3 
te tenan PE Haa 2G 


Keata 


10 


“ 


TAN 4 7 Pepe La 


5- 
9 
CO 
5 
& 
$ 
1 
TA 


1530. Dari Mu'adz &, ia berkata: “Aku berkata pada Rasulullah &: “Wahai 


562 


Rasul beritahukanlah padaku sebuah amalan yang dapat memasukkanku 
ke Surga dan menjauhkan dirikku dari neraka!.” Maka Rasulullah 
bersabda: “Engkau telah meminta sesuatu yang sangat agung, dan 
sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, 
sembahlah Allah dan kau jangan menyekutukan-Nya dengan apapun, 
dan dirikanlah shalat, serta tunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan pergi 
haji!” Kemudian beliau bertanya: “Maukah kamu kutunjukkan pintu-pintu 
kebaikan? Puasa itu adalah benteng, dan sedekah dapat menghapus dosa 
sebagaimana air memadamkan api, dan shalatnya seseorang pada tengah 
malam, kemudian beliau membacakan ayat: 


2 III 


PN Soon Ann Oa Ton 035 Too - BA en y - 
BB Ojak KAL, Lang Wraby US nga OI PAI 3 NE 


Na NA To Meta God Ta Sinta BE BLOG 237 0 iga “exo 
OS nasi TP OR NS Va er ori BB Aa AL Sail dai S8 
A3 SL Male MAT AI GTR DELI an DS AS PA 
Man al Oa enak FS Ia 

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka 
berdo'a kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 








» Riyadhus Shelihin - 


kerjakan. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang 
fasik (kafir) Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga 
tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan.” (as-Sajadah: 16-19) 

Kemudian beliau berkata: “Maukah kamu aku tunjukkan pada pokok 
segala perkara, tiang penyangga, dan puncaknya?” Aku menjawab: 
“Tentu wahai Rasulullah”, lalu beliau melanjutkan: “Pokok segala perkara 
adalah Islam, tiang penyangganya adalah shalat, sedangkan puncaknya 
adalah jihad.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Maukah kamu aku 
tunjukkan kunci dari semua itu?” Aku menjawab: “Tentu saja wahai rasul.” 
Lalu beliau memegang lisannya seraya bersabda: “Jagalah ini (lisan)!” 
Aku heran dan bertanya: “Wahai Rasulullah apakah kita akan dihisab 
karena ucapan kita?” Serta merta beliau menjawab: “Semoga ibumu 
kehilangan kamu!?? Tidaklah menjerumuskan manusia kedalam jurang 
neraka dengan muka tersungkur kecuali apa yang dihasilkan oleh lidah 
mereka?” (HR Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan shahih.”) 


25 ta Y ata” Gen, apa 
AA K1, Ea LAYAN 
Ws NE KS 2 IG 


” 


SKS SKA LI « LAN AKA J6 


Pe Inn) Asha: yi 


(ALI XS 1 Pap Je S 


« 


AA RT ATA 


1531. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Tahukah 
kalian apa itu ghibah?” Mereka (para sahabat) menjawab: “Allah dan 
Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Engkau menyebut- 
nyebut saudaramu tentang sesuatu yang ia tidak suka.” Dikatakan: 
“Bagaimana jika perkataanku tentangnya itu benar?” Beliau menjawab: 
“Jika yang kau katakan itu benar maka kamu telah berbuat ghibah, dan 
jika tidak benar maka kau telah menfitnahnya. (HR Muslim) 


290 Saya katakan: “Hadits ini sebelumnya tidak disebut-sebut. Wallahu a'lam apakah 
memang lepas dari naskah atau wahm (dugaan). 





— Riyadhus Shalihin - 563 





BENGSI KeRng$ KKB 
PE SS 3 BA say: J6 


pan KPS KENA IN Ag 
Bi AN NN S3 


1532. Dari Abu Bakar &, sesungguhnya Rasulullah #& bersabda dalam 
khutbahnya pada hari raya kurban di Mina ketika haji wada': 
“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, adalah 
haram (untuk diganggu) sebagaimana haramnya hari kalian ini (dari 
peperangan) dalam bulan kalian (dzul hijjah) ini di negeri kalian ini (tanah 
haram), maka saksikanlah apakah aku telah menyampaikan hal ini?” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


2 TELAK Ea No 
Ng PN PA ag 


Ps 


Pp: 


Ke, jiresea 15 SAY AG Ga. IE Dyah SS 
Ba TE. 6 al 5 AA 


PEANYKA LAAYG “« K& PI 1 Ula AAN IK AA 
3 3-- £: 2 G3 


NA 


- 


Ti IG A7 Panda Pa 
E EN dan 3 


2 3, 1G SANA ) - EL 3 & fate Ka 
KN 5 Ce, 5 Far Aa 


564 - Riyadhus Shelihin — 





KAA ATA YEN Jang 
&- Vi aedlangu « SIK SKI F FN 


1533. Dari “Aisyah (y£ibise, ia berkata: “Aku Aa pada Nabi: “Cukuplah 
bagi anda bahwa Shafiyah itu orangnya begini begini.” Sebagian perawi 
hadits mengatakan bahwa yang dimaksud “Aisyah adalah Shafiyah itu 
orangnya pendek. Maka Rasulullah bersabda: “Engkau telah 
mengucapkan suatu kata andaikan dicampur dengan air laut niscaya 
akan merubahnya!” “Aisyah berkata: “Dan aku telah menceritakan 
(menirukan gerakan) seseorang kepada beliau.” Maka beliau bersabda: 
«Aku tidak suka menceritakan tentang seseorang meskipun saya akan 
mendapatkan upah sekian dan sekian banyaknya. ” (HR Abu Daud dan 
Turmudzi ia berkata: “Hadits hasan shahih.”)'” 


Dan arti dari kata “mazajathu” adalah: mencampurinya sehingga 
merubah rasa atau bau air dikarenakan bau busuknya atau keruhnya 
yang sangat. Dan hadits ini merupakan salah satu larangan yang keras 
tentang ghibah, Allah 4£ telah berfirman: 

“Dan dia (Muhammad) tidak berkata-kata dari hawa nafsunya 
melainkan dari wahyu yang diturunkan padanya.” 


AAN YATNEN APA IS H3 .. Pant 
a, 23K. PP 
Gor SE Paya abis 8 CA » 
Bihan HA dak 
? A NP LP (4 Abe ? 
SAYA » CA Gs be PA 
BG 


1534. Dari Anas &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Ketika aku diangkat 
kelangit (mi' raj) aku melewati kaum yang mempunyai kuku dari tembaga 
dan dengan kuku tadi mereka melukai muka-muka serta dada-dada 


?1 Saya katakan: “Hadits ini hasan shahih sebagaimana ia katakan, keterangannya ada 
pada al-Misykah (4857). -N- 





mereka, maka aku bertanya: “Siapa mereka wahai Jibril?” Dia menjawab: 
'“Mereka adalah orang-orang yang memakan daging PAN dan 
mencela kehormatan mereka.” (HR Abu Daud) 


Ne 23 Ta 253) 
Seal huyangrta AG CN NAN yoyo 
2 A3 m 
PT NN AN AAS NK PESAN GEA 36 
Ana 
1535. Dan dari Abu Hurairah -, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Setiap 


muslim atas muslim lainnya adalah haram: darah dan kehormatannya, 
serta hartanya.” (HR Muslim) 


£ rm KA KEL BAL 
Pa raden Lt NA apa AK 
CN AN Enya ea EN 


BAB 255 


HARAM MENDENGARKAN GHIBAH DAN PERINTAH 
BAGI YANG MENDENGARKANNYA UNTUK MENOLAK 
DAN MENGINGKARI SUMBERNYA DAN JIKA TIDAK 
MAMPU ATAU SUMBERNYA TIDAK PEDULIDENGAN 
PERINGATANNYA HENDAKNYA IA MENINGGALKAN 
MAJLISNYA 


Allah 85 berfirman: 
Dygta KESAN PSG n: INN 
"00 1 ayak! 


566 - Riyadhus Shalihin — 








“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, 
mereka berpaling daripadanya.” (al-Oashash: 55) 


Allah 3£ juga berfirman: 


dy gw Wkayka s3 Dg AKA 19 nd: 
Nose 


“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 
perkataan) yang tiada berguna.” (OS. Al-Mu'minun:3) 
Dan firman-Nya: 


CA Nata (menja c ha na 
KONI I Lem) »3 AGE IG 9 
| "3 GA» 2 9 
“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggunganjawabnya.” (OS. Al-Israa':36) 
Dan Dia 4£ berfirman: 


near 


BPN GAES Dgn JG 
BBM aje AN PASS 


Paid 


Ah MN NE EN In PEP UP #SAS 


“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan 
ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka 
membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu 
lupa (larangan ini), janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang 
zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).” (OS. Al-An'aam:68) 


NG LAN TANGGA AS NT ANTAAN 
KING AS KA San 


— Riyadhus Shelihin - 567 





Gas S1 Kira TENANG yA at 
Gen Tale AA 
1536. Dari Abu Darda” -&, dari Nabi & beliau bersabda: “Barang siapa yang 


membela kehormatan saudaranya maka Allah akan membela dan 
menghindarkan wajahnya dari api nereka di hari kiamat.” (HR-Turmudzi 


dan ia berkata: “Ini hadits hasan”) 


cari GOA IA 


Pe K3 KE 2 ASET OK 
6 36 ANA KA ENI EA MEUA HI 


IE SEN GS ba 
LIS GA, MAL 3 


£ : A lan Ra yng 
Ip A AIA 3 3.98 ya SY aan. TG fiz Asa 
“NG? Pai LBTI AN KG ia, 


Pal 


A31 Te AN (GA Sid 1 
TAN (ANN da9 Ia SERA YAI 


- 


GS EN YAAA “IS 


Ka IA 0 


P3 an DS ga si IP RELASI, 
Kuis, KA JAYA IN as 


1537. Dari Itban Ibn Malik -:, Ah haditsnya: yang panjang dan Bak yang 
telah terdahulu dalam Bab “ar-Rajaa?”” ia berkata: “Rasulullah & berdiri 
untuk shalat lalu beliau bertanya: “Mana Malik Ibn al-Dukhsum?” 
Berkatalah seseorang: “Dia itu orang munafik yang tidak suka terhadap 
Allah dan Rasul-Nya.” Rasulullah bersabda: “Jangan ucapkan itu, 
tidakkah kau lihat dia telah mengucapkan: “Laa ilaaha illa Allah “ dengan 








568 - Riyadhus Shelihin — 


mengharapkan wajah Allah, dan sesungguhnya Allah telah 
mengharamkan api neraka dari orang yang mengucapkan “44 Kon” 
dengan mengharapkan wajah Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


HA KE ANG SN G AOAN 
ana gan PASI 
LA an Da aan, 


er ora Ag -? - 
pesta A NE SN A5 « SKo 
han PEG AKN Kala MNGASA 


AAN 


"Xx ? ? 
KTA Le AA. KANAN 1 
: Ae rs) ea w Nae 7 fee 1 
: OEre Aka, 


1538. Dari Ka'ab Ibn Malik &, dalam haditsnya yang panjang tentang kisah 
taubatnya dan telah tersebut di atas dalam Bab Taubat ia berkata: “Nabi 
bersabda ketika sedang duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk: “Apa 
yang dilakukan oleh Ka'ab Ibn Malik?” Menjawablah seorang lelaki 
dari bani Salamah: “Wahai Rasulullah! Ia telah tertawan oleh pakaian 
burdahnya dan sikap sombongnya.” Muadz & berkata kepadanya: 
“Sejelek-jelek ucapan yang telah kau katakan, demi Allah wahai 
Rasulullah kami tidak melihat darinya (Ka'ab Ibn Malik) kecuali 
kebaikan.” Maka Rasulullah pun terdiam. (HR. Bukhari — Muslim) 


3&ks artinya: Kedua sisinya, ini adalah isyarat kepada 
kesombongannya. 





- Riyadhus Shalihin - 569 


Lou 


” 
mg, c MAL y) , 
AAS ap BUS Kan 
BAB 256 
GHIBAH YANG DIBOLEHKAN 


KL gag GNI 
JAENA PAR JA 

: CI KIE Ar AE 

NG PIN AGAN 

AA AN NN 

CE IA KAIN 


3) 


rd Tea KI 13 Oi Tg ali 4 1 GA 
Tejo PMA 


AA 


h) na. Ta itna Uu Damara "5 , ae 
PAN en Aya ka SE 


570 - Riyadhus Shalihin - 





Tas 


KS PR 
Sela TA NY HL IpSL 


1, 12114 
Ska. DT APE ELSA nu kak 
pes 5 MEI ID EAST TAK 


Ary “9 ASEAN Ga 2 MANA YAI "4 Pe 


a32 2 2 


2-5 Te D3 
A33 13Je Val Wee AN Hay 
FrAEN Lx ke keran ang 


- 


PERAN ag saka ide Bias 


LEG ENI SA 


K3 TAN Neg33 KENA 


” 


Penata 


Se, Ha S3 5 HA SIN 
Ka kngg Progam 
5 Paa SK EN NE & 





— Riyadhus Shelihin - ST! 





Na 


Laba $, Maen Sam 
AG Sasa NON Pai 
Png : saung TEA 
AE TN LN 
Lag TA One Neng AN 
JAGA EK E SISA NG 

dadang 
AE TANYA RON Lensa 
pari KI el Ori YAN Aa 
pn SPN TA IA 
NAK Gas Prana 
Bengaala 
TAN NE Lp PAN PA 


Ro 


5 


yh 


572 - Riyadhus Sholihin— 








s1 4 La Pad 21 9 PG 
NISN: Pra 


AA EL sun KA ag 
LA AA ANAK 


He NAS Nyi AA 


3d, 


Ki aa Naa EK HN Aa Ya? 
2. ? » » 
A3 LAEIKAN IAN Ga 


Ketahuilah sesungguhnya ghibah itu ada yang dibolehkan untuk tujuan 


yang benar menurut syariat, yang tidak mungkin tujuan itu tercapai kecuali dengan 
ghibah tersebut, dan hal ini boleh dengan enam sebab: 


1. 


Mengadukan kekejaman, artinya boleh bagi orang yang dizhalimi untuk 
mengadukannya kepada Raja, hakim atau siapa saja yang mempunyai 
wewenang dan kekuasaan atau kemampuan untuk menolongnya dari si 
zhalim, dalam keadaan seperti ini boleh bagi yang dizhalimi berkata: “Si 
fulan telah berbuat zhalim padaku dengan begini dan begini....” 


Meminta tolong dalam merubah kemungkaran, dan mengembalikan orang 
yang bermaksiat kepada jalan ketaatan, maka baginya diperbolehkan 
mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan 
kemungkaran: “Si fulan telah melakukan ini itu, maka cegahlah ia!” atau 
semisalnya. Jadi maksud dari menceritakan kejelekan orang disini adalah 
bertawassul untuk menghilangkan kemungkaran, akan tetapi jika tanpa 
disertai niat tadi maka hukumnya haram. 


Minta fatwa, maka boleh dia berkata kepada mufti (yang berfatwa): 
“Bapakku atau saudaraku atau suamiku atau si fulan telah menzhalimiku 
dengan begini begitu, apakah boleh hal ini mereka lakukan? Dan apa 
jalan keluarnya, dan bagaimana agar hakku kembali, dan bagaimana 
menolak kezhalimannya? Dan seumpanya. Ini adalah boleh sesuai 
kebutuhan, akan tetapi lebih hati-hatinya hendaknya ia mengatakan: 
“Bagaimana pendapat anda tentang seseorang atau suami yang berlaku 
begini begini? Karena dengan hal ini maksud bertanya sudah terwakili 
tanpa menyebutkan nama seseorang, walaupun demikian menyebutkan 
namapun boleh seperti yang akan kita sebutkan dalam hadits Hindun, 
Insya' Allah. 








574 


Memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan dan menasehati mereka, 
hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi: di antaranya aib dan kekurangan- 
kekurangan dari para perawi dan saksi, dan hal ini adalah boleh menurut 
ijma' ulama”, bahkan bisa menjadi wajib (menyebutkan aib mereka) jika 
diperlukan. Di antaranya pula dalam musyawarah untuk berbesanan 
dengan seseorang, atau ketika mau berserikat, atau menitipkan sesuatu, 
atau bermu'amalah (kerjasama) dengannya, atau lainnya, atau ketika 
mau bertetangga dengannya, maka wajib hukumnya bagi orang yang 
musyawarah untuk tidak menyembunyikan keadaan orang yang 
dibicarakan, akan tetapi ia harus menyebutkan semua kejelekannya 
dengan niat memberi nasihat. Di antaranya ketika mengetahui seorang 
yang belajar dari ahli bid'ah, atau fasik untuk mencari ilmu, lalu orang 
yang mengetahuinya tadi takut jika akan membahayakan pencari ilmu, 
maka ia wajib menasehatinya dengan membeberkan keadaan sebenarnya 
dari gurunya tadi dengan syarat bahwa hal itu dilakukan dengan niat 
memberi nasehat. Dalam hal ini banyak terjadi kesalahpahaman, karena 
bisa jadi orang yang menasehati tadi terdorong oleh iri dan dengki, lalu 
syaitan datang mengaburkan dan mencampur adukkan antara nasehat 
dan iri hati, dan dikhayalkan padanya bahwa ia telah memberi nasehat, 
maka hendaknya hal ini dapat dibedakan. Di antaranya pula orang yang 
mempunyai kekuasaan yang tidak menggunakannya dengan semestinya, 
apakah itu karena ia tidak becus, atau karena ia fasik, atau karena tidak 
tahu, dan sebagainya. Maka wajib melaporkannya kepada pemimpin yang 
memiliki kekuasaan umum agar bisa memecatnya dan menggantikannya 
dengan orang yang lebih mampu, atau agar ia tahu keadaan sebenarnya 
sehingga ia bisa bertindak sesuai dengan keadaannya dan agar jangan 
tertipu olehnya, dan agar ia memerintahkannya untuk istigamah atau 
memecatnya. 

Orang yang sengaja melakukan kefasikan (maksiat), atau kebid'ahan 
secara terang-terangan, seperti peminum khamr, atau suka 
membicarakan orang lain, atau menarik uang secara zhalim, merampas 
harta secara paksa, dan memulai perkara yang bathil, maka boleh 
menyebutkan apa-apa yang dilakukannya secara terang-terangan, tetapi 
haram menyebutkan aib yang lain, melainkan jika ada sebab lain seperti 
yang kita sebutkan. 


Ta 'rif (mengenalkan nama atau julukan), jika ada seorang yang terkenal 
dengan julukan, seperti Si Rabun (a'masy), si pincang (a'raj), si tuli 
(ashamm), si buta (a' maa), si juling (ahwal), atau lainnya, maka boleh 
mengenal dan menyebut mereka dengan hal-hal tersebut, akan tetapi 
haram hukumnya menyebutkan hal-hal tadi jika dengan niat menghina, 
dan jika bisa memberi julukan atau gelar pada mereka dengan selain 
yang tersebut (yang lebih baik) maka itu lebih baik. 





Inilah enam sebab yang disebutkan oleh para ulama” yang kebanyakan 
adalah hasil ijma', dan dalil-dalil dari hadits-hadits yang shahih sudah 
masyhur dan popular, di antaranya: 


Ar 5 2 
BESI GAN GS TEE NA 
KA Naa 2 stariP Nat Ato, 
Mika 3 yna ng PA Sai 
7G Pi AA 
Hp FA PAP ARYA dgn 


1539. Dari “Aisyah (y£ibixe, sesungguhnya ada seorang han yang minta izin 
kepada Rasulullah (untuk masuk), maka beliau bersabda: “Izinkan ia 
masuk, ia adalah seburuk-buruk orang dari kabilah(nya)!.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


Imam al-Bukhari memakai hadits ini sebagai dalil bolehnya ghibah 
(menyebutkan kejelekan) orang-orang rusak (ahli maksiat) dan orang- 
orang yang diragukan dalam agamanya. 


SE MEA SIG NG ot 
NA Vel35 ANA SEKS, 


“ 


SI NN Ara an Haa 


1540. Dari “Aisyah (x£ivise ia berkata: “Rasulullah bersabda: aa tidak yakin 
kalau si Fulan dan Fulan mengetahui tentang agama kita sedikitpun.” 
(HR al-Bukhari, ia berkata: “al-Laits Ibn Sa'ad, salah seorang perawi 
hadits ini mengatakan: “Dua orang tadi (yang disebut Nabi #5) adalah 
orang-orang munafik.” 


Th DEWAN NS yasd SN PANEN END 
? Santa Nge MESS 


. 


X 





- Riyadhus Shelihin - 575 











2 9 ri ai 7» . 
Na DAN MAPAN AAA Ri. 
ee: 2 1 
KTA PAP PUTU APA VAW UTARA, 


Pd - #. 5, 
: OA Aa "AI K AP Po kat 
7 ( -“ 
SA IeEYA 16 pi YOGA « asa aa »: adha 
1541. Dari Fathimah binti Du Infiilam, ia berkata: “Aku mendatangi Nabi 
dan aku katakan: “Sesungguhnya Abu Jahm dan Mu'awiyah 
meminangku? maka Rasulullah bersabda: “Muawiyah adalah orang fakir 


yang tidak mempunyai harta, adapun Abu Jahm, maka tidak pernah 
menurunkan tongkat dari pundaknya (kejam).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam riwayat Muslim disebutkan: “Adapun Abu Jahm maka 
suka memukul wanita.” Ini adalah tafsir dari ucapan Rasulullah 
“Sesungguhnya ia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya.” 
Ada yang Rea Ea bahwa ia Abu Jahm sering bepergian. 


s NP AAS AW CE 


NG KANE NON 
Al pena 53 APA 


- 


AE NIA Ayana 
SARI ah PN Up ta 
3: HA EA NN PS 
WA AULIA AYAM A ENG 
SE Pang Nag 
SI SEX NEANTA SAE 


Pa 
576 sea aan 





YA Nela U INA Aa Yan 
5 Apt ME LANA sa 5 «BS (AAL 


1542. 


2 sagu 03-17? 
pra 


Dari Zaid Ibn Argam 5, ia berkata: “Kami keluar bersama Rasulullah 
dalam sebuah safar di mana panas menyengat dan kesusahan menimpa 
rombongan, maka Abdullah Ibn Ubay berkata: “Jangan kalian 
menginfakkan harta pada orang-orang di sekeliling Rasul sampai mereka 
meninggalkan dan berpaling darinya,” dan ia juga mengatakan: “Jika 
kami kembali ke Madinah niscaya yang lebih mulia akan mengusir yang 
hina.” Maka aku mendatangi Rasulullah dan menceritakan tentang hal 
itu, maka beliau mengutus seseorang kepada Abdullah Ibn Ubay, ternyata 
ia berkali-kali bersumpah tidak melakukan itu semua. Maka mereka (para 
sahabat) berkata: “Zaid telah berbohong kepada Rasulullah!” Maka aku 
merasakan kepedihan yang sangat dengan tuduhan itu sampai pada saat 
Allah menurunkan firman-Nya dalam surat al-Munafigun, kemudian 


— Rasulullah memanggil orang-orang tadi untuk memohonkan ampunan 


Hat 


bagi mereka, akan tetapi mereka palingkan kepala-kepala mereka.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Ka IG. 2G Kaku VGA, A01 


SS NYARI Inka KAU TI 
Kan IE AE read Kata 
-.. , 


LA 


4 mekar : on KG Adaa 


0. Kala - 


€ 


433 Xx AN BAGAN Sby J6 yee 


a. 


N 


Pa 
AS TOT 


. 
“- 


1543. Dari “Aisyah Eun, ia berkata: “Hindun, istri Abu Sufyan berkata 





kepada Nabi &: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat 
pelit, ia tidak memberikan nafkah yang mencukupiku dan anakku, melainkan 
apa yang aku ambil darinya sementara ia tidak mengetahuinya (secara 
diam-diam).” Maka Rasulullah bersabda: “Ambillah apa yang mencukupimu 
dan anakmu dengan ma'ruf (baik, wajar)!” (HR. Bukhari — Muslim) 


— Riyadhus Shalihin - 511 


“ur CG C 2 ra 5 
. Pp oo 
ra ai ae NG NO 
La “. - . ke ,Y Y 
BAB 257 
PENGHARAMAN NAMIMAH (YAITU MENGADU DOMBA) 


TN Aa GG 
Allah $ berfirman: 
2 KAN Soge Kana NG TAN 


“Yang banyak mencela??, yang kian ke mari menghambur fitnah.” 


(OS. Al-Oalam:11) 
Dia juga berfirman: 
3 2 “ 


PA 48 ya : « 
TAI AR INY Kab» 215 G3 
IA: AN KIT OT 

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di 


ja aja pengawas yang selalu hadir.” (OS. Oaaf:18) 
Para rif 


NAN MA EPA AA VA kan YEL Not 
Pa Led GC AI, 1 “3, 
gan "« 2s PP UPAN 


1544. Dari Hudzaifah &, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Tidak akan masuk 
Surga tukang adu domba.” (HR. Bukhari — Muslim) 


BENGSNIRENGS AS AOt0 


TN CAP AC AR AK OA 
AE II ESA SE HA 


?? Artinya: Tukang ghibah, sedang Namim adalah tukang mengadu domba 








578 - Riyadhus Shalihin - 


A5 AGEN £ Tej 
AAA NK ny 
IG Ae 3 2-1 “... (z 
K9. A Bhd YAN PEIAN K APN 


KE PA KRU 
(NN, . “ » Lal 2 Pd 
3 KI ob & gni Haae snp 
- KEL KAA: 


ungu 


1545. Dari Ibnu Abbas (x£i5txe sesungguhnya Rasulullah Aa Alena 
dua kuburan lalu bersabda: “Sesungguhnya dua orang yang ada di dalam 
kubur ini disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena suatu yang besar 
(menurut mereka), akan tetapi sesungguhnya itu adalah perkara besar! 
Adapun yang satu maka ia disiksa karena selalu mengadu domba, adapun 
yang kedua maka karena ia tidak bersembunyi ketika sedang buang air”.” 
(BR. Bukhari — Muslim, lafadznya salah satu dari riwayat Bukhari) 


Para ulama” berkata: “Arti dari ucapan Nabi (Sesungguhnya keduanya 
tidaklah disiksa karena perkara yang besar) adalah perkara (dosa) yang 
besar menurut anggapan keduanya. Ada pula yang mengatakan: Adalah 
perkara yang sulit mereka an 


Pe eAarua Az LA TATIA 


“ “ 


aya Noah Pangan AI. J6 


KPPN 
D Nah ' nia Ka ! (AAN ” 
Pa ANA ANA Ai 


Pad . 


23 Bisa berarti tidak bersembunyi dari pandangan orang atau juga tidak membersihkan 
diri dari kencingnya 








— Riyadhus Shelihin - 579 


CAT KE AN TN PELAN Jab aa 5 
£ DIA OMA KAN 15 
AG Ls) 4 Ss 3s 


1546. Dari Ibnu Mas'ud &, sesungguhnya Nabi &£, bersabda: «Maukah kalian 


aku tunjukkan apa itu al-“Adhhu? Itu adalah namimah, ucapan dan 
pengaduan perkataan untuk mengadu domba sesama.” (HR Muslim) 


Aas difathah “ainnya, dan dhadh yang disukun, dan diakhiri dengan 
ha', seperti wazan 4335 dan diriwayatkan dengan 4 af) dengan “ain yang 
dikasrah dan dhadh yang difathah sesuai dengan wazan disi artinya 
adalah: dusta dan kebohongan. Berdasarkan riwayat pertama maka 4 1x, 
adalah mashdar Gis gs, artinya: menuduhnya dengan kebohongan. 


Tar Massa Yancnrara (Z CEXOA 


Pa 


lpg puas 11 rara Iras WS s5 F5 Yadi 


BAB 258 


LARANGAN MENGADUKAN OMONGAN DAN 
PERBINCANGAN ORANG LAIN KEPADA PARA 
PEMIMPIN JIKA TIDAK DIPERLUKAN SEPERTI 
KEKHAWATIRAN AKAN TERJADI KERUSAKAN DAN 
SEJENISNYA 


Allah &£ berfirman: 
49 KA AN Pan SE NG 


NY hg 
“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” (GS al-Maaidah: 2) 





580 - Riyadhus Shelihin - 


GG LK - PT - 
KE AKYA Wi So EYI N33 


Dan dalam bab ini banyak hadits yang telah disebutkan pada bab 
sebelumnya. 


8 SEK BEN Ga ngadat 
san aka ANA EA 


3 


DANG : Esas 
KTA 


1547. Dari Ibnu Mas'ud -, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Janganlah 
seorangpun dari sahabatku mengadukan sesuatu kepadaku tentang 


seseorang, sesungguhnya aku senang jika aku keluar menjumpai kalian 


dengan hati yang lega dan selamat (dari prasangka).” (HR Abu Daud 
dan Turmudzi)? 


1 Anas anon 
BAB 259 


TERCELANYA ORANG YANG BERMUKA DUA 
Allah 3s berfirman: 


Ya GUA LING Ng ) & 
Aap 0 LN 1, Ian Ie 
angen », si NC AAN Ga 
N Aas agw M RAW S5 


? Saya katakan: “Dan ia menilai gharib sebagai isyarat tentang dha'ifnya, dan didalam 
sanadnya terdapat rawi majhul seperti yang saya jelaskan dalam al-Misykah (4852). -N- 





- RNiyadhus Shelihin - 581 





“Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 
bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu 
malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. 
Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka 
kerjakan.” (OS. An-Nisa':108) 


ee NYA gen ya HASAN 


AT . SB c 7 Lea Par 
Ha DIA AAS "IG 
fa : A 1 JAN A7 “7 
penemen IN GS 
A3 GIA Cam AN GA ntt 
ASI LN KAN — Aa DANIY 3 


” 


£ Ta dea Tn SES KEB AAN 
KE GEA ap 


1548. Dari Abu Hurairah «5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Kalian akan 
mendapatkan manusia sebagaimana barang tambang”, sebaik-baik 
mereka di jahiliyah adalah sebaik-baik mereka dalam Islam jika mereka 
memahami (hukum-hukum Islam), dan akan kalian saksikan sebaik-baik 
orang dalam hal (kekuasaan) ini adalah mereka yang paling benci 
kepadanya, dan kalian juga akan mendapatkan sejelek-jelek orang yaitu 
orang yang bermuka dua, ia datang pada suatu kaum dengan satu muka, 
dan datang kepada kaum yang lain dengan muka yang berbeda.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Pd 


Se KESAN EK KA KE SEAOA 
si a. Sa TI KENA Dal 


CET NIA EP AAN CPO 


25 Artinya memiliki akar nasab yang mereka saling membangga-banggakannya. 





582 - Riyadhus Shelihin — 


Sabun BEAN TA AU SA 


1549. Dari Muhammad Ibn Zaid, sesungguhnya orang-orang telah berkata 
kepada kakeknya Abdullah Ibn Umar &: “Sesungguhnya kami masuk 
kepada para sultan kami??5 dan berkata kepada mereka dengan sesuatu 
yang tidak kami katakan ketika dibelakang mereka. Dia (Abdullah Ibn 
Umar) berkata: “Sesungguhnya kami menganggap ini sebagai suatu 
kemunafikan dimasa Rasulullah &.” (HR al-Bukhari) 


EL BEN 
BAB 260 


HARAMNYA BERBOHONG 


Allah 8 berfirman: 


KUA MANGA CL 1, BEAN 


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya.” (O.S. al-Israa' : 36) 
Allah 35 berfirman: 


AS KEL RN Gp KK aa 5G, 


AN 3 bag 


“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di 
dekatnya malaikat Kara ja selalu hadir.” (OS. Oaaf:18) 


1 YAN SELANG TEE LKA (oo. 


peer ayah 1:3 AN 
GA Sen 25 tar WAH KE AYA Pa 


26 Lihat hadits (1625) 


- Riyadhus Shalihin— 583 








#1) nyp 
TANI LA ES Wp 
Ae RAN MN AG 


Ko SA6 
TAP 2. An A9 

. 1550. Dari Ibnu Mas'ud -, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya 
kejujuran menuntun kepada kebajikan (al-Birr7”, dan sesungguhnya 
kebajikan (ketaatan) itu dapat menghantarkan kepada Surga, dan 
sesungguhnya seorang itu akan berlaku jujur?” hingga dicatat oleh Allah ' 
sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu menyeret 
kepada kejahatan (fujuur), dan sesungguhnya kejahatan itu dapat 


menyeret kepada neraka, dan seseorang akan terus berlaku bohong hingga 
ia dicatat oleh Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari — Muslim) 


LENSA KE A OA 
- KA Kuat Asahan: Ie RE LE 
Aas Sman 533 
SE SIS EAN DI FIS 


AU ag 


"AI Pe aa Uh |x KA ai 
. EA Gara Fera ( Pelan 


” UP A Cai .-. 


3g SAR San RI 
AKN Gs 


1551. Dari Abdullah Ibn Arnr Ibn al- Ash &:, sesungguhnya Nabi & bersabda: 
“Empat hal, barang siapa terdapat pada seseorang, makaia adalah seorang 


27 al-Birr : ketaatan. 
?98 Artinya ia akan senantiasa berbuat jujur. Dan dalam riwayat Muslim 
€ San! pe berusaha berlaku jujur.” 





584 - Riyadhus Shalihin — 





munafik tulen, dan barang siapa terdapat padanya beberapa hal dari 
padanya maka berarti ada sebagian sifat munafik padanya sampai dia 
berhasil menghilangkannya, jika diamanati ia berkhianat, jika bebicara ia 
dusta, jika berjanji ia ingkari, dan jika berselisih ia curang.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 

Penjelasannya telah berlalu bersama hadits Abu Hurairah dalam bab 
Menepati Janji. 


aa A3 Pa SS EN AON 
ta as 1 HS Ie TE gan JG »: 

Kr cak Pn eta 201 
PP JI Kings ga S3 Ehh 


NP Aa 


Hg pa NI Aa Seo Op d3 
BG AK IS 
EA NG. la 
BEI HA H3, 
AW w S0 MA TRY 
2 ga Bs 


1552. Dari Ibnu Abbas Wx£ib!se dari nabi # bersabda: “Barang siapa yang 
mengaku bermimpi sesiani padahal ia tidak memimpikannya, maka ia 
akan dituntut untuk menyambung antara dua ujung rambut, padahal ia 
tak akan (bisa) melakukannya, dan barang siapa yang mendengarkan 
perbincangan suatu kaum yang mereka tidak suka dengannya, niscaya 
akan ditumpahkan timah panas pada telinganya nanti di hari kiamat, dan 
barang siapa menggambar sesuatu (yang bernyawa), niscaya akan disiksa 
dan dituntut untuk menghidupkannya, padahal sekali-kali ia tidak akan 
bisa menghidupkannya.” (HR al-Bukhari) 





- Riyadhus Shelihin — 585 








P3 (Tahallama) artinya ia mengaku bermimpi melihat ini dan itu, 


padahal ia bohong. Dan 45655 (Aanuuk) dibaca panjang, dengan nun 
yang didhammah, dan kaaf tanpa syaddah, artinya timah yang mendidih. 


Jep wings 
Zen , 
AG Ha S1 AA Gp3 KA An 


"2 Te a 2, Sa CA 
. (YP ITN 201 Vgio 
1553. Dari Ibnu Umar &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sebesar-besar 
dusta adalah seseorang yang memaksakan kedua matanya melihat 
padahal tidak melihat.” (HR al-Bukhari) 
Artinya: ia mengatakan: “Aku melihat...” pada sesuatu yang ia tidak 


melihatnya. 
NG ILI 3 22 21631 
SR SAN Hany HE. 1905 


c “ Na 101 ) AA bagi 3 
RI SA ANA ae La PA, 


COUSA 
Aang SA 3G e 4 
VE: G4 AYAT UO SEE 


pb 


N 


” 


3 5 KE Sa Berau Se ab 
Aa stm IEN PS ah 
TANK AA Ea PRA AN 
Keok NA SEA Ha ISA S5 Ka ia 
NN (ge ne aIgeg kap” 
« Kera o Jan An 20 D 








586 - Riyadhus Shalihin - 


SI Ge hak AO APA TN ENI J6 
BN gan JG ABG GUN 
TNI AI 2 MACAN 
TA NP TON PANAP AP JAPAN Turea 
AAN AG SI NN 


Pra 
PA PA KIS A3 LA Dah 
SEAL AA pan IE AA PA 


CE lan IE rada ok 
21 N- PAN | LIAT 2 AAU z , Ya ) 
JAS CASE MEN GNS, ITG Sulah 


»F taat LA BIS » 4 LS 
LAYAN KAN KTNA FTA KAA TAMPAN 


3 3 7 Pa cc 2 Pak Le anu ah 
KANG PAS ka YK AS 


LANANG AAN aa 
CE EAK IIE SA LE Na 
Jen SE bas EA 
MERE, F3 P3 FA OI aah 


- Riyadhus Shelihin - 581 





CL BN NY BEE KE EA 
PAT aa 
AAN EA Ke DED KS AN 
EL EKA MEN dk 
YA HAN NG SKA 
Be EN KE 5 
EME AG ea KAN asah 
K5 SEREH ITE 
KAN SAP AU San IK 
AYAT PA KEY AL GMN Ap EN GO 
Ken LL, BEAN Say 
ISA AE AOA. SIG 2Iga 
NAN TA PIPA KAN LY Perga HE YAA 


Pata - ra ab en 53 “aa, AAA A1, 208 
tm 24 1 , - 
z" » Ab dada da Iheokas 2) AAN 


PRA 


7 an 2 “9 GG ea 
BE ESA NU dag, 
Ka 


588 - Riyadhus Shalihin - 








AA Can Cap 


Cg paaa $ Aoa ae 
PAN Ap TEA yeni HA Ape 
HA pen Sg spabaya gan 
Ea EP YAN AI saka 
HA AE EN 
Kiba Aa tea ITE, IE 3 254 
Ke NOaa PANEN LENYAA PA 099 
yati Kak, CP Lb Kiat. ae 
am R38 SG TN NE LEK 
ge 6S LN Gea KAL EKSS 
SANAK ag PE Ye 
naa ka HN NUR ka as 
Para Ok KAN Yi NU WN KAN SAS 
Nag AN Ha AB 


ed 


keris 3 LS An ABS Can 





- Riyadhus Shelihin — 589 





PI KAA. 8 
CI ENDE Ge DA PANEN: 
up BI oat denada 
OIaan PE ARTA Ga Sana | 
INN YA, Fak 

A APA CAN Of AN YAA Las 
Yan BPA 83 “ig se 
SAS Tisu LG MANA IE 43 
TAG TAP PA PER PA UYA 251 
Pai in n, bisa Mpu nye 
2g KE CG N LA 


sk Gi senen 105 33 

di BASIC YAN TAG 90 IK Le RAAI 
OA G3 Cai Pp IUP 3g MAC 7 
Esa Han 3 AI Lg. ES Yaa 


SOE IAI, 103 


SG LG Ya BEKAL EN 


590 - Riyadhus Shelihin - 


G1 








8- .. JP 3 “ 
33 AAA tera on Ga SKA 
A2 KO Benar 9 «Sia EN AS Pa 
Pang 1 NABI Ae ss 


SEN KI BEN (ANN 
Kiu EN NAN AD AR s9 


BASE AS LEAN 
S3 (4 Jaga AA Ka maa 
Ang £ CL 2 Te at: ap oag pns 


Parah, neng CA Keya Ti EME OA 
» AN 27 LAI Na 7 
MEN 2 BONE EK 
PPAT ea Lala AI “ 
Na ee pa ee Ya 


NN KATA ANK TAMAN AU 

KE '5 AA KABAG A5 

AA ANA YAAA UPN 
ed 


Ye RAN NAGA 5 


Na Aa 
ha 


- Riyadhus Shalihin — 591 





AN AAA 
ag uu Wa Gis 
AI 035 Sa s5 
KeAN LAU La puan y As 
al BERES AG AN 
sa na ui 2 an Ua 

si. 


IA PR Sina 5, drh - 


19 S9 AOA 9 


2g page 


ee Daku Lap Ala 9 


gs £ Tan th Sean. 


Cat Is Aa IM Erirg 0) Telor Ae 
aa, Kang 7 sn ae 
gn SAN 1017 SI Tau 

211 NPita ' NK ye .. - 

pa BIN smg (An 

La Saga TN 3 NG ANA ca 


592 - Riyadhus Shalihin - 


SW A5 TENASGARN IA Kang 
KB Sa “Iaton3 Tan S « GRAN Can ya 
AS 3 Yaa »9 Gatra : Tar 

MA ai CINA 


1554. Dari Samurah Ibn Jundub &, ia berkata: “Rasulullah & sering berkata 
pada sahabatnya: “Apakah seorang di antara kalian ada melihat sebuah 
mimpi?” Maka berceritalah kepada beliau orang yang dikehendaki Allah 
untuk bercerita, dan beliau berkata pada kami di pagi hari: “Sesungguhnya 
semalam aku didatangi dua orang, dan mereka berkata kepadaku: 
“Pergilah (ikutlah dengan kami)!” maka aku pergi bersama keduanya 
dan kami mendatangi seorang yang tengah berbaring, dan tiba-tiba ada 
seseorang yang berdiri didekat kepalanya dengan membawa sebongkah 
batu besar, dan tiba-tiba pula ia jatuhkan batu besar tadi ke atas kepala 
orang yang tidur, maka remuklah kepalanya, dan menggelindinglah batu 
tadi, kemudian ia kembali memungut batu tersebut tetapi tidak bisa diraih 
sampai kepala yang remuk tadi kembali utuh seperti semula, setelah 
batu diraih iapun segera kembali pada orang yang berbaring dan 
melakukan seperti apa yang ia lakukan pada kali pertama. Aku berkata 
kepada keduanya: “Maha suci Allah, apa ini?” Keduanya menjawab: 
“Sudahlah lanjutkan perjalanan!” Maka kamipun pergi dan kami 
mendapatkan seorang yang terlentang dan di sebelahnya ada seorang 
yang berdiri dengan membawa gergaji dari besi. Tiba-tiba digergaji salah 
satu sisi wajahnya, hingga mulut, tenggorokan, mata sampai ke 
tengkuknya, kemudian ia pindah ke sisi yang lain dan melakukan apa 
yang dilakukan pada sisi muka yang pertama. Maka tidaklah ia kembali 
kepadasisi yang lain sampai sisi muka tersebut kembali seperti sediakala. 
Kemudian ia melakukannya terus-menerus seperti yang dilakukan pada 
kali pertama. Aku berkata: “Subhanallah, apa pula ini”, keduanya 
menjawab: “Sudah menjauhlah!” Maka kamipun berjalan kembali dan 
mendatangi sesuatu seperti tungku api.” Saya mengira beliau mengatakan: 
“Ternyata di dalamnya penuh dengan jeritan dan suara-suara hiruk pikuk, 
maka kami melongoknya, ternyata para lelaki dan wanita dalam keadaan 
telanjang, dari bawah mereka luapan api melalap tubuh mereka, jika api 
tadi datang melalap merekapun terpanggang.” Aku bertanya: “Siapa 
mereka?” Keduanya menjawab: “Menjauhlah, menjauhlah!” Maka 


anna - Riyadhus Shalihin — 593 





594 


kamipun pergi dan mendatangi sebuah sungai.” Saya kira Beliau 
mengatakan: “Sungai yang merah bagai darah, ternyata dalam sungai 
tadi ada seorang yang sedang berenang, sedangkan di tepi sungai telah 
berdiri seseorang yang telah mengumpulkan bebatuan banyak sekali, 
kemudian orang yang berenang jika berhenti maka orang yang di tepi 
sungai tadi mendatanginya dan menjejali mulut si perenang dengan batu 
sampai akhirnya iapun berenang kembali, kemudian ia kembali kepadanya, 
dan setiap kali ia kembali maka orang yang di tepi sungaipun menjejali 
mulut perenang dengan bebatuan.” Aku bertanya: “Apa yang dilakukan 
dua orang ini?!” Mereka menjawab: “Menjauhlah, menjauhlah!” Maka 
kami pun berlalu, dan kami mendapatkan seseorang yang amat buruk 
penampilannya, atau sejelek-jelek orang yang kau lihat penampilannya, 
di dekatnya terdapat api, ia mengobarkannya dan mengelilinginya. Aku 
bertanya: “Apa ini?!” Keduanya menjawab: “Menjauhlah, menjauhlah!” 
Maka kamipun pergi berlalu, dan kami menemukan sebuah taman yang 
indah dipenuhi dengan bunga-bunga musim semi, ternyata di tengah- 
tengah taman itu ada seorang lelaki yang sangat tinggi, hampir aku tak 
bisa melihat kepalanya karena tingginya, dan disekelilingnya banyak sekali 
anak-anak yang tidak pernah aku melihat sebegitu banyaknya, aku 
bertanya: “Apa ini? Dan siapa mereka?”, keduanya menjawab: 
“Menjauhlah, menjauhlah!” Maka kami pergi berlalu, seketika kami 
saksikan sebuah pohon yang sangat besar, yang tidak pernah aku melihat 
yang lebih besar darinya, juga lebih indah. Keduanya berkata padaku: 
“Naiklah ke pohon itu!” Maka kamipun memanjatnya hingga sampai 
pada sebuah kota yang dibangun dengan batu-bata dari emas dan perak, 
kami mendatangi pintu (gerbang) kota dan tiba-tiba pintu terbuka, maka 
kami memasukinya, dan kami disambut oleh beberapa orang, sebagian 
mereka adalah sebaik-baik bentuk dan rupa yang kau lihat, dan sebagian 
lain adalah seburuk-buruk rupa yang pernah kau lihat!, kedua orang (yang 
bersamaku) berkata pada mereka: “Pergilah, dan terjunlah ke sungai 
itu!”, ternyata sungai itu terbentang yang airnya sangat putih jernih, maka 
merekapun segera pergi dan menceburkan diri ke dalamnya. Kemudian 
mereka kembali kepada kami dan kejelekan serta keburukan rupa mereka 
telah sirna!, bahkan mereka dalam keadaan sebaik-baik rupa!” Beliau 
berkata: “Kedua orang itu berkata kepadaku: “Ini adalah Surga “Adn, 
dan inilah tempat tinggalmu!” Maka mataku lansung menatap ke atas, 
ternyata sebuah istana bagai awan yang sangat putih, keduanya berkata 
padaku: “Inilah tempat tinggalmu!” Aku berkata pada mereka: “Semoga 
Allah memberkati kalian.” Lalu keduanya meninggalkanku, maka aku 
segera ingin masuk (ke dalamnya), tetapi keduanya segera berkata: “Tidak 
sekarang kau memasukinya!” Aku bertanya: “Aku telah melihat banyak 
keajaiban sejak semalam, apakah yang kulihat itu?” Keduanya menjawab: 


— Riyadhus Shalihin - aa 





“Kami akan memberitakan kepadamu, adapun orang yang pertama kau 
datangi, yang remuk kepalanya ditimpa batu, dia itu adalah orang yang 
membaca al-Our'an tetapi ia berpaling darinya, tidur dikala waktu shalat 
fardhu (melalaikannya). Adapun orang yang digergaji mukanya sehingga 
mulut, tenggorokan, dan matanya tembus ke tengkuknya adalah orang 
yang keluar dari rumahnya dan berdusta dengan sekali dusta yang 
menyebar keseluruh penjuru. Adapun orang laki-laki dan perempuan 
yang berada dalam semacam bangunan tungku maka mereka adalah 
para pezina. Adapun orang yang kamu datangi sedang berenang di sungai 
dan jejali batu maka ia adalah pemakan riba. Adapun orang yang sangat 
buruk penampilannya dan disampingnya ada api yangia kobarkan dan ia 
mengitarinya, itu adalah malaikat penjaga neraka jahannam. Adapun orang 
yang tinggi sekali yang ada di tengah-tengah taman, itu adalah Ibrahim 
s4, sedangkan anak-anak disekelilingnya adalah setiap bayi yang mati 
dalam keadaan fitrah.” Dalam riwayat al-Barganiy disebutkan: “Anak- 
anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah.” Maka beberapa sahabat 
bertanya kepada Rasulullah 8: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan 
anak orang-orang musyrik?” Rasulullah menjawab: “Dan anak orang- 
orang musyrik. Adapun orang-orang yang sebagian mukanya bagus, dan 
sebagian yang lain jelek, mereka itu adalah orang-orang yang 
mencampuradukkan antara amalan shalih dan amalan buruk, maka Allah 
mengampuni kejelekan mereka.” (HR al-Bukhari) 


Dalam riwayat al-Bukhari yang lain disebutkan: “Aku melihat malam 
tadi dua orang lelaki mendatangiku, lalu keduanya mengeluarkanku 
kesebuah negeri yang disucikan.” Kemudian dia menyebutkan sisa hadits, 
dan berkata: “Lalu kami menuju ke piramid seperti tungku api, atasnya 
sempit sedang bagian bawahnya luas, menyala-nyala api dari bawahnya, 
jika api membumbung tinggi merekapun naik ke atas, dan jika api meredup 
mereka kembali ke bawah, dan di dalamnya terdapat lelaki dan perempuan 
yang telanjang.” Dalam riwayat tersebut juga disebutkan: “Hingga kami 
mendatangi sungai dari darah.” Dia (rawi) tidak ragu-ragu. “Didalamnya 
ada seorang yang berdiri di tengah-tengah sungai, dan di tepi sungai 
seorang lelaki menanti dengan tumpukan batu, maka orang yang ada di 
tengah sungai mendatanginya, dan setiap kali ia mau keluar dari sungai, 
orang yang di tepi sungai melemparinya dengan bebatuan tadi kedalam 
mulutnya, dan ia mengusirnya ke tengah sungai lagi, demikianlah setiap 
kali ia ingin keluar dari sungai orang yang di tepi selalu melempari mulutnya 
dengan batu, maka tiada pilihan lagi baginya selain kembali ke tengah 
sungai seperti semula.” Disebutkan pula: “Lalu keduanya menuntunku 
menaiki pohon, kemudian memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang 
sangat indah yang tak pernah aku lihat seumpamanya, di dalamnya 
terdapat lelaki tua dan muda.” Disebutkan pula: “Orang yang engkau 








lihat mulut dan dagunya terbelah maka dia itu adalah pembohong, ia selalu 
berbicara dusta, lalu dusta itu diusung darinya hingga mencapai ufuk, 
maka disiksalah ia sebagaimana kau lihat hingga hari kiamat.” Di sebutkan 
pula: “Orang yang kau lihat remuk kepalanya (ditimpa batu besar) adalah 
orang yang mengerti al-Our'an, tetapi tidak ia gunakan di malam hari 
(membacanya dalam shalat), serta siangnya tidak mengamalkannya, maka 
disiksa seperti yang kau lihat hingga hari kiamat, sedangkan rumah 
pertama yang kau lihat adalah rumah orang-orang mukmin kebanyakan, 
adapun rumah ini adalah rumah para syuhada”, sedangkan aku adalah 
Jibril, dan ini Mika'il, maka angkatlah mukamu (pandanganmu), lalu aku 
mengangkat kepalaku, dan ternyata di atasku ada seperti awan putih, 
lalu keduanya berkata: “Itu adalah tempat tinggalmu!” Aku berkata 
kepada mereka: “Biarkan aku masuk rumahku!” Keduanya menjwab: 
“Kamu masih memiliki sisa umur yang belum kau jalani, jika kau telah 
melaluinya maka kau akan masuk rumahmu.” (HR al-Bukhari) 


Ucapan Rasulullah 210 ah (yatslaghu ra'sahu) artinya memecah 


dan meremukkannya. “Yatadahdahu” artinya menggelinding, 
“yusyarsyir” artinya: memotong-motong, “dhaudhau” artinya: berteriak, 
menjerit, “yafghar” artinya: membuka, “mir'aah” artinya: penampilan, 
“yahusysyuha” artinya: menyalakannya. 


SIS AGAN 


BAB 261 
BOHONG YANG DIPERBOLEHKAN 


, 9 &, Gn » PA .. Lea Pra, 
2 KENA an Sa 
KD JS (2 TK Bye dneod IA Ag 
A3 seal aan B3 


BU IA “ii 23 NI IYA 
Lan BUSA Dug 


596  - Riyadhus Shalihin — 








pan ga ya 0g Gara 56 ara 
Na Pa 
AU EN UAN PAMA 
Ta 3 MA Gian ica WA 
CNG LAN IN GR 
CK. RAGA BN 
A3 AK AN AA EPA EKA 2 
Yon Kung Mela AL, 
LAINNYA sn 
Apa: Sa Gehna Papi 
Kata ae aga 3 Pena. Ssi 


Pa KA) DAA yee 
Aa (Jyenao 


UR 


ah ts 


Pe" 1 nc 2 cz LG 
CA KAN PUN EA 


XC 
la 


- Riyadhus Shelihin —— SIT. 











.n 


6. 9 Lah, 2 rear £ 
BETA YAN S3 NA 


Gk 


Ketahuilah, walaupun berbohong itu pada dasarnya haram, akan tetapi 
dalam beberapa keadaan dibolehkan dengan syarat-syarat seperti telah saya 
jelaskan dalam kitab al-Adzkar, ringkasnya sebagai berikut: “Sesungguhnya 
omongan itu adalah merupakan alat yang bisa menyampaikan kepada apa yang 
dimaksud, dan setiap maksud yang terpuji yang bisa diperoleh dan didapatkan 
tanpa berbohong, maka bohong dalam hal ini jelas tidak boleh, tetapi jika tidak 
mungkin dicapai kecuali dengan berbohong, maka dalam kondisi seperti ini 
dibolehkan untuk berbohong. Kemudian Jika maksud yang hendak dicapai 
hukumnya mubah, maka berbohong dalam hal ini juga mubah (kalau memang 
tidak bisa dicapai kecuali dengan bohong), dan jika maksud tersebut wajib, maka 
berbohong disinipun wajib. Jika seorang muslim lari bersembunyi dari seorang 

“zhalim yang ingin membunuhnya, atau ingin mengambil hartanya, kemudian ada 
seorang yang ditanya tentang keberadaannya, maka wajib bagi yang ditanya 
untuk berbohong demi menyembunyikannya, demikian juga jika ia ada titipan 
(amanat), lalu ada orang zhalim yang ingin mengambilnya, maka ia wajib untuk 
melindunginya walau harus dengan bohong. Dan yang lebih hati-hatinya dalam 
kondisi seperti ini adalah melakukan tauriyah, artinya ia mengucapkan suatu 
ucapan dengan niat benar meskipun zhahir ucapannya adalah bohong. Jadi 
sehubungan dengan maksudnya ia tidak berbohong tetapi sehubungan dengan 
apa yang dipahami oleh lawan bicara ia adalah bohong. dan jika ia tidak 
bertauriyah, tetapi berbohong secara terang-terangan itupun tidak apa-apa dalam 
keadaan seperti ini. 

Para ulama' berdalil tentang bolehnya bohong dalam kondisi seperti ini 
dengan hadits Ummu Kalsum nih! sesungguhnya ia mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Bukanlah termasuk pembohong, orang yang berniat memperbaiki 
antara manusia, lalu ia menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya: “Ummu Kalsum 
Elis berkata: “Aku tidak mengetahui kalau beliau memberikan keringanan 
terhadap apa yang diucapkan manusia, kecuali dalam ti ga hal yaitu, peperangan, 
memperbaiki (hubungan) antara manusia, omongan suami terhadap istrinya, 
atau istri terhadap suaminya.” 2? 


?99 Lihat hadits 254 


598 - Riyadhus Shalihin — PPP mma 


AS, NA SN ESL UI SN 


BAB 262 


ANJURAN BERTATSABBUT (HATI-HATI) DALAM 
BERBICARA DAN BERCERITA 


Allah 8£ berfirman: 
7 “at Gaun CAN ta 
NE ERA Ar 9» KANE 


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya.” (O.S. al-Israa': 36) 
Dalam ayat lain Allah 88 berfirman: 


AS EU 2 Sa LAST Ap INN Abal Ke»: SEE, 


h ed 
| TA : 38 o) ya 
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir.” (OS. 0oof:18) 


JEREEA 2 KENG Sia ES 3-990 
(LI .« SAAT: £ BEN SAUS, 


1555. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Cukuplah 
kebohongan seseorang bila menceritakan segala sesuatu yang ia dengar.” 
(HR Muslim) 


LO Na Kd NA 00 
SN | 36. IG KANG AS A00 


Pa 


AM GL Fera Jb igan 


0 . 


NIIN— 
PLN IN 


- Riyadfuv Shelihin — 599 








1556. Dari Samurah --, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
meriwayatkan hadits dariku padahal ia mengira bahwa itu adalah bohong, 
maka ia termasuk salah satu dari dua pembohong. “ (HR Muslim) 


TG SETAN ENG Go 
Tina EA TE ya TIA 
AAA » SELAI AA ENYA 
KEB SP Si Jaa 
aga MEN  N Ga 1g, 
en Naa Ga org gen, 


aa “3 2 Pu 14 W aa G AA 3 w- 
Aa TN TUPAN Aga 
Ta IL GM a AN NI Na "g 
33 KAS Aa Ga GA ha SAN 
A3 AN Ar 1301 
CGI Sh 


1557. Dari Asma Wy£ibixo, sesungguhnya seorang wanita bertanya kepada 
Nabi &: “Wahai rasulullah sesungguhnya saya mempunyai dharrah?9, 
apakah saya berdosa jika saya pura-pura kenyang (puas) dengan (bagian) 
dari suami saya, selain apa yang telah diberikan pada saya?” Maka 
Rasulullah & menjawab: “Orang yang pura-pura puas dengan sesuatu 
yang tidak diberikan kepadanya maka ia. ibarat orang yang memakai dua 
pakaian kebohongan!” (HR. Bukhari — Muslim) 


“al-Mutasyabbi”” artinya orang yang menunjukkan rasa kenyang, 
padahal tidak kenyang. Dan yang dimaksud dalam hadits ini adalah 


0 Dharrah adalah istri lain dari suaminya (madu) 





600 - Riyadhus Shalihin — 





menunjukkan bahwa ia memiliki keutamaan dihadapan suaminya padahal 
tidak demikian. 


“Laabisu tsaubai zuur” artinya orang yang berbohong, yaitu yang 
suka berdusta pada orang lain, dengan pura-pura memakai pakaian or- 
ang zuhud atau orang yang berilmu atau orang kaya, dengan tujuan agar 
orang-orang tertipu padahal sebenarnya ia tidaklah demikian, ada pula 


Da ena KAN 
yang menafsiri dengan arti lain. PEN 


Per KAM Geri AW 


BAB 263 
KERASNYA KEHARAMAN KESAKSIAN PALSU 
Allah # berfirman: 


NA Atagu: YANG: aga gn. m JNE 


“Dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta.” (OS. Al-Hajj:30) 
Allah 8£ berfirman: 


Weda gun CAN C1 NE, 


“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya.” (O.S. al-Israa': 36) 


Allah 8 berfirman: 
MSM Dea LNG NEIG, 


—. 

SN G9-w 

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di 
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (OS. Gaaf:18) 


Allah 8 berfirman: 
A3 Yap gw NON CI m3, 


— Riyadhus Shelihin - 601 








“Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi.” (OS. Al-Fajr:14) 


Dia juga berfirman: 


VYu3E,3V ag ga» PAN OER Sasis »3 263 


“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu.” (O.S. 
Gn 72) 


AN sb: JG 2 NN 


- 


SAS rn KM, Kanak PANGAN 


tenla, at AYI PAN AAN 5.633 


AI IE GA A5 SAS 
Ke AYO K3 KE KIR Er 


NAK 

« Ae (KA 
1558. Dari Abu Bakrah «5, ia berkata: “Rasulullah £& bersabda: “Maukah kalian 
kuberitahu dosa apa yang paling besar?” Kami menjawab: “Tentu wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda: “Syirik (menyekutukan Allah), durhaka 
terhadap kedua orang tua.” Kemudian beliau bangkit duduk —yang semula 
bersandar— dan bersabda: “Ingatlah! Dan persaksian palsu.” Dan beliau 
terus mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami membatin: “Andaikan 

Rasulullah diam.” (HR. Bukhari — Muslim) 











602 - Riyadhus Sholihin — 


pA 23 PU AA KI 
KE Pa ad PEN 
BAB 264 


HARAMNYA MENCELA MANUSIA TERTENTU ATAU 
HEWAN TUNGGANGAN 


ANA, Hasan 


- 


AN NG A3 9. 3 
Yes BT La sanga dah 


IN ES As Ya Heyemana o IEA | 
Hata hangat 29 TTM ran 


.- 


Ie SY Laksana SAS AO 


316 Ke utang ? “3 
AE “RS ya Tar AS 

1559. Dari Abu Zaid Tsabit Ibn KP Dhahhak al- Anshoriy ss dan dia salah satu 

orang yang berbaiat dalam bai'at ar-Ridwan, ia berkata: “Rasulullah & 

bersabda: “Barang siapa bersumpah dengan suatu agama selain Islam secara 

bohong (dusta) yang disengaja"'-, maka ia sebagaimana yang dia ucapkan 

sendiri, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, niscaya 

dengannya pula ia akan disiksa kelak di hari kiamat, dan tidak sah nadzar 

seseorang pada yang bukan miliknya'”, sedang melaknat seorang 
mukmin sama dengan membunuhnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


a 
kukg ha PARA VA TAN LE) 


AH NO JAS Saka Ga ye 
PALANG La AAN aa BA Isa AN sda 


mma aa 
2! Seperti berkata: “Demi Allah jika saya melakukan begini maka saya adalah Yahudi 
atau Nashrani. (pent). 
202 Tidak wajib menepati nadzar bila menadzarkan sesuatu yang bukan miliknya (-pent) 








- Riyadhus Shalihin- — 603 


1560. Dari Abu Hurairah - sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Tidak 


sepatutnya seorang Shiddig menjadi seorang Png (HR Muslim) 
AN Hata 
Pa IGas 13 SSI ASN 
PP PN - AS aa PW: Pen 
2. KE gran KY »: Nipah 


aa 
3 “a 
pena og) «ko ea 
1561. Dari Abu Darda' «, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Orang yang 


kerjaannya melaknat tidak akan menjadi pemberi syafa' at, juga tak akan 
jadi syuhada' (saksi) nanti pada hari kiamat.” (HR Muslim) 


6, JekzA LING SL BASA 
day Ra ja an (1. KANE». £ Aira 
Tea, TM SBI 4 SN, 


ayah 
. 2 Gem — 
La eng 

1562. Dari Ssmmuirah Ibn Jundub -&, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 


“Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, atau murka-Nya, 
atau dengan neraka.!” (HR Abu Daud, Turmudzi, dan berkata: “Ini hadits 


hasan shahih.”) 
D5 JER BELA gan Peka EGA 
TA, BE Tel »35 AN 
NN TA TR APA 


8, —— 








604 - Riyadhus Shalihin - 


1563. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Seorang 
mukmin bukanlah pencela, bukan pelaknat, bukan orang jorok, juga bukan 
orang suka bicara kotor.” (HR Turmudzi, dan ia berkata: “Hadits ini 
hasan.”) 


Gt 


NA LEAN NI EA 

Ia 5 LA IA ea 

POLEN EU LA EA 

DG MEILIHF GGS 
j 


. 
» yo 


A4 Pa 


AN AA UN, 1 Ky n 2 » « 
AN IS NA uni 


Li 

NINA ATA PA 

, Saya 219). Ae ET 
1564. Dari Abu Darda' &, ia berkata:,” Rasulullah 2 bersabda: “Sesungguhnya 
seorang hamba apabila melaknat sesuatu, niscaya laknatnya akan naik 
ke langit, maka tertutuplah pintu-pintu langit hingga ia tak dapat masuk, 
maka kembalilah ia terhunjam ke bumi, akan tetapi pintu-pintu bumipun 
tertutup untuknya, maka ia berputar-putar ke kanan dan kiri, dan jika tak 
menemui jalan keluar (menuju sasarannya) maka ia akan tertuju pada 
orang yang dilaknat jika memang ia pantas untuk dilaknat, akan tetapi 
jika tidak pantas maka ia akan kembali kepada orang yang mengucapkan 

laknat tadi. “ (HR Abu Daud)" 


PP On RI | - Ps LIS a 7 
$ NAK EANGS KI HE NO 


Ia (5 Noah nat Ne Ea 2 ea 
KEREN TON ANKY PAN IR KS 
Penata P' 


WN RS IG Spb IK YEN 


La 
33 Beliau berkata dalam kitab Shahih Sunan Abi Daud — dengan sanad ringkas No. 4099, 
hadits ini hasan.” 





- Riyadhus Shatihin — 605 








PERAK Ara Kane 
BEN, RUSAK, seng 
AG TAG IG EN 


1565. Dari “Imran Ibn al-Husain &, ia berkata: “Ketika Rasulullah #& dalam 
sebagian perjalanannya, dan seorang wanita dari kaum Anshar sedang 
di atas untanya, tiba-tiba unta susah dikendalikan, maka i iapun melaknat 
dan mencacinya, Rasulullah #5 mendengar hal itu maka beliau bersabda: 
“Ambillah apa yang berada diatas punggungnya lalu tinggalkan ia, karena 
sesungguhnya ia terlaknat!” “Imran &, berkata: “Sepertinya aku melihat 
(unta tadi) berjalan di tengah orang tanpa ada yang menghiraukannya.” 


(HR Muslim) 
AN 6 era 1 A69 Len (3 - 
NG ENYKE NS Gaga en 


2S 52 Hye asas ur 
Pena BEA 
Senpi ni aed CI. PAPAN 
| 3 ah bla 
es Nina sa Li Fa : nia 
NAS xatas 
3 NA KN BS 2 arah 
Matana BIA yaa) 


606 - Riyadhus Shalihin - 








OS as Bh AA 


aa Dina 


AS 3 na SA 
IE KAN Gan Mane satuan 
KANGEN KA AA Ka Kaga 


-. 


IEEE 


Par BEBAS Ga 


3 


. 


1566. Dari Abu Barzah Nadhlalh Ibn Ubaid Nae: #5, ia berkata: “Ketika 
seorang gadis di atas unta yang di atasnya juga mengangkut barang- 
barang milik kaum, tiba-tiba ia melihat Nabi #, maka terasa sempitlah 
gunung itu karena rombongan Nabi #&, maka gadis tadi berseru: “Ayo 
jalan! Ya Allah Iaknatlah unta ini!” Maka Nabi #£ bersabda: “Hendaknya 
jangan ada unta terlaknat yang menemani perjalanan kami.” (HR Muslim) 

Ketahuilah bahwa hadits ini mengandung pengertian yang sangat 
mungkin membingungkan, tetapi tak ada masalah sebetulnya, maksud 
dari hadits adalah, bahwa Rasulullah melarang ada unta yang terlaknat 
menemani perjalanan mereka, bukan berarti larangan menjual, atau 
menyembelih, atau menaikinya ketika tidak ada Nabi 4£, bahkan semua 
itu dibolehkan kecuali jika ia menemani perjalanan Nabi #5, karena hal- 
hal ini semula adalah boleh lalu ada larangan atas sebagian hal-hal itu, 
maka sebagaian yang lain masih tetap dalam keadaan semula yaitu boleh. 


Kas 


aa aa Ma ANN EA AAN - Riyadhus Shelihin - 





607 





C3 aa Tek TaNa 
Peng 


BAB 265 


BOLEH MELAKNAT AHLI MAKSIAT TANPA MENYEBUT 
NAMA: 


Allah 3£ berfirman: 


.W 1948 , GIE EA , 1 SEE 


“Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang 
zalim.” (0S. Huud:18) 


Allah $£ juga berfirman: 


BANYAK TAK sa MATI 
Sr aah 


“Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara 
kedua golongan itu:” Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang 
zalim.” (OS. Al-A'raaf: 44) 


In 3 SE KA, 
AN GS "IA uAhas PGA bei Ag 
yan Land So NAME Gan 


— Ke 


PAN sela BAL SI YNA One 


“& Pengecualian ini perlu dikaji ulang. disini tidak cukup untuk membahasnya. -N- 


608 - Riyadhus Shelihin — 








2. eri X4 Ko An 2 
Dea ya Aka Ara 2 Ha 14 33 IKAT 

ar CG dg , Latar “- n 5 P 
NG MI £ yaa: 1 Td aa 
Be AAN Nan Kk 

LAI AS Jae, 2. 
.. Ar aa a 8 

: IE SARI 3 : GAEKIT ah 


PAN TO 


PA YAN TAN PA tea “pu 
AN ARYA UI SANG GL hg 
TANYA MANA naga 
AA GEA TA GA JIE A at 

Ja 
(aan PN 
WA SEN SKS 

Ika EN Un ea 


Dalam hadits shahih disebutkan, bahwasanya Rasulullah # bersabda: 
“Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya (pakai 
konde?5) dan juga orang yang memasangkannya.” 


“$ Menyambung dengan rambut manusia, dan apa yang sekarang dikenal dengan istilah 
Barukah (rambut pasangan) maka pembuatnya juga terkena laknat. -N- 





Dan “Allah juga melaknat pemakan riba”, dan orang-orang pembuat 
gambar, dan sesungguhnya Nabi juga bersabda: “Allah melaknat siapa 
yang mengubah-ubah tanda (batas) tanah.” Dan beliau juga bersabda: 
“Allah melaknat pencuri yang (walau) hanya mencuri sebuah telor.” 
Bersabda pula: “Allah melaknat orang yang melaknat (mencela) kedua 
orangtuanya, Allah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Al- 
lah.” Dan bersabda pula: “Barang siapa membuat kemungkaran di 
Madinah, atau melindungi orang yang berbuat kemungkaran (bid'ah), 
niscaya akan mendapatkan Iaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia.” 
Beliau juga bersabda: “Ya Allah laknatilah suku Ri'il, suku Dzakwan, 
dan suku Ushaiyyah, karena mereka maksiat dan membangkang kepada 
Allah dan rasul-Nya.” Ini adalah tiga suku dari bangsa Arab. Dan beliau 
bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi mereka menjadikan 
kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat sujud,” Beliau juga 
bersabda: “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, juga wanita- 
wanita yang menyerupai laki-laki.” 

Semua lafadz dalam hadits-hadits di atas ada dalam kitab shahih, 
sebagian di shahih al-Bukhari dan Muslim, sebagian di salah satu dari 
keduanya, dan saya sesungguhnya saya bermaksud mempersingkat, cukup 
dengan isyarat kepada hadits tersebut, dan akan saya sebutkan sebagian 
besar dari hadits-hadits tadi dalam bab yang sesuai dengan 
pembahasannya dalam kitab ini, insyaAllah. 


kesat na 13 za ” Kan , 
PA ne SE 
BAB 266. 


HARAM MENCELA SEORANG MUSLIM TANPA ALASAN 
YANG BENAR 


Allah 3£ berfirman: 


Pn, 2217, 0. Pa c 

HE Gus Daan Ja 
FN Ba 2? PNG p » P3 
ERA LEK 


« 
-“- 
AA 
. DA : Ha ) 0) gw 
“0 Mereka sujud di kuburan atau menghadapnya atau diatasnya. Lihat detailnya dalam 
kitab Tahdzir al-Sayid min Ittikhadz al-Oubur Masajid -N- cetakan al-Maktab al-Islami 





610 - Riyadhus Shalihin - 





“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan 
mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al- 
Ahzaab:58) 


Pe - K2 “ ” ” 
Iis KENA S SEA AI NW 
Da 3 123. 
TENG 25 2. YAI ANA ana, MBS 2 
A Ist 


1567. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Rasulullah £ bersabda: “Mencela 
seorang muslim adalah perbuatan fasik, sedang membunuhnya adalah 
tindakan kufur.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AG KENANGA ae 


. (ad y 


SAI yaa ISL Sa 
LAN NEK A Ok pena 


1568. Dari Abu Dzar & sesungguhnya ia mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Seseorang tidak melontarkan tuduhan fasik atau kufur kepada orang 
lain kecuali kata-kata itu kembali kepada dirinya, apabila sahabatnya 
tadi tidak seperti itu.” (HR al-Bukhari) 

anI MX 3 nana Gen 


PAT OTAN ABS) 3 HA OA 


“ 


1569. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Dua orang 
yang saling mencela, maka apa yang diucapkannya akan kembali kepada 
yang memulai di antara keduanya, sampai orang yang teraniaya itu 
melampaui batas.” (HR Muslim) 





— Riyadhus Shelihin - 611 








Nat Int, 2 G Ah RAI Tema 
LAB Pp MEI Sek AsV. 


dash 5 BRA dapa, AE 
Atyeye S5 Aa LNG, Kao 
ya Fa Pad 


SY SBI » TE LAS AA Rgoer “£ 
KN UI AA: Ya 


1570. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Didatangkan kepada Nabi & orang 
yang telah minum (khamer), maka beliau bersabda: “Cambuklah ia!” 
Abu Hurairah -:, berkata: “ Maka ada di antara kami yang memukulnya 
dengan tangannya, ada juga yang memukul dengan sandal, dan ada yang 
memukul dengan kainnya, dan ketika pemabuk tadi pergi, maka ada 
sebagian orang berkata: “Semoga Allah menghinakanmu!” Maka 
Rasulullah & bersabda: “Jangan kamu ucapkan ini! Jangan kamu 
membantu syaithan untuk menghinakannya!”” (HR al-Bukhari) 


Aa pas 3 7 Oo dad sa 
PPAP AMAN TE LRYAN 


IS Guan SAKSI 


1571. Dari Abu Hurairah &, ia Beban “Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Barang siapa yang menuduh budaknya berzina maka ia akan dihukum 


(menerima hukum cambuk dan rajam) kelak di hari kiamat, kecuali 
tuduhannya benar!” (HR. Bukhari — Muslim) 


7” 


N 


aj EN 


W Maksudnya syaithan bermaksud menimpakan kehinaan kepadanya dengan menghiasi 


maksiat. maka jika ia dido'akan dengan kehinaan dan kesusahan seaka-akan maksud mereka 
sama dengan maksud syaithan. 





es Kas S AA Ba AW 
BAB 267 


HARAM MENCELA ORANG YANG TELAH MATI TANPA 
ALASAN BENAR ATAU MASLAHAT YANG DIAKUI OLEH 
SYARPAT 


. 
Pad 


EPA TP PA Na “2 
Pang KE ON “2 

IK NM KL 

K3 NA NE 2 TOY Lah 


Yang dimaksud dengan maslahah di sini adalah memberikan 
peringatan kepada yang lain agar tidak mengikuti dalam kebid'ahan, 
kefasikan, atau semisalnya, dan dalam bab ini ada beberapa ayat dan 
hadits yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. 


PAN EAN RAN DE AN GAES ON 
SEN A38 PA AAS SAS SY Ng 


PN AI Uca 

Gang 
1572. Dari “Aisyah (x£i5iso, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Janganlah 
kalian mencaci maki orang yang telah mati, karena sesungguhnya mereka 


telah mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat!” (HR al- 
Bukhari) 








- Niyadhus Shelihin — 613. 


Ag NEK AN 


BAB 268 


LARANGAN MENYAKITI DAN MENGGANGGU 
Allah 8g berfirman: 


JM AN NG. NEANYE 
Ohroota He ba REUNI SSI 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan 


mu 'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 


mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al- 
Ahzaab:58) 


AANG AN 0 yAN SA OVY 


ang Pepe oa mapan Je 


(Gg PIN (Kasa: Sya 
Pare G3 CA Ag Key AGAN LO JGAN 


1573. Dari Abdillah Ibn “Amr Ibn al- Ash «s, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: 
“Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari 
(gangguan) lisan dan tangannya, dan al-Muhajir adalah orang yang 
meninggalkan apa yang dilarang Allah.” (HR. Bukhari - Muslim) 


GL 


LA Ba TG Intan V3 - NG (apa 
NE an "2 can ende . ANE 
3 LE AYAT (Ag SAN S3 AAS 
3 2 CG 2 NP 
POLA KIS Sin 


614 - Riyadhus Shelihin - 











Ka aa 


Jar Ae ea Ne) Ea AOA YA 
AAA aras Iin yak Sa HA yan 39 


23), 2 

, Bro) ) 
1574. Dari Abdillah Ibn “Amr Ibn al-“Ash &, berkata Rasulullah #: “Barang 
siapa yang suka dihindarkan dari api neraka??, dan dimasukkan kedalam 
Surga, maka hendaknya datang maut menjemputnya sedangkan ia dalam | 
keadaan iman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah ia berbuat 
kepada orang lain apa yang ia suka diperbuat kepadanya!” (HR Muslim) 


Ini adalah potongan hadits yang panjang yang telah disebutkan dalam 
bab “Mentaati Pemimpin.” 


KA ps va 3, SEA w bana 


BAB 269 


LARANGAN SALING MEMBENCI DAN MEMUTUS 
HUBUNGAN 
Allah 8£ berfirman: 
2Ne “Ag 


Aa AI BELA WEE 


“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara.” (OS al- 
Hujuraat: 10) 


Allah 35 juga berfirman: 


« LP «ig 39 TANI 22 In SIG, 


108 Hendaklah menjaga iman hingga ajal menjemputnya sebagaimana Firman Allah $£: 
“Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam.” Hadits ini telah berlalu 
dengan no. 673 








“Yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mu'min, yang 
bersikap keras terhadap orang-orang kafir.” (OS al-Maa'idah: 54) 


Allah # juga berfirman: | 
PEG NA IE, 
NG Aing. AA « Kena 


“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka.” (OS al-Fath: 29) 


DG MEA ALAN ya: AT ARTA 
yA, WE NE EV Ngnat yan GS, 
Ag SN Aa aa 5 


3) 22 
at Pp Aa" “ 
"Aa SE SEP 


1575. Dari Anas &, bahwa sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “J ag 
kalian saling membenci, saling hasud (iri dengki), saling memalingkan 
muka, saling memusuhi, dan jadikanlah kalian sebagai hamba-hamba 
Allah yang bersaudara, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk 
mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya muslim melebihi 
tiga hari.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KE NG KEAN Sea 563 ova 
aa SA He 3 


S3 Un Ian Aya 


era tonas ang, 


616 - Riyadhus Sholihin — 











” DAH ra OTR ? 3 2x Pr, 
Tea AL Yun, "AAA 
La , 2 2 — 
P5 :« LAN 
1576. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Pintu- . 
pintu Surga dibuka pada hari senin dan kamis, maka (pada hari itu) akan 
diampuni (dosa) setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan 
suatu apapun, kecuali seorang yang sedang bermusuhan dengan 


saudaranya sesama muslim, maka dikatakan (kepada para malaikat): 
“Tangguhkan dua orang ini sampai mereka berbaikan!” (HR Muslim) 


Dalam riwayat Muslim (yang lain) disebutkan: “Setiap amal perbuatan 
akan diperlihatkan pada hari senin dan kamis.” Kemudian menyebutkan 
sisa hadits sebagaimana di atas. 


KA ALA 


BAB 270 
HARAM BERBUAT HASAD 


REK Gi ANN sni 


DNEGAN Manna saga 
Pagal 20 ye 





- Riyadfus Sholihin - — 617 


Hasad yaitu mengharapkan hilangnyani' mat dari sesamanya, baik nikmat 
dalam agama atau dunia. Allah 48 berfirman: 


a21 Ne Gt» “1 
atrelihiany € BEAN ANA AN G3 SN ) 


v— 


“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran 
karunia yang Allah telah berikan kepadanya.” (O.S. an-Nisaa': 54) 


Dan dalam bab ini juga terdapat hadits Anas #:, seperti yang telah lalu 
dalam bab sebelumnya. 


A Le Ka a Pp.) Neni | 
J6 ME ENG Ao 
Ika 2 P3. ana ” 
SESI CSS TAN Sa 
G La LI ea :. 7 aa 
KY Yarg « CALANN En SEE 


1577. Dari Abu Hurairah #5, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Jauhilah oleh 
kalian hasad (iri hati), karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan 


kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar!.” Atau “Rumput” . (HR 
Abu Daud)” 


A me c Sg (€ £ (La 
Alta Sanyo Da 


BAB 271 


LARANGAN MEMATA-MATAI DAN MENGUPING 
PEMBICARAAN ORANG 


Allah 8£ berfirman: 


“ 
- "3 aa: - AKAN UK 
Wanda ay 9 (datar y, BAN Is 
“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (O.S. 
al-Hujuraat: 12) 


309 Aku berkata: “Dalam riwayat ini ada perawi yang tidak disebut namanya, lihat Silsilah 
Dha'ifah No. 1902, dan hadits ini ada di kitab Dha'if Sunan Abi Daud No. 1048. 


618 - Riyadhus Shalihin 





Dan Dia juga berfirman: 


Ja (nana OAT DNEIGS 


- ', 


ONE Ta NS 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan 
mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al- 
Hujuraat:58) 


2g AGS ENG SIA NS -OVA 
Wan AS SA SIG 
era SAYO P2 TAY ASN PAPAN Yi 
PAUS STAN TAN 
gaga TN PAKE Ag ng ya 
ON PANO Ying Ida Sa 
45 kaya YAN mn A3 Utan Ia 
nda, KAA NYA 2 PT Be Han 
PEN OINA 
CE SEA, IA) 23 
ADIT AS PRE LAN, 


- Riyadhus Shelihin - 619 











Pee Pt TAN HPA 


2. 


GA ae 233 ? aa 
MVA NS SG REI, 


bad 


Nih AA UN LA 
PER 3 AE Ina 


LA Tg SA Ah JALAN 


au, 4 
- 


da ) 


1578. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullahllah #bersabda: “Jauhilah 


oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah 
sebohong-bohong omongan, dan janganlah kalian meraba-raba dan 
mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian saling 
mementingkan diri sendiri, saling hasad iri dengki , saling membenci, 
saling memusuhi, dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara 
sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Seorang muslim adalah 
saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh ia menzhalimi, menipu, dan 
menghinakannya, tagwa itu di sini (sambil menunjuk pada dadanya), dan 
cukuplah kejelekan bagi seorang muslim dengan menghina saudaranya, 
setiap muslim yang satu atas muslim lainnya adalah haram darah, 
kehormatan, dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada 
bentuk tubuh, dan rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan 
amal perbuatan kalian.”?'0 

Dalam riwayat lain: “Janganlah kalian saling hasad, saling membenci, 
saling memata-matai (mencari-cari kesalahan), saling meraba-raba 
(prasangka), saling curang dalam berdagang”, dan jadilah kalian hamba 
Allah yang bersaudara!.” 


Dalam riwayat: “Janganlah kalian saling memusuhi, saling 
memalingkan muka, saling membenci, saling iri hati (hasad), jadilah kalian 
hamba Allah yang bersaudara.” 

Dalam riwayat: “Dan janganlah saling tidak tegur sapa, dan janganlah 
melakukan transaksi jual beli diatas transaksi sebagian kamu!.” 


"0 Yang asli tertulis di kitab “ Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuh dan 


rupa kalian, tetapi Dia melihat pada hati kalian.” Ini adalah kesalahan yang nyata, lihat al- 
Mugaddimah -N- (3-Fawaa'id Mutafarrigah , No. 1). 


620 


"' An-Najs: menambah harga dengan tujuan menipu pembeli. 





Diriwayatkan oleh Muslim dengan semua lafadh-lafadh ini, dan Bukhari 
meriwayatkan sebagian besarnya. 


27 P A7 2 
seed G KENA 3 Aa 3 -OVA 


” Pad L 
Aa Ka PELEANN Ye Na “3 2 jean 


1579. Dari Mu'awiyah &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya kamu jika suka mencari-cari aib orang-orang Islam 
niscaya kau akan merusak mereka, atau hampir saja kau menghancurkan 
mereka.” ai shahih diriwayatkan Abu Daud, dengan sanad shahih) 


GA 


CAT AM FAE PSS AOh 
CE SE GA ba Ina 
SA . T - LA 3 ,. -G 
MA NA : GARA Page INA 


Ip IE MG AK KAA Pe kans 


2 Kata 


N 


N 


3 


N 


& 


La , 
yo 
— “ 


1580. Dari Ibnu Mas'ud &s, sesungguhnya ada seorang didatangkan kepadanya 
dan dikatakan padanya: “Orang ini janggutnya meneteskan khamer, maka 
beliau berkata: “Sesungguhnya kita dilarang tajassus (mencari-cari 
kesalahan) orang lain, akan tetapi jika kita mengetahuinya dengan pasti 
maka kita akan menghukumnya.” (Hadits hasan shahih, diriwayatkan Abu 
Daud dengan sanad yang memenuhi syarat Imam Bukhari dan Muslim) 








- Riyadhus Shalihin — 621 





HAN SETIA 
Bagi Sya cad 
BAB 272 


LARANGAN BERPRASANGKA BURUK TERHADAP OR- 
ANG ISLAM TANPA ALASAN 


Allah 3£ berfirman: 


5 aka Can Ta MANA TAMAN ah AH 
NN ds: (AA Ig Gaseh 


“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 


prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan 
janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah.” (O.S. 


al-Hujuraat: 12) 
Sp. Aa saN.A KE Eh 3 KAIN 
LIA LKS EN TPL MAT 

Dari Abu Hurairah &5, sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Jauhilah 


oleh kalian prasangka buruk!, sesungguhnya prasangka adalah sebohong- 
bohongnya perkataan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


1581. 








622 - Riyadhus Shalihin - 


Sayan YES, CNVY 


BAB 273 
HARAM MENGHINA ORANG ISLAM 


Allah 8£ berfirman: 


Pa 


OF PI) AN Yaa Age » PTUN 


Me NN ag KAP ANIA 
KAA ai NAS pena Gene IS Ta 


AA Pebar aa KE 5 Api? 
Na ig. NE "AIA UG Rae Dar 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok- 
olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok- 
olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan 
pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi 
wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang 
mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan 
janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman 
dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim.” (OS. Al-Hujuraat:11) 


Allah 8£ berfirman: 


3 - 
AI Bad Bag SAN 2 an SIG, 


“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (OS. Al- 
Humazah:1) 


PA 


“ 





- Riyadhus Sholihin — 623 





" As 2 Ga Ka 385 Da 235 


1582. Dari Abu Hurairah &5, sesungguhnya Rasulullah & berkata: “Cukuplah 
kejelekan seseorang jika menghina saudaranya sesama muslim.” (HR 
Muslim, dan telah disebutkan sebelumnya secara lengkap) 


Aa Aoa kang 2 Ke Mar: 
R5 Ea KESSI LL II 
PN SL AK Aib. pa pera 

Ang TEA AI TAN 


Tn In - 2 
Bana Spa te w an 


1583. Dari Ibnu Mas'ud &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Tidak akan masuk 
Surga siapa yang terdapat di hatinya seberat biji sawi dari kesombongan!” 
Maka seorang berkata: “Sesungguhnya seseorang itu senang mempunyai 
pakaian yang bagus, sandal bagus.” Lalu Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah adalah Maha Indah, dan Dia menyenangi 
keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan 
manusia.” (HR Muslim) 


Arti dari Batharul Hag menolak, tidak mau menerima, Ghomthu 
al-Naas meremehkan dan menghinakan manusia, dan telah disebutkan 





624 - Riyadhus Sholihin — 





penjelasannya secara lebih jelas dalam bab kesombongan.” 

AA rates TANGA GEET SEA N 

Sala Vs. A93: Ie5IGn Mean 
Ana Oa an yaa 

“atap “EL AN NA 2S 


Dari Jundub Ibn Abdillah &, ia berkata: “Rasulullah &, bersabda: 
“Seseorang berkata: “Demi Allah! Allah tidak akan mengampuni Fulan! 
Maka Allah berkata: “Siapa yang berani bersumpah atas nama-Ku bahwa 
Aku tidak akan mengampuni Fulan?! Sesungguhnya aku telah 


mengampuninya, dan Aku telah menghapus amal kebaikanmu?'?!” (HR 
Muslim) 


PAN AN KAPAN 


BAB 274 


LARANGAN MENAMPAKKAN KEGEMBIRAAN DI ATAS 
KESUSAHAN ORANG MUSLIM 


Allah $£ berfirman: 


Pc 4 
. Anda ngu. (3 3 aa At Di NAN 


N 


CH 


1584. 


d3 


“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara.” (OS al- 
Hujuraat: 10) 


Dan Allah 4 berfirman: 


KALA 306 SI NEIG 


312 Lihat kembali hadits No. 617. 
?8 Maksudnya menghilangkan pahalanya. 





B3 
- Piyadhus Sholihin— 625 





Menye NSNAS 3 Yak Kipaa 


“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan 
yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 
mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.” (O.S. an-Nur: 19) 


Ea 3 - KE DA R33 AOA 


aa LA 


AT ANA n3 Ap ana 
2 5 US Ke saga AAN (NIA 
Kya Sa Ibas Slag 


Lu SIA KANE Edan 1G | 


1585. Dari Watsilah Ibn al-Asgo” #5, ia berkata: “Rasulullah &, bersabda: 
“Janganlah kau tampakkan kegembiraan? atas (kesusahan yang 
menimpa) saudaramu, karena Allah akan merahmatinya dan akan 


memberikan ujian (kesusahan) atasmu!.” (HR Turmudzi dan berkata: 
“Hadits hasan”) 


Dan dalam bab ini ada hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah &, 
yang telah disebutkan dalam bab Tajassus (mencari-cari kesalahan) yang 
artinya: “Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram.”3!s 


"48 Syamaatah artinya menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa orang 
lain. Dalam pemberian derajat hasan pada hadits ini perlu dikaji ulang, karena terdapat an'anah 
(riwayat hadits dengan memakai kata: dari si Fulan , dari si Anu) yang berasal dari Makhul, 
lihat kitab al-Misykar 4856. 

31 Lihat hadits No. 1535 dan 1578. 


626 - - Riyadhus Sholihin — 





w— Neni 2 LG.xya 
er PA 


BAB 275 
HARAM MENCELA NASAB YANG DIAKUI OLEH SYARPAT 
: Allah 3s berfirman: 


Kan Anak: AAA AN AMA EA 


“ON: ena « CE Ta YAN 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu 'min dan 
mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al- 
Ahzaab:58) 


AN ANAY ANA o Ne AE OM 
es S3) Jejak BE : " 


Aa 


AT 99 .« SN SAS 


1586. Dari Abu Hurairah -s, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Dua Ten 
ada pada manusia, keduanya adalah kekufuran''S yang ada pada mereka, 
mencela nasab dan meratapi?" orang mati.” (HR. Muslim) 


316 Artinya: “Termasuk perbuatan orang-orang kafir dan akhlak jahiliyah. 
31 Menangisi dengan keras 





Beam - Riyadhus Sholihin - 627 





ala Pala SANA 


BAB 276 
LARANGAN MENIPU DAN BERBUAT CURANG 
Allah 45, berfirman: 


23 29 23 , 
AI ata AA Ir y: asu 
bagan EN IK 

» OA» se 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang- orang mu'min dan 
mu minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al- 
Ahzaab:58) 

1 CRAN KAN LA, an 


Yaar KANG YANG 


TES Sa 
wu aa 

ane MEI Ang 
NE SENANG ganja 
Ine PAP ERA Ka: ANAK No 
1gp TEE S. Su 





628 - Riyadhus Shalihin - 





CE ANA AEEN 
“Era juklo Cats ya 


1587. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah #£, bersabda: “Barang 
siapa yang mengangkat senjata kepada kami (memberontak), maka 
bukanlah termasuk golongan kami, dan barang siapa menipu maka 
bukanlah ia termasuk golongan kami.” (HR Muslim) 


Dalam riwayat beliau yang lain disebutkan, sesungguhnya Rasulullah 
4& melewati setumpuk makanan, lalu beliau masukkan tangannya kedalam 
tumpukan itu ternyata tangan beliau mendapatkannya basah, maka beliau 
bertanya: “Apa ini hai penjual makanan?” Si penjual menjawab: “Itu kena 
hujan wahai Rasulullah.” Lalu Rasul berkata: “Tidakkah kau taruh di 
atas tumpukan supaya diketahui orang, barang siapa yang melakukan 
penipuan maka bukanlah termasuk golongan kami.” 


g Pad Ar at 19 LK » 
& KNA.16 Mp a15IKE-OMN 
Lu 
aan 


1588. Darinya (Abu Hurairah 4) sesungguhnya Rasulullah 8, bersabda: 


“Janganlah kalian saling berkomplot untuk menaikkan harga sebagai 
tipuan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


yc Ja 21 SE 33) — 2 -. 
LI SILANG SI NOM 


12 


3 


Ka, Naa N - 
, ANE (Oo . g £ 3 ma 
1589. Dari Ibnu Umar &, sesungguhnya Rasulullah 8, melarang perbuatan 
Najasy”'8,” (HR. Bukhari — Muslim) 


2335 Ja 1 13 £ en “NB 
SES IE NAN 5 K3 ISA 01 
Gt Anna Kn, MKP Ana. Dt 
Y Ja Sankar: PATI Ia $ 3 
MERE NIS 


- 


"18 Najasy artinya menaikkan harga untuk menipu pembeli. 





- Riyadhus Shalihin — 629 








LG Na 0 UI IA he 
Dar NYA LIP ia ANA 


. pn 
Sg 2 TKB 
As ISS 
1590. Darinya (Ibnu Umar &) ia berkata: “Seseorang mengadu kepada 
Rasulullah 3£ bahwa ia tertipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: 
“Jika kamu membeli, maka katakan kepadanya: “Tidak ada penipuan.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Al-Khilabah, dengan kha' di kasrah artinya “penipuan.” 
' An aa Ka 31 ' Pr G 
w AE Jk KPR” AE Pa 
Ass JG, BASAN 5 TSM APN 
a Prau 34 0 G5 PN ”n£ 11 aa Anto 
« 2 AS KOKE te Vasnan SL Can 


“ -. 
Pd 
NYA 
NEGA TATGi 
#-- Lan, Pad ?) 
? .rhdu 2 & ua ag ea 
3 2D) A SAS Au aan 


OR LA 
AS 9D X3 
1591. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah 2 bersabda: “Barang siapa 


menipu istri seseorang, atau budakn 
golonganku.” (HR Abu Daud) 


“Khabbaba” artinya merusak atau menipu. 


ya, maka ia bukan termasuk 


Pa 
9 Kap LEX 
BAB 277 


HARAM BERHIANAT 
Allah 8 berfirman: 


Laga SANAK An IE ALE 


630 - Riyadhw Shelihin - 








Vi B8 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.” (OS 
al-Maa'idah: 1) 
Dan Allah #£ berfirman juga: 


-« SEAT UNY 33» ISIS 
Na NAN ga 


“Dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.” (OS. Al-Israa':34) 


2 LN PA | Li eka 
ENG AI 3 EANKE EGA SAY 


Ga HE SEA. Ipang 
& v- Te 
PU AA KAPAT ON PA 


SIN BEN EK ENI 
AIR p PNAANMGAAA LKA 
BA KNY GRES SAK 


1592. Dari Abdillah Ibn “Amr Ibn al-“Ash &, sesungguhnya Rasulullah 3 
bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa pada dirinya terdapat empat 
perkara itu maka ia adalah seorang munafik tulen, dan apabila ada . 
padanya beberapa di antara perkara itu, maka ada padanya sebagian 
sifat munafik sampai ia meninggalkannya, jika dipercaya ia khianat, dan 
jika berbicara ia bohong, dan jika ia berjanji ia ingkari, serta jika berselisih 
ia curang.” (HR. Bukhari — Muslim) 


13 


PN ang Kari aer YAI PELANGI NAN 
Peng ape GA IKI »: Ing LNG NG 


- Riyadhus Shelihin — 631 











PA “4 DI ARE AE 


1593. Dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar, serta Anas &, mereka berkata: “Nabi 
bersabda: “Setiap pengkhianat nanti akan memiliki sebuah bendera?!” di 
hari kiamat, dikatakan: “Ini adalah pengkhianatan si Fulan.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


80) 


EN SIS LENGAN 01 
SIA ena We Nyak 6 Age 


7 


4 - II on oa 
“4 AE GEN ETS 9 Ke 


1594. Dari Abu Sa'id al-Khudriy «&, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Setiap 
pengkhianat memiliki bendera pada bagian belakangnya?” nanti pada 
hari kiamat, yang akan ditinggikan (bendera tersebut) sesuai dengan kadar 
pengkhianatan yang dilakukan, Ingatlah tiada seorang pengkhianat 
melebihi pengkhianatan seorang pemimpin masyarakat.” (HR Muslim) 


AE KENA NG A00 
Taha SA Ya MEA NU 

Pa Oi Ari aa aG CA SK AA 14 - 
3 TOR: Ax S lal iga FP ANT PENA 


Pa 2 


09) Op TAAT OK YADATY Von CN KE 


2 


— 38 Ghadir dalah orang yang tidak menepati perjanjian. Liwa' adalah bendera besar yang 
hanya dipegang oleh panglima perang, sedang para pasukan berada dibelakangya. Artinya: 
“Settiap pengkhianat itu memiliki tanda yang dikenali oleh setiap manusia. 

220 Maksudnya adalah dubur. 





632 - Riyadhus Sholihin — 





2 
Lc KST 
NA EN 
1595. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & beliau bersabda: “Allah berfirman: 

“Tiga orang yang menjadi musuh-Ku nanti pada hari kiamat, seorang 
yang berjanji kepada-Ku tetapi ia berkhianat (ia ingkari), dan seorang 
yang menjual orang merdeka, kemudian ia makan hasilnya, dan seorang 
yang memperkerjakan seorang buruh, tetapi ketika buruh itu meminta 
haknya ia menolak memberikan upahnya.” (HR al-Bukhari)?”' 


re eArA INA SET SENA 


BAB "3 


LARANGAN MENUNGKIT-UNGKIT PEMBERIAN DAN 
JASANYA 


Allah 8s berfirman: 


K6 KORAN Naa FAN TA Cal ang 
ee rabun duh 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 
sipenerima).” (O.S al-Bagarah: 264) 

Dan Dia juga berfirman: 


Tenggat AAN In ME IG3 
Pa) Jekeka" 


NN 13 jae yg WII Ea CA bray aa 


“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 
. kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 





21 Didalamnya ada seorang Rawi yang didhaifkan oleh al-Hafidz Ibn Hajar dan lainnya. 
Lihat kitab saya Mukhtashar Shahih Bukhari (34-Buyu'/ 106-Bab) -N- 


“ 








menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si 
penerima)” (OS al-Bagarah: 262) 


Ag Ng KEANG G3 Hoa 
STAN an Pa tren aa Gk NyEASe, 
ELANG 3. DK Asasa 
Istok seo ingatan AE NI 
Tan TAG ATI TA ca ira »J In SE cat 


pesan . « HKI 


335 35 TA 5 oAIN HP 
GI Ie sa NS DIN 83 


NS ta -. ara Jer 
SM US peta 29 


1596. Dari Abu Dzar «&, dari Nabi #&, Bana bersabda: “Tiga macam orang 
Allah tidak akan mengajak bicara pada mereka nanti pada hari kiamat, 
juga tidak akan memandang, dan tidak mensucikan mereka, bahkan bagi 
mereka siksa yang amat pedih.” Abu Dzar berkata: “Kemudian 
Rasulullah #& membaca ayat tersebut tiga kali.” Lalu beliau (Abu Dzar) 
melanjutkan: “Celaka dan merugilah mereka, siapa mereka wahai Rasul?” 
Rasulullah bersabda: “Orang yang memanjangkan celananya hingga menutupi 
kedua mata kaki, orang yang suka mengingat pemberiannya, dan orang 
yang menjual dagangannya dengan sumpah bohong.” (HR Muslim) 

Dalam riwayatnya yang lain: “Musbil, yaitu orang yang 
memanjangkan celana/kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya 
karena sombong??.” 


“? Kesimpulan dari hadits-hadits isbal: (1) Yang melakukan Isbal tanpa ada perasaan 
sombong diancam dengan neraka, (2) Yang melakukan isbal karena sombong diancam dengan 3 
perkara, seperti dalam.hadits diatas. Dan Ibn Hajar menjelaskan bahwa sengaja memanjangkan 
adalah kesombongan. (-pent) 








634 - Riyadhus Sholihin — 





2 3 EN LEAN UNVA 


BAB 279 
LARANGAN BERBANGGA DIRI 
Allah 8£ berfirman: 


KA LEKEANS SENI MUSI 
NY Ringan 


“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Yang pal- 
ing mengetahui tentang orang yang bertagwa.” (OS. An-Najm:32) 
Dan Allah 8£ juga berfirman: 


Tana ASI AWAY (NA Pa bg. 263 
2 3 1 2 . 
ta WAN LNG RAN CI His 


“NX Mogi 


“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim 
kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.Mereka 
itu mendapat azab yang pedih.” (OS. Asy- -Syuuraa:42) 


AAN ATT SAN Ia Ye papi 
TG ta SISEE, Kira 
P2 SNN Pera 33 
SAN SKT pan Pa Kal IG 





- Riyadhus Shalihin - 635 





1597. Dari 'Iyadh Ibn Himar &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya Allah 8s telah mewahyukan kepadaku agar 
(memerintahkan) kalian saling merendahkan diri (tawadhu) hingga tidak 
seorangpun di antara kalian saling berbuat zhalim terhadap yang lain, dan 
agar tidak seorangpun diantara kalian merasa bangga atas yang lain.” 

(HR Muslim) 


Para ahli bahasa mengartikan al-Baghyu dengan: Zalim atau tinggi 
hati. 


5: PNY KE, Sai 4 ASAN 
SAR 3 ya Efisia Ta BAY J8 
Sania ai $ 39 SATA 2333 
PS mean Pena dgan 
RE AAL KETAT 
CE, bagerl Naya Au 
AIA ASK. NA ya ge 
PA KA An CATAT, 
2030 3 5 03 AN GALANG. age 
3 Tin 


1598. Dari Abu Hurairah #5, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Jika 
seseorang mengatakan: “Binasalah manusia!” maka berarti dia telah 
. menghancurkan mereka.” (HR Muslim) 


SA 


Dan riwayat yang masyhur ahlakuhum dengan kaaf yang dibaca 
dhammah, artinya dialah orang yang paling celaka. Diriwayatkan pula 
dengan kaaf yang dibaca nashab: dan itu berarti larangan bagi siapa 





saja yang takjub dengan diri sendiri, dan memandang enteng yang lain, 
serta menganggap dirinya lebih dari yang lain, maka inilah yang haram. 
Adapun orang yang mengatakannya karena melihat kebodohan manusia 
dalam masalah agama, sedangkan dia mengatakannya karena merasa 
sedih atas keadaan mereka, sedih atas agama, maka tidak apa-apa. 
Demikian dijelaskan dan dipilah-pilah oleh para ulama”, dan di antara 
yang berpendapat seperti ini dari ulama'-ulama' terkemuka adalah: Malik 
Ibn Anas, al-Khaththabiy, al-Humaidiy dan lainnya, dan saya telah 
menjelaskannya dalam kitab al-Adzkaar. 


PPU KUDA Urea »a "Ta 'o 
GB EN AS LA LAN. 
DEA ae NN PA SAN US 

BAB 280 


PENGHARAMAN TIDAK MENEGUR SAPA SESAMA MUS- 
LIM MELEBIHI TIGA HARI KECUALI KARENA 
KEBID?'AHAN ATAU KEFASIKAN YANG NYATA 


Allah 8 berfirman: 


MG AI KAN NG AN Aa 
« Aa pina 23 De In ANN 


- 


Lip haygww 


“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena 
itu damaikanlah antara kedua saudaramu.” (O.S. al-Hujuraat: 10) 


Dan Allah 8£ juga berfirman: 

: Na NE KE NE: 

5) ga UII AA ERA PAN yi 3 
Nadal 


“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” (OS al-Maa'idah: 2) 








IN P3 Hg: Pn ra KTA 4 
-. - : Pe Lari 2 Tp 
Arah YA 1 KENNGS BESAR 
AKA IG AKI hnya 
LAN dgsas (2, Arga yi 9 Seadokas » 
RA NAS 1-9 NI ti MAAN et 
Dp NA KAN kah AN ae 
- Ted ” 
ai. Ag » 4 - 
, PA . 4 S5 
1599. Dari Anas #5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Janganlah kalian 
saling bermusuhan, juga jangan saling memalingkan muka, saling 
membenci, saling hasud, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara, 
dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk membiarkan (mengabaikan, 


tidak menegur sapa) saudaranya lebih dari tiga hari.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


6 BAE ya ea AA 
SE KANG SAI GAN 
JAN EPA AAA, IS 


Gua ANT UD Pan 13 
“« NA NN WA la Jo aag Th jar 


. 
- Pn nan PP - 


$- 
“ 
Aw 


: 
C3 


1600. Dari Abu Ayyub &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Tidaklah 
halal bagi seorang muslim untuk membiarkan (tidak menegur) saudaranya 
lebih dari tiga malam, jika berjumpa yang ini memalingkan muka, dan 
yang itu memalingkan muka, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang 
memulai mengucapkan salam.” (HR. Bukhari — Muslim) 


MPA NE M0 ng T. 

ah 5 ELEGAN 
TN Pe NN ds MPA Pe OI SIN TATO MP AN PAS 
AN ea,0 GARA KE JEY Gea ». Ap 


TN, 2 2 G #1 aan 2. - 
SORE NGAMEN A EN tea € 


- 





638 - Riyadhus Shalihin - 





Pi Wan taye dr Be? Fat Pan "ri 

Ke ana S3 KNNEYAY Ap YG : As 
1601. Dari Abu Hurairah &5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Amal 
perbuatan akan dilaporkan setiap hari senin dan kamis, maka Allah akan 
mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, 
kecuali seorang yang sedang bermusuhan dengan sesama saudaranya 
muslim, ketika itu Allah berfirman: “Biarkan saja dua orang ini 
(jangan diampuni kesalahannya) sampai keduanya berdamai.!” 


Ma 
ALIS 1 
AW 42, Gata IG AANG AS) MN 
NG »$£ TA PANTURA NN Inf 
“sate S0 3 IA Ip Jas AN 


Pe “Aa pe NP PAKA 
. ARE, 9 BASA CP 2 T 


1602. Dari Jabir (S ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 
“Sesungguhnya syaithan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang 
yang shalat di jazirah arab, kecuali yang bisa ia lakukan hanyalah tahrisy, yaitu 
mengadu domba dan mempengaruhi hati mereka.” (HR Muslim) 


« Tahrisy “ artinya merusak hati, dan mengadu domba di antara 
mereka. 


CAN L KOTA Pa ak, ah 
WI IG. ISS Blak ak NY 


“if 


Pata Go Bp SA Reni PAGE £ ni Jas 


Ad 
ana 


ra Kab 995 SATA Pee TU 
NET 


1603. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak halal 
bagi seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya melebihi tiga hari, 





- Riyadhus Shelihin - 639 








barang siapa meninggalkan (tidak menegur) saudaranya lebih dari tiga 
hari, kemudian ia mati, maka niscaya masuk neraka.” (HR Abu Daud 
Ae 2 teng Jaa syarat Imam Kn 


Tangan san Sena 


“ 


“. : €-—3 97 1 3 ae 
235 LELE LY Uh, Bisa Sania 
pepa KATA 


1604. Dari Abu Khirasy Hadrad Ibn Abi Hadrad al-Aslamiy, atau as- Sulamiy, 
seorang sahabat &, sesungguhnya ia mendengar Nabi # bersabda: 
“Barang siapa meninggalkan (tidak menghiraukan) saudaranya selama 
setahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya (membunuhnya).”?2 (HR 
Abu Daud dengan sanad shahih) 

yg 


KE NYA Gta lean 
LI S5 CA ES SI, Je 
PAYUR SE Pa ap 
SNN ae IS, SAYA AE Gita Ka 
Tea Kh ea: AN AG 


ye 
KANAN OI Ps AI Pu 
( 2 - O 7 - . 
SES Weda ASEAN RAY. SG 
- 5, ” 
1605. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Tidak 
halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan (mengabaikan) 


saudaranya melebihi tiga hari, jika lewat tiga hari ia berjumpa dengannya 
hendaknya ia mengucapkan salam, jika saudaranya menjawab salam, 


“&— 


« 


"8 Artinya membunuhnya dengan sengaja tanpa sebab yang dibolehkan syari'at. 








640 - Riyadhus Shalihin — 


maka keduanya mendapatkan pahala, dan apabila tidak menjawab salam, 
maka ia telah mengambil dosa", sedangkan orang yang memulai salam 
tidaklah termasuk mendiamkannya atau tidak menegurnya.” (HR Abu 
Daud dengan sanad hasan. Abu Daud berkata: “Jika mendiamkam 
saudaranya (hijrah) karena Allah, maka tidak termasuk dalam pembahasan 
dalam hal ini. 


KOBE NE STAN 


2 kapat LAS me BABI yng kl AL 
MENJAN IA SI oaa 
BAB 281 


— LARANGAN BERBICARA BERDUA TANPA MELIBATKAN 
ORANG KETIGA & TANPA SEIZINNYA KECUALI KARENA 
KEPERLUAN, SEPERTI BERBISIK-BISIK TANPA 
DIDENGAR OLEHNYA ATAU KEDUANYA BERBICARA 
DENGAN TIDAK DIPAHAMI OLEHNYA 


Allah 8 berfirman: 
Pe. Kay KR PP. - 
ON Sad « JET Ia) NGande 


“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan. "(OS 
al-Mujaadilah: 10) 


2 


Pete "N 2 JR SN, 3 AP er 

SI3E ANIS KE GSE AG AA 
MN NA AANG TANA KANG 

« SANG JA NS ASASI TANI J8 


T 4 MAN, 


"4 Orang yang memulai salam tidak dijawab. Dalam pemberian derajat hasan pada hadits 
ini perlu dikaji ulang, karena dalam sanadnya ada Hilal al-Madaniy, yang dikatakan oleh adh- 
Dhahabiy: “Tidak dikenal” lihat al-Irwa' (2029). 





- Riyadhris Shalihin —” CA 








TENANG Pa KA AN ARA AYI 

Y J8 
NI AA AA RUTE 
sa Pera TE ESA NN 
al AN KALI 
Sd AG. SA IL KELNEIG 
Gaga SG ES A Kenya, 
Kau papan yat as Meta 15 


1606. Dari Ibnu Umar #5, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Jika ada tiga 
orang, maka jangan sampai dua orang berbicara (rahasia) tanpa 
melibatkan orang yang ketiga.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan Abu Daud meriwayatkannya dengan tambahan: “Abu Shalih 
berkata: “Aku tanyakan kepada Ibnu Umar: “Bagaimana jika empat or- 
ang?” Beliau menjawab: “Tak ada masalah.” 


Imam Malik juga meriwayatkannya dalam al-Muwaththa' dari 
Abdillah Ibn Dinaar, berkata: “Aku bersama Ibnu Umar berada di rumah 
Khalid Ibn Ugbah yang ada di pasar, lalu datanglah seorang ingin 
mengajaknya (Ibnu Umar) berbicara (rahasia), dan tidak ada orang lain 
bersama Ibnu Umar & selain aku, maka Ibnu Umar memanggil 
seseorang sehingga kami menjadi berempat, lalu beliau berkata kepadaku 
dan orang ketiga yang dipanggilnya: “Mundurlah kalian berdua barang 
sedikit, karena aku mendengar Rasulullah bersabda: “Janganlah dua or- 
ang berbisik, tanpa melibatkan orang yang ketiga.” 





642 - Riyadhus Shalihin — 





' LI “ 3 9 - AN P 
TA 2- 2 maba 19 2 LA - 
MENGISI AS , bad Jai Anne Y 
Kr EEG KO AP 

aa Y SE De cas 2: aa J8 

AI, NA OA Je 
AA SEN DNAN sg 15 SS 
1607. Dari Ibnu Mas'ud &5, sesungguhnya Rasulullah #$ bersabda: “Jika kalian 
ada bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa orang ketiga kecuali 


kalian berada di tengah orang banyak, hal yang demikian agar tidak 
menjadikannya sedih.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TN AWA BRA AN 


Sajankaan Sam 
BAB 282 


LARANGAN MENYIKSA BUDAK, BINATANG, WANITA, 
DAN ANAK TANPA ALASAN SYAR'IY ATAU MENYIKSA 
MEREKA SECARA BERLEBIHAN 


Allah 85 berfirman: 
- AC. £ 2 AA KING 
TAI AN GI SANG 
AA AN IG ag 
ESA BLK AAN GEN SA, 


9? 
- GP 5 . 
YA seluiapgw “ « Fe YEL Ea 

“Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib- kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan terangga 
yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga- 
banggakan diri.” (OS. an-Nisa':36) 


, 








3G BERISI GEA KN NA 
2.29 setau TA 
CAN AAN AAN AA HA NINA) 
KEKE 24 AA KAA di 

KANG Gea Ra ig NE 
BE Asa. 33 ap 


1608. Dari Ibnu Umar &, sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Ada seorang 
wanita disiksa gara-gara seekor kucing yang dikurungnya hingga mati, 
maka masuklah ia dikarenakan itu ke neraka, dia tidak memberinya makan 
dan minum ketika mengurungnya, juga tidak membiarkannya bebas lepas 
agar makan dari dan apa yang melata di tanah atau serangga. 


C3 NAN (Khasyasyul ardh) dengan kha' yang difathah dan syin 
dobel artinya: serangga atau apa yang melata di tanah. 


Yaa HS Had AA RE AN A 
KEL AE ah ANISA iheyag ag 

Pd 4 ag as Gee ge Nae 1. 2 

FA IKEA 3. 2. s 


tnta LATIN EDP AN edar 
LA NATAN Sana ran SRG 


AAS Di Kg SAE, ag 
PL EA YNA Tu aral KE Per EA 


SEr 


NX 





644 — Riyadhus Sholihin — 


IT ca FN AN Ia at 

“K3 - - ) CA Yg 
1608/?5 Dari (Ibnu Umar &) pula, NN beliau melewati sekumpulan 
pemuda Ouraisy yang memasang seekor burung (dalam sebuah tiang) 
lalu mereka melemparinya sebagai sasaran, dan mereka membayar 
kepada pemilik burung setiap ada lemparan yang meleset, maka tatakala 
melihat Ibnu Umar lewat mereka segera kabur, Ibnu Umar & bertanya: 
“Siapa yang melakukan ini, Allah melaknat orang yang melakukan hal 
ini, sesungguhnya Rasulullah £$ bersabda: “Allah melaknat siapa saja 
yang menjadikan yang bernyawa sebagai sasaran (lemparan, tembakan).” 

(HR. Bukhari — Muslim) 


al-Gharadh artinya sasaran untuk lemparan. 


PN PAN 23-11 Fan ., 
F3 SS KENA 363. Y1.4 


na NA 
Ae sean KS 


KAN AS Ang 


1609. Dari Anas &, ia berkata: “Rasulullah #& melarang penyiksaan terhadap 
binatang (dengan mengurungnya sampai mati).” (HR. Bukhari - Muslim) 


AV ap, 7 


JELANG IL, AE NG. 
c 87 Pa 5 ur. 226 2 
Ie» Uc Vpn nah Aa SA ss Kah 

ena 1G IE 2 JA “— - 
KER A NUya Ne APA KE 
PALANG 


ud -, 3 
- « Ian AG 


25 Palam naskah asli tidak dicantumkan nomor haditsnya, maka kami anggap sebagai 
kelanjutan hadits tersebut di atas dengan kami beri tanda nomor cabang (1608/1) 





- Riyadfus Shalihin - 645 








1610. Dari Abu Aliy Suwaid Ibn Mugarrin &, ia berkata: “Aku adalah orang 
ketujuh dari bani Mugarrin kami tidak mempunyai pelayan kecuali 
seorang budak wanita yang ditempeleng oleh orang termuda di antara 
kami, maka Rasulullah #& memerintahkan kepada kami untuk 
memerdekakannya.” (HR Muslim) 


323 Le BNI BN in 
SS. 96 CNG, PEN EANN 


dea ba 2 IG SES aa ra 


da Ga Ta - gaga » s2 (2 3, 
Ao Igo NT AU KE AP AN 6 


AIA KALA DIES (gi Mangan 


PI Fa 1. “tg 
CASE KAT, Ara 
” -? Ja SL... 
BN ANN & Kak TAN 


PK - 
snp sa sena KE AA 35 
OA 5 Ce Deal «Yasa DGN Kadas IS 
sa He Aug EN 


1611. Dari Abu Mas'ud al-Badri &, dia berkata: “Saya pernah memukul budak 
saya dengan cambuk, maka saya mendengar suara dari belakang saya: 
“Ketahuilah wahai Abu Mas'ud.” Saya tidak memahami suara itu karena 
marah, tatkala ia sudah dekat denganku ternyata beliau itu adalah 
Rasulullah &, ternyata beliau bersabda: “Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, 
bahwa Allah itu lebih kuasa terhadapmu daripada kamu terhadap budak 
ini.” Maka saya jawab: “Saya tidak akan memukul seorang budak lagi 
setelahnya.” 





646 — Riyadhus Sholihin — 


Dalam satu riwayat: “Maka cambuk itu terlepas dari tanganku karena 
wibawa beliau.” 

Dan dalam satu riwayat: “Maka saya jawab: “Wahai Rasulullah, dia 
itu merdeka karena wajah Allah Ta'ala.” Maka beliau bersabda: 
“Seandainya tidak memerdekakannya tentu kamu akan dibakar oleh api 


neraka, atau dijilat oleh api neraka.” Semua riwayat ini dikeluarkan oleh 
Muslim. 


A6 NA KANG AN AW 
ON INA LANTAI AS Sean 
BL RI 


1612. Dari Ibn Umar xy£ibixe, bahwa Nabi # bersabda: “Barangsiapa memukul 
budak miliknya, dengan pukulan hadd, padahal ia tidak melakukannya 
atau menempelengnya, maka sesungguhnya tebusannya adalah 
Pa ” (HR. Muslim) 


Bara TT PA TAAT NUY 
REA Prank MN aa aa San 
IA IA Dri Ka 


rada 


-" “, . . Ce 
Pat 5 dash 
' c pa An Nge 


KEK AO Ba - Macan A9 | 
Tn Wa ap EN 
Naa IN : (4 AG |) ” 





- Riyadfus Shelihin - 641 








1613. Dari Hisyam Ibn Hakim Ibn Hizam :5, bahwasanya ia lewat di Syam 


€ 
. 


melintasi sekelompok petani yang telah didirikan (dipanaskan) pada sinar 
matahari, dan kepala mereka diguyur minyak goreng.” Maka ia bertanya: 
“Ada apa ini?” Iapun dijawab: “Mereka itu disiksa karena Kharaj (pajak 
hasil bumi).” 

Dalam satu riwayat: “Mereka itu ditahan karena jizyah (pajak kepala 
bagi orang kafir dzimmi).” Maka Hisyam berkata: “Saya bersaksi bahwa 
saya benar-benar mendengar Rasulullah && bersabda: “Sesungguhnya 
Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa sesamanya didunia.” 
Lalu dia menghadap sang Amir melaporkannya, maka ia memerintahkan 
agar mereka dibebaskan, maka dibebaskanlah mereka (dari siksa).” (HR. 
Muslim) 


XC adalah para petani dari orang “ajam. 


NAS BRI AS A ENG AU 
A3 SN aa aan Al 


1 
&- 


” 


nh N 


EN SAI Ga egin SAN IT IG 


“ 


N 


Pr KPA KETAT LI ASASI G3 


) 


PNTE GIA PS, 


1614. Dari Ibn “Abbas In£Siklao, dia berkata: “Rasulullah & pernah melihat 


seekor himar yang wajahnya ditandai, maka beliau mengingkari hal itu, 
beliau berkata: “Demi Allah saya tidak akan memberi tanda (dengan 
api) padanya kecuali pada bagian yang paling jauh dari wajah.” Dan 
beliau memerintah pada himarnya lalu himar itu di-coss dengan api pada 
kedua pangkal pahanya, maka beliau adalah orang yang pertama memberi 
cap pada pangkal paha.” (HR. Muslim) j 


SEA adalah keduasisi pangkal paha disekitar dubur. 


“4 


y SA Aca AD GAS 1 
SE BIN REI RE 


648 


uu 


- 


,) 


AANG KEREN ISA 


— Riyadhus Shalihin - 


. 








. 
PP ngyta NYA 1,4 Eh PJK 
IL An dg Gak) 4 "IU 
2 ? z7 
Pa . ae ki at “ NF « ad Lau » 
: AE 3 NI SEN mali 
1615. Dari Ibn “Abbas (x£isixe, bahwa Nabi & pernah berpapasan dengan 
himar yang diberi cap aa dimukanya, maka beliau bersabda: “Allah 
melaknat orang yang memberi cap itu.” (HR. Muslim) 


Dalam satu riwayat Mulism yang lain: “Rasulullah # melarang 
memukul wajah dan memberi cap pada wajah.” 


JAN AA AL - LG NN 
P5 ap NIS JP 


BAB 283 


HARAM MENYIKSA MAKEHLUK HIDUP, HINGGA SEMUT 
DAN SEJENISNYA 


Se psm Jaja SANG SANGE 
: KENA IS X5 2 Saba 259 £ hg . 


2” 9 
4 Wa 


HA AE ALA, Haa 8 
SL GEIRALgo BNI 
FA NTA TP NENEK PEN ANAUA ea 


Suci - 
2 


TA IAI 
KERANA NA 


- 


33 Pn 


Cc 


1616. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Kami diutus oleh Rasulullah # dalam 
sebuah pasukan, beliau bersabda: “Apabila kamu mendapatkan Fulan 


— Riyadhus Shelihin — 649 











dan Fulan —beliau menyebut dua orang Ouraisy- maka bakarlah keduanya 
dengan api.” Kemudian tatkala kami hendak berangkat beliau bersabda: 
“Sesungguhnya aku tadi memerintahkan kamu agar membakar Fulan 
dan Fulan, dan sesungguhnya tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali 
Allah, maka apabila kamu mendapatkan mereka berdua bunuhlah 
mereka.” (HR. Bukhari) | 


2) Lanal GIIIN 83 2. 2 - 
SAAT SELESAI SEGNW 


La - 


ALS pg Bian 
GETAR AG 
33 MEN A Aan SE MELUAS 
» Ia , MESKI GA : TAN 
KAL MELENYAT y Je LA «HN GK 


- 3 aa P 
PAMA 
| ” P 0g EN G -£ ren 
“5 Sh SPN MEN ENY, 


71 
N 


-- : 
“ Sr 


LA 5g IIA Na SAK AN 
JNE Anu JA : A33 | 
1617. Dari Ibn Mas'ud &, dia berkata: “kami bersama Rasulullah #& dalam 
sebuah perjalanan, kemudian beliau pergi berhajat, tiba-tiba kami melihat 
seekor burung (kecil, sejenis pipit, -pent) bersama kedua anaknya, maka 
kami mengambil kedua anaknya. Kemudian datanglah induknya 
terbang” diatas kami. Lalu datanglah Nabi #, beliau bersabda: “Siapakah 


5 
3 2. “ 
32 Begitulah aslinya adalah Ap: dari kata | -u ,a5 yaitu: terbang dan mengepak-kepakkan 
sayapnya pada orang yang ada dibawahnya, demikian yang ada dalam al-Nihayah sedangkan 


yang ada pada Abu Daud adalah & tt yang maknanya sama dengan yang pertama. Sementara 


2 
lafadz yang ada dalam al-Adab al-Mufrid adalah f yang berarti terbang kesana kemari. : 


650 — Riyadhus Sholihin — aa aan 





yang menyusahkan burung ini dengan mengambil anaknya? 
Kembalikanlah anaknya kepadanya.” Dan beliau juga melihat sarang 
semut yang telah kami bakar. Maka beliau bersabda: “Siapa yang 
membakar ini?” Kami menjawab: “Kami.” Beliau bersabda: 
“Sesungguhnya tidak seyogyanya menyiksa dengan api kecuali Tuhan 
pemilik api.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


EK E LN 
BAB 284 


HARAM BAGI ORANG KAYA MENUNDA ATAU 
MENGULUR-ULUR PEMBAYARAN HUTANG (HAK) YANG 
TELAH DITAGIH OLEH PEMILIKNYA 


Allah 3g berfirman: 


IG Sy BEA 
ON AI Dg GAN 


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya.” (an-Nisa': 58) 


Allah & berfirman: 


Pa (aa Bab GNI Io 
TI sd ANA Kan Aan Gal v8 »: SIG 
KN TU IT 
NAS: 2 yi Dg WAN 
“Akan tetapi jika sebagian mempercayai sebagian yang lain, maka 


hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).” (al- 
Bagarah: 283) 


BAGI Ka 
(aa) Wee Ang MEA » 36 


- Riyadhus Shalihin - 651 





. 


Para “C3 
“23 
s Kura ! TA Ngper 


1618. Dari Abu Hurairah &:, bahwasanya Rasulullah # bersabda: “Sikap orang 
kaya yang mengulur-ulur itu adalah kezhaliman, dan apabila (pembayaran 
terhadap) salah seorang kamu dialihkan kepada seorang kaya maka 
hendaklah mengikutinya (menerima).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ng masa SIS AAN KN SEN NO 
LAIN AA Gak BARA 
Da3 Ia AA ENY PKI 
ia KESAA 
AD) GAN BA jab Iya 


BAB 285 


MAKRUH MENARIK KEMBALI PEMBERIAN YANG 
BELUM DISERAHKAN KEPADA YANG DIBERI DAN 
PEMBERIAN YANG SUDAH DISERAHKAN KEPADA 
ANAKNYA ATAUPUN BELUM DISERAHKAN. JUGA 
MAKRUH MEMBELI KEMBALISESUATU YANG TELAH 
IA SEDEKAHKAN DARI ORANG YANG MENERIMA 
SEDEKAH ITU ATAU MEMBELI KEMBALI ZAKAT DAN 
KAFFARAH YANG TELAH IA KELUARKAN, NAMUN 
BOLEH MEMBELINYA JIKA SUDAH PINDAH KETANGAN 
ORANG LAIN 


“, ” 


9 AI ta 
Ati A09 IE Aloe I4 


652 - Riyadhus Shalihin - 





MA e kn AN KAN PANAI y: Je 
sn 


"- 


ya A33 1 22 3 Peta MA KELMEETP 
. PISA 2 an pepaa? ". 


595 NN AG AC ur 
KB Mena din Ienas 
1619. Dari Ibn “Abbas (i£ibixo, bahwasanya Rasulullah #& bersabda: “Orang 
yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang menelan 
kembali muntahnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Perumpamaan orang yang menarik kembali 
sedekahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian ia kembali pada 
muntahnya dan memakannya.” 

Dalam satu riwayat: “Orang yang menarik kembali pemberiannya 
bagaikan orang yang kembali pada muntahnya.” 


LE ELANG ELIA, 
sah Ke ra 2g 


(al 


Saligaska An An Ia 5. 


5 PTP ET 9. C, Pan 
MAL NINEASI UNI TAI, 
94 


9 
sa N 
T £ 


: 


. 
“ 


3 Ifa 


AAN AAA ITN 33 


— Riyadhus Shelihin - 653 











1620. Dari Umar Ibn al-Khaththab &, dia berkata: “Saya telah bersedekah 
seekor kuda (pada sebagain mujahidin) fi sabilillah, ternyata orang yang 
menerima kuda tadi menyia-nyiakannya, maka saya bermaksud 
membelinya kembali dan saya pikir dia akan memberikannya dengan 
harga murah, laly saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah #5, ternyata 
beliau bersabda: “Kamu jangan membelinya dan jangan mengambil 
kembali sedekahmu, meskipun ia memberikan kepadanya dengan harga 
satu dirham karena orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti 
orang yang memakan kembali muntahnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PAN EX E Em 


BAB 286 
MENGUKUHKAN KEHARAMAN HARTA ANAK YATIM 
ae 
SS FA ? 1 G3 2 PI G ra ai 3 
CARA ts mn : 2 TAAT 


- 


Boga « patas TAN SIA 
aduh 


“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 
secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan 
mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).” (an-Nisa: 
10) 

Allah 85 berfirman: 


TA IN. NEIG3 
, Jen Da 


“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih bermanfa'at.” (al-An'am: 152) 





654 - Riyadhus Shelihin — 


Allah 8 berfirman: 


BINI Eat ISIS 
CAP IAIN, tepan BAE NG HS 
“NN. Apidibngua eh 


“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: 
“Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu 
menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui 
siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.” 
(al-Bagarah: 220) 


ora Pe KENANGA 
NYATA Cb ega TAAY 
& san K3 PAGE. IG 
ra ea ban er FEE SISA 
SAN Hah KANE 29157 P3 yee 


NA nd 
SI (AKA » 

1621. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Jauhilah oleh kalian 
tujuh perkara yang membinasakan!” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah 
#&, apakah tujuh perkara itu?” Beliau menjawab: “Syirik (menyekutukan 
Allah), sihir, membunuh yang diharamkan kecuali dengan alasan yang 
hag (syar'i), makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri 
dari medan perang, serta menuduh wanita baik-baik yang beriman dan 
lalai (tidak pernah memikirkan zina, apalagi berbuat, pent) CENGAN 
perbuatan zina.” (HR. Bukhari — Muslim) 





- Riyadfuw Shalihin - 655 





KIP AAKAN 


BAB 287 
KERASNYA KEHARAMAN RIBA 


Allah 46 berfirman: 
KI Lai Ga Ad SANG 
» PANEN (ra 5 2 Jenano IU 
DAG NGEAYAOL Sie 
Ge TA ALYAN Tas Kena TN Ig 
EA PA GP abg Paska ox 
siang WS 26 Ia, La 
» IS afi ah ae an geNan NA 
Ba ga GA SA KATA 5| LAGU, 
»NVA-NVO 220 ' 
PNY HA KAN Hat 5 NG 
. PN aa Fade 
ebi han bean emban ema san nan 
(tekanan) penyakit gila: Keadaan mereka yang demikian Itu adalah 


disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 


656 - Riyadhus Shalihin — 


mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan 
urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang mengulangi (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 
didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadakah.” (al- 
Bagarah: 275-276) 

Sampai pada firman Allah: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).” (al-Bagarah: 278) 

Adapun hadits-haditsnya maka sangat banyak dan hadits-hadits yang 
shahih sangat masyhur antara lain adalah hadits Abu Hurairah pada bab yang 
lalu. (Hadits no. 1621 dan juga hadits 1802, -pent) 


3 Pangan Tears ANK AAN 
Sai AA AG 


34 - Oa ” 9. 

g CL KM 191 DAS 
1622. Dari Ibn Mas'ud &, dia berkata: “Rasulullah # melaknat orang yang 
memakan riba dan orang yang memberikan makanan riba.” (HR. Muslim) 


Dalam riwayat Tirmizdi dan lainnya ada tambahan: “Dari kedua 
saksinya serta penulisnya.” 


AA FP LAENMN 


BAB 288 
HARAM BERBUAT RIYA' 


Allah 85 berfirman: 
ATA IA PAN INA TAM EA UU 


37 Tambahan Tirmidzi ini adalah shahih, lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad 
ringkas no (964) dan Shahih Sunan Ibn Majah dengan sanad ringkas no (1847). 





- Riyadhus Sholihin - 657 








, OKI) gw WEI ) 


“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 
dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 
zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (al-Bayyinah: 5) 


Allah 8£ berfirman: 
par, » SI AA Pala 
SIN Ge KEK on ANA ah 
Ntar. PELAN ng 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 


si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' 
kepada manusia.” (al-Bagarah: 264) 


Allah 3£ berfirman: 
GE NIK KG DI Net Ae 
KEY As AN ata) IS IG3 
NN selai Dygta 


“Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) dihadapan manusia. Dan 
tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (an-Nisa': 142) 


Ta y 
BANI w IIA Jan Ha CI 2. 
In bag.36 DES KANG 
AG KA AL MEN, 
» ya ALA CAK SEN »: ag KEP AI 
PP Pa Aa De Lu BI GA Par Gea an RN NT 
- Ss t . - 
AS — SARA EN Sa AN ) 
9 233 LA 34 2. 
$ #0093 ' WAS pu 
1623. Dari Abu Hurairah «s, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & 


bersabda: “Allah 88 berfirman: “Aku adalah Dzat yang paling kaya, 
tidak membutuhkan sekutu, barangsiapa melakukan sebuah 





658 - Riyadhus Shalihin - 








amalan didalamnya ia menyekutukan-Ku dengan selain-Ku maka 
Aku tinggal ia dan kesyirikannya.” (HR. Muslim) 


CSI 


Ind Apn Laka SGAEG NN 
peng empA KG Gaga SAN 
Bi alas IG Kap 
Senang IG. na at AAS 
Pra an Jeans 
MN me er PA 
CS BE Ao Sa 
Naa Kana TA apn 
Lae MALE 5.6 DA 
AP AKI BA. Ara BA S3 
Fl JOB AE SP 
(ey NBA Aa otak TA R3 Ker uararan Ke 
LA IE Ga ES 33 AS 
6 Mba P an 25 ya 


— Riyadhus Shalihin - 659 


AA nm IT ta & “1 
Ai Ya Yaya MIE 2 das 


Kenau Coagitts SEA BR KA 


CA Pa - “ ” 7 s4 -“' LI ae 
Ge "3 Ya y ga kara 
Band 


1624. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #& 
bersabda: “Sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan perkaranya 
pada hari kiamat adalah orang yang mati di medan perang, dia dihadirkan 
lalu diperkenalkan dengan nikmat-nikmat-Nya (sewaktu didunia, pent) 
ternyata ia mengenalinya, Allah bertanya: “Maka apa yang sudah kamu 
lakukan terhadap nikmat-nikmat itu?” Dia menjawab: “Saya 
berperang di jalan-Mu hingga saya mati syahid.” Allah berfirman: “Kamu 
dusta, akan tetapi kamu berperang agar dikatakan: Si Pemberani!” 
Dan ternyata itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan terhadapnya 
lalu dia diseret diatas mukanya hingga ia dilemparkan kedalam neraka. 
Dan seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, serta membaca al- 
Our'an, dihadirkan lalu dikenalkan dengan nikmat-nikmat-Nya dan diapun 
mengakuinya. Kemudian Allah bertanya: “Apa yang telah kamu 
perbuat terhadap nikmat-nikmat itu?” Dia menjawab: “Saya belajar 
ilmu dan mengajarkannya serta saya membaca al-Our'an dijalan-Mu.” 
Allah berfirman: “Kamu dusta! Sesungguhnya kamu belajar agar 
dikatakan, Alim! Dan kamu membaca al-Our'an agar dijuluki: Sang 
Cari'!” Dan itu semua telah dikatakan. Kemudian diperintahkan 
terhadapnya dan diapun diseret diatas mukanya hingga dilempar kedalam 
neraka. Dan seorang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah dan 
dianugerahi bermacam-macam harta, dia dihadirkan dan dikenalkan 
dengan nikmat-nikmat-Nya, dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya: “Apa 
yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu?” Dia menjawab: 
“Saya tidak meninggalkan satu jalanpun yang Engkau menyukai agar 
disanalah harta itu diinfakkan melainkan saya berinfak didalamnya untuk- 
Mu.” Allah menjawab: “Kamu dusta! Sesungguhnya kamu melakukan 
hal itu agar dikatakan, Dermawan!” Dan itu sudah dikatakan. 
Kemudian diperintahkan terhadapnya, dan iapun diseret diatas mukanya 
hingga dilemparkan kedalam neraka.” (HR. Muslim) 





660 - Riyadhus Shalihin — 


AM Aaerk I NA Ih 

BI BELI Masa SA YO 
AT. Ch, Pn : NIA “9 - Lin 
Laral IG Ind an GI SA 


SY Jt DIN 3 9 GA m1 » » 

MAKS ASIN aon ELANG Pasiya 
ng 5 dika LO an NAK, 

ta Mean 


1625. Dari Ibn Umar iv£isixe bahwasanya sekelompok orang telah berkata 
kepadanya: “Sesungguhnya kami menghadap para sulton kami dan kami 
menyatakan kepada mereka berbeda dengan apa yang kami katakan 
apabila kami telah keluar dari hadapan mereka.” Ibn Umar lola 
berkata: “Kami dimasa Rasulullah # menganggap ini sebagai perbuatan 
nifag.” (HR. Bukhari)? | 


, . Hg ” / » 2 9 7 “ 
LNG Naa ANE BAE Anya 
ai 3, LA Go 1 Into 1 C Ara NI "— 
DAN peka Re ya) AP IG Osac 


"3 


KG, Hn 
PAK, MANIS 
- ek radial 


1626. Dari Jundub ibn Abdillah Ibn Sufyan #5, dia berkata: “Nabi # bersabda: 
“Barangsiapa memperdengarkan amalnya maka Allah memperdengarkan 
dengan amalnya, dan barangsiapa memperlihatkan amalnya (agar dipuji) 
maka Allah akan memperlihatkan dengan amalnya.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


78 Saya katakan: “Beginilah asalnya disini, artinya, hadits ini berasal dari musnad Ibn 
Umar sendiri. Maksudnya dia sendirilah yang menceritakan ucapan orang-orang itu kepadanya, 
ini adalah kesalahan yang datang dari riwayat secara makna. Yang benar hadits ini adalah Musnad 
cucu Ibn Umar yaitu Muhammad Jbn Zaid Ibn Abdilllah Ibn Umar, dialah yang menceritakannya, 
dia berkata: “Berkata sekelompok orang kepada Ibn Umar... Begitulah hadits yang ada pada 
Bukhari (13/149- Fath al-Bari). Dan begitulah secara benar penulis menulisnya pada hadits 
yang lalu no (1549) 

Kemudian penisbatan hadits dengan lafadz tersebut perlu dikritisi karena dua hal, (1) 
Pada Bukhari tidak terdapat lafadz “Pada masa Rasulullah” tetapi hanya ada pada al-Thayalisi. 
(2) Lafadz Bukhari adalah (5 Ul. sedang Lb Du adalah lafadz al-Thayalisi sebagaimana 
yang dikatakan oleh al-Hafizh dalam F' ath al-Bari. -N- 





NS SEA LGS NAN 
PUN Aan Na : Pe 
"aatag 3 BAG ENG K san AG 
MADA MA ya Peda 
Pa CE Ikang ed Wa «As akan BSc 


Aa 
GS 
pe “ 
1627. Muslim juga meriwayatkan dari Ibn “Abbas WElulao 
Artinya: Barang siapa menceritakan dan menampakkan amalnya 
supaya dipuji oleh orang lain maka Allah akan mempermalukannya di 
hari kiamat nanti. Dan barangsiapa memperlihatkan dan memaparkan 
amal shalehnya supaya disanjung oleh manusia maka.Allah akan membuka 
“an dihadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. 


) 


ANA ALA Ip 5 SANG MNYA 
Ye ea - tega NG 
V6: 5 Hanana Ea AG Us Yan AG 


(SA 


ra 


AIO nih 


: Ls 2. 
OI CN Ah An AI 1 
43 T 


Kadi KAA ara (AA : Ga AAN SEN 
Lagi MEA AL SS 


1628. Dari Abu Hurairah &5, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa 
mencari sebuah ilmu dari ilmu-ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu 
wajah Allah dicari, ia tidak mempelajarinya melainkan agar dengan ilmu 
itu ia bisa mendapatkan sekelumit dari kenikmatan dunia maka ia tidak 


662 - Riyadhus Shalihin - 








akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat.” Maksudnya adalah 
bau surga. (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Dan hadits-hadits dalam bab ini banyak sekali 


an (aa Ana Balas 2g IM 


BAB 289 
YANG BIASA DISANGKA RIYA' PADAHAL BUKAN RIYA' 


TNI SERANG AA 
Kao TENANG Raden 


7 


-agyah ANA RE 3G CU ANU VE aye IA 


1629. Dari Abu Dzar &, dia berkata: “Ditanyakan kepada Rasulullah #&: 
“Beritahukanlah kepada saya (tentang) seseorang yang melakukan amal 
kebajikan kemudian orang-orang memujinya?” Beliau jawab: “Itu adalah 
pendahuluan kabar gembira bagi orang mukmin.” (HR. Muslim) 


SN kata TA SAN NA, 
| BA 5 KONI 
BAB 290 


HARAM MELIHAT WANITA YANG BUKAN MAHRAM 
TANPA ADA KEPENTINGANSYAR'I 


Allah 3g berfirman: 


DIAN gag Ya 35 Gua m dan IG 








- Riyadhus Shalihin - 663 





Di js 
No) TA Ol 
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah 
mereka menahan pandangannya.” (an-Nur: 30) 


Allah 8£ berfirman: 


FA TA KA NG AA Ga Aje 


. Yna 3) gw Pa HA 


“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertangung jawabannya.” (al-Isra: 36) 


Allah & berfirman: 
“an ii “ 
KIA ah Ag IK aa SEE 
bygw IIA PEG ENI "3. Ls leg 
“Dia mengetahui pandangan mata yang khianat'”” dan apa yang 


disembunyikan oleh hati.” (al-Mw'min: 19) 
Allah 8£ berfirman: 


ah) Te Lan MEI In dlEdes 


“SesungguhnyaTtuhanmu benar-benar mengawasi.” (al-Fajr: 14) 
tis 4 Ig GG Te Ratan Ta “ 
d3 GAN 4 AANG : RN Ang 
Ta Tea ) “Au 33 

renta ORA AGE GA AN Rap 


. 


KAA IE Po Pa SA Hore 
Phat LNG, 3g AKIK & 


"8 Yang dimaksud adalah pandangan yang terlarang yaitu melihat orang yang haram 
untuk dilihat tanpa ingin diketahui oleh orang lain.” 





664 - Riyadhus Shalihin — 





nela angaMenngen ba Ke 


Ga. JAYA NAN TEA 


1630. Dari Abu Hurairah #, bahwasanya nabi & bersabda: “Telah ditulis atas 
anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkannya, tidak mungkin 
bisa lolos, kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya 
adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah 
mengambil dengan paksa, dan kaki zinanya adalah melangkah, sedangkan 
hati menginginkan dan mengharapkan, dan kemaluan membenarkan hal 
tersebut atau mendustakannya.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini lafadz 
Muslim sedangkan riwayat Bukhari adalah ringkas) 


SERANG SKA Nana MARS j1 


PE... 


ya AA Pane PELUN 3G AG 
WI A33 NE Tas 


NT Wes Sdn MEA Ala AE 
eat "IN Lara, BRG, ag 
NAN HI NS yah 
KIT 1 ENG, 


1631. Dari Abu Sa'id al-Khudri &, dari Nabi &, beliau bersabda: u auhilah 
duduk dipinggir-pinggir jalan.” Mereka berkata: “Wahai Rasulullah kami 
pasti memerlukan majlis-majlis untuk mengobrol disana.” Maka Rasulullah ££ 
bersabda: “Jika kamu tidak mau kecuali tempat untuk duduk-duduk maka 
berikanlah hak jalan.” Mereka berkata: “Apa saja hak jalan itu wahai 
Rasulullah?” beliau bersabda: “Memejamkan pandangan, menahan 
gangguan (tidak mengganggu orang), menjawab salam, memerintah yang 
ma'ruf dan melarang yang mungkar.” (HR. Bukhari — Muslim) 





- Riyadfus Shalihin-— 665 








NGA SANG CN Kan AN 
Mba aan Ngak 

PA NA AA 9 aa ses 
Ca MN SEN GA ES na Neni 


ata 


Ara GNI Ala JG. en Ta Yica 
SANTAI Ka -d IE 1 Yara 3 TON EA 
: SE pe TIP 


1632. Dari Abu Thalhah Zaid ibn Sahl &, dia berkata: “Kami duduk-duduk 
ngobrol di halaman rumah tiba-tiba datang Rasulullah & dan berdiri 
dihadapan kami, beliau langsung bersabda: “Mengapa kalian duduk-duduk 
dipinggir jalan? Jauhilah tampat-tempat duduk dipinggir jalan.” Kami 
menjawab: “Sesungguhnya kami duduk-duduk untuk urusan yang mubah, 
kami hanya mudzakarah dan berbincang-bincang.” Beliau bersabda: “Jika 
tidak maka tunaikanlah hak jalan, menahan pandangan, menjawab salam 
dan baik ucapan.” (HR. Muslim) 


ss adalah -,&65 alan) 
NG NG BELANGS ASN 


PA AC an Paya Ce An 
29) “3 Ss ae »: (“33 . d4 4 
1633. Dari jarir &5, dia berkata: “Saya bertanya Rasulullah & tentang pandangan 


kebetulan. Maka beliau bersabda: “Palingkanlah pandanganmu.” (HR. 
Muslim) 


is 3, Herilng 13 Wa 8g Ayi 


666 - Riyadhus Shalihin — 





' 


KAA Reni MAAN 
Bin BEE syaa 
TAN SIR ANIS 


“tts (as FEE OA 93 
LT SENANG Ss 


2»... 8 ——- 


Ne ma 


1634. Dari Ummu Salamah W£45ixe, dia berkata: “Saya berada disisi Rasulullah 
# dan disamping beliau juga ada Maimunah, tiba-tiba datanglah Ibn Ummi 
Maktum, waktu itu kami telah diperintah untuk berhijab, maka Nabi &£ 
bersabda: “Berhijablah kalian berdua darinya.” Maka kami menjawab: 
“Wahai Rasulullah bukankah dia itu buta. Tidak bisa melihat kami dan 
tidak mengetahui kami?” maka Nabi & bersabda: “Apakah kalian berdua 
juga buta, bukankah kalian bisa melihatnya?” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, dia berkata: Hadits Hasan Shahih)?” 


CX sa 


BIISI KERAS NAN Yo 
AT PAN, IG Aa 
SBN aan 
« AA JASA SE AB dog 


LI 


 — 
2 Demikian penilaiannya, padahal didalam sanadnya terdapat Nabhan Maula Ummu 
Salamah yang keadaannya masih belum begitu jelas. -N- 


2 





- Riyadhus Shalihin -— 667 








1635. Dari Abu Sa'id al-Khudri #5, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Tidak 
dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, juga tidak 
dibolehkan wanita melihat aurat wanita lain dan tidak boleh seorang laki- 
laki berhubungan dengan laki-laki lain dalam satu selimut, juga tidak boleh 
seorang wanita berhubungan dengan wanita lain dalam satu selimut.”7' 
(HR. Muslim) 


ENY AN 


“uu 
BAB 291 
HARAM BERKHALWAT DENGAN WANITA YANG BUKAN 
MAHRAM 
Allah # berfirman: 
P4 


LING AA IN NA Mena 
KENANGA PPA PAT Jang 
.DY 1 Hip Yang 1 (ttm eliaiya 


“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- 
isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” (al-Ahzab: 53) 


KoI GK II NASI 
as YAAA AN Any atas NE SNI 
IS MAN ES EN GS. JG Ata 
.« TAS n AT gue One ea 


ARE Ie 2, 3G ep LP Mud 
SENGAAN PE AAN SP AN 3 


. 


31 Janganlah keduanya tidur telanjang dibawah satu selimut 





668 - Riyadhus Shalihin — 


1636. Dari “Ugbah Ibn Amir 2, bahwasanya Rasulullah # bersabda: “Janganlah 
kamu masuk kepada orang-orang perempuan!” Maka seorang laki-laki 
kaum Anshar bertanya: “Beritahukan kepada kami bagaimana kalau 
kerabat suami?” Beliau jawab: “Kerabat suami adalah kematian.” 


2 adalah kerabat suami seperti saudaranya, putra saudaranya dan 
putra pamannya. 


Png AN GS EGA 
Ga ES AG SKA GI JG 


1637. Dari Ibn “Abbas (£45ixe, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Jangan 


sekali-kali seorang kamu bersendirian dengan seorang wanita kecuali 
bersama mahramnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


aya Kg JEKSAN GS, RGS ANN 
OT das BN AG 
Sa auE HE aa Sa AG 
BAG al eri et uk AAN 
Oey MW AANG SG 


AIA Aa El IS Spa Pipa 


1638. Dari Buraidah #5, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Kehormatan 
istri-istri mujahidin (yang ditinggal perang) atas orang-orang yang tidak 
ikut pergi berperang adalah bagaikan kehormatan ibu-ibu mereka, tidak 
seorangpun dari orang-orang yang tidak ikut berperang yang menjaga 
keluarga seorang mujahidin kemudian ia mengkhianatinya dalam 
keluarganya melainkan ia akan menghentikannya pada hari kiamat, 
kemudian ia mengambil kebaikan-kebaikannya sesuka hatinya hingga 








merasa puas.” Kemudian Rasulullah & menoleh kepada kami, beliau 
bersabda: “Bagaimana perkiraanmu?”?? (HR. Muslim) 


NN AG KE SAY 
BRA Hen ang 


BAB 292 


HARAM LAKI-LAKI MENYERUPAI PEREMPUAN DAN 
PEREMPUAN MENYERUPAI LAKI-LAKI BAIK DALAM 
PAKAIAN GERAKAN DAN LAIN-LAIN 


AYANGANN ERA MN AK TAN 
sai, AS EA ses: Neng Hak At AN 


aa 


SALA CAN “NT “AA - 
KA PA 2553. Ap 39 
LAN dihati MAAN 


1639. Dari Ibn “Abbas ky£ibise, dia berkata: “Rasulullah #8 melaknat orang- 
orang laki-laki yang menyerupai perempuan?” dan orang perempuan 
yang menyerupai laki-laki.” 

Dalam satu riwayat: “Rasulullah #& melaknat orang laki-laki yang 
Pena perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki.” (HR. Bukhari) 


Ope SEKEN GS ANN 
Ra 5 SEAT Kadi La 3S Apa 


ea 
'2 Dia telah diijinkan oleh Allah untuk mengambil dari kebaikan- -kebaikannya sesuka 
hatinya dan sepuas-puasnya, sementara itu watak manusia adalah tamak maka apakah ia akan 
menyisakan sedikitpun dari kebaikan orang yang telah mengkhianatinya?! -pent. 
"8 & Sx adalah laki-laki yang berlagak banci menyerupai perempuan dalam gerakan 
dan na ucapan-nya 





670 - Riyadhus Sholihin — 





TEMA AAA alay dang! 


1640. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: “Rasulullah #& melaknat laki-laki yang 
memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Peda n Kikan 1536. EA na 
Bes UK KAP RS Ba 
Lg na an, 


Apr G1 09 Gr - 
7 sapeganan basi NYGKUI 
SAY 


0 


$ 


« LE, AT an SI « Lx NT LAS 
LAGI Ga tr raya “& SS Waka YG Gta 
bakal 385 SSIGG Geahs 
PAD LIA AG RI LI 
Hare BN 3. pl SAI Ga 
IA SA uk Gt S5. . sea 


- Riyadhus Shalihin -  6Ti 








ketat AP Lea Tete tek ra LIA In c 
TUA nun & si « LAN IA ” 


TG & “1 #4 A 
METE UP Wara 


1641. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Dua golongan 


dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya,yaitu: kaum 
yang membawa cambuk bagaikan ekor sapi, mereka memukul orang- 
orang dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, 
memikat hati dan berlenggang-lenggang, kepala mereka bagaikan punuk 
unta yang miring, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan 
mendapatkan aromanya, padahal aromanya dapat dicium dari jarak 
perjalanan sekian dan sekian.”4 (HR. Muslim) 


bgs be artinya adalah penuh menyandang nikmat Allah tetapi 
kosong dari sikap syukur. Ada yang mengatakan: menutup sebagian 


badannya dan membuka sebagian yang lain untuk menonjolkan 
kecantikannya dan keindahannya. Dan ada pula yang menyatakan: 


. memakai pakaian tipis (atau ketat, -pent) yang dapat memperlihatkan 


warna kulitnya (atau menonjolkan potongan tubuhnya, -pent) 

Lana artinya mengajari wanita lain untuk berbuat tercela seperti 
mereka. Ada yang mengatakan Exa adalah berjalan dengan sombong 
sedangkan £x4z adalah memiringkan pundak-pundak mereka. 


Kepala mereka seperti punuk unta artinya: kepala mereka dibesarkan 
dengan memakai surban atau kain yang diikatkan di kepala“ 


EGA GIS Kar 


BAB 293 


LARANGAN MENYERUPAI SETAN DAN ORANG-ORANG 


672 


KAFIR 


Pad 


03 Aa NSATN ad 
AN AN 2508 SEKS AT NY 


38 Dari jarak 500 tahun perjalanan (-pent) 
"88 Saya katakan: “Hadits ini telah terbukti pada zaman ini, jadi tidak perlu ditafsiri.” 





- Riyadhus Shalihin - 





s 


SEA YEL, 
Paran 


1642. Dari Jabir &, dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Janganlah kamu 
makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya setan itu makan dengan 
tangan kiri.” (HR. Muslim) 


SE ENG EN EN 
BP CIA Tata SI AI. IG 
PES BN IKAN 


1643. Dari Ibn Umar ty£tixo bahwasanya Rasulullah # bersabda: “Jangan 
sekali-kali seorang diantara kamu makan dengan tangan kirinya dan jangan 


pula salah seorang kamu minum dengannya Karena setan itu makan 
dan minum dengan tangan kirinya.” (HR. Muslim) 


n “ 9 tu pera w Nan. 

MEN GSIKENGS RN 3 tt 
ENYA RAI Bas Pns Ia 
aka 


-.- 


2 


da NS Man aa 
Bang DI Aa! Ata ba 
NopA aa AAA Ta 2. pda Pe 
Lg NON pan AT 
A Pa Aek ol oLan “e 
te . 
1644. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah & bersabda: 


“Sesungguhnya Yahudi dan Nashrani itu tidak bersemir maka berbedalah 
dengan mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 





- Riyadhus Shelihin - 673 








Yang dimaksud adalah menyemir jenggot dan rambut kepala yang 
berwarna putih dengan semir kuning atau merah, sedangkan warna hitam 
maka hal itu terlarang sebagaimana akan kita sebutkan pada bab 
sesudahnya. Insya Allah. 


HERAN AAL 
NG ag AA 


BAB 294 
LARANGAN MEWARNAI RAMBUT DENGAN WARNA 
HITAM BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 


3 


ALA sapa ba 


kg 2 


AN PENKERNGS BAN KI 


“ 


por Ita “ “3 3, rd at Pa 
Papan 5 un s3 eno G3 23 
an PP Zi 2G YG 
o193 4 agita 


1645. Dari Jabir &, dia berkata: “Tatkala Abu Ouhafah”5 an Abu Bakar al- 
Shadig tx£45tse, dihadapkan (kepada nabi #5) pada waktu pembukaan 
kota Makkah rambut dan jenggotnya telah berwarna putih bagaikan 
Tsaghomah'” maka Rasulullah & bersabda: “Rubahlah ini dan hindari 
warna hitam.” (HR. Muslim) 


Ba 
“2 Nama Abu Guhafah adalah Utsman Ibn “Amir Ibn Ka'ab Ibn Sa'ad Ibn Tamin Ibn 
Murrah, dia masuk Islam pada waktu Fathu makkah dan menin ggal pada masa Khalifah Umar. 
—pent. 
7 &elaj adalah tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih bagaikan salju. 





PAS SN ESA LA 
sita (Ea SIN 22 JAR ya 


BAB 295 


LARANGAN MEMOTONG SEBAGIAN RAMBUT DAN 
KEBOLEHAN MENCUKUR SELURUH RAMBUT BAGI 
LAKI-LAKI, TIDAK BAGI WANITA 


ON y1 SIG Risa AS 0) YON ANA 
S3 Ga 


1646. Dari Ibn Umar k£i5!xo, dia berkata: “Rasulullah $ melarang Oaza?.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Oaza' adalah memotong sebagian rambut dan membiarkan 


sebagiannya. 
NAMA - Anila Lt? t- 
BER E ANA S JE Agen 


“ct 


ba GAN GA da Basah angan 
Pa BA ESAI NG 2, 
TN NG 


1647. Dari Ibn Umar W£isise, dia berkata: “Pernah Rasulullah & melihat 
seorang anak kecil yang rambutnya telah dipotong sebagian dan ditinggalkan 
sebagian, maka beliau melarang mereka dari hal tersebut dan Beliau 
bersabda: “Cukurlah semuanya atau biarkanlah seluruhnya.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih sesuai dengan kriteria Bukhari — Muslim)" 


Pte 


338 Lihat Shahih Sunan Abi Daud dengan sanad ringkas no. (3535) dan Shahih Sunan 
Nasa'i dengan sanad ringkas 3/1039 no. (4675) 





- Riyadhus Shalihin - 675 








GA CE Kg ' . Lan, Pn Pn aa 
(S 3 Asy e2 pr VANS NINA 
P3) AA KK OI Kau Ts Ta Pa 
1 29 p: Jas ara 3 an Gaal Ag 
£ » nm & 
Kise Kg Os 1GP PING 


Gisa , TAG BIA ISA 30101 
Pa ANT AN MAA ITA ATA 


1648. Dari Abdullah Ibn Ja'far Wy£isisxe, bahwasanya Nabi #8 memberi 
kesempatan kepada keluarga Ja'far selama tiga hari kemudian beliau 
mendatangi mereka dan bersabda: “Janganlah menangisi saudaraku lagi 
setelah hari ini.” Kemudian beliau bersabda: “Panggillah kemari putra- 
putra saudaraku.” Maka kamipun didatangkan, seolah-olah kami adalah 
anak-anak burung (yang ditinggal induknya, -pent). Maka beliau 
bersabda: “Panggilkan tukang cukur kemari.” Lalu beliau 
memerintahkannya dan diapun mencukur rambut-rambut kami.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad sesuai dengan kriteria Bukhari Muslim) 


Ag, AA 1 Mora A3 ad AE Erna 
An urya Karat BESI 


1649. Dari Ali &, dia berkata: “Rasulullah # melarang wanita mencukur 
rambutnya.” (HR. Nasa'1)'? 


"8 Dan juga tirmidzi, dia berkata: sanadnya mudrharrib (tidak stabil) dan penjelasannya 
ada pada ad-Dha'ifah (678) -N- 





676 - Riyadhus Shalihin — 





Pn sa KAN A1 
pena 
BAB 296 


HARAM MENYAMBUNG RAMBUT, TATO DAN PANGUR 
GIGI 


WN Bh SEE 
EKA IEEE) 
DESA ALE AE CA Ob 
MW. PA Ne Lan pr AN AN 


“Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, 
dan dengan menyembah berhala itu mereka itu tidak lain hanyalah 
menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan syaitan 
mengatakan: “Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba 
Engkau dan bagian yang ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar 
akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan 
kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga- 
telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan 
akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka 
merubahnya.”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung 
selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” 
(an-Nisa' : 117- Pasi 


Ge tas MEA IIGSATSE Ane. 
KAIN IG RE 
AG UNI nay REI 


- Piyadhus Shalihin - — 6TT 


- 
w 
GAN 
T. 
- 
N 








— Gan 4 
KEK AA Saba PAN ANA 


ef Hap TA Kn 
segan Tr G3 
PENIPUAN GAIA 
KLO A NN PATAH FA PE AANG 
je OKenga Sa 


1650. Dari Asma xy£i5!xe, bahwasanya seorang wanita telah bertanya kepada 

nabi &, ia berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya putriku terkena 

“ sejenis penyakit pada kulitnya sehingga rontok rambutnya, dan kini saya 

akan menyemirkannya, apakah boleh saya sambung rambutnya?” Beliau 

jawab: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang 
disambungkan.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Yang menyambung rambut dan yang minta 

disambungkan rambutnya.” 


GARA 


Percobaan perempuan itu “ Ggs “ artinya: adalah tersebar dan rontok. 


ag uu 


A33 
dengan rambut orang lain. Dan “ APA “ artinya: Perempuan yang 
rambutnya disambung. Sedangkan “ #552f “ artinya: Perempuan yang ' 
meminta orang lain agar menyambung rambutnya. 


Aan 4. AE GENGS 3 NONA YA 


1651. Dari Aisyah (x£ib!iso, mirip dengan hadits diatas. (HR. Bukhari — 


Sedangkan artinya: perempuan yang menyambung rambutnya 


Muslim) 
LI PPN NA 3 
SD LA PPAS AA 9 NNOY 





an. 


naga 151 Aa Aoa AN ESA ATA 

HS pin ya kan GE AN Ie : Uk AN 
5 ISC nara Tg 4. 
LA SME SANG IE AAN 


“. 
LL. 


8 An AAS KAA “1 F1 AL NI PRA ap ka” 
Et lebi DANG PE 
P z 


0 2 9 ar #1 KP! 
PAP LAN MEN AI) 


1652. Dari Humaid Ibn Abdurrahman, dia mendengar Mu'awiyah -, 
berkhotbah pada waktu dia haji“' dari atas mimbar (Nabi &), dia 
mengambil potongan rambut dari tangan pengawalnya dia berkata: “Wahai 
penduduk Madinah manakah ulama kalian?! Saya mendengar Nabi #& 
melarang hal seperti ini dan beliau bersabda: “Sesun gguhnya Bani Israel 
hancur tatkala para wanitanya memakai ini." 


vc dit Tag Pa P) - 
BIG SIA GANGA ANN 
FE KEENAEN KP ANGIN 


1653. Dari Ibn Umar ky£ibtxe bahwasanya Rasulullah & melaknat wanita 
yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan juga wanita 
yang membuat tato dan yang memintanya. (HR. Bukhari — Muslim) 


PA «1 ae Aanan 3 N 1Jna MA 

DN SEREH ama A1O4 
uan 3 Na, AA -, 2 

SEN 9 SEN EA ORARI 


) ” 2 9 
WAE ITE SAN yi) 


LG LAYAN AA Ya PENA 


M0 pada tahun S1 H, (-pent.) 

#4 Yang lebih buruk dari menyambung rambut diatas adalah rambut pasangan dalam 
bentuk kopyah yang biasa disebut dengan Barukah berbeda dengan sebagian orang yang belajar 
figih yang tidak mengetahui hadits yang mulia dan tidak memahaminya!! 





- Riyadhus Shalihin - 679 








233, ng AN LA NAGA 3 
ENYA "9 He 45) ls c ABSES 
AE : Vi kilo gw GK SG 


” 


Pata . Ft ie 13 Ie 4 
TEE AN 5 SD Du INN » 
SN LA Iu ba Ao € ata AT 
@ 2 - 9 ia , ” 
LAN aj EN 


Pat ah 
CA ten II G AM 
s . .. ap 

Hp Yaa gaya SS PPT ANA 
1654. Dari Ibn Mas'ud &, dia berkata: “Allah melaknat wanita yang membuat 
tato dan yang minta dibuatkan, wanita yang men gambil sebagian alisnya 
dan wanita yang merenggangkan gigi-giginya, wanita-wanita yang 
merubah-rubah ciptaan Allah.” Maka seorang wanita berkata kepada 
ibn Mas'ud tentang hal itu maka Ibn Mas'ud menjawab: “Mengapa aku 
tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan hal itu ada 
dalam al-Our'an? Allah berfirman: “Apa yang dibawa kepadamu oleh 
Rasulullah maka terimalah dan apa yang ia melarang kamu 


daripadanya maka tinggalkanlah.” (al-Hasyr, 7) (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Pen gan adalah wanita yang memangur sebagian giginya agar 
renggang sedikit dan nampak indah, ini disebut pula dengan #55. 
Sedangkan &xp adalah wanita yang mengambil sebagian alis“? wanita 
lain supaya nampak tipis dan cantik, dan oran g yang memintanya disebut 


Ja Fa 3 g 


- 


“2 Penyebutan alis disini bukan dalam rangka perbatasan, tetapi sekedar contoh karena 
EN adalah " 4511 (mencabut) yang tidak hanya berlaku pada alis ataupun muka, lihat 
kembali kotab saya Adab al-Zafaf, Hal. 114 -N- 





“4 emak au av 


BAB 297 
LARANGAN MENCABUT UBAN PADA JENGGOT 


SANG 2) AAL ON : Ns sea Z Gek Lya pke 00 


peri KANAN Ye yi Para Rata 
&. 


SN TN Mu Dany Ka 
Saya EIHINIG Ina KIA 


.. 
g ea 
1655. Dari Amr Ibn Syu'eb dari bapaknya dari kakeknya 5, dari nabi #5, beliau 
bersabda: “Janganlah kamu mencabut uban, karena ia adalah cahaya 
seorang muslim pada hari kiamat.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu 
Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad-sanad hasan dan Tirmidzi 
berkata: Hadits Hasan) 


AAN BEENGS 5 TN, na 
SPO 4 PAN AAA VGA NE Eun NG AN 


KIA 


1656. Dari Aisyah Kx£ixixe, dia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Barangsiapa 
melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dari agamaku ini 
maka ia tertolak.” (HR. Muslim) 


NN 





- Riyadhus Shalihin —- 681 


PAPAN! oa AA 


Te - be 0. 
9, na KAN 
5 Ps LAS ya Ka ... 5 2 ang 
BAB 298 


MAKHRUH ISTINJA' DENGAN TANGAN KANAN, BEGITU 
PULA MENYENTUH KEMALUAN DENGAN TANGAN 
KANAN TANPA UDZURSYAR'I 


JW ATA B3 
ALS Kn Safa 
Naa HE AN IS MIL TE MAL TN 

Penabna NS Adu 


1657. Dari Abu NAN #, dari Nabi #5, beliau bersabda: “Apabila salah 
seorang kamu kencing maka jangan memegangi zakarnya dengan tangan 
kanan dan jangan cebok dengan tangan kanan dan janganlah bernafas 
dalam tempat minum.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dalam bab ini terdapat hadits shahih yang banyak sekali. 





682 - Riyadhus Shelihin — 


Frorgarg HAB LAN 
CE ND Sana ye 


ne Aa 
BAB 299 


MAKHRUH BERJALAN DENGAN SATU SANDAL ATAU 
SEPATU TANPA UDZUR, DAN MAKHRUH MEMASANG 
SANDAL ATAU SEPATU SAMBIL BERDIRI TANPA UDZUR 


Jam LANGKA 

BAM NI AI 1.36 SANA 

BPA ATA MERE 
ME KAP IA 


Pedan 


1658. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Janganlah 
salah seorang kamu berjalan dengan satu sandal, hendaklah memakai 


sandal pada keduanya atau melepasnya semua.” 
Dalam satu riwayat: “Atau hendaklah melepas keduanya.” (HR. 


Bukhari — Muslim) 


“ NA 27 2329 » 
Sip Osis AGE 4 ala La SEA 01 


TES Fa LGA FOR -. 
CA 


— Niyadhus Shelihin - 683 











1659. Dari Abu Hurairah -&, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Apabila sz alah satu tali sandal kamu putus maka janganlah 
berjalan dengan satu sandal hingga ia memperbaikinya.” (HR. Muslim) 


1 - 4 » 
. £ Wesstak KERING PE 2. 
Ke ah DAN GAYA TE 


1660. “Dari Jabir &, bahwasanya Rasulullah #& melarang seorang laki-laki 
mengenakan sandal sambil berdiri.” (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


Been: KELAS 
AA dio Gan 


BAB 300 


LARANGAN MEMBIARKAN API MENYALA KETIKA MAU 
TIDUR ATAU SEJENISNYA BAIK LAMPU MINYAK ATAU 


LAINNYA 


JG ANA KANGEN 


3 PNG 11 Kira 
NE TAYA GAN Kenanga i 


1661. Dari Ibnu Umar &, dari Nabi & beliau bersabda: " Jangan kalian 
membiarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur!.” (HR. 


Bukhari — Muslim) 


TE NE  Ly aa TK 13 Tr 

PA AAN GS Spa se sn 
NA UN artihar 
239 de. Pala KUBA Aa tel tt 
PAN 4s nba. NE SE 








684 - Riyadhus Shalihin — 


1662. Dari Abu Musa al-“Asy'ariy &, dia berkata: “Telah terbakar sebuah 
rumah di Madinah yang melahap penghuninya pada malam hari, maka 
ketika diceritakan kepada Rasulullah & tentang nasib mereka, maka 
beliau bersabda: “Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian, maka jika 
kalian tidur matikanlah api (lampu)!.” (HR. Bukhari — Muslim) 


2 - 9 NN NG 
ANTA AS NY 


1 gas Si AE IG 
eny SAGEA (KE Ja areal 
SENAR 


KS Seiis, AN AAS Sa 


NG « Kera ISS 
1Ju 2 Lee Ja 2 9 
Di Cp pRgn HE cah & PESAN )» 


1663. Dari Jabir &, dari Rasulullah # bersabda: Na semua wadah, dan 
ikatlah mulut siga' (tempat minum)'?, tutup semua pintu, dan matikan 
api, karena sesungguhnya syetan tidak akan bisa membuka tempat 
minum, tidak bisa membuka pintu, juga tak akan bisa menyingkap wadah. 
Andaikan seorang di antara kalian tidak menemukan tutup kecuali 
sebatang ranting maka lakukanlah, dengan menyebut nama Allah, karena 
sesungghunya tikus bisa menyebabkan kebakaran pada penghuni rumah.” 
(HR Muslim) 


al-Fuwaisigah artinya tikus, tudhrimu artinya membakar. 


18 Siga' adalah kantong air yang terbuat dari kulit 








— - Riyadhus Shalihin -— 685 





PN TAN, ag | 
£5 G3 ASIN aa 123 


BAB 301 
LARANGAN MEMAKSAKAN DIRI, YAITU PEBUATAN ATAU 
UCAPAN YANG TIDAK ADA MASLAHATNYA DAN PENUH 
DENGAN KESULITAN 
Allah #£ berfirman: 


Da Ae A ae Kh 496 
LAT  Gotagua Rar 


“Katakanlah (hai Muhammad): “Aku tidak meminta Ta An 


kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang 
mengada-adakan.” (Shaad: 86) 


Letra 14 PAP Sg 
Kap SUREN. P0: Wit 
&Erng rn 


1664. Dari Ibnu Umar «s, ia berkata: “Kami dilarang untuk Sana diri 
(AR. Pa 


55 ika "AS KENA, A Tenayan Ane 
4 


Ke aga a 
£ bai 
5. G. “a33 
. cina | ebeg 


ara NAS (ke (Ki KS Kg 28 
ai Lg D 


aja Hen SIIGAIG AI 12 


686 - Riyadhus Shalihin — 








PAT 9 5 “KENA G3 Ata keaG UH 


1665. Dari Masrug, ia berkata: “Kami masuk ke rumah Abdullah Ibn Mas'ud 
#6, maka beliau berkata: “Wahai manusia, barang siapa mengetahui 
sesuatu maka hendaklah mengatakannya, dan barang siapa tidak 
mengetahui maka hendaklah ia ucapkan: “ Ki. ” Karena 
sesungguhnya termasuk dari ilmu, jika seseorang mengatakan terhadap 
apa yang ia tidak mengetahuinya: “ Kn (Allah Yang Lebih Tahu).” 
Allah berfirman kepada Nabi-Nya: “Katakanlah (hai Muhammad): 
“Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, 
dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.” 
(HR al-Bukhari) | 


CAN Pa TE: Bis 


BAB 302 


HARAM MERATAP, MENAMPAR PIPI DAN MEROBEK 
PAKAIAN ATAS KEMATIAN SESEORANG, DEMIKIAN 
JUGA MENCABUT DAN MENCUKUR RAMBUT 


AAA NN KN Aa 
(LAAUA LENGAN GS A11 


4 
. - 


hh BEAN 1 LAN HN £ 2 
To Yak 
TEA 0 TAN IIS 


. 
”- 


1666. Dari Umar Ibn al-Khaththab #5, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: 
“Mayit itu di siksa di dalam kuburnya dikarenakan teriakan dan ratapan 
(keluarganya).” 

Dalam riwayat lain disebutkan: “Selama ia diratapi” 








rd, Pra KAIN, “- 13 
ANIS IS IS SAN GA) d Aini 289 NI 
- P KA 233 3 P « AA wi 
BN SN AAA. 
K3 Pe Lai ANN oa Ro 
SE SE JUS 


1667. Dari Ibnu Mas'ud #5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Bukan 
termasuk golongan kami siapa yang memukul dan menampar pipi, 
merobek-robek baju, dan berteriak dengan teriakan orang jahiliyah.” (HR. 


Bukhari — Muslim) 


AL NOT Taat 
AE Gian Haa Ya 2 3 -YNA 
As “GG Pad akan 2 274 1 23 - 
: AA ye Apa Ng 
Hi Jos sena 
de Naba Lt LA 
Da Sp 13 magang BA Aa 2 Sy 


an BUG 
Gasa dn, 


TA n£ ta Da 
Peng » Ken aa ud PANPa ) 
— Jana S 


1668. Dari Abu Burdah, ia berkata: “Abu Musa sakit dan tidak sadarkan diri 
dalam pangkuan istrinya, maka segera wanita itu meraung-raung dengan 
keras, maka Abu Musa tidak bisa mengingatkannya, dan ketika sadar 
beliau berkata: “Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah berlepas diri 
darinya, sesungguhnya Rasulullah £& berlepas diri dari perempuan yang 
meraung-raung, yang mencukur rambutnya, dan yang merobek-robek 
bajunya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ad 


ve 


» 








688 - Riyadhus Shalihin — 


Shaaligah adalah perempuan yang mengeraskan suaranya dengan 
meraung-raung dan kesedihan, Haaligah yang mencukur rambutnya 
ketika mendapatkan mushibah, Syaaggah adalah yang merobek-robek 
bajunya. 


“ 2 
Ce , Any SMAN ANA 


Ma ai 
Hb Ha 
pg. - “.- 
Tana KAP) “ 5 Pa 0, 
PA EA TA 


1669. Dari al-Mughiirah Ibn Syu'bah «5, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
# bersabda: “Barang siapa diratapi atas (kematian)nya, maka ia akan disiksa 
sesuai dengan ratapan tadi nanti pada hari kiamat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Tg ?pa G1 
65- yg Aa KLIEN Aw. 
AA Cs WI NIS Sa en 
BIA SIN 


.. 

1670. Dari Ummu “Athiyyah Nusaibah (x£45!x», ia berkata: aa Pa 
memerintahkan kami ketika bai'at agar jangan sampai kami menangisi 
mayit dengan meraung-raung.” (HR. Bukhari — Muslim) 


- TAN ae pem, Hah 
LA KERIS GAES 
KA IA EANCTALUT en NS, S3 
LK AISI NG GBI 

ENG 


- Riyadhus Shalihin — 689 








1671. Dari an-Nu'man Ibn Basyir «5, ia berkata: “Abdullah Ibn Rawahah tidak 
sadarkan diri (pingsan), maka saudara perempuannya menangis dan 
berkata: “Oh bukit naunganku, oh wahai pelindungku, oh ini dan oh itu, ia 
menghitung jasa-jasanya. Maka ketika Abdullah tersadar beliau berkata: 
“Kamu tidak mengatakan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku: “Apakah 
kamu seperti itu?.” (HR peang 


La Pe Na 2, “6 Ka Ne FS NY 
SA Ah YAA ME: NG EA 


Oh 5533 9 


ES Kemenag 
MAAN 3 AANG Dyna, 
WEI PE "IKA 
5 KELANA 2 802 Kn Kara 
2 X5 nana, Ka IG | 
en LA PA YAN CA AAN 
REA KAA AI vb 


1672. Dari Ibnu Umar &, ia berkata: “Sa'ad Ibn Ubadah #5, sakit parah, maka 
Rasulullah # datang menjenguknya bersama Abdurrahman Ibn Auf, 
Sa'ad Ibn Abi Waggas, dan Abdillah Ibn Mas'ud &, maka tatkala beliau 
masuk ternyata Abdullah Ibn Rawahah pingsan”4, maka beliau bertanya: 
“Apakah ia sudah meninggal?” Mereka menjawab: “Belum wahai 
Rasulullah.” Lalu Rasulullah # menangis, maka tatkala melihat Rasulullah 
menangis merekapun ikut menangis, lalu Rasulullah bertanya: “Apakah 


“4 Maksudnya baru saja pingsan, dan pertanyaan Rasul & artinya “ Apakah ia sudah 
mati?” 





kalian mendengar (tangisanku)? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa . 
(mayit) gara-gara air mata yang menetes, juga kesedihan hati, akan tetapi 
Dia menyiksa dengan ini!” Lalu beliau menunjuk kepada lidahnya.” Atau 
juga merahmatinya (karena ucapan baik dari lidah).” (HR. Bukhari — | 


Muslim) 
TE SELANG SKA ANN 
a PLAN D 2a Cet (4 kits, Lt. 
KERAS AA a32 
LA NIAGA IA 


WA 


1673. Dari Abu Malik al-“Asy'ariy 4, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: 
“Perempuan yang menangis dengan keras (atas mayit), jika tidak 
bertaubat sebelum mati, maka ia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat 
dalam keadaan memakai celana yang terbuat dari ampas pohon padi 
(yang mudah terbakar), dan baju dari penyakit kulit.” (HR Muslim) 


siaga doa Asesawi 
SENI GE BEN IG ES 
YEN ika 


1674. Dari Asid Ibn Asid seorang tabi'in, dari seorang wanita sahabat yang 
ikut berbai'at kepada Rasulullah &, ia berkata: “Salah satu isi bai'at 
dalam masalah yang ma'ruf yang kami dilarang melanggarnya adalah, 
agar kami tidak mencakar-cakar dan melukai wajah, tidak meneriakkan 
kata-kata celaka, tidak merobek-robek baju, serta tidak menggerai rambut 








(mengawut-awutkannya karena sedih yang mendalam).” (HR. Abu 


Daud. Dengan sanad hasan) 
- 


NN Stan, 3 Ko 
AAA KSANGG Saga IE No 
PT ea, 1 CG APE RO PAN Dae atad It 
are Aan DS nyala» 1 JG SAE 
' “ G ,) LAI Fpi se “. 
Ja EN ASEAN DAA ITU, 


g B. .w 33 o G ? 
Te Esta 29. (SNI, AG 


8-7 


am KA INK AT 
IA ad aa Ana. & ly» 
1675. Dari Abu Musa -5, sesungguhnya Rasulullah $ bersabda: “Tidak ada 
seorang mayitpun yang mati, kemudian keluarganya menangisinya seraya 
berkata-kata: “Oh gunung (pelindungku)!, oh pengayomku!, atau yang 
seumpama itu melainkan diutus kepadanya dua malaikat memukul-mukul 
dadanya seraya mengatakan: “Apakah kamu seperti itu?” (HR Turmudzi, 


dan ia berkata: Hadits hasan) 
al-Lahz artinya mendorong-dorong dengan tangan di dada seseorang. 


) - PN “G 
NAN  Aaa | an aa 
AN gtu) 8: Je LAN GD SBN yEG Ya 
Tn IU AD ea ata 
- ea eka PLN aa 
AAN SEA 
1676. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Dua perkara 


terdapat pada manusia, keduanya pada mereka adalah bentuk kekufuran, 
mencaci nasab, dan niyahah (meratapi mayit secara keterlaluan) (HR. 


Muslim) 


692 - Riyadhus Shelihin - LN LaLLaNNN NN uan Naam vameamawmnam—m—wpa 


HBtan KA EnO MAAN 


pns Asa, si 
 £ 


BAB 303 


LARANGAN MENDATANGI DUKUN, TUKANG TENUNG, 
PERAMAL, PENCARI JEJAK DENGAN KERIKIL, DAN 
SEMACAMNYA 


AI PI BEAN EM NW 
Trs Ban Ibu € CAK ARUN ng 
Ia NATA. AE «4 KE Sma 
ES Ca Sesat A12 YAN 
MIA Sean AA PATRA tawa 3 
kaka TE RATA, 

xG IC ara Kak Dn Oa 3 . 


5 


an S AN. LE R99 cs 


- Riyadhus Sholihin — 693 











dp ea LA n na" aa 
Pen tega alga 
LY n n mn - ce 


£ 


Ki RU NE DN CA 
SIN AN Sage 22 NA Agar Oni 
Me ia Dia PM UNA 
| KA YG CansGi 


1677. Dari A'isyah WSibiao, ia berkata: “Orang-orang bertanya kepada 
Rasulullah #& tentang para dukun, maka beliau menjawab: “Mereka 
bukanlah apa-apa (tidak berarti sedikitpun).” Lalu para sahabat berkata: 
“Wahai Rasulullah & sesungguhnya mereka terkadang berbicara tentang 
sesuatu dan ternyata benar-benar terjadi?” Maka Rasulullah bersabda: 
“Kebenaran itu adalah sesuatu yang dicuri oleh satu jin, lalu ia lontarkan 
pada telinga kekasihnya (dari manusia), dan merekapun mencampurinya 
dengan seratus kebohongan.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam riwayat al-Bukhari dari A'isyah Ie£lolae, Sesungguhnya beliau 
mendengar Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya para malaikat turun 
ke al- “Anaan —yaitu awan— lalu mereka saling bercakap-cakap tentang 
masalah yang diputuskan di langit, dan ternyata syetan mencuri dengar 
pembicaraan mereka, dan iapun berhasil mendengarnya, lalu ia sampaikan 
kepada para dukun, maka para dukun itu mencampurkannya dengan 
kebohongan dari diri mereka sendiri.” 

Arti ucapan beliau yagurruha dengan yaa' difathah dan gaaf serta 
raa' di dhammah adalah menyampaikannya. 


N San Ea GAN RE 
PK NN PA PAS 
Pan ua 


1678. Dari Shafiyyah binti Abi “Ubaid Infiblseo, dari beberapa istri Nabi &, 
dari Nabi #5, beliau bersabda: “Barang siapa mendatangi peramal, lalu ia 


—“ 


N 


€ 





694 - Riyadhus Sholihin - 





2 
bertanya sesuatu kepadanya dan mempercayainya, maka tidak akan 
diterima TA selama 40 hari.” (HR. Muslim) 


Pa KANG HA yha NYA 
Aemua ni CP LA UTAT 
WEI GG ega Naa S9 INA ada 
SE KKG BEA Pes 
ENY TE ISA 

BS BIG AAN 


AANG TA IL an AAN 
Ng3 PA ATA 


1679. Dari Oabishah Ibn al-Mukharig &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
#& bersabda: “ Iyafah (membuat garis-garis di tanah untuk meramal), 
thiyaraoh (pesimis karena melihat sesuatu), dan melepas burung untuk 
menentukan pilihan (mengundi nasib) adalah termasuk perdukunan.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan”. Berkata Abu Daud: “Thargu' adalah 
melepas, yaitu melepas burung dengan tujuan untuk menentukan 
langkahnya, pesimis atau optimis berdasar arah terbangnya burung, maka 
jika terbang kearah kanan dia optimis, tetapi jika terbang kearah kiri, 
maka ia pesimis dan tidak mau melakukan pekerjaannya. Abu Daud 
berkata: ““Iyaafah' artinya menulis garis-garis di tanah. 

Al-Jauhariy dalam kamus as-Shihaah berkata: “al-Jibtu adalah 
sebuah julukan untuk patung, dukun, dan tukang sihir, dan semacamnya. 





4S Demikian dikatakan oleh Abu Daud, padahal dalam sanadnya terdapat Hayaan Ibn al- 
“Alaa' yang tidak diketahui kualitasnya, lihat kitab Ghaayatul Maram 299. 








AN an JG JG KANGEN 


Baku gata CAN as HAB agan: : ta 
CP KI 32Kanga. (ISS ad 


1680. Dari Ibnu Abbas «5, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Barang siapa 
mempelajari sedikit tentang ilmu perbintangan (astrologi), maka berarti 
ia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, semakin banyak ia pelajari 
semakin bertambah sihir yang dilakukannya.” (HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih) 


KEY aa £ EN HIM 
AE 3G Pa aa APE NAP AT 
AE EN SEIG Cerah DENLUE 
383». 6s SAI an Huge Ian 
Sean LI RILIS MAN NE 


TK 


sN 


“ 


Pa 


2 GR BNN Gadesse Ku: ISS 3, sk 


' 


SANG « Ra Alas 


1681. Dari Mu'awiyah Ibn al-Hakam &, ia berkata: “Aku berkata pada 
Rasulullah 25: “Wahai Rasul sesungguhnya aku baru saja meninggalkan 
masa jahiliyah, dan Allah telah mendatangkan Islam, dan sesungguhnya 
sebagian dari kami ada beberapa orang yang mendatangi para dukun, 
(bagaimana pendapat anda)?” Beliau menjawab: “Jangan kau datangi 
mereka!” Aku bertanya lagi: “Sebagian dari kami ada yang pesimis 
dengan melihat sesuatu?” Beliau bersabda: “Itu hanyalah sesuatu yang 
dirasakan dalam hati mereka (kekhawatiran mereka), maka seharusnya 








jangan menghalangi mereka untuk berbuat.” Aku bertanya lagi: “Ada 
juga sebagian kami yang membikin garis-garis di tanah?” Beliau bersabda: 
“Dulu ada seorang Nabi yang menulis garis-garis, maka barang siapa 
bisa menyesuaikan dengan garisnya itu, maka itu boleh” (HR.Muslim) 


MEN A NS SDA NE 
TEA Pa Kena: PALA YAA 
EA IG 


1682. Dari Abi Mas'ud al-Badriy &, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah #5, 
melarang hasil penjualan anjing, maharnya pelacur”, dan upaya dukun.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


PANGAN 4 
BAB 304 
LARANGAN PESIMIS KARENA SESUATU 


"- 


RB MEA Na 


Dalam bab ini ada hadits-hadits yang telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 


273 4 Ke ga 1 Yara 
2 “ 206362 NS 2NN 
Sa A1 Sat IIA er "Li 
(ai Lag. 16 Wu NI A SI Sh ” 
Bela KE 36 





46 Akan tetapi kita tidak mengetahui garis-garis Nabi tadi dan tidak mungkin bisa 
mengetahuinya, maka hukumnya haram (-Pent) 

147 Yaitu wanita yang menjual diri, maksudnya apa yang dibayarkan kepada pelacur atas 
pekerjaannya, dinamakan mahar karena kemiripannya. Hulwaanul kaahin artinya ongkos yang 
diberikan kepada dukun atau tukang tenung atas pekerjaannya. 





- Riyadhus Shalihin - 691 





1683. Dari Anas -, ia berkata: “Rasulullah &, bersabda: “Tidak ada penularan 
dan tidak ada pesimis karena melihat sesuatu, dan aku terkesan dengan 
Fa'l (optimis).” Para sahabat bertanya: “Apa artinya fa” wahai Rasul?” 
Beliau menjawab: “Ucapan yang baik.” (HR. Bukhari — Muslim) 


5 SE SELERA SEN 


3 Aa 


LI ARTI 33 3 NS, AGE 
ae Hen BG SANG 


1684. Dari Ibnu Umar Wx£ibixo, ia berkata: “Rasulullah $ bersabda: “Tidak 
ada penyakit menular (yang berpengaruh dengan sendirinya), tidak ada 
kesialan, dan kalau memang kesialan itu ada pada sesuatu, maka bisa 
jadi di rumah, wanita, dan kuda.” (HR. Bukhari — Muslim) 


(ne ' en 
TE BENANG Sh 
Geng erna 


1685. Dari Buraidah &, sesunguhnya Nabi & tidak pernah merasa sial karena 
sesuatu.” (HR. Abu K3 dengan sanad shahih) 


( S JEKEAN AE AE 
BN NS ME LS la | 

AT “Cg Ka ss LA 
CI BEN PEN TE OR NAI 


48 Thivarah diambil dari Tarhayyur yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu, Ibn al- 
Atsir berkata: “Asalnya mereka mengkaitkan nasib sial dengan burung atau rusa yang melintas, 
sehingga dengan begitu mereka mengurungkan tujuan semula maka syari'at Islam melarang dan 
membatalkannya. 

49 Yang dimaksud dengan sialnya rumah adalah sempitnya, sedikitnya perabotan dan 
jahatnya tetangga, sedangkan sialnya wanita adalah kemandulan, dan kejelekan pekertinya, 
adapun sialnya tunggangan adalah tidak adanya manfaat darinya karena tidak mau ditunggangi. 








698 - Riyadhus Shalihin — 


Ta 4 


1686. Dari Urwah Ibn “Amir &, ia berkata: “Disebutkan tentang Thiyarah di 
hadapan Rasulullah &, maka beliau bersabda: “Yang paling bagus dari 
perasaan itu adalah fa'l, maka janganlah sampai rasa itu menyebabkan 
seorang muslim mengurungkan niatnya”, jika salah seorang diantara 
kalian melihat sesuatu yang dibencinya, hendaklah ia berdo'a, “Wahai 
Allah! Tiada yang mendatangkan kebaikan selain Engkau, tiada yang 
menolak keburukan selain Engkau, tiada daya upaya melainkan 
denganMu.” (Hadits shahih diriwayatkan Abu Daud dengan sanad 
shahih) 





330 Maksudnya jangan sampai pesimis gara-gara sesuatu itu menjadikan muslim 
mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan dalam penshahihan hadits ini 
ada koreksi jelas, karena Urwah Ibn "Aamir diperselisihkan apakah dia termasuk generasi 
sahabat atau bukan? Kemudian di sanadnya juga memakai an'anah dari seorang yang 
menyamarkan periwayatan hadits, lihat kitab al-Kalimu at-Thayvib. nomer ta'lig 193. -N- 





- Riyadhus Shelihin - 699 








3 — & ra State KP Ka NG 1G TA 
KE TOL Moga Si 
Pa 


2 


AN II NA ET IAE, 


BAB 305 


HARAM MENGGAMBAR BINATANG DALAM 
PERMADANI, BATU, BAJU, MATA UANG, BANTAL, DAN 
LAINNYA. DAN HARAM MENGAMBIL GAMBAR UNTUK 
DITEMPEL DI DINDING, ATAP, TIRAI, SORBAN, BAJU, 
DAN LAINNYA, SERTA PERINTAH UNTUK 
MENGHILANGKAN GAMBAR 


- 


BAN Pn 


- 


OP NG NNV 
"Na (raga DB aan 
doang “N sasa muatan arora & KENA 


aan se pesenan ajaa 


1687. Dari Ibnu Umar (x£isixo, sesungguhnya Rasulullah ## bersabda: 


Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa nanti 
dihari kiamat, dikatakan kepada mereka: “Hidupkanlah apa yang kalian 
ciptakan!” (HR. Bukhari — Muslim) 


pas 3 BEAN GS KENA 


Galian Seat 531 Kana Sa 


700 


& Riyadhus Shelihin — 








an) € pr 


da A33 - kaga nt. 
KN G3 KAP AS BET ANU genyo) (AP 


LINI Ka KAN WNI NK NA 

AKAN Ana e ANIS basa St 

Se 37 PPA pa Ia ,.. 
Ea KA Tanba IG Wana 


TAAT AMA Cp 
TAI OA Kg 


IA aa Ja at AD ANE KAPUK 
(o ) $ r ya Va 
( '9», 31 9 2 NA NN, 
mt Pt ape MP .4 C3, p 23 P ae 
-“ . .. . “. wet w 
Da D3 KAM KN EP 
LINER AAN Pa ep 
AN Pe LE In » 
& Y 2... w 2 mM “ ap 
, AN ME Ah Ga 33 
1688. Dari “Aisyah (x£ihieo, ia berkata: “Rasulullah &, datang dari bepergian 
lalu aku menutup sahwah milikku dengan tirai yang ada gambar- 
gambarnya, maka ketika Rasulullah & melihatnya berubahlah rona 
wajahnya, dan bersabda: “Wahai A'isyah! Manusia yang paling berat 
siksanya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang menandingi 


ciptaan Allah!” A'isyah berkata: “ Maka kami potong-potong gambar- 
gambar itu dan kami jadikan satu atau dua buah bantal.” (HR.al-Bukhari) 


Sahwah: teras yang ada di depan rumah, dikatakan juga, lubang 
tembus yang ada di dinding. 


23,39 Lara Li ' 9 - 
Tas Lan BE BEN  MEN EGA 
a79 -J Pad Pd G 2 c p/ Jap va Y, 

INN 25 3 Ss EA 


2 Pa Kr a - “ 

A9 TA TE UT gran 

Uk upaya Ba e ISS put B) Gr0 

KIA) 0 Kn € Pt ANT CAN 

z7 — . - 

ah AAA : Ieola OX CAS 

1689. Dari Ibnu Abbas tx£ib!s», ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #& 
bersabda: “Setiap tukang gambar berada di neraka, setiap gambar yang 


. 





- Riyadhus Shelihin - 701 








Pe NN na aa 


aa ENI 


digambarnya akan diberi nafas (jiwa), sehingga ia menyiksanya di neraka 
Jahannam.” Ibnu Abbas berkata: “Jika memang kamu harus menggambar, 


maka gambarlah pepohonan, dan apa yang tidak mempunyai ruh 
(nyawa).” (HR. Bukhari — Muslim) 


? NA »J- 3? (Php 

ya Y 3 Hoo Span KA, AI LI, JGA, 
Ka AA, “a - 3 “1 GI 
AA (oa MEA ASN KYIY ce giro 


pad 
Pa Pt : Lx 
Lan HA “4 2G ATI 


1690. Dari Ibnu Abbas InSibiaw, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Barang siapa membuat gambar di dunia, maka dia akan diminta 
untuk menjupkan ruh padanya nanti pada hari kiamat, dan sekali-kali ia 
tidak mampu Pan ” (HR. Bukhari — Muslim) 


A21 20. ITE bra AV NG Penbita YA TEA 


IG FA ea Apr 4 AN 
PETA Pargeak 


1691. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #5, bersabda: 


“Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat 
adalah para tukang gambar.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AAA LA LEAN ANE Nay 
AA Gaga ANTA, Et AN 
Hani AN kejar KENA RT AT 


AI 
Gg E-? 
MIE Ba . «0 
1692. Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah &, 
bersabda: “Allah berfirman: “Dan siapakah yang lebih zhalim dari pada 


702 - Riyadhus Sholihin — 








seseorang yang menggambar, mencipta sebagaimana Aku mencipta? 
Maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut,”! atau sebuah biji, 
atau sebutir gandum!” (HR. Bukhari — Muslim) 


IA 23 w tea ra 
Eh NI GS LE 3 


Ag Lakah AN GRES EMS MAP 


1693. Dari Abu Talhah #5, sesungguhnya Rasulullah &, bersabda: “Para malaikat 
tidak akan memasuk: rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing 
atau sebuah gambar.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ATAYA - RE Eh Saat 
alah KETAT KS Sea He 
IG, senang 3 hana A5 en PAN 


3 " th #1 “Ne 
: NI Ki Lisan TAU 
PAAE AG 323 Tp NO 


1694. Dari Ibnu Umar tx£isisw, ia Kam 1.9 berjanji kepada Rasulullah 
#8 akan mendatanginya, lalu dia tidak segera datang sehingga 
menggelisahkan Rasulullah #, maka keluarlah Rasulullah, lalu Jibril segera 
menghampirinya dan mengadu kepadanya seraya berkata: 
“Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya 
terdapat anjing atau gambar.” (HR. al-Bukhari) 


Raatsa artinya berlambat-lambat. 


Pd 


AN meteran aka 
SAR Kaban MARYAYAT UT Li MipaN 


35! Dzarrah adalah semut. Hadits ini memberi isyarat bahwa alasan pengharamannya 
adalah menyaingi ciptaan Allah maka konsekuensinya adalah kesinambungan hukum haram.” 





— Riyadhus Shalihin - 703 





Pa at Yu 4 
Ge PIA TANPA AT AANG 
3 C3 3 PAN 5 
FE Aa se MAAN AU PA tr YP TING oXya 
AAL Nu 2 


napa ESA KA 
TAU AA PBOK Ssang: LN SB LENA 
ega 23 an gai AN 1 SAE 
PAT Tag BAAK La HB es, aer 
SS Yep Isa BESI LK 
PNG — Ana IPA 


1695. Dari A'isyah (x£ivise, ia berkata: “Jibril berjanji kepada Rasulullah ££ 
akan bertamu pada suatu waktu, dan ketika waktu yang telah ditentukan 
itu tiba, ternyata Jibril tidak datang” A'isyah berkata: “Saat itu Rasulullah 
#£ memegang tongkat, maka dilemparkannya tongkat itu seraya berkata: 
“Allah dan para utusan-Nya tidak akan mengingkari janjinya!” Lalu beliau 
menengok, ternyata ada seekor anjing di bawah tempat tidurnya. Maka 
beliau bertanya: “Kapan anjing ini masuk?” Aku menjawab: “Demi Allah 
aku tidak tahu.” Lalu beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya, 
dan (setelah anjing itu keluar) Jibril pun segera masuk, maka Rasulullah 
#8 bertanya: “Kau telah berjanji kepadaku?! Aku telah menunggu lama 
tapi kau tak datang . Malaikat Jibril menjawab: “Aku tidak bisa masuk 
karena anjing yang di rumahmu tadi, sesungguhnya kami tidak masuk 
rumah yang ada anjingnya atau gambar.” (HR. Muslim) 


SIG JBo ES Eat an 


.. 
K- tah Ca 


AA BKN kenanNe Wala 


“ae 











704 - Riyadhus Shelihin — 





KH - HAK: K3) SKI $ Ale ap 29 
PO AAN ALAN 1 JIE Ng) 


PEG KN 


1696. Dari Abi al-Hayyaj Hayyan Ibn Hushain, ia berkata: “Ali Ibn Abi Tholib 
berkata padaku, “ Maukah kau ku utus untuk (melakukan) tugas yang 
dulu Rasulullah mengutusku (untuk melakukan) hal tersebut? Jangan 
membiarkan gambar kecuali kau hancurkan, dan jangan meninggalkan 
pekuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah.!” (HR. 
Muslim) 


BAB 306 


HARAM MEMELIHARA ANJING SELAIN UNTUK 
BERBURU ATAU PENJAGAAN TERNAK DAN TANAMAN 


AN Iin H6 Bank KANG ANV 
PAN ENY an Sea GE 


TEA Aa P 
ANE aah «0 en Ba At pa as 
. Ban. G3 


1697. Dari Ibnu Umar (x£is!s—, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # 
bersabda: “Barang siapa mengambil anjing peliaraan —selain untuk berburu 
atau penjagaan ternak??— maka pahalanya akan kurang setiap harinya 
dua giraath.” (HR. Bukhari — Muslim) | 


Dalam riwayat (lain) disebut satu giraath. 


322 Harta yang berupa ternak seperti unta dan domba. 


- Riyadhus Shelihin - 705 





706 - Riyadhus Shalihin — 


$ TC 


ANA ERA TE OTAN AN KP AN KY 


1 


aa 0 SN BU Sun ita Ike 
RIAS KAA / 
4 Aya Gasa Dag IK Na 


AE KP ENY ASASI 3 
Naa KANAN PAP GITA 


“2 u 


MEA 3 AAS AK 


Ne GI 
LX 
1698. Dari Abu Hurairah «5, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barang siapa 
memelihara anjing, maka sesungguhnya pahala amalnya akan berkurang 
setiap hari sebesar satu giraath, kecuali jika yang dipelihara itu anjing 
untuk berburu, atau penjaga tanaman dan ternak.” (HR. Muslim) 
Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: “Barang siapa 
memelihara anjing selain untuk berburu, penjaga ternak dan tanaman, 
maka pahalanya akan berkurang dua giraath setiap harinya. 








MEA NN ATA NV 
po EN asn KR Ga 


BAB 307 
MAKRUHNYA MENGALUNGKAN LONCENG DI LEHER 
UNTA DAN HEWAN LAINNYA, JUGA MAKRUHNYA 
BEPERGIAN DENGAN DITEMANI ANJING DAN 
LONCENG 


ANAYaA AA 5 AYAT AN an 3 MWA 


AGAN SS && CITATA 5 CA Ka 


ESA 
ola) 


1699. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Para 
malaikat??? tidak akan menemani perjalanan suatu rombongan yang di 
na terdapat anjing atau lonceng.” (HR. Muslim) 


NA 3G St NYATA EA 


"Ti - 
Be EP pam 252145 


1700.  Darinya (Abu Hurairah &:) sesungguhnya Nabi # bersabda: “Lonceng 
itu adalah serulingnya syetan.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih 
sesuai dengan syarat Muslim)?” 


33 Malaikat rahmat. 

?4 Saya berkata: “ Pengarang lupa bahwa Imam Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut 
(6/163)dengan lafadz yang sama, adapun redaksi Abu Daud memakai lafadz 3Mizmaar bentuk 
tunggal dari mazaamir. -N- Saya katakan juga: “ Dalam manuskrip yang di tahgig oleh Syeikh 
Syu'aib, Inam Nawawi hanya menyandarkan hadits di atas kepada Muslim saja.!? 





- Riyadhus Shelihin - — 707 


KG 29 aa ' 
AINI SAB SL A 
LAS DIN CABE DAN ca 


BN NCL SS AS 


BAB 308 


MAKRUHNYA MENJADIKANJALLAALAH SEBAGAI 
TUNGGANGAN, YAITU UNTA YANG MEMAKAN 
KOTORAN, DAN JIKA SETELAH ITU IA MAKAN 

MAKANAN YANG BERSIH MAKA BERSIH DAGINGNYA, 
DAN HILANGLAH KEMAKRUHANNYA 


LA NG Aula ca Pa -A MN 
AN DS ANA IG 

Lag Io AA ,39 6 (aan NA NK 
SE EU pa AG s5 Aa 


9g. Pat, 
«pera 5 5 
1701. 1771. Dari Ibnu Umar Wx£i5!s», ia berkata: “Rasulullah #& melarang 
unta yang memakan kotoran dijadikan sebagai hewan tunggangan.” (HR. 

Abu Daud dengan sanad shahih) 





708 - Riyadhus Shalihin — 


“4 nga 3 2, 7“ 
PA ESA NET MAA SS LEX A 
AE NG A3 Shah 


TK pe” an Ta 
JAN asah 
BAB 309 


LARANGAN MELUDAH DI MASJID, DAN PERINTAH 
MEMBERSIHKANNYA DARI MASJID JIKA ADA, SERTA 
PERINTAH MEMBERSIHKAN MASJID DARI SEGALA 
KOTORAN 


Ac ea Lt CL J1 Nia ea 
D3 MEA LENGAN 
KIE 3 ee An Pa - 
AE ENG baby ea Ta Gaad » 

IS 


AE Ant Nan Le apa 
CEYAS US nah SE ORG, 


A3 SN IG AS 
HALANGAN Ga Ah 
AAS AANG Laga ge aki 
AN KANE IN 3 up 








- Riyadhus Shalihin - 709 





1702. Dari Anas &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Meludah di — 
adalah dosa, dan dendanya adalah menguruknya dengan tanah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Yang dimaksud dengan menguruknya, jika masjid berlantaikan tanah 
atau kerikil dan semacamnya, maka caranya adalah dengan 
menyembunyikannya di dalam tanah. Abul Mahasin al- Ruuyaaniy dalam 
kitabnya al-Bahr berkata: “Dan dikatakan: “Yang dimaksud dengan 
menguruknya adalah mengeluarkannya (membersihkannya) dari masjid, 
adapun jika masjid itu berlantai, lalu mengosok-gosokannya dengan sepatu 
(sandal atap kakinya) atau lainnya, seperti banyak dilakukan oleh orang- 
orang yang tidak berilmu, maka hal itu bukanlah termasuk dalam kategori 
menguruknya (dengan tanah), akan tetapi malah menambah kesalahan 
dan dosa dengan menambah banyak kotoran dalam masjid, jadi wajib 
bagi siapa saja yang melakukan hal seperti ini untuk mengusap (bekas 
ludah tadi) dengan baju, atau tangannya, atau mencucinya.” 


zat 9 An Pa ? - 
ALA PANNEI AE. 
ag re tAA3 1 2 3 9 
kepranga 2 KACER Lae 


1703. Dari A'isyah W£is!se, sesungguhnya Rasulullah #& melihat di dinding 
masjid arah giblat bekas ingus, atau ludah, atau dahak, maka beliau 
mengeriknya (untuk ea ” (HR. Bukhari — Muslim) 


1g gadis CAN ERA 
Y 3 Wu ID 33 Dea sX8 KINI 


Gi JGA Sa & buy Pati 
KANG Kana AA NYATA 


1704. Dari Anas &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya 
masjid ini tidaklah pantas bagi sesuatu seperti air kencing, atau kotoran 





710 - Riyadhus Shalihin — 





lainnya, tetapi sesungguhnya masjid ini untuk berdzikir kepada Allah, 
dan membaca al-Our'an.” Atau sebagaimana disabdakan Rasulullah. 
(BR. Muslim) 


S3 SAAT KAAAN 
NE Naa ata knayah 
CI To Ara YA 


BAB 310 


MAKRUHNYA BERSELISIH DI MASJID DAN 
MENGENCANGKAN SUARA, ATAU MENGUMUMKAN 
BARANG HILANG, ATAU JUAL BELI, SEWA MENYEWA 
DAN JENIS MU'AMALAH LAINNYA 


An AA yag SA ANU KP NG ac) 


ANN. Ka) 
MENA atan Sesetan ak 
Aang Ia KENANINGUG , OMA IN! 


1705. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Barang siapa mendengar seseorang mencari (mengumumkan) 
barangnya yang hilang”? dalam masjid, maka hendaklah ia mengatakan: 
“Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena 
sesungguhnya masjid dibangun tidak untuk hal itu.” (HR. Muslim) 


BRI SERENTAK wa 


DEMO AA Ka NAp KA Arr 


358 Nasyada artinya mencari, mengumumkan, Dhaallah artinya barang yang hilang dari 
jenis hewan atau lainnya. 








- Riyadhus Shelihin - 711 


PUG AN YAN Na Ah, 
| Ags EN : KE CBU ULIT 


1706. Dari Abu Hurairah -, sana Rasulullah & bersabda: “Jika kalian 
melihat seseorang menjual atau membeli di dalam masjid, maka 
katakanlah: “Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada 
daganganmu!” Dan jika kalian melihat orang yang mencari barangnya 
yang hilang maka ucapkanlah: “Semoga Allah tidak mengembalikannya 
kepadamu!” (HR. Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan”) 


SIS Seek IE AN 
asn Si Pes Eta ga Tran FAN 


2 - ” Inna 4 
HN Aoa Te SIG ita 


PITA 


1707. Dari Buraidah 45, sesungguhnya ada seorang lelaki mencari barangnya 
yang hilang di masjid dan berkata: “Siapa yang melihat unta merahku? 
Maka Rasulullah £s bersabda: “Semoga kamu tidak menemukannya! 
Sesungguhnya masjid itu dibangun hanya untuk tujuan-tujuan masjid.” 
(HR. Muslim) 


NN Ar 


Aas BEAN Lay ENYA 
SD EN GE asa 
Sisa SER ia Ia aa 
Iga JELANG ANG 


1708. Dari "Amru Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 5, eka 
Rasulullah #4 #8 melarang jual beli dalam masjid, juga mencari binatang 








712  - Riyadhus Shalihin — 


yang hilang, atau dikumandangkan sya'ir di dalamanya.” (HR. Abu Daud 
dan Turmudzi, dan ia berkata: “Hadits hasan”) 


BLN A Tau BENS AVA 
Op KAS S3 3 aa yak aa 
Parag SEN LNG EN 
Tawa IG Talas PN TON 
» Kira . KE, PI 
tera He anas2 


1709. Dan dari as-Sa'ib Ibn Yazid &, ia berkata: “Ketika aku ada di dalam 
masjid, tiba-tiba seseorang melemparku dengan kerikil kecil, maka aku 
menoleh ternyata Umar Ibn al-Khaththab -& beliau berkata: “Pergi dan 
bawalah kepadaku dua orang ini!” Lalu akupun pergi membawa 
keduanya menghadap beliau. Umar bertanya: “Dari mana kamu berdua?” 
Mereka menjawab: “Dari Tha'if.” Umar berkata lagi: “Andaikan kalian 
penduduk sini, niscaya aku pukul kalian!, karena kalian berdua 
mengencangkan suara kalian dalam masjid Nabi #.” (HR. al-Bukhariy) 








— Riyadhus Sholihin - — 713 





uk 2. 
IL TKA LA 
SEM ASAES, GA ANE 


ra KAN SY 
BAB 311 


MELARANG ORANG YANG MEMAKAN BAWANG MERAH 
DAN PUTIH ATAU DAUN BAWANG DAN LAINNYA YANG 
MEMPUNYAI BAU TIDAK SEDAP UNTUK MASUK MASJID 
SEBELUM BAUNYA HILANG KECUALI TERPAKSA 


IG BELA SAh eka IV 


- 

(Taha AAN PL nh GA 091 an, 
SONG AFI! 25 3 AN ON iya CINA» 
OP ne 


' Geng 2 . Ogan 


Pa 
Pn Ted - IIS 
, Naa IK, 


1710. Dari Ibnu Umar tx£ibix», sesungguhnya Nabi & bersabda: “Barang 
siapa yang memakan denis tanaman ini —maksudnya bawang- maka 
janganlah dekat-dekat dengan masjid kami!.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dalam riwayat Muslim: “Masjid-masjid kami.” 


ALA Kierea AS PAKAN 


sa 


A0 AL T MA SNN s3 ST DI 
IT H3 PETA 
KE SEA 


st 








714 - Riyadhus Shotihin — 





1711. Dari Anas &, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barang siapa memakan 


sesuatu dari tanaman ini, maka janganlah mendekat, jangan shalat 
bersama kami!” (HR. Bukhari — Muslim) 


? NT ana ata aon Ad LA : 
8 ” MESSUE : JG KENA PE “9 IVYY 


- 


3 pn. du 2 Pi : | : | 
IN eAn JENA Yan: , AINI 


“ 


he he Ge Te 2 Gelang 
Satar SIN IS OI as 


“AN 23 ? 
«p odagana 
1712. Dari Jabir &, ia berkata: “Nabi & bersabda: “Barang siapa memakan 
bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauh dari masjid 
kami!.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Dalam riwayat Muslim: “Barang siapa makan bawang putih, bawang 
merah, dan daun bawang, maka janganlah mendekati masjid kami, karena 


sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang 
mengganggu manusia.” 


IG Ne tah Ie Lan 
SAI AANG EN PNG G 9 IVY 


DO PN BTA KO Pat 2 LK KL 3 
GE EN PI IRAdreg 


Aa Pan 4 2 aa 2 AG £ ,) #3 
SIR PEN AN KERANA EA 


JR PN GA BII ip an 25 
AN 0 JII ag. Petai pe - 
CB AS : ANA / AA 

GAY 


- Riyadhus Shalihin- 715 


1713. Dari Umar Ibn al-Khaththab &, sesungguhnya dia berkhutbah hari jum'at, 
dan berkata dalam khutbahnya: “Kemudian kamu sekalian wahai manusia 
memakan dua jenis tanaman yang aku tidak melihat keduanya melainkan 
sesuatu yang buruk dan menjijikkan, aku telah melihat Rasulullah &, jika 
mencium baunya dari seseorang dalam masjid, maka beliau 
memerintahkannya untuk keluar, maka dikeluarkanlah ia ke Bagi', maka 
barang siapa makan keduanya, hendaklah mematikan baunya dengan 
dimasak.” (HR. Muslim) 


2 pare Urea KENA SL 
AN a . LEARN SIB K 
PAI .. YAAA P2 Pd Ha 


BAB 312 


MAKRUH DUDUK DENGAN MENGANGKAT KEDUA KAKI 
SEBAGAI PENYANGGA PERUT PADA HARI JUM'AT 
KETIKA IMAM BERKHUTBAH, KARENA BISA 
MENDATANGKAN KANTUK SEHINGGA TIDAK 
MENDENGARKAN KHUTBAH DAN DIKHAWATIRKAN 
BATAL WUDHUNYA 


AAN KENA EL AARA BN Yah 
233 LES LLandynin BN KA 2 
Segan Laga PPh Gale SAT 


1714. Dari Mu'adz Ibn Anas Pa #&, sesungguhnya Nabi &# melarang 
duduk bersendekuh? pada hari jum' at sewaktu imam berkhutbah.” (HR. 
Abu Daud, dan Turmudzi ia berkata: “Hadits hasan”) 


"56 Duduk dengan menekuk kedua lutut di depan perut dan menjadikannya sebagai 
penyangga. 





T16  - Riyadhus Shalihin - 








» — ... aU 4 laK 
£ f EA ALAN 
SANG spblya . de SIN ETAI AAA 
an 
BAB 313 


LARANGAN MENCABUT SESUATU DARI RAMBUT, ATAU 
MEMOTONG KUKU BAGI ORANG YANG MAU 
BERKURBAN SELAMA SEPULUH HARI PERTAMA DARI 
BULAN DZIL HIJJAH HINGGA IA SELESAI BERKURBAN 


IN SG Was NG AN we 
dota KENANGA Hp 


z 

“ 
PIA Aan AFI C3 - 29 aU At AA 
(SA Ga s9) 229 9 Pata yA KIS 


KING 


1715. Dari Ummu Salamah (x£ibise, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Barang siapa mempunyai hewan sembelihan”” yang akan ia kurbankan, 
maka jika telah masuk bulan dzul hijjah hendaklah tidak mencukur rambut, 
atau memotong kukunya sedikitpun sampai ia menyembelih kurbannya!.” 
(HR. Muslim) 


37 Hewan kurban. 





- Riyadfws Shetihin — 117 





BIN 
13 AAA AA KAA 


AO NA RN APETAAATA LI 
NAN AT 


BAB 314 


LARANGAN BERSUMPAH DENGAN NAMA MAKHLUO 
SEPERTI NABI, KA'BAH, MALAIKAT, LELUHUR, 
KEHIDUPAN, RUH, KEPALA, NIKMATNYA RAJA, TANAH -. 
SI FULAN, ATAU AMANAH, DAN YANG TERAKHIR 
ADALAH PALING DILARANG 


16 Eu LA BEAN 


- 


DEK aa KUA Kasat 
Te ", 


.& ") TA GAN AP ag 
PN UApd P , Fei , “na 
SEN, se Han 5 
LAHAN) 


1716. Dari Ibnu Umar “£45ts», dari Nabi &, beliau bersabda: “Sesungguhnya 
Allah melarang bersumpah dengan nama leluhur kalian, maka barang 


siapa yang bersumpah hendaklah dengan nama Allah, atau lebih baik 
diam.” (HR. Bukhari — Muslim) 


“88 Maksudnya adalah diam tidak bersumpah dengan selain Allah. 





718 - Riyadhus Shalihin — 





Dan dalam riwayat pada kitab shahih, “Barang siapa bersumpah 
maka janganlah bersumpah melainkan dengan nama Allah, atau hendaknya 


diam.” 
NS) LN “KB NA 
PAN TO YEN, P3 KE VW 


2 “4 1 Fa red 2 
« su MP BS 1: pra 
— Ikanhg 
La v.? S£ “AA 7 am - 
SA YG KAA 3 
Pa La Ml 3 


33 , aa d 90 9 AAS « LN GAN » 


Ay yaa As: AE adera 
KA 


1717. Dari Abdurrahman Ibn Samurah 4, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda 


“Janganlah kalian bersumpah dengan nama berhala-berhala, atau bapak- 
bapak kalian!” (HR Muslim) 


Thawaaghi bentuk jamak dari thaaghiyah artinya berhala, dalam 


sebuah hadits disebutkan: “Ini adalah thaghiyah Daus.” Yaitu berhala 
dan sesembahan suku Daus. 


Dalam selain riwayat Muslim diriwayatkan dengan lafadz 
“Thawaaghi?” bentuk jamak dari “Thaaghut” yaitu syetan dan berhala. 


9G aka AN Pennare Lg KANG 25X 3 ANIA 
NY a Pe Sp LG 


CP KA AAA SS Has ya » 
: PA MATA, Sisa 


1718. Dari Buraidah &, sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Barang siapa 
bersumpah dengan nama amanah (kejujuran), maka bukanlah termasuk 





- Riyadhus Shalihin- — 719 


golongan kami.” (Hadits shahih, riwayat Abu Daud dengan sanad 
shahih) 


SIS »:2 inka 00538. 384 ASN 
(3GP 63 Kes MN GARA Sh 
TA Mlteg sapna Pe anan 


Gentan 

1719. Dari (Buraidah &) ia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Barang siapa 
bersumpah dan berkata: “Sesungguhnya aku bebas dari Islam, maka 
jika ia bohong niscaya ia seperti apa yang diucapkannya (terbebas dari 
Islam), dan jika benar (sumpahnya) niscaya ia tidak akan kembali kepada 
Islam dengan selamat.” (HR. Abu Daud) 


NS Tes 


Hi ena ERA BUAS N, 

Sage Laguna IS GI 

LA ng PA aya 2 Sgis Man 25 Aa 

katinge rpm 
Manan Ana 

Si “hn 3 san se 


1720. Dari Ibnu Umar Wx£ikixo, sesungguhnya ia mendengar seseorang 
berkata: “Tidak! Demi ka'bah.” Maka Ibnu Umar Iefkolaeo, berkata: 


?8 al-Khaththabiy berkata: “Sebabnya adalah bahwa sumpah itu tidak akan sah kecuali 


dengan nama Allah atau sifat-sifat-Nya, sedangkan amanah (jujur) bukanlah dari nama atau sifat 
Allah, akan tetapi merupakan perintah-Nya, maka dilaranglah bersumpah dengan itu supaya 
tidak mengesankan persamaan antara amanah dengan nama-nama atau sifat-sifaiNya 





720 - Riyadhus Sholihin — 


“Jangan kamu bersumpah dengan selain Allah, karena aku mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Barang siapa bersumpah dengan selain Allah 
maka ia telah kafir atau musyrik.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits 
hasan”) 


Dan para ulama” menafsirkan ucapan beliau: “Telah kafir atau 
musyrik” sebagai petunjuk sangat dilarangnya hal itu, sebagaimana 
diriwayatkan?? bahwa Nabi & bersabda: “Riya' itu adalah syirik.” 


NIA Gia ama 


BAB 315 
LARANGAN KERAS SUMPAH PALSU DENGAN SENGAJA 


T engtar Ara 13 
REA KANAN 0 AH sent Bak 
Tx, 1 $ 3 Kane 
PAN pepe, tejaa VE 
2 si 4: YAN AG, and IG - 
Aas " Cole 3 Gehiaras Paya 
1, AR AI PP ah 
IAIN AIA Tn 43, y FE 2 aya 
, “, SL : AI NG ar 
: (Odang -VY) Aas IIS AI 
apa P hee” “G 
TA AN, 
1721. Dari Ibnu Mas'ud &, sesungguhnya Nabi #& bersabda: “Barang siapa 
bersumpah atas harta seorang muslim dengan tanpa kebenaran, maka ia 
akan menjumpai Allah dalam keadaan Dia marah kepadanya.” Ibnu 


Mas'ud berkata: “Kemudian Rasulullah membacakan kepada kami bukti 
dari al-Our'an: 


30 Saya katakan: “Penulis & «am , mengisyaratkan kepada dhaifnya hadits, dan memang 
benar seperti itu. Saya telah menjelaskan alas an-alasannya dalam Ahadits Dhaifah wa al- 
Maudhu'ah (1850) -N- | . | 





- Riyadhus Shelihin - 721 








Se 


(ot ditnga  SINAN ( SEE AA, AO KA 5 Cp GA » 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian 

dengan Allah dengan harga yang murah....” Hingga ayat 77 surat 
Ali Imran (OS. Ali Imraan:77) (HR. Bukhari — Muslim) 


Tagana PASARAN 
Kaka 4 LG ya ea Paman 


“NG 


31 - L w- c a o- “ OA Kan “ 29 1 Pa KCP 
A Aka 12 « FCLYUS yua 
AGAN Te - un 2 aa ne 
OSolan JBS 4 Cs. A3 
m st 2 : #. , 
Pen TENUN 
1722. Dari Abu Umaamah “Iyaas Ibn Tsa'labah al-Haaritsy 4s, sesungguhnya 
Rasulullah #$bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta orang muslim 
dengan sumpah (palsunya), maka Allah telah mewajibkan atasnya neraka, 
dan mengharamkan baginya Surga, maka berkata seseorang kepada 


Rasulullah: “Walau hanya harta sepele Wahai Rasul?” Beliau menjawab: 
“Walau hanya sebatang kayu siwak.” (HR. Muslim) 


Kisanas SAN ya AK EE AVYY 
23 Pn SNN nas 
Ban re NG ga AA 
IS SEA, Kera, 1533 
PISA Nm JB OKI Gbr: Pa 
GE LA AN IG 


722 - Riyadhus Sholihin — 











Lim Ia PPA TA OT Cr MANTAP 
Sta 


1723. Dari Abdullah Ibn “Amr Ibn al- “Ash &, dari Nabi #5, beliau bersabda: 
“Dosa-dosa besar itu adalah: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua 
orang tua, menghilangkan nyawa (membunuh), dan sumpah bohong.” 
(HR.al-Bukhary) 


Dan dalam riwayat Bukhary yang lain: “Sesungguhnya seorang arab 
badui datang menghadap Nabi & dan bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah 
dosa besar itu?” Maka beliau menjawab: “Syirik (menyekutukan Allah).” 
Orang tadi bertanya lagi: “Lalu apa lagi?” Beliau menjawab: “Sumpah 
bohong dengan sengaja.” Maka aku (Abdullah Ibn “Amr &) bertanya: 
“Apakah sumpah bohong itu?” Beliau menjawab: “Yaitu yang mengambil 
harta seorang muslim.” Maksudnya dia berdusta dalam sumpahnya. 


WEE NS AANG KAN 
ae HA Je AH ya Gali 


BAB 316 


ANJURAN BAGI ORANG YANG BERSUMPAH KEMUDIAN 
MELIHAT ADA YANG LEBIH BAIK DARI SUMPAHNYA, 
HENDAKNYA IA MELANGGAR SUMPAHNYA UNTUK 
BERALIH KEPADA YANG LEBIH BAIK, LALU IA 
MEMBAYAR KAFARAT SUMPAHNYA 


) 


LAI w ALI, ” 
36. KN PegIKAAN Po 
Papa H4 KE gn Span 
COLA SEKEN SS Gta ya 


et 





- Riyadhus Sholihin - 723 





1724. Dari Abdurrahman Ibn Samurah -5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda 
kepadaku: “Dan jika engkau bersumpah atas sesuatu, lalu kau melihat 
ada yang lebih baik darinya, maka beralihlah kepada yang lebih baik itu, 
dan bayarlah (kafarat) atas pelanggaran sumpahmu! “ (HR. Bukhari — 
Muslim) 


MEN AGS Eh Sae 
TEA GAY anang Meet. 
PELAN Pa aap 


1725. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah # bersabda: “Barang 
siapa bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat ada hal yang lebih baik dari 
apa yang disumpahkan, maka hendaklah membayar (kafarat) atas 
pelanggaran sumpah, dan melakukan apa yang lebih baik tadi!” (HR. 
Muslim) 

"6 
Wako UNA Dat 3 PIA tera 
MEN PAGI sad SAVYA 
T ? 3 
SF, PESAN - Sa A39 an J6 
1 Pi ed os? “3 na 
KE 


cd aa 2 


1726. Dari Abu Musa 85, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya 
aku , demi Allah, jika Allah menghendaki aku tidak akan bersumpah atas 
sebuah sumpah, kemudian aku melihat yang lebih baik dari itu melainkan 
aku bayar kafarat sumpahku, kemudian aku lakukan apa yang lebih baik 
tadi.” (HR. Bukhari — Muslim) 


93 KAT TEA AT LA KANAN 
2125 KA GAS ear raar T PLAN 


724 - Riyadhus Shetihin - 








NA Pen X X5 SN P3 Ta Aa 
KAYGCAN JA (AN . 6 / KY ( 5, 3 ya 


1727. Dari Abu Hurairah -, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika salah 
seorang dari kalian mengulur-ulur sumpahnya atas istrinya (untuk tidak 
menggaulinya) adalah lebih banyak dosanya di sisi Allah dari pada 
membayar kafarat sumpahnya yang telah diwajibkan oleh Allah atasnya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Ucapnnya Yalajju dengan “lam” yang difthah, dan “jiim” dobel 
artinya: “mengulur-ulur, memperpanjang, dan tidak segera 
membatalkannya.” Ucapannya “Aatsam “ artinya lebih banyak dosanya. 





“G4 Av ala PI P4 ) 
EN yag SAI LUNW 
MI KAN Pun Et Elda ata 

G Aye K - ag Ye “o 
Dp PAN asa Ina 
| BAB 317 


DIMAAFKANNYA LAGHWUL YAMIN. , DAN 
SESUNGGUHNYA TIDAK ADA KAFARAT DIDALAMNYA, 
YAITU APA YANG TERUCAP TANPA ADA NIAT SUMPAH, 
SEPERTI UCAPAN: TIDAK DEMI ALLAH, BETUL DEMI 

ALLAH ATAU SEUMPAMANYA 


Allah 3 berfirman: 
1A- Au 24 1 J c 5 - 
NBA SITI, AJE 
Pn aU 7 IIA GEL KK PPA Ma 2 2, Pa 
BYES AE SESS BN A SGS Kar 


#2 2 AG 9 .. PA LX Ba “7 
ra AB - KAN : 3G rr 
ALI susuk 


“Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat 
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu 
dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi 
pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa 


726 - Riyadhus Shalihin - —— maa 


tidak sanggup yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. 
Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu 


bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu.” (OS. Al- 
Maa 'idah: 89) 


d8, SANA A An AESEE AVYA 
NG « Ot, YAN SKA NAN 
ENG AGS IYA 


1728. Dari A'isyah (isis, ia berkata: “Ayat ini 4 K3 PA AKN SH) 


diturunkan tentang ucapan seseorang: “Tidak demi Allah! Benar demi 
Allah.” (HR al-Bukhari) 


LEAN TA ANN AKAN 


BAB 318 


MAKRUH BERSUMPAH DALAM JUAL BELI WALAUPUN 
BENAR 


KY ASIN AYU PANAI Sae ANYA 
2 ge” UAN YG, “5 SIN 1 ALT: Ba 


“ 


PUN (HI | 


- ” 
1729. Dari Abu Hurairah -, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # bersabda: 


“Sumpah itu adalah pelaris'' barang dagangan, dan perusak rizki.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


“61 Manfagah artinya membuat dagangan laris terjual tetapi menghilangakan keberkahan 
dan keuntungan. 





- Riyadhus Shelihin - 727 


pu ata at 


ee RAN Hn Pn » “Ss ian 
P Watak 0 


MAAN GR SS 


1730. Dari Abu Oataadah &, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Jauhilah oleh kalian kebanyakan bersumpah dalam jual beli, 
karena sesungguhnya ia membuat laris terjual kemudian mengakibatkan 


hancurnya usaha!” (HR. Muslim) 


ANAK LAN Yugi Sia AN SA NYA 
itik Say Kar D9 LP LG AN 


BAB 319 


MAKRUHNYA SESEORANG MEMINTA (MEMOHON) 
DENGAN WAJAH ALLAH SELAIN MINTA SURGA, SERTA 
MAKRUHNYA MENGHALANG-HALANGI SESEORANG 
YANG MEMINTA DENGAN NAMA ALLAH DANMINTA 
SYAFA'AT DENGANNYA 


bt LA TK "3 
AE Nge SI BAGAN ANE IT ANAN 
Rawa AG. « PNY ANN Aowgp PRA Ay! » 


1731. Dari Jabir &, ia berkata: “Rasulullah & bemaban: “Tidaklah diminta 
dengan wajah Allah kecuali Surga.” (HR. Abu Daud”? 


Aya 36. ARA NA BEI GA ANN 


362 Aku katakan: “Sanad hadits ini dha'if, dan keterangannya ada dalam kitab al-Misykah 


1944. -N- 


728 — Riyadhus Shalihin — 





tr A pe 33 9 Prana 
wa Jaga daa AAS Mela HE 
GK, D kain teka 2 MIGAS Csigas 3 asa 
NASA PRA ME Oe SANG 

a Hua 31 rn 
AAN Pas PIA 


Te SATA 2, 
. 


Jl 


1732. Dari Ibn Umar (y£ibise, ia berkata: uRasalullah #8 bersabda: ' 2 
siapa minta perlindungan dengan nama Allah, maka berilah perlindungan!, 
dan barang siapa minta dengan nama Allah maka berilah!, dan barang 
siapa mengundang kalian maka datangilah!, dan siapa yang berbuat baik 
terhadap kalian maka balaslah, dan jika kalian tidak bisa membalasnya”, 
maka do'akanlah hingga kalian rasa kalian sudah membalasnya. ? (Hadits 

— shahih riwayat Abu Daud, dan an-Nasa'iy dengan sanad-sanad yang 
sesuai dengan shahih Bukhari dan Muslim) 


ENI Mean! » 
NGGAK 


BAB 320 


LARANGAN MEMBERIKAN GELAR “SYAHIN SYAH” 
KEPADA SULTAN DAN PENGUASA LAINNYA, KARENA 
ARTINYA ADALAH RAJA DIRAJA, DAN TIDAK BERHAK 
MENDAPATKAN JULUKAN TERSEBUT SELAIN ALLAH 


SEA KANG GAS NY 


-“ 


“ 


281 Aslinya fa 4 81SS) sedang pembetulan diatas berasal dari al-Sunan lihat al'Aun 
jilid 5 hal. 89-90. 





- Riyadfus Sholihin - — T29 








PER TA Ns NA SGG 


IEEE IKAN 
KEB in ITN KE IG 


1733. Dari Abu Hurairah & dari Nabi &, beliau bersabda: “ Sesungguhnya 
sehina-hina nama di sisi Allah 4£ adalah seorang yang menamakan dirinya 
raja diraja (rajanya para raja).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Sufyan Ibn “Uyainah berkata: “Raja diraja seperti Syahin Syah.” 


BULAN PALAIK AR 
0 S9 Min Wa gal 


BAB 321 


LARANGAN MEMANGGIL ORANG FASIK, AHLI BID'AH, 
DAN SEUMPAMANYA DENGAN PANGGILAN “ TUAN « 
(SAYYID), “YANG MULIA” DAN SEJENISNYA 


'. 


PEDAS TOL ANGSTAGSE AW 


Lan aan Y 20 JI“ 2, YP 
A3 Dean Sp : ga apa 
AYI "as 


sg N PAN .t n pn. 

MN 931019). Gx GE Als 

1734. Dari Buraidah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jangan kalian 
ucapkan pada orang munafik “tuan”, karena sesungguhnya jika dia adalah 


tuan, maka kalian telah membikin marah Rabb kalian.” (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih) 


730 - Riyadhus Shalihin - 


PB PAN 





39 
ha ( “ “(ra 3 L 
ANAK KANAK 
BAB 322 
MAKRUHNYA MENCACI INFLUENSA (PENYAKIT PAN AS) 


1 


aa NA JAN arsa 
KA AAYANA OT PESAN, 


Pa 


Ao “ (3 #4 1G d - 
SEA IE LA SU 


- 
.. akar nd 
eat 


(Takan Ce Te NN AP 5 5 
Sr IG «La 3 SANA, 2 


Ki n & 4 1 c “ . 2, y 
AN KAA) n IE 
SALAH IN SEN LN 5 

. - un Tya 

” KE E TS 8 n ? 

AN cg. 15 - AK KP @ « (G0 "7 
KKN NN AKI CAS aK NA NG 
SEN SN Si Yaa Kara Jan p 


DANA AKN NATA 
, . 
WAN PSN 3 
1735. Dari Jabir &, sesungguhnya Rasulullah & masuk ke rumah Ummu as- - 
Saib, atau Ummu al-Musayyib, lalu beliau bertanya: “Ada apa denganmu 
hai Ummu Saa'ib —atau Ummul Musayyib- kenapa engkau menggigil?” 
Ia menjawab: “Demam wahai Rasul, semoga Allah tidak memberkatinya 
(penyakit ini).” Maka Nabi & bersabda: “Jangan kamu mencaci penyakit 
demam ini karena sesungguhnya ia bisa menghapus kesalahan dan dosa 
anak manusia sebagaimana tungku pandai besi menghilangkan (dengan 
panasnya) karatan yang menempel pada besi.” (HR. Muslim) 
Tuzafzifiina artinya bergerak gerak dengan cepat, maksudnya di 
sini adalah menggigil. Lafadz tadi diawali dengan taa' yang didhammah, 
dan zaa' yang terulang dua kali, ada juga riwayat yang menyebutkan 
dengan raa' dua kali dan gaaf dobel, Turagrigiina. 





- Riyadhus Sholihin — 731 


AN RAN 
PAK TAN ASIA 


BAB 323 


LARANGAN MENCELA ANGIN, DAN DO'A YANG 
SEBAIKNYA DIUCAPKAN KETIKA IA BERHEMBUS 


P Bea 


asin KANG CT ph ssawen 


a As aa LN MN V5 
5 0 AA “ag aa 


basa eat 19 
AAA ETATAYI An Haa 2 
Bd, AT 5, IR ee 


1736. Dari Abul Mundzir “Ubay Ibn Ka'ab «, ia berkata: “Rasulullah #£ 
bersabda: “Jangan kalian mencela angin! Jika kalian melihat apa yang 
kalian tidak sukai, maka berdo' alah: “Wahai Allah kami mohon kepadamu 
kebaikan yang dibawa angin ini, juga kebaikan yang terdapat pada apa 
yang karenanya Engkau kirim angin ini, dan kami berlindung kepadamu 
dari kejahatan angin ini, juga kejahatan apa yang karenanya Engkau 
kirim angin ini.” (HR. Turmudzi dan ia berkata: “Hadits hasan shahih”) 


Sg 2 Gp Gn 
gt Lagu SER SANA GD HA AW 


Ita ne Pan gemapa Za 


T32  - Riyadhus Shelihin — « 











ANA RAI BANGS Sat 
Kap TA ABANG Ma 


ad Pan Pa 


2. AG 


AA ih ten AKA 
Led d LA (AN Ran SIN 
Peda 


sn 


“ 


1737. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Angin itu termasuk rahmat Allah, dia datang membawa rahmat, dan 
bisa juga membawa adzab (siksa), maka jika kalian melihatnya janganlah 
kalian mencelanya, dan mintalah (kepada Allah) kebaikan yang 
dibawanya, serta berlindunglah dari kejahatan yang ditimbulkannya.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 

Ucapan beliau Min rouhillah dengan raa' yang difathah artinya 
rahmat Allah kepada hambaNya. 


CAN NA EN AMAN 
SPP 46 PN Hias KKN SIP 


2, Aw 


TAAT do HS AS "n Dgpen 3 4 


') Pa tah G- 
AAN. AA 


1738. Dari A'isyah xv£isise, ia berkata: “Nabi & jika ada angin bertiup beliau 
berdo'a: “Wahai Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan 
angin ini dan kebaikan apa yang karenanya Kau mengirim angin ini, dan 
aku berlindung kepadaMu dari kejahatan angin serta kejahatan apa yang 
karenanya Kau mengirim angin ini.” (HR. Muslim) 


- Riyadhus Shelihin — 733 





BN AA SL, 


BAB 324 
MAKRUH MENCELA AYAM JANTAN 


- TE ERAS SAN NE AANYA 


"3 
TAS AN GA 1 MEN 


2 


an Cat” NN ? 94 NE 
TNI 5 '92Y919) 
1739. Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhaniy &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 


Jangan kalian mencela ayam jantan karena sesungguhnya ia 


membangunkan orang untuk shalat.” (HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih) 


“Il 18: ara & 

u Go PIA Yo 
KAN, 
BAB 325 


LARANGAN SESEORANG MENGATAKAN: “KAMI 
MENDAPAT HUJAN KARENA BINTANG INI” 


AOA MANA NEWS 
Ga BEN KA ae bempen 


1901 UT (5 
D3 Ja 


ag Ah ai Kit 


Tn) - GA | 





1740. Dari Zaid Ibn Khalid &, ia berkata: “Rasulullah #8 meminpin kami shalat 
shubuh di Hudaibiyah ketika malam hujan, lalu ketika selesai beliau 
menghadap kepada kami dan bersabda: “Apakah kalian tahu apa yang 
dikatakan oleh Rabb kalian?” Kami menjawab: “Allah dan rasul-Nya 
lebih tahu” Beliau bersabda: “Ada sebagian dari hamba-Ku memasuki 
pagi hari dalam keadaan beriman kepada-Ku, ada juga yang kafir, adapun 
orang yang berkata: “Kami mendapatkan hujan karena kemurahan Allah 
dan rahmat-Nya”, maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kafir 
terhadap bintang-bintang, dan adapun yang berkata: “Kami mendapat 
hujan karena ada bintang ini dan ini,” maka dia adalah kafir kepada-Ku 
dan beriman kepada bintang.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Kata as-Samaa di sini artinya hujan. 


2. Ta 2 za 3 
PE kah pa AN 
BAB 326 
LARANGAN MENGATAKAN “HAI KAFIR” PADA 
SEORANG MUSLIM 


ce ari 2hAN 


SENI IE SE REANGS LI EAN 


,. C3 SLR Yaa .. ee Lara 
SIP ANGA AS AS ANA ISI» 


- 


. 





- Riyadhus Shalihin- 735 





PRIA HA AAA 


- v - ? 
IKAN, KT - Petaka YA Ga - 
-» SKS TG CSS 


1741. Dari Ibnu Umar Wx£i51s—, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Jika ada 
seorang mengatakan pada saudaranya: “Hai kafir” maka ia telah wajib 
bagi salah satu dari keduanya, jika yang dikatakannya itu benar (maka 
saudaranya tadi kafir) tapi jika tidak maka ucapan tadi kembali 
kepadanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AI A EARENI 


Yana tar R3 ATA AVI 


UG TERUS Mr 


/ KEENS NS433 
aan 


1742. Dari Abu Dzar 8s, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah #$ bersabda: 
“Barang siapa memanggil seseorang: “Hai kafir!” atau “Hai musuh 
Allah!” yang pada kenyataannya tidak demikian maka ia kembali 
kepadanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Arti kata haaro adalah kembali. 


MN AN AV 


BAB 327 
LARANGAN BERKATA-KATA KASAR DAN KOTOR 


N 


9x 


Pa 


Ia 


SS IE SELERA STNK 
KAN AAU sni KG 


736 « Riyadhus Shelihin — 











Kelana Serta SI, 


1743. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Seorang 
mukmin bukanlah pencela, bukan pelaknat, bukan orang yang suka 
berkata keji, bukan pula suka berkata kotor.” (HR. Turmudzi, dan ia 
berkata: “Hadits hasan”) 


be 


& v3 TS ASIN rr Snp 
PeA 2596 JB JB AND ya ESAI 


. # 
Fee KE) KAL SN 
Pena SEGALA ANYYY s3 


1744. Dari Anas &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak ada kekejian 
dalam sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk, dan tidak ada rasa 


malu pada sesuatu melainkan akan memperindahnya.” (HR. Turmudzi 
dan berkata: “Hadits hasan”) 


- Riyadhus Sholihin— — 737 





3 An pen urakan (SL NYA 
Pe Nana Ma 
aan Taat 


BAB 328 


MAKRUHNYA MENFASIH-FASIHKAN BICARA, BANYAK 
BICARA TANPA DIPIKIR, DAN MEMAKSAKAN DALAM 
MEMPERINDAH UCAPAN, JUGA MENGGUNAKAN 
BAHASA YANG ANEH DAN SUSAH DIPAHAMI KETIKA 
BERBICARA DENGAN ORANG AWAM 


11 Ha Ta 2-1 
AG LAN IIS hain NEO 
IN nIN— ES Ara 39) Ta ANK Te 
“NX 2195 dn (In) NS n3 8 
"3A Tangan PSA 
"YK ag (Akgg 
1745. Dari Ibnu Na aan Nabi & bersabda: “Binasalah orang 


U » 
yang melampaui batas.” Beliau mengucapkannya sampai tiga kali. (HR. 
Muslim) 


Cc 


al-Mutanaththi un artinya orang yang melampaui batas dalam setiap 
urusan. 


pa Aa NT po 75 
1 AG GS AN en AS rANNS Sg AVI 
Ta MA 22 Wa Asa A9 On SE ME AR Isesai 


AGAN KAA MEA LAN Ka GNI 


P4 yak & AS 93 K SAAT 


& 


738 - Riyadhus Shelihin — 


1746. Dari Abdullah Ibn “Amr Ibn al-“Ash &, sesungguhnya Rasulullah &, 
bersabda: “Sesungguhnya Allah membenci orang yang melampaui batas 
dari kaum lelaki yang selalu bermain dengan kata-kata sebagaimana 
sapi yang memainkan lidahnya.” (HR. Abu Daud, dan Turmudzi yang 
mengatakan: “Hadits ini hasan”) 


kat No CE 2 
IE NN SA AE EGA V 


Pa eng 0 KA Alai A1 AT 
FIS AE SEA AN KN Ian IE 


KE BE Kai 
NAK 


1747. Dari Jabir #, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya orang 
yang paling aku cintai di antara kalian, dan yang paling dekat tempatnya 
dariku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus 
akhlaknya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara 
kalian, dan yang paling jauh tempatnya dariku nanti di hari kiamat adalah 
orang yang banyak bicara, dan suka bicara tanpa dipikirkan, serta orang 
yang berlagak fasih dalam bertutur kata.” (HR. Turmudzi dan berkata: 
“Hadits hasan.” Dan telah dijelaskan keterangannya pada bab Bagusnya 
akhlak 55 


365 Nomor 636 





- Riyadhus Shalihin - 739 





PA SANA TAK Le ca 


NYA 


— . 


BAB 329 


MAKRUH MENGUMPAT DIRI SENDIRI DENGAN 
MENGATAKAN: “BUSUKNYA DIRIKU” 


AG ME NA AEIEEAVIN 
Lana saga LA, 


AN. 


nd 
KIEGES  Cgali 
Hn kn aa a19 13 
NYA MEN PAP, ca AA 


2 Anna P0 2 Tt 
- 2 
Saba Aan SA eta » 
“ 
1748. Dari A'isyah (x£45!xe, dari Nabi &£, beliau bersabda: “Janganlah seorang 


dari kalian mengatakan: “Busuknya (celakalah) diriku.” Akan tetapi 
katakanlah: “Kacau diriku.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Para ulama' mengatakan: “Arti khabutsa adalah ghatsa yaitu kacau 
dan keruh. Dan ini sama dengan arti lagisa akan tetapi dimakruhkan 
menggunakan lafadz khabutsa, yang berarti (menjijikkan). 


c, Uu ) 
LA ASAR SDN, 
- “. .. 
BAB 330 


MAKRUH MENAMAKAN BUAH ANGGUR DENGAN 
KARM 


3 & 


SI LING SANGE NA 


- 





740 — Riyadhus Shalihin — 


n 3 ag. Ac 2 PK Pa , 
MENU GS SI Lalu KAN p SERA 


“ . Ja Td NG ag OT 7 “. 2 

A33 yag ASP S3 A13 
POTO KA IM NI GNI 

Pa AN PUMA MI 


1749. Dari Abu Hurairah -, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Jangan kalian 


menamakan anggur dengan karm, karena sesungguhnya karam adalah 
muslim.” (HR. Bukhari — Muslim) Dan ini adalah redaksi Imam Muslim. 


Dalam riwayat disebutkan: “Karena sesungguhnya karam adalah 
hati seorang mukmin.” 


Dan dalam riwayat Bukhari-Muslim: “Mereka menamakan al-Karmu, 
padahal sesungguhnya al-Karmu adalah hati seorang mukmin. 


ce G 37 L n 5 oa 
FE SINKENGS PI ISISEAVO. 
KA BIAN IG 
AAA 


OP End” NI LA 
X 7 4? 1 - “ 
1 Ad Nan 3g ANA 3 « akad vga» 
1750. Dari Wa'il Ibn Hujr &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Jangan kalian 


mengatakan: “al-Karmu,” akan tetapi ucapkanlah: “Anggur, atau 
habalah” (HR. Muslim) 


Habalah dengan haa' dan yaa' yang difathah, dikatakan juga hablah 
dengan yaa' disukun: 





— Riyadhus Shelihin - 741 





TAN BEE AS Lan 
PANAS BIRU Ca S3 


- 


BAB 331 


LARANGAN MENCERITAKAN KECANTIKAN SEORANG 
WANITA DIHADAPAN LELAKI KECUALI BILA 
DIBUTUHKAN DENGAN ALASAN SYAR'ISEPERTI 





2 P2. 


NT ENG KANG PALANG NS 
“aa TAAT 3 (: ana 
$ AOA : MANIA On 


1751. Dari Ibnu Mas'ud #&, ia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Janganlah 
seorang wanita menempelkan kulitnya dengan kulit wanita lain, kemudian 
ia ceritakan keadaannya kepada suaminya dengan sejelas-jelasnya, 
seakan-akan suaminya melihat dengan mata kepala sendiri!” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


BSA EN Dani YYY 
MEN Tete 


BAB 332 


LARANGAN BERDO'A “YA ALLAH AMPUNILAH DOSAKU 
JIKA ENGKAU MAU “ TETAPI HENDAKNYA DENGAN 
YAKIN DAN PASTI DALAM MEMINTANYA 


nia PAN 2 AA 


PIPA ISI KANG AN No 





742 - Riyadhus Shelihin — 


7 


Ni SIA SAT, S6 
BEA NAN ga San KA 
KENA AN Gn KANAN 3g 

PN EA MEA 


1752. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “J anganlah 
salah seorang dari kalian mengatakan (dalam berdo'a): “Ya Allah 
ampunilah dosaku jika Engkau mau, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau 


mau,” akan tetapi hendaklah berdo'a dengan pasti, karena sesungguhnya 
tiada sesuatupun yang dapat memaksa-Nya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dalam satu riwayat Muslim: “Akan tetapi hendaknya ia meminta dengan 
pasti, serta menunjukkan keinginan yang besar (untuk diampuni), karena 
sesungguhnya Allah tidak pernah memandang besar apa yang telah Dia berikan.” 


InEs | A25 IG KEEeA pr Af 
:AGZAN dg) 6: BALAS AN S3 ay 
2? Dn AB at PAN Pa TP dd 
SEA SA TA ES, 
Mean ACNE TG 


1753. Dari Anas «5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: Jika salah seorang dari 
kalian berdo'a maka hendaklah minta dengan pasti, dan janganlah mengatakan: 
“Ya Allah jika Kau berkehendak, maka berikanlah aku!” Karena sesungguhnya 
tiada sesuatupun yang dapat memaksa-Nya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


“8! Saya katakan: “Hendaknya hal ini dibatasi dengan sesuatu yang tidak menimbulkan 
melalaikan sesuatu yang termasuk hal-hal yang wajib, seperti pemuda yang begadang di malam 
hari untuk mengulang-ulangi pelajarannya, atau mempersiapkan diri menghadapi ujian sampai 
akhir malam kemudian tidur kecapaian, akhirnya mengakibatkan ia ketinggalan shalat shubuh 
(berjama'ah), maka begadang semacam ini —walaupun dalam rangka mencari ilmu- tidak boleh, 
karena hal ini seperti perumpamaan orang yang membangun istana dengan menghancurkan kota, 
akan tetapi yang wajib dilakukannya adalah tidur diawal waktu setelah shalat isya' agar dapat 
bangun pagi dan mengikuti shalat subuh, kemudian dia membaca pelajarannya, dan benarlah 
Rasulullah £ ketika bersabda: “Umatku diberkati ketika mereka berpagi-pagi”, maka hendaknya 
ini diperhatikan, karena kebanyakan pemuda lupa. Hanya Allah tempat dimintai pertolongan. 





SOREGANA TA IPAR SL YY 


BAB 333 


DILARANG MENGATAKAN: APA YANG DIKEHENDAKI 
ALLAH DAN YANG DIKEHENDAKI FULAN 


CAN Gas NS Ry YAH -ot 
Sis si KEGANSEGS SY». 8 
Ar : 


se sea ANA PAN AW: arak 


# 


28 


. 


ika 


elat 


1754. Dari Hudzaifah Ibn al-Yamaan &5, dari Nabi #&, beliau bersabda: “Jangan 
kalian ucapkan: “Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki 
fulan?” Akan tetapi katakanlah: “Apa yang dikehendaki Allah, kemudian 
apa yang dikehendaki Fulan!” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Ke. in 
NG ORA Et (SL K3 
BAB 334 
DILARANG BERBINCANG-BINCANG SETELAH ISYA" 


PL EEUAG 
Per KENAPA HT TA 
1T II Ce 


KN KAU: La. PAN, Says 32 ( 
KN SKN NG TA 


744 - Riyadhus Shalihin — 








ae setebal 
e Sa. 53. peda sa Hap 
BE NA 1 Laga £ naga 
2 ILAA LP 5 S3 SAS 


Yang dimaksudkan adalah perbincangan yang hukum asalnya mubah 
(boleh) jika dilakukan diselain waktu tadi, dimana antara melakukan dan 
meninggalkannya adalah sama. Adapun obrolan yang haram atau makruh jika 
dilakukan diselain waktu tadi, maka melakukannya pada waktu larangan ini 
lebih dilarang lagi. Adapun obrolan dalam kebaikan seperti mengulang-ulang 
pelajaran, menceritakan orang-orang shalih, atau tentang akhlak mulia, atau 
bicara dengan tamu, atau orang yang membutuhkan sesuatu, dan lainnya, maka 
tidak apa-apa walaupun dilakukan dalam waktu yang dilarang tadi, bahkan bisa 
jadi dianjurkan?”, demikian juga obrolan karena adanya udzur atau keperluan 
mendadak maka tidak dilarang. Dan telah jelas hadits-hadits shahih menerangkan 
apa yang telah aku sebutkan. 


AN Iga GA : TANI (012 0) Belis.veo 
Tan ENG Aa Ae Ml ni 


- 


1755. Dari Abi Barzah 45, sesungguhnya Rasulullah & membenci tidur sebelum 
isya' dan membenci obrolan sesudah isya'.” (HR. Bukhari — Han 


Ah AYANG ALAN FONT AVX 
2 Dm napa senanaaga 


S Riyadhus Shalihin — 745 











K3 CG) Pat 1x1 AT ob 

” .—. . “ 

rat «Ka yA NI Bas 

apa ANDA, » 

1756. Dari Ibnu Umar tx£ibise, sesungguhnya Rasulullah & melaksanakan 
shalat isya” dipenghujung hidupnya, lalu ketika salam, beliau bersabda: 
“Tahukah kalian?8 tentang malam kalian saat ini? Sesungguhnya 


dipenghujung seratus tahun tidak seorangpun dari mereka yang hidup 
diatas bumi ini yang bertahan sampai masa itu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SEA 2 EA KENA 3 -YOY 
NL NP 10 ) 2 GA "2 Gn AIA 
Aa ES ngan YAN ab 0 GP AG 
ti rat a “ 5 AN Oa UUT 
95 ya ACAK AA TAN : Ni done. 


P 
NN KL OA Pa NN. NC KA 
SAN GEN AVE TEN Iena IN KA 
2 II SAAD YA 
1757. Dari Anas &, sesungguhnya para sahabat menanti Nabi 4$, lalu beliau 
mendatangi mereka pada waktu mendekati tengah malam?9, lalu beliau 
memimpin shalat, yakni isya', kemudian beliau berbicara kepada kami 
seraya bersabda: “Ingatlah bahwa orang-orang telah menunaikan shalat, 


kemudian mereka tidur, sesungguhnya kalian tetap dalam keadaan (menerima 
pahala) shalat selama kalian menunggu shalat.” (HR. al-Bukhariy) 


(as AL nyo 
SE KA SANA 
BAB 335 


HARAM SEORANG ISTRI MENOLAK AJAKAN SUAMI 
TANPA ALASANSYAR'I 


' Pe G3 1-31 
Nie - Te “3 Pa ”- 
AN YA BAN GS 2 NG ANOA 
38 Beritahukanlah kepadaku | 
'69 Pertengahan malam. 








746 — Riyadhus Sholihin — 


La 2050 No 3. PEKAN Cara At 
Sa SN YAN ES Sin KU 

ata G ?Jaa | Aa aan er, 2 “ 7. Ki 
MA PS STA GI KE 


' 
atuh NN an AL 
(| CL Y: 20133 
1758. Dari Abu Hurairah «, ia berkata Rasulullah & bersabda: “Jika seorang 
suami mengajak istrinya ketempat tidur” lalu ia menolaknya, lalu 


suaminya tidur dalam keadaan marah terhadapnya, maka para malaikat 
melaknatnya sampai datang waktu pagi.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam riwayat lain: “Sampai ia mau kembali (kepada ajakan 
suaminya)” 


PIN GEN 1 1 
GENA oa 
AN aa G3 
BAB 336 


HARAM PUASA SUNNAH BAGI SEORANG ISTRI KETIKA 
SUAMI ADA DI RUMAH KECUALI DENGAN SEIZINNYA 


-« 


Yuta Lipa “ ITN PP AA 
AS MU Gn ALAN GS SEMUT -WOA 
- 


E TN CNG ORA LUATN CI MU MPR ts 
AA AA AKA MA 
LG 7 & Na Aa 

, PA RAGA . Aa IN Yana BLN 9 


) “ui 


1759. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Tidaklah 
halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah) sedangkan suaminya 
ada di rumah kecuali dengan seizinnya, dan tidak halal pula ia 
mempersilahkan masuk (seseorang) ke dalam rumahnya kecuali dengan 
seizinnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


“0 Kinayah tentang Jima 


aa tan - Riyadhus Shalihin — 747 





SEN Gak aan sk DUS 2 ey 
Sa YAN 


BAB 337 


HARAM SEORANG MAKMUM MENGANGKAT 
KEPALANYA DARI RUKU' ATAU SUJUD SEBELUM IMAM 


D6 KE ATKENGS AI SL 
PP LN ANA HI Tea Penta t '. t 
KAN Kh KL SISA Ga ZA » 
pa “523 3 CAK 3 ana 
PANAI dn yao AN yaaa Ud A1) 
1760. Dari Abu Hurairah #5, sesungguhnya Nabi & bersabda: ' “Tidakkah salah 
seorang dari kalian takut, jika mengangkat kepalanya sebelum imam, 


Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau merubah 
bentuknya menjadi bentuk keledai?!” (HR. Bukhari — Muslim) 


AL EKA SDA 
AN 


BAB 338 
MAKRUH MELETAKKAN TANGAN DIATAS PINGGANG 
DALAMSHALAT 
kata daag Gta - 
PA KANG sa Pt AYN 
AO KAP, 
3 Pan aka SIBG ri 


1761. Dari Abu Hurairah & sesungguhnya Rasulullah # melarang menaruh 
tangan di pinggang dalam shalat. (HR. Bukhari — Muslim) 


748 - Riyadhus Shalihin — 








Pelari NAK Sya 


Adit Va! a 
BAB 339 


MAKRUH SHALAT KETIKA MAKANAN TELAH DISIAPKAN 
DAN IA SANGAT MENGINGINKANNYA (LAPAR) ATAU 
KETIKA SEDANG MENAHAN HAJAT (BUANG AIR KECIL 

DAN BESAR) 
Pa 5 9 - PA c 3 
de MU URAT 


Ph 


SAE AN 

La G- - naa Jo Iban 
(3 9 dab AI. Va pan 
ALNG WEI reka 


1762. Dari A'isyah einiao, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Tidak ada shalat dihadapan makanan, dan tidak ada shalat 
ketika sedang menahan dua hajat (kencing dan berak).” (HR. Muslim) 


Da ANE PAKA AA 


BAB 340 
LARANGAN MELIHAT KE ATAS DALAM SHALAT 


YAA Mean EN Besar 
ari | Aa 923 ye Tari Jan: PN 








— Riyadhus Sholihin - — 749 


a. 
F ea An IG 23X SEE Dgn 
Ga. “B3 CAN LAYAN 


1763. Dari Anas Ibn Malik 5, ia berkata: “Rasulullah £& bersabda: “Ada apa dengan 
orang-orang yang mengangkat pandangannya ke atas dalam shalat mereka!” 
Keras sekali beliau dalam masalah itu, hingga beliau bersabda: “Hendaknya 
mereka menghentikan itu atau akan dicabut pandangan mereka.” (HR. al- Bukhari) 


BIAN EN AN 
BAB 341 


MAKRUH MENOLEH DALAM SHALAT TANPA ALASAN 
SYAR'I 


“Nge ferr La SE ASK AE EA 


PAN Ba NAN BSN Spa 
3 P3 


- NAIK « AS Ie EN 


1764. Dari A'isyah W£ibtee, ia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah P 
tentang menoleh dalam shalat, maka beliau bersabda: “Hal itu adalah 
pencurian”!, yang dilakukan dengan cepat oleh setan dari shalatnya 
seorang hamba.” (HR. al- Bukhari) 


ata UNP , ui “ | 
SEN 5IE, EKREN GS -N1 
NANGKA Oh, Pom AN 
BEKASI JA SIS KA 


M1 »Okeel adalah pencopetan, mengambil dengan cepat dari seseorang yang sedang lalai. 


S 








750 - Riyadhus Shalihin - 


Ia Tang Ierlark 
Ke saga NITA 
1765. Dari Anas «5, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Jauhilah olehmu 
menoleh dalam shalat! Karena Sesungguhnya menoleh dalam shalat 
adalah kebinasaan, dan jika memang harus menoleh, maka boleh dalam 


shalat sunnah, bukan dalam shalat fardhu.” (HR. Turmudzi, dan ia 
berkata: “Hadits hasan shahih”)??? 


SAN AKAN 


BAB 342 
LARANGAN SHALAT MENGHADAP KUBUR 


ASIN, ANE “ta 
SERANG KA SAE van 


$ 


1766. Dari Abu Martsad Kannaz Ibn al-Hushain &, ia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah #, bersabda: “Janganlah kalian shalat menghadap kubur, dan 
jangan kalian duduk di atasnya!” (HR. Muslim) 


"7 Saya berkata: “Demikianlah yang terdapat dalam teks aslinya, dan mungkin juga itu 
berasal dari sebuah naskah kitab Turmudzi, karena kalau tidak maka yang terdapat dalam 
cetakan Bulag (1/116) disebutkan “hadits hasan”, dan tertulis dalam catatan pinggirannya: 
“Dalam satu naskah “Hasan Gharib.” Katakan saja: Dhoif (lemah), dan inilah yang pantas 
dengan keadaan sanadnya, karena di dalamnya terdapat kelemahan dan keterputusan, dan 
penjelasan hal ini terdapat dalam komentar (ta”lig) kitab al-Misykah 0 72, 465, 997) juga dalam 
kitab ar-Targhiib (1/191) -N- 





-, » 


PETA Lk 
JA yana NN 
BAB 343 
HARAM MELINTAS DI DEPAN ORANG SHALAT 


1. 


2 Pan an 13 “Ga 
IE BD YANG KAS NW 
it na 0 9J ra ed w # 
AS Arisan dg) 16 36 KANG SAN 
CAK AA 2 PP Ka Ka 
Ha SIR AN YAN KUA 


TGT MEA Ta Te Lara Alat 1G 9 KAK 2-56 
BINI the 


AA AA KATA UI ALAN CARA 
kata YEN SA SEN Cp IE J6 
IE 


“ ".- 

1767. Dari Abu al-Juhaim Abdullah Ibn al-Harits Ibn al-Shommah al-Anshory 
45, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Andaikan orang yang lewat di 
depan orang shalat mengetahui (seberapa besar dosa) yang akan 
ditanggungnya, niscaya ia akan berdiri (menunggu) selama empat puluh, 
akan lebih baik baginya dari pada ia melewati orang shalat.” Perawi 
hadits berkata: “Saya tidak tahu apakah Rasulullah #& menginginkan empat 
puluh hari, atau bulan, atau empat puluh tahun.” (HR. Bukhari -— Muslim) 





Ka Casey SAN Santa 


Pee asas Hhnerah, Yogs 
Wes Sis 


BAB 344 
MAKRUH SEORANG MAKMUM MELAKUKAN SHALAT 
SUNNAH SETELAH MUADZIN MENGUMANDANGKAN 
OOMAT, BAIK SUNNAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
SHALAT ITU ATAU SUNNAH LAIN 


Pake AT NAN, 


Ig AJA AAA 
ea AS NS WA (La TNI Ika 
la 


1768. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Jika shalat telah 
digomati, maka tidak ada shalat melainkan shalat fardhu.?7 (HR. 
Muslim) 


KA oa KN SOC 
2g ALS S9 Aas 


BAB 345 


MAKRUH MENGKHUSUSKAN SIANG HARI JUM'AH 
DENGAN PUASA DAN MALAMNYA DENGAN SHALAT 


tut TG Ja an, PI 
Mg KENGS s AN VA. 


"8 Maksudnya, shalat fardhu yang akan dilaksanakan, maka tidak boleh mengerjakan 


shalat sunnah ketika sudah digomati, perhatikanlah! 





— Riyadhus Shalihin - 753 





PEN NN BAN AE, 


. P CG an a29 22 33 2 7 
KE LISN ENa dE AIR 


ar : 


AN ML AI 
Wib SIN AA 
1769. Dari Abu Hurairah #5, dari Nabi &, beliau bersabda: “Janganlah kalian 
mengkhususkan malam Jum'ah dengan melakukan shalat malam, dan 
janganlah kalian mengkhususkan hari Jum' ah dengan puasa diantara hari- 
hari lain, kecuali puasa seseorang yang bertepatan pada hari itu.” 
(HR. Muslim) 


G1 KI 92, C- YA ? IIA 
Hana Os MA ain Lagu : 361155 -NV, 


LI GI INI ANA ma IN SANA A 
2 (RX 
NAN 4 MAAN NI San SKA 
1770. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #5 
bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at 
kecuali ia puasa hari sebelumnya atau sesudahnya!.” (HR. Bukhari - Muslim) 


IE AN BAE NAN LA 
ANA KAA SE SEE AN 


- 4G , aon ?.n P' v.. 3 
PN aa ai 


1771. Dari Muhammad Ibn Abbad, ia berkata: “Aku bertanya kepada Jabir &, 
apakah Nabi # melarang puasa pada hari Jum'ah?” Dia menjawab: 
“Benar!” (HR. Bukhari — Muslim) 


“1 30 $ 2 9 Kan “1 Oa Pe rata 
CAS JAN Hok KANG NW 


374 Misalkan puasa Nabi Daud atau nadzar atau gadha, jatuh pada hari Jum'at. Mengenai 
sebab larangan ini ada banyak keterangan antara lain: (a) Allah telah mengistimewakan hari 
Jum'at dengan sebuah ibadah maka Allah tidak rela apabila manusia membuat keistimewaan 
lain selain yang ditentukan oleh Allah & (ini dikatakan oleh al-Thibi) (b). Allah melarang 
supaya kita tidak menyerupai Yahudi dan Nashrani yang mengkhususkan hari sabtu dan ahad 
dengan puasa dan shalat malam dengan alasan hari itu adalah hari termulia dalam seminggu 
(dikatakan oleh al-Muzhhari) —peni. 





Kn Ig Pena Iyete AGE 1 AI LE 
da PMS AN SUS 
(» 


Li Ora Pap Tit ee 


- 


: (Da ar SG 3.36 AK 


1772. Dari Ummul mukminin Juwairiyah binti al-Harits kereibulaa sesungguhnya 
Nabi £ masuk ke rumahnya pada hari Jum'ah dan ia sendiri sedang 
puasa, maka Rasulullah & bertanya: “Apakah kamu puasa kemarin?” 
Ia menjawab: “Tidak.” Lalu beliau bertanya: “Apa kamu ingin puasa 
besok?” Ia menjawab: “Tidak.” Maka beliau bersabda: “Makanlah 
(batalkan puasamu, pent)” (HR. al-Bukhari) 


LAN (aAL Lex 
CE ita Aha Ia 


BAB 346 


HARAM MENYAMBUNG PUASA YAITU BERPUASA 
SELAMA DUA HARI ATAU LEBIH TANPA MAKAN DAN 
MINUM (BUKA PUASA) ANTARA DUA HARI TERSEBUT 


Hn WIL, LG NK 
Ak CAN ANA EA 3 Pera 


ara 3: (G3 
7” Kg PA 
1773. Dari Abu Hurairah & dan A' asyah nur, sen dak Nabi & 
melarang menyambung puasa.” (HR. Bukhari — Muslim) 


| 1 -  Nea Pap 
AN YAN PATRA PA C3 EA 
AN In der ep EL. GE IG 3 : 





- Riyadhus Sholihin- 755 





1774. Dari Ibnu Umar &, ia berkata: “Rasulullah #& melarang menyambung 
puasa” Para sahabat berkata: “Kamu sendiri menyambungnya wahai 
Rasul?” Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, 
sesungguhnya aku diberi makan dan minum.” (HR. Bukhari - Muslim, 
dan ini adalah redaksi al-Bukhari) 


ANU SE Da 
( 
TREE ELNN 
BAB 347 
HARAM DUDUK DI ATAS KUBURAN 


as xA 2536 Iek3 NG AN Aw 
Ss Bai Bags LN EN Ha 
AELNG PE ES (Rena (ya padam | 


1775. Dari Abu Hurairah :, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika salah 

— seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu membakar bajunya, hingga 

bara itu mengenai kulitnya, niscaya lebih baik dari pada duduk di atas 
kuburan.” (HR. Muslim) 


KEANGA n ES AN 


BAB 348 


LARANGAN MEMBANGUN KUBUR DAN MENDIRIKAN 
BANGUNAN DI ATASNYA 


Nek ATAP '. Sex AN - AE ANA 


756 - Niyadhus Sholihin — 





Pagi 3x Pan 139 PA PK 2ert 
NA De PA ANA ANA ea MANA CE AA Oeda” MPA 
sang) du UI AN Ian 3: PA 
1776. Dari Jabir &, ia berkata: “Rasulullah & melarang menyemen kuburan, 
dan duduk di atasnya, serta mendirikan bangunan di atasnya.” (HR. 


Muslim) 
oat LA LA ba 
DA SEA 
BAB 349 


DIHARAMKAN SEORANG BUDAK MELARIKAN DIRI 
DARI TUANNYA 


hiks bts N NI 7 : 
BG A5 IG ELSA GS BASE ANW 

9 -— Janu CAN Har RAP AOA An OK 
KANG. AE 3 Ka NG 1 Fear ” 


1777. Dari Jarir &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Hamba sahaya mana 
saja yang melarikan diri, maka berarti telah lepas darinya perjanjian.” 


(HR. Muslim) 
La Lap Ie P - , na 
IK Tha K SI KN Atika yu 
KE AN SANA 
- : 2 
DANG AI 


a. 
, 


Op 1 
. . 


“ -“ aa 
AGS NS 1 Asha) 


1778. Dari Jabir &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Jika seorang hamba sahaya 
melarikan diri, maka tidak akan diterima shalatnya.” (HR. Muslim) 


Dan dalam satu riwayat: “Maka ia telah kafir.” 


"5 Maksudnya, perjanjian dan keamanan, artinya jika ia terbunuh atau terluka maka 


Islam tidak akan membelanya. 


- Riyadhws Sholihin - 757 











» ASI 
AO DAA Xo. 


| BAB 350 
HARAM MEMBERIKAN SYAFAAT DALAM HUKUM 
HUDUD 


Allah 85 berfirman: 

ata PPTED RU KO C1 AT NA - 
MANA Waah AN 3 IS ANE 

Tab 39 tts (IIA I 3 LIA 
Fa KL Aa FIRE, 
2? 

Naela «AN agan: 

hi Sa 5) goa « Tairy busup 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 


kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat.” (OS. an-Nuur: 2) 


PANEN KKN A3 naa .vva 

Gea Da MUAL 

Pena KEL NI 9 Mlsan in 
KK Sa 383 TA 2 3 - 

A3 Dea BEAN Asta ha 

SIB 4 AN AA peda Ta y3 (UP: gu) 

23 KOS AI, 4 » Saat 
PE Oh LEE, IE Badi 


pr 


3 “- 3 AI M 
PAD JAN EL SB sa SY 





158 - Riyadhus Sholihin 





Sis TARIAN WA Ban TE RKAI 
aa 


PR MBK LS La SA 
KAN ANN SK PATIN 


RL ALA « an, Nae 
RATA SAN AS 36. PN ALAN 


“ 


Wa 

1779. Dari A'isyah kyfibiso, sesungguhnya bangsa Ouraisy kebingungan 
karena perkara yang menimpa seorang wanita dari suku Makhzum yang 
telah mencuri, maka mereka berkata: “Siapakah yang akan berbicara 
(memintakan ma'af) kepada Rasulullah #&?” Mereka berkata: “Tidak 
ada yang berani menghadap beliau selain Usamah Ibn Zaid, sahabat 
terkasih Rasulullah!” Maka Usamah berbicara (untuk minta keringanan) 
kepada Rasulullah, maka Rasul bertanya: “Apakah kamu akan 
memberikan syafa” at dalam satu hukum had dari hukum-hukum yang 
telah ditetapkan oleh Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, 
kemudian bersabda: “Sesungguhnya yang menghancurkan bangsa 
sebelum kalian adalah jika seorang bangsawan mencuri, mereka 
membiarkannya, dan apabila ada orang lemah (orang kecil) mencuri, 
maka mereka terapkan hukum kepadanya, dan aku bersumpah! Andaikan 
Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Dan dalam satu riwayat: “Maka berubahlah rona muka Rasulullah, 
lalu bersabda: “Apakah kamu akan memberi syafa' at dalam satu hukum 
dari sekian hukum yang telah ditetapkan Allah?!” Maka Usamah berkata 
kepada beliau: “Mintakan ampunan kepada Allah buatku wahai Rasul!” 
Ia berkata: “Kemudian Rasulullah #& memerintahkan (mendatangkan) 
wanita pencuri tersebut dan dipotonglah tangannya.” 





- Riyadhus Shalihin — 159 





UE Ba ENG ANA, Yan 
Ka So elN oa A3 


BAB 351 


LARANGAN BUANG HAJAT DI JALAN UMUM ATAU 
TEMPAT BERTEDUH DAN SUMBER-SUMBER AIR 
MANUSIA ATAU SEJENISNYA 


Allah # berfirman: 


“3 TA 1 PI 1350, “ T. 
ay AN 1Gs soal 9 SEANG 
IN ARA EYAY A RA KNYAA jean 

. OA: AYI 


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (OS. Al-Ahzaab: 


58) 


9 1 9) ar, ,— 
R05 Asa KEC : Yg Na NA 


sa bagai Pa “yes Si sa 


. 


1780. Dari Abu Hirata 4 &, aa Bantalan & bersabda: 2 auhilah 
oleh kalian dua hal yang biasa bikin laknat?”5” Mereka bertanya: “Apakah 
dua hal itu wahai Rasul?” Beliau bersabda: “Orang yang buang hajat di 
jalanan umum, atau di tempat berteduh mereka.” (HR. Muslim) 


"6 Maksudnya, dua hal yang biasa mendatangkan laknat dan cacian orang. 








760 - Riyadhus Shalihin - 





BAPAK or 
BAB 352 


LARANGAN BUANG AIR KECIL DI AIR YANG TIDAK 
MENGALIR 


|c Intg 


PALA AI 4 KENA ANN 
KE2NG SDI 


1781. Dari Jabir &, sesungguhnya Rasulullah & melarang buang air kecil di air 
yang diam (tidak mengalir).” (HR. Muslim) 


SINERGI YAA SAN EL Nor 
BAB 353 


MAKRUHNYA SEORANG BAPAK MELEBIHKAN 
SEBAGIAN ANAKNYA ATAS YANG LAIN DALAM 
PEMBERIAN HADIAH (HIBAH) 


me kota Nana GSAS EN 
Dp Papa | MEN JG Agan Osis 
Ke sa YAr Kas, & 
pera MA AS IG «Wa 
NATA yaaa 1933 





- Riyadhus Shalihin - 161 





2 2192 Yep JG SY 3G SERING 
BAN NA 
Ii Pan IE A15 IA ag 


Pa 
- 


SEA An NG KENA ra PP TA 
GAN LA GG na Oa Rea MPA 
NEK SI2 SIG ” MIE S 36 «nasa 
ARENA 
1 Pa Na Pd Detik 
8 PEN » AIA 
Ld angan 1 1G “ 
NGE CNN st An Pa 
« Se 1L 233 
4 


A. . - a 3 rn 299 ne rt 
SITE Ngada BUSA, 
KG ”. . 
KAA 5 ISO» 


1782. Dari an-Nukman Ibn Basyir WElilao, Sesungguhnya ayahnya 
membawanya kepada Rasulullah & dan ia berkata: “Sesungguhnya aku 
telah memberikan kepada anakku ini budak kepunyaanku.” Maka 
Rasulullah & bertanya: “Apakah semua anakmu kamu berikan seperti apa 
yang kamu berikan pada anak ini?” Ia menjawab: “Tidak” Maka Rasulullah 
&& bersabda: “Kalau begitu ambil kembali (batalkan pemberian itu)!” 

Dan dalam satu riwayat: “Maka Rasulullah & bertanya: “Apakah 
kamu melakukan hal ini (memberi hadiah) kepada semua anakmu?” Ia 
menjawab: “Tidak!” Rasulullah bersabda: “Takutlah kepada Allah, dan 
berbuat adillah kepada anak-anakmu!” Maka ayah kemudian pulang dan 
membatalkan pemberian itu.” 

Dan dalam satu riwayat: “Maka Rasulullah ## bertanya: “Wahai Basyir, 
kamu punya anak selain anak ini?” Ia menjawab: “Benar.” Beliau 





bertanya: “Apakah semuanya kamu beri hadiah seperti ini?” Ia menjawab: 
“Tidak” Maka beliau bersabda: “Kalau begitu jangan engkau minta 
persaksianku, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas kezhaliman!” 


Dan dalam satu riwayat: “Maka jangan minta persaksianku atas 
perkara zhalim!” 

Dan dalam riwayat lain: “Mintalah persaksian atas hal ini kepada or- 
ang lain selain aku!” Kemudian beliau bersabda: “Apakah kamu senang 
jika mereka sama dalam berbakti kepadamu?” Ia menjawab: “Tentu” Beliau 
bersabda: “Kalau begitu jangan (berpilih kasih).” (HR. Bukhari - Muslim) 


YAN SIA CARA NO 
ag CNG) Ai 


BAB 354 


HARAM SEORANG WANITA BERKABUNG (MELAKUKAN 
IHDAD) ATAS KEMATIAN SESEORANG LEBIH DARI TIGA 
HARI KECUALI ATAS KEMATIAN SUAMINYA MAKA 
BOLEH SELAMA EMPAT BULAN SEPULUH HARI 


AU “ $ 9 pn2129 
LE NEWS £ San GAN 


erat Ga SEA Yg AFTA NGK 
mn na "9 JA atap da 


“era 
26 
na La 


Pa Aa MRT KONI AANG dna 
Teka Ia SEL Urang TGT GG 
£ 16 karang Pa RASA 1 
SEE ENYA 


- Riyadfus Shelihin - 163 











- 
N 
3 
: 


3 2 Earaya ya TN NAN La Da NA 


Pa 2 - 
AN & 2 “' 3 IS 53 
Pa Ka Aa IL tan 7 
(5 Aa SE Hn LE SN Oka 


(» Praha 


sg 2g Ananya : 23 anna lg 
NA KN is Me 15 


Pu eat ed 


Has GP IE AN ang 
ANE .« ES Ha LA yuas Ted 


1783. Dari Zainab binti Abi Salamah Infinlaw, ia Ba: “Aku Ka ke 
rumah Ummu Habibah (xsixtse, istri Nabi #, ketika bapaknya Abu 
Sufyan Ibn Harb &- meninggal dunia, lalu ia meminta didatangkan minyak 
wangi yang ada warna kekuningannya atau lainnya, maka ia 
menggosokkannya pada seorang gadis kemudian ia mengusap kedua 
pipinya, lalu berkata: “Demi Allah, aku tidak membutuhkan wewangian, 
akan tetapi aku mendengar Rasulullah # bersabda di atas mimbar: 
“Tidaklah halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
untuk ihdad (berpakaian kusut) karena kematian seseorang lebih dari 
tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, maka ia boleh ihdad selama 
empat bulan sepuluh hari.” Zainab berkata: “Kemudian aku masuk ke 
rumah Zainab binti Jahsy Ww£ib!xs, ketika saudara lelakinya meninggal, 
maka ia minta didatangkan minyak wangi, lalu mengusap darinya, 
kemudian berkata: “Demi Allah, sebenarnya aku tidak butuh wewangian, 
akan tetapi aku mendengar Rasulullah & bersabda di atas mimbar: “Tidak 
halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas 
kematian suaminya, maka boleh selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 





7 4 5529 ra? 
ear, Dar LX.yo9 
32 Ban Yyasglas 


BAB 355 


HARAM BAGI ORANG KOTA MENJUALKAN BARANG 
DAGANGAN ORANG KAMPUNG, MENGHADANG PARA 
PENGENDARA DI TENGAH JALAN SEBELUM SAMPAI KE 
PASAR, DAN MENJUAL KEPADA ORANG YANG SUDAH 
MEMBELI DAGANGAN SAUDARANYA, SERTA 
MEMINANG GADIS YANG TELAH DIPINANG 
SAUDARANYA KECUALI DENGAN IZINNYA 


Ita MA NIA Aa 
5 3 : PAN 36 ANN GB JNGEANN, 


- 


NeIG £ YAAA 91 
AE AGAN AI ega 


1784. Dari Anas 4, ia berkata: “Rasulullah & melarang orang kota”” menjualkan 
barang orang kampung, walaupun ia adalah saudara kandungnya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


37 Maksudnya, orang setempat (kota)yang mengetahui seluk beluk pasar. al-Baadiy 
artinya orang kampung. yaitu orang yang tidak mengerti seluk beluk dan harga pasar. Maksud 
hadits adalah agar orang kota jangan menjadi calo, sebagaimana diterangkan dalam hadits Ibnu 
Abbas yang akan datang, karena ia akan menjualkan barang dengan harga tinggi. Dan alasan 
dilarangnya hal ini karena mengandung manfaat yaitu menutup segala kemungkinan yang biasa 
merugikan penjual, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mirgot. (Jika orang kampung sengaja 
mewakilkan kepada orang setempat untuk menjualkannya maka tidak dilarang, yang dilarang 
adalah orang setempat memonopoli barang orang kampung. —pent) 








WR PI SEK ENGSK HS NN 


SNN EL » Ag 


1785. Dari Ibnu Umar 5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jangan kalian 
menghadang pedagang di tengah jalan, sampai barang dagangannya 
diturunkan ke pasar-pasar.” (HR. Bukhari — Muslim) 


' 


3 7 - Li LAN . . na . 7 Karan 
NYALAKAN DES NM 
- 5. Pa, -Y - pn, ya 1, 
Tks PA ya a19 Kavaa y3 AN 
38 G Ara A 2 AS 342 3 
SNI Tok Yna an AYO PAT AU 
AI Ab IT 
” “ “ 

1786. Dari Ibnu Abbas W£iblao, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Jangan 
kalian menghadang pedagang di tengah jalan, dan janganlah orang 
setempat (kota) menjualkan barang orang kampung.” Maka berkata 
Thowus kepada Ibnu Abbas: “Apa maksud ucapan beliau , “Jangan orang 


kota menjualkan barang orang kampung?” Ia menjawab: “Jangan menjadi 
calo.””8 (HR. Bukhari — Muslim) 
Pata 


ANK OA pa SA SEA 
saga Yes 2 LE pas gai Hr 


NN aa (de Kas ME LLEI, di gue 
In KATA 


“8 Yaitu penunjuk dan penentu harga baginya. 


164 





766 - Riyadhus Sholihin - 





TA os Aa an He 8, 33 
SN K3 IE Ae Ed 


” 6 
Aa 


AG dab A3 GAME 
KIE KANG AN 


1787. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah #& melarang orang kota 
menjualkan barang orang kampung, dan jangan kalian saling meninggikan 
harga (untuk menipu)?”?, dan jangan seseorang menjual pada orang yang 
sudah membeli dari saudaranya, dan jangan meminang gadis yang sudah 
dipinang saudaranya, dan janganlah seorang wanita meminta seseorang 
menceraikan istrinya agar ia bisa mengambil apa yang ada dalam 
bejananya?.” 


Dan dalam riwayat ia berkata: “Rasulullah #£ melarang menghadang 
rombongan pedagang, dan melarang orang yang hijrah (yang tahu tentang 
seluk beluk pasar) menjualkan barang orang kampung (pedalaman), dan 
melarang seorang wanita yang mensyaratkan (kepada seorang lelaki yang 
ia ingin nikah dengannya) untuk menceraikan saudarinya (istri lelaki 
tersebut), dan melarang menawar barang yang sudah ditawar saudaranya, 
dan beliau juga melarang dari meninggikan harga dan tashriyah??!.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


?9 Maksudnya, meninggikan harga untuk menipu pembeli (caranya ketika sedang terjadi 
tawar menawar datang orang ketiga yang sebenarnya adalah orang suruhan penjual sendiri lalu 
menawarnya dengan harga tinggi agar pembeli mengira bahwa harga barang itu memang mahal, - 
pent) 

180 Maksudnya, agar ia menggantikan sebagai istri orang tersebut. 

881 Tashriyah, adalah membiarkan air susu hewan ternak tidak diperah sampai beberapa 
hari, sehingga susunya tampak besar, dengan tujuan agar orang yang hendak membeli hewan 
tersebut mengira bahwa air susunya banyak dan berlimpah. 








MEN KENGA Saga 
ena aa en Head Y: 
PA MINI Oa Ae GE AS 2 


1788. Dari Ibnu Umar -, Na Rasulullah #& bersabda: “Janganlah 
sebagian kalian menjual kepada orang yang sudah membeli pada sebagian 
yang lain, dan janganlah meminang gadis yang dipinang saudaranya kecuali 
ia mengizinkannya.” (HR. Bukhari - Muslim, dan ini adalah redaksi 


Muslim) 
vit 13 Lu 9 GD 
Agu AAA AN AE Ly anis ,3ANM 
ar. 


TAN ya Ao J6 Hk 
Sa artada Abas NE LSI ga Y3 aah NA Cs 


era IX 


1789. Dari “Ugbah Ibn “Amir #& sesungguhnya Rasulullah #5 bersabda: “Seorang 
mukmin adalah saudara mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang 
mukmin menjual kepada orang yang membeli dagangan saudaranya, dan 
tidak halal meminang gadis yang dipinang saudaranya sampai ia 
meninggalkannya.” (HR. Muslim) 





168 - Riyadhus Shalihin - 








PAS CLD OA LAR Per KASI NA 
Berje 2 JAS  ad ho1 
ed NN 
BAB 356 


LARANGAN MENGHAMBURKAN UANG UNTUK 
SESUATU SELAIN YANG DIIZINKAN OLEH AGAMA 


) PPA LX c3 2 |) PPA Dan 
PN YAA AAA SA NEW, 
£ et Ps Pra Ca Lin Ay Pat 
TA 09 EN EN) ke x 


- 


»£ EK 2 NIK Ind gn lg y, 7. 
NG Evan PENAK E NY NO 
01 KOK CAK. v9 any 21 
TB AE EP AN LS 
KN NAN SANG G3 


Pp alan at TAN 

1790. Dari Abu Hurairah 5, ia berkata: “Rasulullah £ bersabda: “Sesungguhnya 
Allah 3£ meridhai tiga hal bagi kalian, dan membenci tiga hal atas kalian, 
Dia meridhai bagi kalian, untuk menyembah-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, dan hendaknya kalian 
berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan jangan berpecah belah. 
Dan Dia membenci atas kalian, katanya dan katanya, dan banyak 
pertanyaan, serta menghambur-hamburkan uang.” (HR. Muslim, dan 
telah dijelaskan didepan)” 


KAN AT AA SITE AN 


pd 


Manan an Se EA EA bm, 
38? Lihat hadits No. 345 





— Riyadhus Sholihin - 169 





ENI. KALA 
CAIRAN II IA 


ND KAK PAC sa 2 33 TN  erata AT 

AAN nda aa 2 06 AGE 
3u3 oe 

SALA INA IE, 


2 7 ag NN 5 : 
Ide LKAOAN Ist 
Aa C eat 2 PAK IA 5 
KISS WIN IBI GEA Karat 


CAN EK NA Aira 1. Neng 
SG JUTAAN SGG 3IS SSK 
eh ep A (aa 2 CN GP BPA Pe Gr 
NT AK 29 PN SE AR 
AIOG ae AISI 
Rn ary ANE ajaa 
1791. Dari Warrad, juru tulis al-Mughirah -, ia berkata: “al-Mughirah Ibn 
Syu'bah mendikteku sebuah kitab yang ditujukan kepada Mu'awiyah 


#&, sesungguhnya Nabi #8 setiap selesai shalat fardhu beliau selalu 
membaca: 


“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa 
tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian 
dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tiada yang 
menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tiada dapat memberi apa 
yang Engkau halangi, dan tiada dapat memberi manfa'at orang yang 
punya kemuliaan, dan hanya dari-Mu segala kemuliaan.” Dan ia juga 
menulis untuknya bahwasanya beliau (Nabi &) juga melarang katanya 
dan katanya, menghambur-hamburkan uang, dan banyak pertanyaan. Dan 
beliau juga melarang durhaka kepada ibu, mengubur bayi perempuan 
hidup-hidup, serta pelit dan suka minta.” (HR. Bukhari - Muslim, dan 
keterangnnya telah berlalu.”?8 


383 Lihat hadits No. 345 





S Nahan 3 SN KAL 
Sa SG GL Can 
Val 
BAB 357 


LARANGAN MENGACUNGKAN SENJATA KEPADA 
SESAMA MUSLIM BAIK DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH 
ATAU MAIN-MAIN, DAN JUGA LARANGAN MEMBAWA- 
BAWA PEDANG DALAM KEADAAN TERHUNUS 


An Pa ng. 2. 
Sk, AE Sah NS IV2Y 


GB PAS Bu 
NN Org G3 BI SAN AAA 


NA 
ve AN 25 SIG JG 7 “r 
- Sea Gan 035 
Ke) er ag s6 3 “ 
AA: SU Bob BLN EN ah 
“ A 


MANGAN sus. ES 
JSGA ZA Oa Menag. HER 
Lo NEAB A3 aan G3 ARA 


- Riyadhus Shelihin — TTL 











LA ATA NN AAU 
SKB adat : CA | 


1792. Dari Abu Hurairah «&, dari Rasulullah &, beliau bersabda: “Janganlah 
seorang dari kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata, karena 
sesungguhnya ia tidak tahu jangan-jangan setan berbuat kerusakan 
melalui tangannya maka dia terjerumus dalam jurang neraka.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Dan dalam riwayat Muslim, berkata (Abu Hurairah): “Abul Oosim 
#£ bersabda: “Barang siapa menunjuk pada saudaranya dengan senjata 
tajam, maka sesungguhnya para malaikat akan melaknatinya sampai ia 
melepaskan senjata itu, walaupun pada saudaranya yang seayah dan 
seibu.” 


Kata ag dengan akhiran 'ain atau dengan ghoin artinya sama, jika 
dengan “ain maka artinya melemparkan. Dan jika dengan ghoin maka 
artinya melempar dan merusak. Dan arti dasarnya adalah melukai atau 
merusak. 


A81 32 5 AI, AANG 3 PES Nay 
EN ATI Denik Mes 1 35 
Dena. IG3 


1793. Dari Jabir &, ia berkata: “Rasulullah # melarang membawa-bawa pedang 
dalam keadan terhunus.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi, dan ia berkata: 
“Hadits Hasan.”) 


772 Ag Riyadhus Shatlihin - aa aa NA 








(139 Na 


SALA AAA LION 
EYAAN SI 


BAB 358 


MAKRUH KELUAR DARI MASJID KETIKA ADZAN SUDAH 
BERKUMANDANG SAMPAI IA MENDIRIKAN SHALAT 
FARDHU TERLEBIH DULU KECUALI DENGAN ALASAN 
SYAR'I 


Pa APP, 


Ga IG J6 Kn bia 

an Maa YNA ISA yA 
BE AAN ga 

Peta apa Kate, Tn 


1794. Dari Abi Sya”tsa' ia berkata: “Kami sedang duduk di dalam masjid 
bersama Abu Hurairah -, lalu seseorang mengumandangkan adzan, 
seketika seseorang berdiri dari masjid dan berjalan (meninggalkan masjid), 
maka Abu Hurairah mengikuti dengan pandangan matanya sampai orang 
tadi keluar dari masjid, maka Abu Hurairah berkata: “Adapun orang ini, 
maka dia benar-benar telah berbuat maksiat terhadap Abul Oosim &.” 
(HR. Muslim) 


- Riyadhus Shelihin - — 713 





PEBJSIANS Lion 


BAB 359 


MAKRUH MENOLAK BUNGA RAIHAN (WANGI- 
WANGIAN) TANPA ALASAN 


ENG SEL ENGS LA IS. 
ng basa A3 gahan Hp 
Ok GEN ar Ia 


1795. Dari Abu Hurairah «s, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barang siapa 
ditawarkan kepadanya bunga raihan, maka janganlah menolak, karena 
ia ringan bawaannya, dan wangi baunya.” (HR. Muslim) 


PENTAS Iri 35an 
KENA KAA IK "NS 


1796. Dari Anas Ibn Malik &, sesungguhnya Nabi & tidak pernah menolak 
wewangian.” (HR. al-Bukhari) 








TI4  - Riyadhws Shetihin - 


CAK TAP La 
TA YA Er Kanaan IE 
35 
BAB 360 


MAKRUH MEMUJI DIDEPAN ORANG JIKA 
DIKUATIRKAN MERUSAK, MENIMBULKAN 
KESOMBONGAN DAN SEJENISNYA. DAN BOLEH BAGI 
YANG TIDAK DIKUATIRKAN RUSAKNYA 


& VANS GAN Gp NG ANAY 
ANTA TA NG PS $ 


AE BN aa ASI. AA 
Gek ASING 9g» 


1797. Dari Abu Musa al-Asy'ari &, ia berkata: “Rasulullah & mendengar 
seseorang memuji orang lain dan berlebihan dalam memujinya, maka 
beliau bersabda: ' Kalun membinasakan —atau mematahkan— punggung 
orang yang kalian puji.” (HR. Bukhari - Muslim) 


al-Ithroo” artinya berlebihan dalam memuji. 


CUT Aa 3 KIAT - Deo: YYAA 
EDO SIN Yi 


A4 


AKN 1 yenfiga « Aeon Pang 355 “91 





- Riyadhus Shalihin - — 715 








ANGIN KASI 1 NA KT j3 
LE TAI Leon $ Jade AED es & ) 
4 CA NY Ce GP3n PAR AN HE 9 
Tan SANGE SIN ANA SNN S3 
1798. Dari Abi Bakroh &, sesungguhnya seseorang telah disebut dihadapan 
Rasulullah #&, lalu ada seseorang yang memujinya, maka Rasulullah & 
bersabda: “Duhai kasihan kamu! Kamu telah memenggal leher 
sahabatmu (dengan memujinya, -pent).” Beliau mengucapkannya berkali- 
kali, kemudian bersabda: “Jika kalian memang harus memuji maka 
hendaknya ia mengatakan: “Aku mengira begini dan begitu.” Jika ia 
melihat memang demikian adanya. Dan Allah-lah yang menilainya, dan 
hendaknya tidak memberikan rekomendasi (persaksian baik) tentang 
seseorang atas Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ME TAN NA KANAN 
BAE A3, IE KE EA 
EA DARAH RAT AANG 
EA GO TO NAUA 
AKSI LG 
TE EN AN AI 
AG MSI KAN GE 


Na 


Ah ya Pa da 9 9 
KN pao 9 HER La MEA Ka ya 
4 


716 - Riyadhus Salihin - 








K3 


7 


BETA NAGA Kab 
AIA KOTA JA NA ya aki 1 


KERIS yah YES AN 


3 


"» 8 

44 Aoa Sea 5 MEN ATAP EA IYA ca 

CERIA AN Pen NA ks 
GBENKA SG 2 

PEN ReSen Wanda 

Sa NATA 

ALASAN MAAN - GA 2 385 

ASLI Asa tag 
KK, ENAK 


1799. Dari Hammam Ibn al-Harits, dari al-Migdad &, sesungguhnya ada 
seorang yang memuji Utsman Ibn Affan 4s, maka Migdad dengan sengaja 
berlutut, kemudian melempari muka orang yang memuji tadi dengan kerikil 
kecil. Maka Utsman & bertanya: “Ada apa denganmu?” Ia menjawab: 
“Sesungguhnya Rasulullah £ bersabda: “Jika kalian melihat orang-orang yang 
suka memuji maka lemparlah muka mereka dengan debu!” (HR. Muslim) 


An 


3m me Riyadhus Shalihin - TI 








Hadits-hadits ini menunjukkan larangan memuji, dan ada banyak hadits 
shahih yang menunjukkan bolehnya memuji. 

Para ulama” berkata: “Cara untuk menggabungkan hadits-hadits ini 
adalah: jika orang yang dipuji memiliki iman dan keyakinan yang sempurna 
(kuat), sering latihan untuk menahan hawa nafsu, dan memiliki 
pengetahuan sempurna yang membuat ia tidak terpedaya, juga tidak 
menyebabkan bangga terhadap diri sendiri, dan tidak dipermainkan oleh 
nafsunya, maka memujinya bukanlah hal yang haram, tetapi jika 
dikhawatirkan akan terjadi padanya satu atau lebih dari hal-hal tersebut, 
maka memujinya dimakruhkan dengan sangat, dengan beginilah hadits- 
hadits yang sekilas tampak bertentangan tadi bisa diselaraskan. 

Dan sebagian hadits yang menunjukkan bolehnya memuji, adalah 
ucapan Rasulullah #5 kepada Abu Bakar &: “Aku harap kau termasuk 
salah satu dari mereka.” Maksudnya termasuk orang-orang yan g dipanggil 
dari segenap pintu surga supaya memasukinya. 

Dan dalam hadits lain, beliau bersabda: “Kamu bukan termasuk 
mereka!” Maksudnya bukan termasuk orang-orang yang menjulurkan 
kainnya (sampai menutupi kedua mata kaki) karena sombong. 


Dan beliau berkata kepada Umar &: “Setan tidak melihatmu melewati 
sebuah jalan melainkan ia akan mencari jalan lain selain jalan yang kau 
lewati.” 


Dan hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan memuji banyak 
jumlahnya, dan saya telah menyebutkan sebagiannya dalam kitab al- 
Adzkaar.” 


'8 Lihat hadits 794. perlu diketahui bahwa Abu Bakar - tidak melakukan isbal dan tidak 
bermaksud isbal, tetapi salah satu bagian dari pakaiannya melabuh kebawah bila “ia tidak 
memperhatikannya. Lihat Fath al-Bari hadits no. 5784 (10/254), dan lebih jelasnya lihat kitab 
al-Isbal li Ghairi al-Khuyala' tulisan Syeikh Ahmad ibn Hajar Ali Buthami hal. 20-25, -penr. 








ng AA YEN 
ANN 


BAB 361 


MAKRUH MENINGGALKAN NEGERI YANG DIJANGKITI 
WABAH PENYAKIT UNTUK MELARIKAN DIRI SERTA 
MAKRUH MENDATANGINYA BAGI ORANG YANG 
BERADA DILUAR WILAYAH WABAH 


Allah 8£ berfirman: 


5, 130, G 3 Tj AE 
MEN LN, 4) WEI y3 2S 1 
AA 
“VA 2 Boa 'dygaw . Ba aa 
“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 


kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.” (OS. An-Nisaa': 78) 
Allah 3 Tn 


G 2 4 AG Ta NG 
8 jgw . V7 d3 Gapit msg 
. Med 2. | 


“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan.” (OS. Al-Bagarah: 195) 


Ta . "nd ia Pa / wc 9 - 
MEA KEH z Sak OS NA 
ICA PAN ad re - Ie : Par 
K3 Kn SE ANA HE 
LA AN Ae NAN “SI PA 

RKA, SU TAA SUKA 


ya. nano 136: JENIS 


- Riyadhus Shalihin - — TT9 





MANIS PP “Aga NONA 
PENGEN SE PAN: CAIRAN, 
PEMAIN AA pit 
at Ia Aa IA EU Unta 
TE SIS. IGnya Si 
sak pa s kerasa 
KATANYA EN MANA Se 
Sape Wak gan ge - IE 
Depe SKT “is saj ma 
Te KIRI Kong. NS 
IE Pa Hk ab SIANG HS 
ag A3 Lanal UYA AH 
KE TAYA GE LIG Tan 3 Gi Ag 
R RI IE en KA KUE 
G Mana Jantan Lay IK esa 


780 - Riyadhus Shalihin — 


1 


N 





KAN 17? " aa (ANA ak T 
SA AI IG AERTA IN 


ea 1 Peda - ' “.g LAN 2 D1 
La ANA GS KAN UI 


- 


anta kea 31035) , 


« 
di - 


“1 1 NAS 2 aa LA 
SEN ENI. IG AN F5 


ar. Pad » . F. £. se | 
ME KE IG KENGS 
AA Na , 23-31 AA 1903 
Apr AS An YAN, Meh ea SKS 
AAN TA ESA ia nk 
IPO 543 AE God No yE Ap asalan 


£ 19 3G 


g NA CR BS AL SAT e”£ 
MENENTANG RAI ea 
PA “G a 2 P 
KEGEL SAKEANGS 
IK Tpdalig 


1800. Dari Ibnu Abbas (x£ikiso, Sesungguhnya Umar Ibn al-Khaththab & 
keluar menuju Syam, dan ketika sampai di Saragh?", para pemimpin 
kota?85 -Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dan sahabat-sahabatnya- 
menemuinya, lalu mereka memberikan kabar bahwa sejenis wabah 
penyakit sedang menjangkiti Syam. Ibnu Abbas ix£4512—, berkata: “Maka 
Umar berkata kepadaku: “Panggilkan kemari para sahabat Muhajirin 
yang pertama!” Maka akupun segera memanggil mereka, lalu Umar &: 
bermusyawarah dengan mereka dan menceritakan bahwa Syam sedang 
terjangkiti wabah penyakit, maka mereka berselisih pendapat, sebagian 
mereka berkata: “Anda keluar dengan satu tujuan, maka menurut kami 
tidak ada alasan untuk kembali.” Dan sebagian mereka berkata: “Yang 


388 Sgragh, adalah salah satu tempat persi nggahan bagi orang syam yang ingin ke Madinah, 
berjarak 13 marhalah (pos, satu marhalah adalah jarak yang bisa ditempuh oleh pejalan kaki 
dalam sehari) dari Madinah. 

386 AJ-Ajnaad artinya kota-kota di Syam seperti , Palestina, Yordan, Damaskus, Himsh, 
dan Oinsirin. 





anna — Riyadhus Shalihin — 781 





bersama anda adalah sisa-sisa sahabat Rasulullah $, menurut kami anda 
tidak perlu membawa mereka ke dalam kebinasaan.” Maka Umar 
berkata: “Ya sudah pergilah kalian!” Kemudian berkata kepadaku: 
“Panggilkan para sahabat Anshor kemari!” Maka akupun memanggil 
mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka, dan merekapun 
menempuh jalan seperti yang dilakukan oleh kaum Muhajirin, mereka 
berselisih pendapat sebagaimana kaum Muhajirin berselisih, maka Umar 
berkata: “Ya sudah, pergilah kalian!” Kemudian berkata kepadaku: 
“Panggilkan kemari jika ada sesepuh suku Ouraisy yang hijrah ketika 
Jathu Makka (pembebasan kota Makkah)!” Maka aku memanggil 
mereka, dan ternyata mereka semua sependapat, mereka berkata: 
“Menurut kami, lebih baik anda membawa kembali rombongan, dan tidak 
perlu membawa mereka dalam kebinasaan wabah itu.” maka Umar 
berteriak di tengah-tengah mereka: “Sesun gguhnya aku besok pagi akan 
kembali, maka kembalilah bersamaku!” Maka Abu Ubaidah s5 bertanya: 
“Apakah karena lari dari takdir Allah?!” Umar & menjawab: “Andaikan 
bukan kamu yang menanyakannya wahai Abu Ubaidah! —Umar tidak 
suka berselisih dengannya— Maka aku jawab: “Ya, benar! Kita lari dari 
takdir Allah menuju takdir Allah.” Katakan kepadaku! Jika kamu punya 
unta, kemudian ia menuruni sebuah lembah yang mempunyai dua sisi 
(pinggiran) salah satunya subur, dan yang lain tandus, bukankah jika kamu 
menggembalakannya di pinggiran yang subur, hal itu kamu lakukan dengan 
takdir Allah? Dan sebaliknya jika kamu bawa ke pinggiran yang tandus, 
bukankah kamu lakukan itu dengan takdir Allah?” 

Ibnu Abbas n£lolao berkata: “Kemudian Abdur Rahman Ibn “Auf 
#s, datang —sebelumnya ia tidak di tempat karena ada urusan— lalu berkata: 
“Aku tahu masalah ini, aku mendengar Rasulullah & bersabda: Jika 
kalian mendengar terjangkitnya suatu wabah penyakit di suatu negeri 
maka jangan kalian mendatanginya, dan jika wabah itu terjangkit di tempat 
yang kalian berada di situ, maka jangan kalian keluar darinya karena 
melarikan diri darinya.” Maka Umar & memuji Allah dan pergi berlalu. 


al-Adwah artinya, sisi lembah. 


ac 


Na G | 2 AN EN La et at 3 Pp 

an KENA ANITA AOA KKAARY WI 
A3 2 RAI 2 - - 

BE NIA AAA Sip JS 
NIC Pn 2. AT PAP ng - 

dala Ra. Gel ENG (ag 6 KAT 


782 - Riyadhus Shalihin — 








1801. Dari Usamah Ibn Zaid &:, dari Nabi &, beliau bersabda: “Jika kalian 
mendengar wabah Tho'un di suatu tempat, maka jangan memasukinya, 
dan jika terjangkit di tempat sedangkan kalian di situ, maka jangan keluar 
darinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


MEN ASI » 
SAS A3 PN ALOR Yani 


BAB 362 
KERASNYA PENGHARAMANSIHIR 


Allah 8s berfirman: 


BEAN SEE 


. ta 1» Gp Ie 
ANN HDR Bo yaa Ma Gale & 


“Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan- 
syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). geeraka mengajarkan sihir 
kepada manusia.” (OS. Al-Bagarah: 103) 

- 


B8 LANAL CN SB ASEAN 
Aan WAE 1 JG 
a33 SA an AN KN 
“AJ KAN Tg KANG KE 
ME HA 3 BG SA 
akan S4 .« SAS 

1802. Dai Atu Hurairah d, dai Nabi beliau bersabda: “Yanbilah oleh klian 


tujuh perkara yang membinasakan!” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah 
#&, apakah tujuh perkara itu?” Beliau menjawab: “Syirik (menyekutukan 





- Riyadhus Shalihin - 783 








Allah), sihir, membunuh yang diharamkan kecuali dengan alasan yang 
hag (syar'i), makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri 
dari medan perang, serta menuduh wanita baik-baik yang beriman dan 
lalai (tidak pernah memikirkan zina, apalagi berbuat, pent) dengan 
perbuatan zina.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Nang ma CAH 
Ane HER SI 


BAB 363 


LARANGAN PERGI MEMBAWA MUSHAF (AL-OUR'AN) 
KE NEGERI KAFIR JIKA DIKHAWATIRKAN JATUH KE 


TANGAN MUSUH 
A VAN Yan 'yz GNI P- - 
5 SG BKNGSENS AN 


pa 


pa 5 Kap “ Puan Ib 


1803. Dari Ibnu Umar 2 ia berkata: “Rasulullah #& melarang pergi 
membawa Al-Our'an ke negeri musuh??,” (HR. Bukhari — Muslim) 


'9 Saya berkata: “Imam Muslim menambahkan: “Karena dikhawatirkan akan diambil 
musuh.” Jadi dalam riwayat ini ada petunjuk tentang larangan, dan ini berarti jika aman dan 
tidak khawatir jatuh ke tangan musuh maka tidak apa-apa.” 


184 — Riyadhus Sketihin — aa 





KN GANGA Ce eh Tata 
An NYA GIS 


BAB 364 


LARANGAN MAKAN DAN MINUM DENGAN PERKAKAS 
YANG TERBUAT DARI EMAS DAN PERAK, DEMIKIAN 
JUGA BERSUCI DAN BENTUK PENGGUNAAN LAINNYA 


A3 A5 ENG KA aNO AN 


“C 


Pe AA IA NA. “ 9 an 
ME AYAT IA 3 LEAN 


1804. Dari Ummu Salamah (xi£ib!xe, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Orang yang minum dengan perkakas yang terbuat dari perak maka ia 
telah mengobarkan api neraka dalam perutnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam riwayat Muslim yang lain: “Sesungguhnya orang yang 
makan dan minum dengan perkakas dari emas dan pen 2 


He Sekkaga tea a 
BNI 5 jaeya Mena AS 
PIA CARA Gan AF SANIP 








- Riyadhus Shelihin - 785 





ni Pe rh 7. Ld 9 “G AN “eat 
KENA Io SIA, 2G 


-— 
ag Ui s4 atasi ya Cc. :A Ta “ ” 
Tiga, Gan ale absen 
013, NN Yi Pe an NN Ea PN 
3 Cr RI ID, Ra 
- , - 
AA golse 


1805. Dari Hudzaifah &, ia berkata: “Sesungguhnya Nabi & melarang kami 
memakai sutra, dan pakaian yang bersulam sutera, dan minum dari 
perkakas emas dan perak, kemudian beliau bersabda: “Emas dan perak 


itu bagian mereka (orang-orang kafir) di dunia, dan diperuntukkan bagi 
kalian nanti di akhirat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam riwayat yang terdapat dalam Shahihain (Shahih 
Bukhari dan Muslim) dari Hudzaifah &: “Aku mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Jangan memakai sutera juga pakaian yang bersulam sutera, 
serta jangan minum dari perkakas yang terbuat dari emas dan perak, dan 
jangan kalian makan dengan piring yang terbuat darinya!”388 


SN RA NG DIA 
FAR AA NG Wee ye 
YEAEANG AE Ceeensealaban 

AAN, « “13 Tn 


Pr Pan 
4 Ina) 


“8 Shihaaf dengan shaad yang dibaca kasrah, adalah bentuk jama” dari Shahfah yaitu 
piring, ukurannya lebih kecil dari nampan. 





786 - Riyadhus Shalihin - 











1806. Dari Anas Ibn Sirin ia berkata: “Aku bersama Anas Ibn Malik di tengah- 
tengah orang majusi, lalu dihidangkan kepada kami manisan dari tepung, 
air dan madu dalam nampan yang terbuat dari perak, maka ia (Anas Ibn 
Malik #&) tidak mau memakannya: maka dikatakan kepadanya: 
“Pindahkan!” Lalu ia pindahkan ke tempat lain yang terbuat dari kayu, 
maka iapun kemudian memakannya.” (HR. al-Baihagi dengan sanad 
hasan)??? 


al-Khalanj adalah nampan dari kayu. 


S1 IU KI 
SAH GELN 


BAB 365 


HARAM SEORANG LAKI-LAKI MEMAKAI PAKAIAN YANG 
DIWARNAI DENGAN (KUNING) ZA FARAN 


aa . 23“ 4 GI), : “1 
Re SEA ANTA AV 


- 


PD ha” TO PLT AAA 
” .... (AT Ah 
AE apa PPN AS H0 
1807. Dari Anas &, ia berkata: “Rasulullah # melarang seorang laki-laki 
mewarnai pakaiannya dengan za'faran.” (HR. Bukhari — Muslim) 


RENA EYANG NYA 
LABA GRAN GAS JG 
R8 KA SR ANA». IS 
YAI, 
NEK AEde KAB IM An33 
Tni juga terdapat dalam Sunan Kubra 1/28 


- Riyadhus Shalihin — 187 





Ld 


1808. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash -&, ia berkata: “Rasulullah & melihatku 
sedang memakai dua baju (atas dan bawah) yang diwarnai kuningnya 
za faran””, maka beliau bertanya: “Ibumukah yang menyuruhmu memakai 
ini?” Aku menjawab: “Apa saya harus mencucinya wahai Rasulullah?” 
Beliau berkata: “Bukannya dicuci, tapi bakar keduanya!” 


Dan dalam riwayat, beliau berkata: “Sesungguhnya ini adalah termasuk 
pakaian orang-orang kafir, maka jangan kamu pakai!” (HR. Muslim) 


AAN TATAP IU SL. NN 


BAB 366 


LARANGAN TUTUP MULUT (TIDAK BICARA) 
SEPANJANG HARI HINGGA MALAM 


NYATA TA Y LAN GS Ga ES ANA 
PUASA Ten KAI His 
am ME ATA 
ar Pa 
Kan ee kas GEBIG 


We) “—u 


N 


KAA NS. SA AA 


JL SAN 


1809. Dari Ali &, ia berkata: “Aku menghapalkan dari Rasulullah &: “Tidak 
ada yatim setelah anak menjadi baligh, dan tidak boleh tutup mulut 
sepanjang hari hingga malam.” (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


?0 Maksudnya, diberi warna kuning yang sangat mencolok. 





188 Riyadh Sabhara ANN Na 


Al-Khaththaby berkata dalam menafsiri hadits ini: “Bungkam adalah 
termasuk ibadahnya orang jahiliyah, maka mereka (kaum muslimin) 
dilarang setelah masa Islam, dan diperintahkan untuk berdzikir, atau 
berbicara yang baik.” 


SIN EN IEEE SAN: 
Pi 37 Pa Ri Mz aed 2.33 
PENA ET AU GANTI 
# 


EYE KA IE KAS 
Talia MEN GNSI  BIT Aas 


Pad 


Aan EKO LT 


1810. Dari Oais Ibn Abj Haazim ia berkata: “Abu Bakar & masuk ke rumah 
wanita dari suku Ahmas yang dinamakan Zainab, maka beliau melihatnya 
tidak mau bicara. Maka ia bertanya: “Kenapa iatak mau bicara?” Mereka 
menjawab: “Ia berhaji dengan niat tidak mau bicara.” Maka ia berkata 
kepadanya: “Sicaralah!, karena hal ini dilarang, ini adalah termasuk 
perbuatan orang-orang jahiliyah.” Maka akhirnya wanita itupun mau 
bicara.” (HK. al-Bukhari) 


yoxX 12 2 - 
YNA LUNA 


8 
9 "4 P) 5 NG 
ANA ES EN 
BAB 367 


HARAM BERNASAB KEPADA SELAIN BAPAK SENDIRI 
' DANHAMBA SAHAYA KEPADA SELAIN MAJIKAN DAN 
TUANNYA 


kaitan GUSI Gani 
BEAN AANG AS AA ANN 


- - PS (AA , Asta 








- Riyadhus Sholihin - 789 





LGA 91 Ju Te SG na - Aa. 
KENA TIT APN TN RENA 

Ta Sr Dena Pp 

PU RTA Ou 


1811. Dari Said Ibn Abi Waggos :, sesungguhnya Nabi # bersabda: “Barang siapa 


yang bernasab kepada selain bapaknya sedangkan ia tahu bahwa ia bukanlah 
bapaknya, maka surga diharamkan baginya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


» - Pad “ », 9.11 #1 " 

P NE AAN LI aj 
pe 23 NG ON SIS, MAY 
DU 1 GL ari p) on Pada c 
Feb IL 3 PSA » d6 

AcAra » 
.. AAN, . OS 
1812. Dari Abi Hurairah &&, dari Nabi & beliau bersabda: “Jangan kalian 
berpaling dari bapak kalian, barang siapa yang berpaling (membenci dan 


tidak bernasab) kepada bapaknya, maka itu adalah kekufuran.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Ae SERA EP Mw 
S WK SIKA TE AN 
BN nara, 
Ka PN AN ES RUN 
PIP SI GI SA GA 


” 


Ae Ra NA F4 PA AA Ge Juna - 
KENAPA BELU MAAN 3 


-“ - 


AN 


“ 
Ye 


G AK , AG LK, 0 Nag - 
ETAP ON OA PURA Ca S3 GIS 


790 - Riyadhus Shakihin - 











ay 2 


FN peboa 545 TA AU 
BA AAA 


BEAN KANAN IA 


Ne EA Aro an ai 

ss NS KAU AAA Or 4 ASN 
5 bet F4 an e PP 
samaan ALAN APA 


& ig SN ia area AU 
Ate Eh MS £ 
tc AAN 5 AN AG. 
Aa Nan el MAYA EY 
3 £ Lan X3 ae Fa |. en 5 
PAKa Van Ni PEgATN Tape Gn SK EYAD 


se 
Karen 
1813. Dari Yazid Ibn Syarik Ibn Thorig ia berkata: “Aku melihat Ali Ibn Abi 
Tholib «5, berdiri di atas mimbar berpidato, aku dengar ia berkata: “Tidak! Demi 
Allah kami tidak punya kitab yang kami baca selain kitabullah (Al-Our' an) dan 
apa yang ada di shahifah (lembaran) ini” Lalu beliau menebarkannya, 
ternyata isinya adalah keterangan tentang umur-umur unta, dan keterangan 
mengenai denda luka-luka, dan di sana juga tertulis, Rasulullah #& bersabda: 
“Kota Madinah adalah tanah haram antara “Air”! hingga Tsaur, maka 
barang siapa membikin-bikin perkara baru di sana, atau melindungi tukang 
bid'ah, baginya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, 
Allah tidak akan menerima taubah dan tebusannya pada hari kiamat 


21 “Air adalah dua gunung merah, terletak di samping kanan anda ketika anda berada di 
dasar lembah al-Agig yang menuju arah Makkah, dan di samping kiri anda ada (Syauran) yaitu, 
gunung yang menghadap bendungan. Sebagaimana terdapat dalam kitab Mu'jamul Buldan.” 
Dan Tsaur adalah gunung yang berada di balik gunung Uhud. 


- Riyadhuws Shelihin - 791 





nanti. Perjanjian (jaminan keamanan) kaum muslimin adalah satu (sama), 
berlaku juga bagi orang rendahan (yang tidak punya kedudukan, atau 
orang miskin, -pent) di antara mereka, maka barang siapa membatalkan 
(melanggar) jaminan keamanan seorang muslim, baginya laknat Allah, 
para malaikat, dan manusia seluruhnya, Allah tidak akan menerima tobat 
dan tebusan darinya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa bernasab 
kepada selain bapaknya, atau mengelompokkan diri kepada selain 
majikannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan manusia 
seluruhnya, Allah tidak akan menerima tobat serta tebusan darinya kelak 
di hari kiamat.” (HR. Bukhari —- Muslim) 


ALA » artinya perjanjian dan jaminan keamanan Mie Tab g 
yaitu menggagalkan dan melanggar jaminannya. Cox&iys: tobat, ada juga 


yang mengatakan: upaya dan tipu daya, 43Gt : tebusan. 


TPA SENI KE GE NEI Ang 


AB ES LN daga Ga dannge Akin 
TEA S3 SIKA Ga 


NU LI & Aa 
SOE GS ANE Ea 


aa Tr 8 
TA SNN Ag Lan GIS IG 


“ Lagi 


: 


ANN ng AA 


1814. Dari Abu Dzar &, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah #& bersabda: 


792 


“Tidak ada seorang yang bernasab kepada selain bapaknya padahal ia 
tahu, melainkan ia telah kafir, dan barang siapa mengaku-ngaku apa 
yang bukan miliknya, maka ia bukan termasuk golonganku, dan hendaknya 
ia persiapkan tempat duduknya di neraka, dan tidaklah seseorang 
memanggil saudaranya dengan sebutan kafir padahal tidak demikian, 
melainkan sebutan itu akan kembali kepadanya.” (HR. Bukhari - Muslim, 
dan ini redaksi Muslim) 





- Riyadhus Shalihin - 





iya PNS e- iya LN 
A3 ate NE KAN GAS 


BAB 368 


AN CAMAN MELANGGAR LARANGAN ALLAH DAN 
RASULNYA 


Allah # berfirman: 


2 


PESANAN 0 MEAUIG 


Pn Pan Kar KEL Ke Za 


“Maka hendaklah orang-orang yang Sana perintah-Nya takut 
akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (OS. An-Nur: 63) 


Dan berfirman juga: 


.. Wub Edi. KAA AN NE, 


“Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya.” (OS. Ali 
Imran: 30) 


Dan firman-Nya: 


Nia yu: NIA MATAN MAA 


“Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras.” (OS. Al-Buruj:12) 
Allah 4 berfirman: 


BAN Ok AA SEE 
Ax Pen : LSG Ke 


“Dan begitulah azab Rabbmu, apabila Dia mengazab penduduk 





- Riyadhus Shalihin -— 193 








negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah 
sangat pedih lagi keras.” (OS. Huud: 102) 


CE WN IN Ah ne 
SSI KENGS SIAI5 W6 
KAA ANN 


” (4 
' ”- (KR : « .- AS 
1815. Dari Abu Hurairah ss, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Sesungguhnya 
Allah 38 merasa cemburu, dan cemburunya Allah adalah jika seseorang 
melanggar apa yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SEL GARA NN AL IN 
PES GARA HS LN 
BAB 369 


APA YANG SEHARUSNYA DIBACA ATAU DILAKUKAN 
OLEH ORANG YANG MELANGGAR LARANGAN 


Allah 3£ berfirman: 


8. (aa Laetata PEN 
25 OS SS ATI n SEE 


. ha 2. 
Nan gw 1 AU AG 


“Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (OS. Fushshilat: 36) 


"23. Ata (au Ha er AA Ta 
DAA AGAN Gl NE IG, 
NA Te Ya TRY, nya ASI DUA ) 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertagwa bila mereka ditimpa 


794 - Riyadhus Sholihin — 








was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga 
mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (OS. Al-A'raf: 201) 


rd 1 RC MAA en Kr 2 2 
WAE Alun AAS lo SEE, 
ESA ae NYA 9S Aa 
SEGALA EN AANG PN 


D MAA Gn ET hn JANTAN 
ENG LIA AAN ASING 
KAA O: 


NN NIALA ANTA Kang 
Sg Gasal a AON GS 
WUWOr uas 


“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan 
keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon 
ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni 
dosa selain dari pada Allah - Dan mereka tidak meneruskan perbuatan 
kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah 
ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai- 
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala 
orang-orang yang beramal.” (OS. Ali “Imran: 136) 


Lee AN CJ ANN 3 ISIG3 
s3 » 2331 3ygau MAA 


“Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung.” (OS. An-Nur: 31) 


Ian BM LI SAI Rere 
IE IE KANG PANYI NN 
CAK Ye "aa Aeag NG Asa Aa 
FA Ya SAN TENIS Ssi» JG 
CN 


BAB IE AP IG PANDAN 


NP Lot 





- Riyadhus Sholihin — 195 








AI, Da CAT 
"At LL. « NN AU 


1816. Dari Abu Hurairah &, dari Nabi & bersabda: “Barang siapa bersumpah 
dan berkata: “Demi Laata, demi Uzza, maka hendaknya ia mengucapkan 
AN IPIN dan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya: 
“Kemarilah, mari kita judi!” Maka hendaknya ia bersedekah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


796 - Riyadhus Shalihin - ana 





Adi AWELESAN 


18- KITAB HADITS-HADITS LEPAS DAN KISAH-KISAH 
INDAH 


Dari rc 3 u? 
YAA, ANA KE 3 3 (Ox. 
BAB 370 
HADITS TENTANG DAJJAL DAN TANDA-TANDA KIAMAT 


ES KE SA SES 


Sa 


Gn Pa SE ng LAN s2 
EA UNA CUN KETUA NE La 
pan (5 Ws ea Ia ek 
Ia Enya Ga Area Pn 
Sasa AE en 3G Ea 
LNG AG KE RR KN AL 
PNG LIA In LAIN Ha 
Sona Ca Mana 1 


Kd 


AI DA KAI II ups 


- Riyadhus Shelihin - 797 











MRI PLOT AN LAU Tah pp 1 


PA PARA ANA PURE “rn 
aa 2g. En J6 Na ak 


aan “3G 9 serat eka Sa 
ar NATIS, 1 

SA 11 Au: 

Ian uKa: mas sb 
Ae 5 SENI, te 


TKA id JG RO TIENTAYAA Ter 
mes A Fa, 2 
KA aa Lana eng 2 

Fee Kekar See, ara 

F3 AG pari ga YA naa AE 


“ 


peer aye Andi Hala 
Ea pa 2 San LAS ISAT 
PI : AAA AN PANAI 





1798 - Riyadhus Sholihin — 





Matan Tg Aga 7 seng G0 
OPAYEA: Nae AN Sang 
ngapetendoaak ANA 2 
Sh NG bandang IOS 7 Tes s 
1 & Z3 Ia INKA Kas AL (erg 
aa s aa. Sya Gu 
SESI SAS 25 Na 2 Puan 


TA Tao Kahn PEG Hp Ie 
AS. angen IE m3 
AAN AE Se SANG 

2 ba oke ren Aa SIA 
Teka ESA NY ANA PAN 
ar NAN HH GA Jek Kep TEKAN AL 
aa Bada an raja 
BINA, Hp 


ah hy 
“ 


- Riyadhus Sholihin — 799 


uv -A K OX OA 7) “1 “en at ? Ga 
2 tea PS Pagi SAE olilalya Ye 


Tea AN ESA 
SUARA Ip 
LB AS ANA tan S3 
AP DIA KANG Aa NG 
PET AN 3 AAL NS 


ee AC 


HN ia IG IA LSI 
SE SAS LINE JNE Bs 
DEL GA Cena IG 
CA AN SANG SAN 
Bo AN Aoisahg 


800 - Riyadhus Shelihin - 





IE SNG  YEKU SENIN 
TE SBO 23 
Pena ee 
AN 239 Ara PENA GAN 
KAA anne 
air Jeung EA Ge apn 
Kes G3 JAN akan SI Tn MASUAA 
Bagan Panu ai 
SEbta SBN IA (SAN Gn ESL 
PEKAN SI EA AA 
Rp KENA A3 KAGUN, 
MSN: CAN TE SANTTNP TA TO » 
SA Dab. (Ang AA yaa 
SN ha pa 7 23 NeTIrg SR 
Yan SAS Maia: gadis 29 3g 


— Riyadhus Shelihin - 801 











PT CAP : RA : (KESN Gn Tahi $ SK, 


“ 


A £ ? Ja 7 In 1 ea A5 tt? 
AB 1 KIA 33 Bams 


TKAAP, a 
PATUYA Wedi 


1817. Dari an-Nawwas Ibn Sam'an «5, ia berkata: “Rasulullah & menyebut 


802 


tentang Dajjal pada suatu pagi, beliau terkadang memelankan suara, dan 
sesekali mengeraskannya, sampai-sampai kami mengira ia sedang berada 
di tengah-tengah kebun kurma, maka ketika kami mendatangi beliau, 
beliau mengetahui hal itu dari kami, maka beliau bertanya: “Ada apa 
dengan kalian?” Kami menjawab: “Wahai Rasulullah, anda menyebutkan 
tentang Dajjal pagi ini, anda menurunkan dan mengeraskan suara, hingga 
kami kira ia berada di tengah kebun kurma?” Maka beliau bersabda: 
“Bukan Dajjal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian, kalau 
Dajjal keluar dan aku masih ada di antara kalian, maka aku akan 
mengalahkan hujjahnya bukan kalian, dan jika keluar sementara aku sudah 
tidak berada di tengah-tengah kalian, maka tiap orang menjadi pelindung 
dirinya sendiri, dan Allah sebagai penggantiku dalam menjaga setiap 
muslim. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang sangat 
keriting rambutnya, matanya menonjol keluar, sepertinya aku 
menyerupakannya dengan Abduluzza Ibn Ootton, maka barang siapa di 
antara kalian mendapatkannya hendaklah ia membacakan kepadanya 
awal surat al-Kahfi”?, dan sesungguhnya ia keluar dari jalan antara Syam 
dan Irag, kemudian ia merusak diarah kanannya dan merusak diarah 
kirinya, karena itu wahai hamba Allah tetaplah (di atas agama Allah)!.” 
Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di bumi?” 
Beliau menjawab: “Empat puluh hari, satu hari sama dengan setahun, 
dan sehari sama dengan sebulan, dan sehari sama dengan satu jum'at 
(seminggu), dan sisa harinya sama dengan hari-hari kalian.” Kami 
bertanya: “Wahai Rasulullah, satu hari yang sama dengan setahun itu 
apakah cukup bagi kami shalat sehari pada hari ini?” Beliau menjawab: 
“Tidak, maka kira-kirakanlah untuknya!” 

Kami bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan gerakannya 
di bumi?” Beliau menjawab: “Bagai hujan yang diikuti angin, maka dia 
akan datang kepada suatu kaum, lalu mengajak mereka, maka merekapun 
iman dan percaya kepadanya serta patuh kepadanya, lalu ia 


"8? Lihat mukaddimah, 1 — faedah pertama No. 7 





memerintahkan langit maka turunlah hujan, memerintahkan bumi maka 
iapun tumbuh subur, maka kembalilah harta (ternak) mereka?” dalam 
bentuk yang paling panjang punuknya dan paling banyak air susunya, 
dan paling panjang perutnya, kemudian ia datangi suatu kaum dan 
mengajak mereka, akan tetapi mereka menolaknya, maka ketika keesokan 
harinya merekapun kehilangan harta bendanya”, kemudian Dajjal 
melewati tempat yang hancur, maka ia berkata kepadanya: “Keluarkanlah 
harta kekayaan dan simpananmu!” Maka harta kekayaan yang tersimpan 
di dalamnya keluar dan mengikutinya bagaikan rombongan pejantan lebah 
(ratu-ratu lebah yang selalu diikuti -pent), kemudian ia mengajak seorang 
pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhannya, dan memenggainya 
dengan sebuah pedang, maka ia terbelah menjadi dua bagian terpisah 
sejauh sasaran lemparan, kemudian memanggilnya, maka pemuda itupun 
datang kepadanya dan berseri-seri mukanya dan tertawa. Dan saat itulah 
Allah mengirimkan Isa al-Masih putra Maryam, maka ia turun di atas 
menara putih di sebelah timur Damaskus dengan memakai dua jubah 
yang berwarna, dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas 
sayap-sayap dua malaikat, jika ia mengang guk-anggukkan kepalanya 
maka mengucurlah air, dan jika ia mendongakkan kepalanya, maka 
menggelindinglah butiran-butiran perak berkilau bagai lu' lu' (batu mulia), 
maka tidak seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya melainkan 
akan mati, sedang nafasnya menembus sejauh mata memandang, maka 
ja pun mengejar Dajjal hingga akhirnya mendapatkannya di Bab Ludd??s 
dan membunuhnya, kemudian Isa mendatangi kaum yang telah dilindungi 
oleh Allah dari Dajjal, lalu ia mengusap muka mereka dan menceritakan 
kepada mereka tentang derajat mereka dalam surga. Dan ketika demikian 
Allah mewahyukan kepada Isa: “Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan 
hamba-hamba yang tidak seorangpun bisa membunuhnya, maka jagalah 
hamba-hamba-Ku dan kumpulkan mereka di bukit Thur. Maka Allah 
mengutus Ya'juj dan Ma'juj dan mereka pun turun dengan cepat dari 
tempat-tempat tinggi, lalu bagian depan rombongan mereka melewati 
danau Thobariyah?”S, maka mereka minum darinya. Dan bagian terakhir 
(ekor) rombongan mereka ketika melewatinya, mereka berkata: “Di sini 
dulu ada airnya!” Dan Nabi Isa && beserta pengikutnya dikepung, 
sehingga kepala sapi bagi salah seorang di antara mereka lebih berharga 
dari pada seratus dinar bagi seorang di antara kalian saat ini, maka Nabi 
Isa dan sahabatnya berdo'a kepada Allah, lalu Allah mengirimkan kepada 


2? Hewan piaraan (unta,.dan kambing). 

398 Tiada hujan, bumi menjadi kering dan tandus, rerumputan kering tersengat matahari. 

285 Salah satu kota di Palestina yang dijajah th 1948, di dekat Ramallah, sebelah barat Ouds, 
di sana terdapat bandara nasional yang terkenal yang didirikan Inggris tahun 1917, kemudian 
diperluas Yahudi setelah tahun 1948, dan mereka namakan Bandara Ibnu Ghuriyun 








mereka (Ya'juj — Ma'juj) ulat ke leher-leher mereka, maka merekapun 
mati bagaikan satu jiwa (mati bersamaan, pent), kemudian Nabi Isa && 
dan pengikutnya turun ke bumi (dari gunung Thur), maka mereka tidak 
mendapatkan sejengkal tanah melainkan telah dipenuhi bau busuk bangkai 
mereka (Ya'juj — Ma'juj), lalu Nabi Isa dan sahabatnya berdo'a kepada 
Allah, maka Allah mengutus burung yang (besarnya) bagai leher-leher 
unta, kemudian membawa terbang bangkai mereka dan melemparkannya 
kearah mana saja yang dikehendaki Allah, kemudian Allah menurunkan 
hujan yang mengguyur baik rumah tanah liat? maupun rumah tenda 
(dari bulu), maka ia mencuci bumi hingga licin bagai kaca, kemudian 
dikatakan ke bumi: “Tumbuhlah buah-buahanmu, dan kembalikan 
keberkahanmu!” Maka hari itu sekelompok besar manusia makan dari 
satu biji delima, dan mereka bisa berteduh dengan kelopaknya, dan 
diberkahi hewan ternaknya, sampai-sampai air susu seekor unta mampu 
mencukupi kelompok besar manusia, dan air susu sapi mampu mencukupi 

' satu kabilah (suku), dan air susu kambing mencukupi satu marga, dan 
disaat demikian Allah mengirimkan angin yang harum baunya, maka 
bertiup sampai ke ketiak mereka, maka ia mencabut setiap roh orang 
mukmin dan muslim, dan tinggallah sejelek-jelek manusia, mereka 
melakukan persetubuhan dengan wanita seperti layaknya keledai 
(persetubuhan di depan umum tanpa rasa malu), maka terjadilah hari 
kiamat atas mereka.” (HR. Muslim) 


SalisaEnggis artinya jalan antara Syam dan Irag. Sg dengan “ain 
dan tsa' artinya merusak dengan perusakan yang hebat. Sip : puncak 
punuk. Lg : lebah jantan. ve : dua potong. 5545 : sasaran lemparan 
anak panah. 4444 : baju yang diwarnai. Sx : tidak ada kekuatan. 45: 
ulat. 4,5 : bentuk jama' dari 82 artinya mayat. 

225 : kaca cermin , 'xgtasss : kelompok orang, Yoj' : Air SUSU, KEGIh : 
anak unta yang berusia dua tahun, “Cah kelompok orang, 455 : kelompok 
orang lebih kecil dari kabilah (suku). 


OA TAN Na ab mu MP 
mama PS JG HA UY323 9 INA 


AA 230 , 5g MEN aa | si 
IE ASIN 2S AN La 


96 Nama daerah yang memanjang di sebelah danau, dan ia terletak di kaki gunung, dan 
termasuk wilayah Yordan, dan sekarang berada dalam kekuasaan Yahudi, semoga Allah mensucikan 
negeri-negeri ini dari mereka dan dari sekutu serta orang yang serupa dengan mereka. 

? Madar artinya tanah liat, wabar artinya tenda. 





804 - Riyadhus Sholihin - 





Lg ea 
PA ee Yak 7, 1 CL ter 091513 


at 
REG ADI gan 33 Has 3 » yaaa Va) 
AA IA IK NE AGE NS NET 
Wbaslodan lgi AI SNN) J3 
ANE BABA? TEA YEAR An 
Da 993 AE KAI Vs 
KAI aa ci 14 " MEA Tahi 
ai 25, ya ba Bego 
hip In Lb DIET BENANG 


N 


. vg . 


1818. Dari Rib'iy Ibn Hirasy, ia berkata: “Aku pergi bersama Abu Mas'ud al- 
Anshoriy ke Hudzaifah Ibn al-Yaman &, maka Abu Mas'ud berkata 
kepadanya: “Ceritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah 
# tentang Dajjal!” Ia berkata: “Sesungguhnya Dajjal akan keluar dan ia 
membawa bersamanya air dan api, maka apa yang dilihat manusia sebagai 
air hakekatnya adalah api yang membakar, dan apa yang dilihat manusia 
api sebenarnya itu adalah air dingin yang segar, maka barang siapa di 
antara kalian mendapatkannya, hendaklah ia memilih apa yang ia melihat 
sebagai api, karena sesungguhnya itu air segar nan sehat.” Maka Abu 
Mas'ud berkata: “Dan aku telah pula mendengar hal ini.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


aa naa 


IPIN, - ... n 

KANG NYA ANA SAN 
n LL , ata Ka r- | 29 5 Ara (3 
NA AANG PNY ANA 


Pr c? PES NE NA hn KY A1 KING 
KEHAN CE Gohan 
Le erann0 PWI IK AA a93 
Ig CA aa AAN Ran 


AI ha INN LEE KSNANA 
HET Dhea pat AN ESA AS: 


( 





- Riyadhus Sholihin - 805 








»J « NA 


SEL AN  Aajang Ray 
BEE SN AG NE EN 
Bantaran oa Pangean 
Ho kn GEA TKA SE 
BANI HA 3 Fe ea 
ESA AKUN &« LNKCAY 2 Nya 
BARANG BNI PES rp 
Keira Ah LS A3 Te NN IL 3Kav 
BAN MARS ya BP 
sn MA SAP BL RAYA) 
BEA SET Ro 328 25 
& yA GA AAA Yg 
IE AG NGAnEsL Minas 
Ko gaga Kapas Kesngay Eh 
KS (Ie Ae Ea NA AE 








806 - Riyadhus Shalihin - 


” N 2 Se £ Pa A3 to) Eu 
LSN Cho Fe 
ad 
LG NI 5 
ED SOE CN Ot 


PD IKAN CT SI Ja 2 
5 Luna. 
“ 


ASAP | AS $u Lain 


KULI JI na 


SENAR Daus 


1819. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-' Ash 4s, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: 
“Dajjal akan keluar kepada umatku dan akan tinggal selama empat puluh 
hari, atau bulan, atau tahun. Maka Allah akan mengutus (menurunkan) 
Isa Ibn Maryam #6, lalu ia mengejar dan membinasakannya, kemudian 
akan tinggal manusia selama tujuh tahun tanpa ada permusuhan, kemudian 
Allah mengutus angin dingin dari arah Syam, maka tidak tersisa 
seorangpun yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan atau 
kebaikan melainkan akan mati, walaupun salah seorang di antara kalian 
masuk dan bersembunyi di perut gunung, niscaya angin tadi akan masuk 
dan membunuhnya, maka yang tersisa hanyalah sejelek-jelek manusia 
(yang hidup dalam maksiat) seperti burung terbang, dan seperti ganasnya 
binatang buas??', mereka tidak mengenal yang ma'ruf (yang baik) dan 
tidak mengingkari yang mungkar (yang jelek), maka setan menampakkan 
dirinya pada mereka dan berkata: “Tidakkah kalian mengikuti seruanku?” 
Mereka menjawab: “Apa yang kamu perintahkan kepada kami?” Lalu 
setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, dan 
mereka pada saat itu melimpah rizki mereka, dan makmur hidup mereka. 
Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tidak seorangpun mendengarnya 
melainkan mendengarnya dengan meletakkan samping leher dan 
mengangkat samping leher lainnya””, dan orang yang pertama kali 
mendengarnya adalah seorang yang sedang memperbaiki tempat minum 
untanya, maka seketika ia tersungkur dan tersungkurlah seluruh manusia, 
kemudian Allah mengirimkan (atau, menurunkan) hujan seperti gerimis 
—atau seperti bayangan"”— maka bercokollah jasad-jasad manusia, 


298 Maksudnya, mereka dalam melakukan maksiat dan melampiaskan nafsu syahwat begitu 
cepat, tanpa ada kendali bagaikan cepatnya burung terbang, dan dalam permusuhan antara sesama 
bagaikan kelakuan binatang buas. 

299. Karena Dahsyatnya kejadian itu, -pent. 


“0 Yang lebih shahih adalah de, dan ini sesuai dengan riwayat lain yaitu “seperti sperma 
laki-laki” Demikian keterangan Imam Nawawi. —pent. 








kemudian ditiup lagi sangkakala, dan tiba-tiba merekapun berdiri 
menunggu, kemudian dikatakan: “Wahai manusia! Menghadaplah kepada 
Tuhan kalian!” Dan (para malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah 
mereka! Karena mereka akan diminta pertanggungjawabannya!” 
Kemudian dikatakan: “Keluarkan calon penghuni neraka!” Dikatakan: 
“Dari berapa?” Dikatakan: “Dari tiap seribu sembilan ratus sembilan 
puluh sembilan (orang), dan pada hari itulah anak-anak menjadi beruban, 
dan pada hari itu betis disingkapkan”!.” (HR. Muslim) 

&6 artinya: samping leher, maksudnya meletakkan samping leher 
dan mengangkat samping leher yang lain. 


KERIS ek Has Ass am 
KANAN EN SA Ita, 
SESI TENAGA ya S3 
CN PURA TAP NA Ce 


1820. Dari Anas «5, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Tidak ada suatu 
Negara melainkan Dajjal akan menginjakkan kakinya di sana, kecuali 
Makkah dan Madinah, dan tidak ada jalan yang diapit dua gunung dari 
yang ada di Makkah dan Madinah melainkan akan ada malaikat yang 
menjaganya dengan berbaris rapat, maka Dajjal turun di tanah yang 
lembab dan berair, maka Madinah bergoncang tiga kali, untuk 
mengeluarkan tiap orang kafir dan munafik darinya.” (HR. Muslim) 


“! Maksudnya, betis Rabb I, sebagaimana ditunjukkan oleh zhahir beberapa hadits shahih, 
bahkan beberapa di antaranya menyebutkan dengan jelas. Lihat kembali kitab al-Ahadits al-Shahihah 
No. 583, 584. Dan ingatlah firman Allah: “Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya...” agar 
anda tidak menyerupakan Allah dengan makhlug dan tidak menghilangkan sifat dari Allah. 





TE NNGO2 VA AJE ' 
AN ANTA SANATA TA UAYUN PeK AA AA 
As NIA IN KENA AAW 
2 CA PELNI Ca 1-0 P Taat II 
"2? San Ba PUN 
TRANS 
1821. Dari Anas #5, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Tujuh puluh ribu 


Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal, mereka semua memakai Thalisab 
Syal/0?,” (HR. Muslim) 


“ “G6 n NA J an 
CN ENG NPSN 


- 


” 
$ 3 ES LINE GA Ian Ig 
0 Ia EA ja am 9 Ae 


AA 


1822. Dari Ummu Syarik x£iblso» sesungguhnya ia mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Hendaknya manusia lari dari Dajjal ke gunung-gunung!” (HR. 
Muslim) 


Nana, 


ar 2313 2 EP 
La AANG KEYIREI AN 
NN aan Iis SPA 


1823. Dari Imran Ibn Hushain &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # 


bersabda: “Tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam 
dan terjadinya kiamat melebihi Dajjal 403 ” (HR. Muslim) 


202 Talisan atau syal yaitu sejenis kain atau selimut yang dihias diletakkan pada pundak 
atau melingkar di badan. Yang dimaksud disini adalah yang melingkar di kepala dan dijulurkan dari 
belakang punggung dan keduasisi badan tanpa melingkarkan dibawah dagu dan tidak menjulurkan 
kedua ujungnya dibawah dua pundak. Para) & $--pent. 

308 an-Nawawi berkata: “Maksudnya adalah fitnah terbesar dan paling sulit.” 


usu - Riyadhus Shelihin - 809 





ana LEANGSBAL SE AN 
5 BAG Ha 
TI IS SA BAKU 
RIAS ELEN ABE 13 
BN Ana NA EA 
AN JENIS UNS 
SEN KL La Sesi 
Aja SEBAYA Aan 15 
DAA Kn gi Saat 
SA INN ia sa 
AT LARANGAN 
Enam SANG KAI GEA gt 


- 
“ 


AN 


y ? 5 @ 934 C3 Pak La 
IL Aiko ra NS GS 


5 (N Pa 4 7. G 
RAN GA TH AAMA 





810 - Riyadhus Shalihin - 





: 2 Ie aa AJ? Pri 6 bak 4 
KB AE SEN SA YA, 
Gn -A 19 2. At “3 As Ata Ta 
Ta Abe IG Ca ATP PI A3 Oa 

Cc PPA Pa Tan Pp TA IAI, 
TAB Lap AIA 


? 13 


pke NA KENA Ta RAMON 
An IT “Ig INC JENIS 


- 


DN ea AA NAK ht 
HNS SE sdr alas NA » te 
Pi 


“aa 3 Li 2 “ 1 Pat 
MAN HE ALA 
AG 2071 Ao 
LN SIYA pe ng OAT Y 


1824. Dari Abu Sa'id al-Khudriy #5, dari Nabi & beliau bersabda: “Dajjal akan 
keluar, lalu akan datang kepadanya seorang lelaki dari kaum mukminin, 
maka para pengikut dan pengawal Dajjal menghadangnya, mereka 
bertanya: “Mau kemana kamu?” Lalu ia menjawab: “Aku ingin orang 
yang baru keluar ini.” Maka mereka bertanya: “Apakah kamu beriman 
kepada Tuhan kami?” ia menjawab: “Tidak ada kesamaran pada Tuhan 
kita (maksudnya, Tuhan kita sudah jelas, bukannya Dajjal, pent).” Maka 
mereka berkata: “Bunuh orang ini!” Maka sebagian mereka berkata: 
“Bukankah Tuhan kalian melarang kalian membunuh seorangpun tanpa 
seizinnya?” Lalu mereka membawanya kepada Dajjal, dan ketika 
melihatnya, ia (orang mukmin tadi) berkata: “Wahai manusia, 
sesungguhnya orang ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah 
#&!” Lalu Dajjal memerintahkan agar ditarik perutnya, lalu ia berkata: 
“Ambil orang ini dan pukul kepalanya!” Maka punggung dan perut orang 
ini menjadi sasaran pukulan, lalu ia berkata: “Apakah kamu beriman 
kepadaku?” Maka ia menjawab: “Engkau adalah Dajjal pembohong!” 
Maka diperintahkan untuknya, lalu digergaji dari ubun-ubunnya hingga 
terpisah kedua kakinya. Kemudian Dajjal melewati dua potong tubuhnya 
dan berkata: “Berdirilah!” Maka iapun kembali berdiri tegak, kemudian 
berkata kepadanya: “Apakah kamu beriman kepadaku?” Ia menjawab: 
“Aku semakin mengenal kamu (bahwa kamu adalah Dajjal sang 
pembohong, -pent).” Kemudian ia berkata: “Wahai manusia, 
sesungguhnya ia tidak akan bisa berbuat seperti ini terhadap seorangpun 


$ 








sesudahku!” Seketika Dajjal menariknya untuk disembelih, maka Allah 
menjadikan pelindung dari tembaga di antara leher dan jakunnya, maka 
Dajjal tidak mampu menyembelihnya, lalu menarik kedua tangan dan 
kakinya lalu melemparkannya, orang-orang mengira bahwa ia 
dilemparkan ke neraka, akan tetapi sesungguhnya ia dilempar ke surga.” 
Rasulullah £ bersabda: “Ini adalah orang yang paling kuat persaksiannya 
di sisi Allah Tuhan seru sekalian alam.” (HR. Muslim, dan diriwayatkan 
Bukhari sebagiannya dengan makna yang sama) 


AXIS artinya pengawal dan mata-mata. 
& MAAN NA URar AN 
BEA VE PLAN AA ATA 
NN an : SP 
Ga Ah AB Aan SEAya 
V4 PONGA 1. 3G £ TE AE, 


1825. Dari al-Mughirah Ibn Syu'bah «5, ia berkata: “Tidak ada seorangpun 
yang bertanya kepada Rasulullah & tentang Dajjal melebihi aku, dan 
sesungguhnya beliau bertanya kepadaku: “Apa yang merisaukanmu?” 
Aku menjawab: “Mereka mengatakan sesungguhnya Dajjal membawa 
roti sebesar gunung dan sungai air.” Beliau berkata: “Dia (Dajjal) itu lebih 
mudah bagi Allah daripada yang demikian itu “4.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ted 2G IE atas Asma 


€ — 


1G AG LG c? A—— “NN 
EVAN A8 ea n ega EA 


1 en at GIE CE Ph, 
ANA FEE SIS NABI BK 


“4 Maksudnya, Dajjal itu lebih mudah (rendah) dari pada menjadikan apa yang diciptakan 
oleh Allah melalui dua tangan-Nya sebagai hal yang membahayakan orang-orang mukmin dan 
membuat keraguan di hati mereka, akan tetapi agar bertambahlah keimanan mereka yang beriman 
dan bertambah keraguan mereka yang berpenyakit dalam hatinya. 


812 - Riyadhus Shoihin - 








apa 3 eta" 1-9 7 7 

” —. 3 . « ban 5 23 

: Ss , ag 

AE aka .« 3 KS 53 

1826. Dari Anas &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tidak ada seorang 
Nabi-pun melainkan telah memperingatkan ummatnya dari si mata juling 


pembohong (Dajjal), ingatlah sesungguhnya ia bermata juling, dan 
sesungguhnya Rabb kalian bukanlah bermata juling, tertulis di antara 


dua matanya kaf, faa”, raa (»523)” (HR. Bukhari — Muslim) 


AN Ka RAI 1 an aa ena 
3 KENA IS -NV 


- ,) 
ana” Ca AB Klu IT Ketheaa 
LA SBS KIA In Kepai 


? 


aan ut Jd ae ra BIG Sa 
KANE ae TIANG NAM AD d2 


“€ 
EN 


A Ge En 1G BAN PG Pa GC 
SEE NNBLSNN SG NG 


1827. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Maukah 
kalian aku ceritakan satu cerita tentang Dajjal yang tidak pernah 
diceritakan oleh seorang Nabi-pun kepada ummatnya?” Sesungguhnya 
ia adalah si juling, dan sesungguhnyaia datang membawa sesuatu seperti 
surga dan neraka, yang dia katakan surga sesungguhnya adalah neraka.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


AN, 9 9 GT (LN Zn 
, IC NN YAAGA MA ra 
BEP NWA SSS EA ANA 
LAN NE : KR KIE '- 
Ga A9 Ada In pe S3 NK 
aa » Nan PGA TAG PN 0 AC PSA 
OS Aa Ta era Ea emak! Got SA 
aa Jar Bon IG 
” - . , . 
sarden “« PEN YOLAG 
1828. Dari Ibnu Umar tni£ib!ao, sesungguhnya Rasulullah £ menyebut Dajjal 
di hadapan para sahabat, dan bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak juling, 


dan sesungguhnya Dajjal itu juling mata kanannya, seolah-olah matanya 
itu seperti buah anggur yang menyembul.” (HR. Bukhari — Muslim) 











- Riyadhus Sholihin — 813 





Pa 
Ls 93 - .. 


Iaa Farah Gan Got 

AA BEAN SA SG AA 
uv 23, 2 2 2 1. - tx pe c KI ta 
SS AA IN AA me 
: 1 AB £ P0 INREP Pa Toe KA da 
PAN Ig JAG Bee 


“ 


Yi: KIE HA G2 Ng 


, 


Aha 1 Lao Ga anne, 
» (MAA pi - ws - & 
KA AP KO | 


1829. Dari Abu Hurairah &, Sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Kiamat 
tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, hingga orang 
Yahudi bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan, maka bebatuan 
dan pepohonan berkata: “Wahai orang muslim, ini ada orang Yahudi 
bersembunyi di belakangku. Kemari dan bunuhlah!” Kecuali pohon 
ghorgod", karena ia adalah termasuk pohon orang Yahudi.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


z , 5 AKI Year Je J6 « KENA, NG. 
SEL INN AA IS la ol 


". 


1830. Dari Abu Hurairah «&, ia berkata: “Rasulullah 2 bersabda: “Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak akan hancur dunia ini sehingga 
ada seorang yang lewat di dekat makam lalu ia bergulung-gulung di 
atasnya, dan berkata: “Duhai andaikan aku yang ada di dalam kubur 


“8 Sejenis pohon berduri, terkenal di Baitul Magdis. 





ini!” Padahal tidak ada agama padanya, akan tetapi ujian dan bala:06.” 


(HR. Bukhari — Muslim)” 


Ab 4 , 9g Na Kai ? ) ?» - 
PPA : J6 KENGSKS ANN) 
-..9 2 SG a ee Pan ee PI 
AA SAN psi SERANGAN 


1” 


SP 2 ga Pan Pu KN SAI PPA Pa Latah 
In D ping ka Bu Ss Gada E 
ar 


ng 4 1 ALA. 2 
TIME. era 5 
7 2 » 22 an. ... “7 . 
Da SA ASN Dian KAP 
Pa Gn 381 DANA IK IL 
abah Eks KANG pama DO B3 


1831. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Kiamat 
tidak akan terjadi hingga kering” sungai Furat (Efrat) menyingkap 
sebuah gunung emas yang menjadi ajang perebutan sehingga saling bunuh, 
maka terbunuhlah dari tiap seratus orang sembilan puluh sembilan (yang 
mati), maka berkata setiap orang dari mereka: “Semoga aku yang selamat.” 


Dan dalam riwayat: “Hampir saja sungai Furat menyingkap harta 
karun dari emas, maka barang siapa yang mendapatkan masa itu, 
hendaknya tidak mengambil apapun darinya!.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PLP) OK Ait 1 2 NAGA 
u Kan Sarada Sneak CAS ANYY 


Aa . Pa ten Pa 1 n piara Per 
' AYAH NG PERAN AYAT 


an) PX ve 


KA KA AI PSG KANG 


106 Maksudnya, yang mendorong ia berbuat demikian bukanlah karena ia mengerti agama, 
akan tetapi karena dahsyatnya cobaan dan fitnah. 

407 Kami melakukan beberapa koreksi terhadap beberapa redaksi hadits agar sesuai dengan 
salah satu manuskrip, dan Shahih Muslim 4/2231, sedangkan penyandaran hadits kepada Bukhari 
dengan redaksi asli seperti di atas adalah kesalahan, wallahu a'lam. 

28 Tersingkap sungai Furat, yaitu dengan hilangnya air di dalamnya, dan kami telah saksikan 
saat ini keringnya beberapa bagian dari sungai itu di sekitar tanggul-tanggul dan danau-danau. 





- 
CT... 
rai - 


Ac BI NIA ANE LT 
P . . 
MA an MPI KETS ANA AG Isl 

1832. Dari Abu Hurairah «&s, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #£ bersabda: 
“Orang-orang akan meninggalkan Madinah dalam keadaan yang paling 
baik, tidak ada di dalamnya melainkan binatang melata —maksudnya jenis 
binatang buas dan burung— dan yang paling akhir digiring adalah dua 
orang penggembala dari suku Muzainah yang hendak menuju kota 
Madinah dengan berteriak-teriak (menggiring) domba-domba mereka, 
dan ternyata mereka dapatkan binatang-binatang buas, hingga ketika 
mereka sampai di Tsaniyyah al-Wadaa”? keduanya jatuh tersungkur 
diatas wajahnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ce 2 ) PU nu aa 2 Sa 
CI ENG KAK NE ANA 
- - 1 


& 
v (RP 
“ Tn AI 9 Janoa 339 CK uu 
, . Clara K , '/a “ - Sx—-. 
JA AG ya KANE Sm IG Hp 
NON Iu Is 3 Hera 
: III , (SKL (ig 
1833. Dari Abu Said al-Khudriy &, sesungguhnya Nabi #8 bersabda: “Akan 


ada salah seorang pemimpin dari pemimpin kamu pada akhir zaman yang 
meraup harta tanpa perlu menghitungnya.” (HR. Muslim) 


C Gr) Ad , (ana 
AN ALAN c AAN Gaga AN 


'w Gi Se “ra Pt Pn Po 
SE PS KN Gp 
AP, 


. 


3, 9 Pa ao (Aa pa ka PA 
ASN C2 3 Ga YOU NIA Ag 
? “. ea A Ta sa 
CK AE Ba AAN 
G9 PUSAKA PK, ii PAP - 
SE NA PLASA 


“08 Tsaniyah adalah jalan yang ada di gunung, sedangkan wada' adalah perpisahan. Maka 
Tsaniyah al-Wada” adalah tempat melepas kepergian seorang yang ingin musafir, ia berada di 
pinggiran kota Madinah, -pent. 

“0 Artinya bila menginfakkan tidak perlu menghitung tetapi langsung mencakup harta itu. 


rat 
EA dia —pent. 





816 - Riyadhus Shalihin — PPP 


PLN “4 AA gi 


1834. Dari Abu Musa al-Asy'ariy &, sesungguhnya Nabi & bersabda: “Pasti 
akan datang pada manusia suatu masa, di mana seorang lelaki akan 
berkeliling dengan membawa sedekah dari emas akan tetapi tidak 
menemukan seorangpun yang mau menerimanya, dan disaksikan pula 
seorang lelaki diikuti oleh empat puluh wanita yang minta perlindungan 
darinya, karena sedikitnya lelaki dan banyaknya wanita.” (HR. Muslim) 


ba N Li / Ng GG» Pi 
IE IEKEAN GD EA NAN 
4 - (A ” 
AA Re Ae 9 Gg 12 Ka 
Se SANA ET BEI SA »: 16 
1g Oa 2 KA na ten una PT 
SEKEN IS LING BA EN 


Pt & Ad Sang PG PD, ” 
IN NO ANA KO W TE ATA 


PESAN ENI HN 
ee K HP ap Ot aa Api tan 

Ke SESI IM PNS Get 
KM NELAYAN KANAK 


7 n 3 114 L| ed Ld ?. - 
AERIKELA SANG KN TING 
Pane 


1835. Dari Abu Hurairah , dari Nabi #5, beliau bersabda: “Ada seorang membeli 
dari orang lain sebidang tanah, lalu sipembeli tanah mendapatkan sepundi 
emas dalam tanah yang dibelinya, maka ia berkata kepada penjual: 
« Ambillah ini emasmu! Karena sesungguhnya aku membeli tanah bukan 
membeli emas.” Dan yang mempunyai tanah berkata: “Sesungguhnya 
aku menjual tanah dan apa yang ada di dalamnya kepadamu.” Kemudian 
keduanya minta pertimbangan kepada seseorang agar diputuskan antara 








keduanya, maka orang yang dimintai keputusan itu bertanya: “Apakah 
kalian berdua punya anak?” Salah seorang dari keduanya menjawab: 
“Benar, aku punya anak lelaki.” Dan yang kedua menjawab: “Aku punya 
anak gadis.” Maka orang yang dijadikan hakim tadi berkata: “Kalau begitu 
nikahkan anak lelaki dengan gadis tadi, dan nafkahkan untuk kalian berdua 
dari harta karun itu dan bersedekahlah!” (HR. Bukhari — Muslim) 


ve ) 9 J3 Se 7 ) OA 
besig AN da5 LAN KENNGAAE MOYA 


Pp. 


' 


Ana 2 


BL NAS Nas 


Kel .a PUG Ar. 0 
BEAN RA KAI NG eng 


“ 


“ 


AG Kan An 2 aa 1gp” 
(222 AGE 593) UE Kekal EA SK 


OB . 


NA ” - ta X ? i 
WEE IIA OS ANA IK, 


AN 


SN IE CN SA aa 
MAN fast Ga AN A5 NASI 
PA 


1836. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Ada dua orang wanita bersama kedua anaknya, kemudian 
datang srigala dan memangsa salah satu dari bayi keduanya, maka salah 
seorang dari mereka berkata kepada yang lain: “Sesungguhnya yang 
dimakan srigala adalah anakmu!” Dan yang lain menimpali: “Bukan, tapi 
anakmu!” Maka keduanya pergi ke Nabi Daud xx untuk minta keputusan, 
lalu Daud memutuskan bahwa yang tersisa adalah anak wanita yang 
lebih tua, lalu keduanya keluar menuju Sulaiman Ibn Daud x8 dan 
menceritakan apa yang terjadi, maka Sulaiman berkata kepada pengawalnya: 
“Bawakan kemari pisau! Agar aku bisa membelah bayi ini menjadi dua.” 
Maka wanita yang lebih muda berkata: “Jangan anda lakukan itu! Semoga 
Allah merahmati anda, ia bayinya.” Maka Sulaiman akhirnya memutuskan 
bayi itu anak wanita yang lebih muda.” (HR. Bukhari — Muslim) 


818 - Riyadhus Sholihin - aman 


Aa KAI “ra 29 NA 
AG BREAK AAN 
“rr ng 


L, LN 9 , Es 2: 
KETAT TEA NAN WA NOT KRI: KAA 
AAN NI AN NUSA 

- - Pata debat 


1837. Dari Mirdas al-Aslamiy &, ia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Orang- 
orang shalih akan pergi satu persatu secara berurutan, dan tinggallah 


manusia sampah bagaikan sampah gandum atau kurma, Allah tidak akan 
mempedulikan mereka!” (HR. al-Bukhari) 


Par ) - 4 . 1G . 0. 

IG KANG IND DANA 
Pn ELIA NE ND MUA 

JASA OI KG 36 SE SAN AA 


Z 
- 


.. 


“ 


4 PPT AG 2 ? 9 4 ..» I c 2 nm. 
JOBAKSN “Aka Yrad iya 1: JB CK 
PAP, CA KA ALA 
KNBIS A KIN KE 


1838. Dari Rifa'ah Ibn Rafi” az-Zuragiy &5, ia berkata: “Jibril datang kepada 
Rasulullah & dan berkata: “Bagaimana ahli Badr (orang-orang yang ikut 
perang Badar) menurut kalian?” Beliau menjawab: “Mereka termasuk 
orang-orang muslim yang utama.” —atau kalimat seperti ini-, Jibril berkata: 
“Dan demikian juga para malaikat yang ikut menghadiri perang Badar.” 
(HR. Al-Bukhari) 


| NS NIA 21 - 
A9 232538 ELANG EN GANA 
SEA GE ja SENANG. AE 
a91 2 nd La » 1. 2 aa 
KETS BAJA ARK 2 


lb Ta mm 
41! Maksudnya, tidak menganggap keberadaan serta tidak menghargai mereka. 








- Riyadhus Shalihin - 819 





1839. Dari Ibnu Umar nWEiileo, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Jika 
Allah menurunkan siksa kepada suatu kaum, maka siksa tadi akan 
mengenai semua yang ada di dalamnya, kemudian mereka dibangkitkan 
sesuai dengan amal perbuatan mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Io JI NAN sapa 
27 yA TAS: Je ASAN Ga) PI “9 MAS. 


PS LAN 0, . .7? IAI ai 


Ka '- Para 7 2 k On 
CN ISI Kali Hina SEN ag 
PALA SP dh de anhao 
R1 ena AE, Pergar 
- .- TTM 
KAS LENGAN AE 
| ag —, 


IG PEG To PUN Sa MAN Ta PNP 
S3 ) 0 ea Kei : la) 


P4 
z — 
Pd 


Gu Ghea gn ANE AI an Rio 


PA Veda 1 Wa ha z aga La 354 z 
BEE TG. IE HE ESA | 


1840. Dari Jabir #5, ia berkata: “Ada batang kurma yang dijadikan Nabi #& 
sebagai tempat berdirinya —ketika khutbah— dan ketika dibuatkan mimbar, 
maka kami mendengar batang kurma tadi bersuara seperti Suara unta"??, 
sampai akhirnya Nabi £$ turun dari mimbar dan meletakkan tangannya 
di atasnya, maka kayu kurma itupun tenang kembali.” 


“? Unta yang sedang hamil sepuluh bulan. 





Dan dalam riwayat: “Maka ketika hari jum'at, Nabi £ duduk di atas 
mimbar, maka berteriaklah batang kurma yang dulu beliau pakai untuk 
berdiri ketika khutbah, hingga hampir-hampir terbelah.” 

Dan dalam riwayat: “Maka batang kurma itu menjerit seperti jeritan 
bayi, lalu Nabi #& turun dari mimbar, lalu menghampiri dan memeluknya, 
maka batang kayu itupun tersedu-sedu seperti bayi yang menangis yang 
di timang-timang agar berhenti sampai akhirnya berhenti sama sekali, 
beliau bersabda: “Ia menangis mengingat dulu ketika mendengar dzikir.” 
(HR. al-Bukhari) 


. KN 1 10213 STAN KAL Ga 
Csen Pe PASI KS GAN 


(ea . 
LING K Kahar Li keg en DAN 
5 KAP IG NI . SAI 
LANGKA tr TU Pe Ha UU 
AN 9 X0 Ng kon | Kena 2) 
29 23 159 29 Y NS 
& 5x71 IP 10 AA ? 
CINA NYI LK “ 23 TA AN AA 
kaya S v9 WES Aa er 
ny nd 95 Aa Pr) 
PA “ La Ah" TN Cah KT 
D9): ya Aa 4 CN EP How JAS 
PMA £ PP Gi 
SARAN 
1841. Dari Abu Tsa'labah al-Khusyaniy Jursum Ibn Nasyir &, dari Nabi &, 
beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban- 
kewajiban maka janganlah kalian sia-siakan, dan Dia telah menentukan 
hukum-hukum had (pidana) maka janganlah kalian melanggarnya, dan 
mengharamkan banyak hal maka janganlah kalian melanggarnya'" , dan 
Dia juga mendiamkan banyak hal karena kasihan kepada kalian bukannya 


lupa, maka jangan kalian cari-cari!” (Hadits hasan. Riwayat at-Thabrani 
dan lainnya) 


413 Maksudnya, dengan mendatangi dan melanggar larangan Allah. Saya berkata: “Didalam 
sanadnya terdapat keterputusan dan telah saya jelaskan dalam kitab saya Ghayah al-Muram fi 
Takhrij Ahadits al-Halal wa al-Haram hadits no. 4 cet. Maktab Islami. Kemudian tentang nama 
Abu Tsa'labah al-Khusyairi telah terjadi perselisihan yang hebat, al-Hafizh Ibn Hajar yang hebat 
itu saja tidak mampu mentarjikh bahkan ia menyerahkan urusannya kepada Allah, tetapi anehnya 
Imam Nawawi juntru memastikan namanya tanpa menyinggung perselisihan yang seru itu.” -N- 


ea - Riyadhus Shalihin - 821 





CABIN Aga TI IA ec ala 
DG Sdn KAN TR AN 


? 23 “ AA ON Paten at Dat 
Ae | Ta Ta Pn Pr 1 2 Aya "7 
Ky Ma na y ANU saw) bgs 
K3 33 LAI III un Ta 
” - . 
g TA, $ PA AGEN 
1842. Dari Abdullah Ibn Abu Aufat, ia berkata: “Kami berjihad bersama 


Rasulullah #8 tujuh peperangan dan kami (hanya) makan belalang.” 


Dan dalam riwayat: “Kami makan belalang bersama beliau.” (AR. 
Bukhari — Muslim) 


CS ne. S GL KUN “Go 
TE RESNILEAN 15 MY 
JAE KENA NSGAN 
Pari 
AI nga kB Sp Aa 
Mata PAI AAA Ari » 
1843. Dari Abu Hurairah &, bahwasanya Nabi £& bersabda: “Tidak seyogyanya 


orang mukmin itu disengat dua kali dalam satu lubang.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


YSS BEAN SIG SEL SG 2 M0 
SEA AN EN AN ANA 
SEKEN IA 5 ASN 
Aa ET AAL ETMAAAKN 
PE ETS AS KRI Ab, 


BAN EA EA 
| Ka” ra Pa 239,2 
AE GARA Gal IG 








1844. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa 5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka nanti pada 
hari kiamat, dan tidak akan melihat kepada mereka, serta tidak 
mensucikan (dosa) mereka dan bagi mereka siksa yang pedih, orang 
yang memiliki kelebihan air di tengah gurun, kemudian ia menolak 
memberikannya kepada ibnu sabil (musafir), dan seorang yang menjual 
barang kepada saudaranya sesudah Ashar lalu ia bersumpah kepada 
Allah bahwa ia akan mengambilnya dengan harga sekian sekian, maka 
saudaranya pun membenarkannya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang 
dijanjikan , dan seorang yang berbai' at kepada pemirnpin, ia tidak berjanji 
berbai'at kecuali untuk kepentingan duniawi, jika pemimpin itu 
memberinya maka ia akan setia, dan jika tidak maka dia tidak akan 
menepatinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


DA SEN Oka IE IE KS MALo 
WB LEE Go GA GIG 
” sasKa NG. La IG Kana 


Ic Se af fan ». Zaki 


AN 


“ 
2331 ' w- Ju 3 
La Ae PANEN te Ap Ie Syan 2 
an. 2. Pa 
KIE AGNES 


1845. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa &, dari Nabi #5, beliau bersabda: “Antara 
dua tiupan sangkakala ada masa empat puluh.” Mereka bertanya: “Wahai 
Abu Hurairah, empat puluh hari?” Ia menjawab: “Aku menolak (untuk 
menentukannya).” Mereka bertanya: “Empat puluh tahun?” Ia menjawab: 
“Aku menolak.” Mereka bertanya: “Empat puluh bulan?” Ia menjawab: 
“Aku menolak.” —(kemudian ia melanjutkan hadits)- “Dan akan binasa 
setiap bagian dari manusia melainkan tulang ekor, di situ makhlug akan 
disusun ulang, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, maka 
manusia tumbuh bagaikan tumbuhnya Fayutan dan rerumputan.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


- Riyadhus Shelihin- 823 











Pan, IN LAN KETAT ANA 


21525 kata SKA Gs, Iaaaias 2 
Lana NP Gn aya 5 


Aa 


d 
E 


AN 

BAN 

ABI 
Para 


-. 


P 
9 yg 


AE ST Ya Abas 
PPA 2. NOT Ss «S KAKI VAAANGG OP 9G 


SERA KA Ar SabS 2 IG 


p- 


PE EA KA SE 
BE a33 : “KG 


1846. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa &5, ia berkata: “Ketika Rasulullah #& berada 
dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabatnya, tiba-tiba datang 
seorang arab badui dan bertanya: “Kapan terjadi kiamat?” Akan tetapi 
Rasulullah & terus saja berbicara, maka sebagian orang berkata: 
“Rasulullah mendengarnya tetapi beliau tidak suka pertanyaan itu” Dan 
sebagian yang lain berkata: “Belum, Rasulullah belum mendengarnya.” 
Dan ketika beliau telah selesai berbicara beliau bertanya: “Mana yang 
tanya tentang kiamat tadi?” Si badui menjawab: “Saya wahai Rasul.” 
Beliau bersabda: “Jika amanat (kepercayaan) telah disia-siakan, maka 
tunggulah kiamat!” Ia bertanya: “Bagaimana (bentuk) menyia-nyiakan 
amanat itu?” Beliau menjawab: “Jika suatu perkara dipercayakan kepada 
yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat!” (HR. al-Bukhari) 


Ie ana 
Aan Je IE if 2m 
WELAS JAE NYI Lg KEB ya 


Karan 


“ 


1 

Ng 

N 
3 
naga 
CA 
Ga 
S1 


6 


- 








824 - Riyadhus Shalihin — 


1847. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa &, sesungguhnya Rasulullah £& bersabda: 
“Mereka (para pemimpin itu) shalat untuk kalian (menguntungkan kalian), 
jika mereka benar maka (pahalanya) bagi kalian dan bagi mereka, dan 
jika salah, maka bagi kalian pahalanya dan atas mereka dosanya.” (HR. 
al-Bukhari)'" 


TAP CI Peta 


ANA da ”9 NALN 


Aa M6. Kapan sa copa Eh 
Sans SEA AN RL 


1848. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa &, ia berkata: (SEN ES KL Fa yss , 


“(Kamu adalah) sebaik-baik manusia untuk manusia, an Da manusia, 
yang datang membawa manusia dalam rantai-rantai belenggu pada leher- 
leher mereka, hingga akhirnya masuk Islam.” (HR. Bukhari) 


Ba NA AE NP SN KS ANA 


DA 


& (RCA Ag AAN WENGI AA 
LA 


Lg aer GRES G3 Ip Apron 
Ta 


1849. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Allah 
heran dan takjub, kepada kaum yang masuk surga dalam rantai-rantai 
belenggu.” (HR. al-Bukhari) 

Maksudnya, mereka ditawan dan diikat, kemudian mereka masuk 
Islam dan akhirnya masuk surga. 


IA Na Ide? ld NG AON PAI 


, 


N 


& 


44 Saya berkata: “Dalam riwayat Bukhari tidak terdapat lafadz lahum akan tetapi terdapat 
dalam Musnad Ahmad (2/355 dan 537), serta yang lainnya. -N- 





— Riyadhus Shalihin - 825 








PteTars 


1850. Dari Abdullah Ibn Abu Aufa &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Yang 
paling dicintai Allah dari negeri-negeri itu adalah masjid-masjidnya, dan 
yang - dibenci Allah adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim) 


Ad 3D iya “ng CN AA 


A19 


t Ga KI PN Saka KAI, Je 
er ATert AN SANG GO ESAI IS 


Ig Lena. 2 

Ag Tenan S3 OUaTr 
PB IR na 100 25 
« gann anga Gita 


1851. Dari Salman al-Farisiy &, dari ucapannya: “Jika kamu mampu maka 
janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan yang terakhir 
kali keluar darinya, karena sesungguhnya ia adalah medan pertempuran 
setan, dan di pasar itulah setan menancapkan panjinya. ” (HR. Muslim 
dengan redaksi seperti ini) 

Dan al-Bargoniy dalam shahihnya dari Salman &, ia berkata: 
“Rasulullah # bersabda: “Jangan kamu menjadi orang yang pertama kali 
masuk pasar, dan yang terakhir kali keluar darinya, di sana setan bertelur 
dan berkembang biak.” : 


AL 2 


GEET SE A1 





826 - Riyadhus Shalihin — 





AE SA NYA A AAN 
A3 Petai PO NAS LAI 
7 Pant apa AN 


Yes 


Sia BEN MEN) 1 NIA Ie K3 
re za MIE Iga) c 5 GNI 


1852. Dari “Ashim al-Ahwal dari Abdillah Ibn Sarjis &, ia berkata: “Saya berkata 
kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, semoga Allah mengampuni anda.” 
Beliau menjawab: “Dan kamu juga.” “Ashim berkata: “Aku bertanya . 
kepadanya (Abdillah Ibn Sarjis), Rasulullah memintakan ampunan 
untukmu?” Ia menjawab: “Ya, dan untukmu juga!” Kemudian ia 
membaca ayat: 


Mining ( MG Don DES takan 
“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang- 
orang Mu'min, laki-laki dan perempuan. ” (OS. Muhammad: 19). (HR. 


Muslim) 
Au G NA KS v Ae 2 19725 Ga 
(JALAN GKY Oa 1 Ahoy 


2 


IS, Menit LAN AMA NE 52 EA ata 
Yana ITA An Ap A1 KT 
(Rea 219) Aw Pane eta 


1853. Dari Abi Mas'ud al-Anshoriy &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya termasuk yang didapati manusia dari ucapan para Nabi 
terdahulu adalah “Jika kamu tidak malu maka lakukan sesuka hatimu!” 
(HR. al-Bukhari) 


PLN Ipa Tenan Sean Ko APN PRP AP Ke 
Na Ir ERA aa AN 1 


- 





- Niyadhus Shelihin - 821 








2 (9 PN y, 
AL Gada FEAT A3 PO VA NY batu 
ARE bu AGAN 


1854. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Yang pertama 
kali diputuskan antara manusia nanti pada hari kiamat adalah perkara 
darah'.” (HR. Bukhari — sa 


A36. MARTEN AN '& an ES NG: 
SE Tn. tr ai 
MANG. 4 Nag 33 Ia 


1855. Dari A'isyah wx£ibixo, ia berkata: Ban # bersabda: “Para malaikat 
diciptakan dari cahaya, dan diciptakan jin dari nyala api"'s, dan Adam 
ea dari apa yang telah dijelaskan kepadamu.” (HR. Muslim) 


aU SE NN: CAT SA 
Jae SA TAN Ai Ine 


1856. Dari A'isyah (x£ibise, ia berkata: “Akhlak Rasulullah & adalah Al- 
Our'an.” (HR. Muslim, dalam hadits yang panjang) 


Agan Ae sada 536 LG SN 
2 ISA Ie, 9 GABAMEST ANE 
AG A Or AS AA LAS GA 
SEN SI Asa IG LA 


“'S Yaitu, tertumpahnya darah yang terjadi di antara manusia di dunia. 


“IC Nyala api yang bercampur antara warna merah, kuning dan hijau. Kita bisa saksikan 
dalam kobaran api dimana tiga warna tadi saling mencampur jadi satu. 





828 - Riyadhus Shalihin — 





are bd 


KAA EN ngan gua IR Knp an 
KA d - 

Anda Ia KN NN CAK 

MALANG 9) PA KATANYA ANGKA 


1857. Dari A'isyah kvfibise, ia berkata: “Rasulullah # bersabda: “Barang 
siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa 
dengannya, dan barang siapa yang benci bertemu Allah, maka Dia pun 
tidak suka berjumpa dengannya.” Maka aku bertanya: “Wahai Rasulullah, 
apakah maksudnya membenci kematian, karena setiap kami tak 
menyukainya?” Beliau menjawab: “Bukan itu, akan tetapi seorang 
mukmin jika diberitakan kabar gembira padanya tentang rahmat Allah, 
ridho, serta surga-Nya, kemudian ia senang (ingin segera) berjumpa 
dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya, dan seorang 
kafir, jika diberitakan kepadanya tentang siksa, dan murka Allah, ia akan 
enggan dan tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa 
dengannya.” (HR. Muslim) 


ENG BASA ANN 
1. : 2 EA, KEENG N 
3 AN AG KAA AE 
Hana Cs Tun ena 
LIA nyang NS G3 
Sp MCe PAUL ANAA Ea SE (Ga 
Sina Ko Degly AA SEN 





- Riyadhus Shalihin -— 829 








KE II EKBIS 


1858. Dari Ummul mukminin Shofiyyah binti Huyyay In£iblae, ia berkata: “Nabi 
#& beri tikaf di masjid, lalu aku mendatanginya untuk mengunjunginya 
pada malam hari, maka aku mengajaknya berbicara, kemudian aku berdiri 
untuk pulang ke rumah, maka Nabi & berdiri bersamaku untuk 
mengantarku, ternyata ada dua orang sahabat Anshar sedang lewat, 
dan ketika melihat Nabi #& mereka mempercepat langkahnya, maka 
Rasulullah £& bersabda: “Pelankanlah langkah kalian berdua! Ini adalah 
Shofiyyah binti Huyyay!” Lalu keduanya berkata: “Subhanallah (kami 
tidak bermaksud buruk sangka) wahai Rasulullah!” Lalu Nabi & bersabda: 
“Sesungguhnya setan menjalar kepada manusia melalui aliran darah, dan 
sesungguhnya aku takut setan akan membisikkan sesuatu yang buruk 
pada hati kalian —atau kalimat seperti ini—.” (HR. Bukhari — Muslim) 


25 : Use Hy an ya Sis, 3 ANSA 

EA AKAN 

Fe As ANA EN « gadi Lag 
ANE Migas as AA Mp AN 

G2 ka AAA PATAYAN 11 Tanea 

ya MEA ANN 

2 Na Jan Eruiai 


ad 


PPA , 


An AN NI, IN AR (Ne YAN SL 


Gee Gio Keanae KANAN La An Ia Ag 





830 - Riyadfus Shalifin 





en Yang TG WENIG M3 put 2. 
AN 3 TN AAS BAL 
 Kifaitasnygrpsbk kasa 
GRAN ye. EVA MO WARTA TETA 
KENA NAN AG SAS A3 
MEI AAA SAS 
SE EN aa 3G Sian us 
SEA aa Id 43 22 Ga Van IG ane 
pepek ATA Tenan 2.5 
LA EA. IGF J4 
YA KAN GAB KE EANIS s2 : 
NA PR SI Ko ana Kan 


ALA G angan 
LA In KE AG mann 


2 


Ant A YAN AG Tas KE LAN 


- Riyadhus Shelihin - 831 





1859. Dari Abul Fadi al-Abbas Ibn Abdul muththolib -, ia berkata: “Aku 


menyaksikan bersama Rasulullah & perang Hunain, maka aku selalu 
menemaninya juga Abu Sufyan Ibn al-Haris Ibn Abdul Muththolib, dan 
kami tidak pernah berpisah dengannya, sedangkan Rasulullah & menaiki 
keledai putihnya, maka ketika pasukan muslimin dan pasukan musyrikin 
bertemu, pasukan muslimin lari dari medan perang, maka Rasulullah #& 
segera menghela" keledainya menuju pasukan kafir, dan saya 
memegangi tali kekang keledai, dan saya tarik kuat agar tidak terlalu 
cepat, sedangkan Abu Sufyan membawa bekal Rasulullah, maka 
Rasulullah £ berkata kepadaku: “Wahai Abbas, panggillah orang-orang 
yang ikut bai'at Ridwan''8!” Al-Abbas berkata —dan ia adalah seorang 
yang lantang suaranya-: “Maka aku berteriak dengan suaraku yang paling 
kencang: “Mana orang-orang yang ikut bai'at Ridwan?!” Maka demi Allah, 
seakan-akan rasa kasihan mereka ketika mendengar jeritanku bagaikan rasa 
kasihan seekor sapi betina kepada anak-anaknya, maka mereka menjawab: 
“Kami datang, kami datang!” Maka mereka berperang mati-matian 
melawan orang kafir. Sementara seruan di kalangan sahabat Anshor mereka 
berteriak: “Wahai kaum Anshor, wahai kaum Anshor?” Kemudian seruan 
lebih khusus kepada keluarga (Bani) al-Harits Ibn al-Khazraj, maka 
Rasulullah #& melihat peperangan —dari atas keledainya- sambil 
mengangkat kepalanya untuk dapat melihat jauh kepada aksi peperangan 
mereka. Ja (al-Abbas) berkata: “Ini terjadi ketika peperangan semakin 
sengit!” Kemudian Rasulullah ##mengambil kerikil-kerikil kecil lalu beliau 
lemparkan ke muka-muka tentara kafir, kemudian bersabda: “Mereka 
pasti tumbang demi Rabb Muhammad!” Lalu aku pergi melihat, ternyata 
peperangan seperti yang kulihat, demi Allah Rasul hanya melempari 
mereka dengan kerikil-kerikil kecil, dan aku terus melihat serangan 
mereka tumbang dan akhirnya lari tunggang langgang.” (HR. Muslim) 


Gak artinya tungku, maksudnya sengitnya peperangan. pa 
yaitu, kekuatan mereka. 


1J KA SA”) LI Ge 
DAS BLESS AN Ga 


IE AAA A5 


$1 


832 


GC. 


AK PA Et c 94 PP 
| BATAN Gd Gel nm Ate 


- 


“ Dengan menghentakkan kaki beliau ke perut keledai agar berlari cepat. 
“5 Samurah adalah pohon tempat berlangsungnya baiat Ridwan 





- Riyadhus Shalihin — 








8) gus) WAE Cat, Ye Ka Aa TE xira 


” .— 


aa 2 GIA MEEIES 01 Lp 
Ge SW 133 Dogua) KA baa 
Dan truce aentag KL, SAN GEMA TA ec “5 
Sis ha 29 NA VA Kadang 

AA ANN 


1860. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah #£ bersabda: “Wahai 
manusia, sesungguhnya Allah itu bagus (baik) dan tidak menerima kecuali 


yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum 
mukminin apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: 


ON engaghNanyw Lo AE EKA ? 

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh.” (OS. Al-Mukminun:51) 

Mania Ko Ke nunekn Laga ? 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki - 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (OS. Al-Bagarah:172) 


Kemudian beliau menceritakan seorang yang bepergian jauh dan lama, 
sehingga awut-awutan rambutnya, muka penuh debu, kemudian 
menengadahkan kedua tangannya ke langit berdo'a: “Ya Rabb, ya Rabb!” 
Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan-ia hidup dari 
makanan haram, bagaimana akan dikabulkan do'anya?!” (HR. Muslim) 


Aga TAP ASANATELTA, NGSAS ANU 
nas EA 333 TE 


ba, Aa 2 Ae NATA AJI 


- Riyadhus Shalihin — 833 








DANG IE Ser 
. Pan 2 9) -« A 13 9 
“ ” 
PIA UIN PUT ai 
, GAY :« "SG yy 

1861. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tiga macam 
orang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat, tidak 
akan disucikan dari dosa, tidak akan dilihat oleh Allah, dan bagi mereka 


siksa yang pedih, orang tua yang zina, penguasa pembohong, dan orang 
Ska yang sombong.” (HR. Muslim) 


an PANEN TA Gn 
da ENYA EN AK UTKP BRYAT DA ran eseerta 
ra 


1862. Dari Abu Hurairah &s, ia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: “Saihan, 
Jaihan, Furat, dan Nil, masing-masing adalah sungai-sungai di surga.” 
(HR. Muslim) 


Men Ipa iya ag TEKS AM 
DA Gaes aa ALA, YAN KS» 
Ikat (ET. SEN aga 5 JS 

Ga 2g NA JANTAN pera 


FS HE 4 2585 MAAN SA 
BEAN duet 


Ssh 2135 P HWI aga 


834 - Riyadhus Shelihin — 





1863. Dari Abu Hurairah -, ia berkata: “Rasulullah ££ menarik tanganku dan 
berkata: “Allah menciptakan tanah" pada hari Sabtu, dan menciptakan 
di dalamnya gunung-gunung pada hari Ahad, dan menciptakan pepohonan 
pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang dibenci (tidak disukai) pada 
hari Selasa, dan menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menebarkan 
di bumi binatang-binatang melata pada hari Kamis, dan menciptakan 
Adam #& setelah waktu Ashar dari hari Jum'at dalam akhir penciptaan, 
saat terakhir dari siang hari, antara waktu Ashar dan malam.” (HR. 
Muslim) 


- 


P Kera 2 Pn 9 NOC 
GAP YG Seda SANG 


) 


PR, ana » an TA 
Nian Ka ea AKAN IG 
: tg Aan KK Hah Can EGA RO 


1864. Dari Abi Sulaiman Kholid Ibn al-Walid t, ia berkata: “Pada saat perang 
Mu 'tah, aku menghabiskan tujuh bilah pedang (di tanganku patah silih 
berganti hingga tujuh bilah pedang, -pent), lalu tidak tersisa di tanganku 
melainkan sebilah pedang Yaman.” (HR. al-Bukhari) 


Aa IL Pe PO MA 1.5 
PAN AAN jap AS 
Ane ma st Sp as Mi ara 
15 CSS Ca Aa Ga : x dinda 


1865. Dari Amru Ibn al-' Ash &5, sesungguhnya ia asah Rasulullah # 
bersabda: “Jika seorang hakim memberikan keputusan (hukum) dan 
berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala, 
dan jika menghukumi dan berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka 
baginya satu pahala.” (HR. Bukhari — Muslim) 


OS 


ne 


“9 Maksudnya. bumi. Lihat makna hadits ini dan bantahan terhadap anggapan adanya 
pertentangan antara hadits ini dan al-Ouran, sekaligus jawaban bagi mereka yang menyangsikan 
sanadnya, dalam kitab al-Misykah (5735), dan as-Shahihah (1833). -N- 





- Riyadhus Shalihin - 835 





AN 


SEE IE KE AKA 
KIE yaa “« JAR Ap PAN 


1866. Dari A'isyah xy£i5!e, dari Nabi &£, beliau bersabda: “Demam itu termasuk 
hawa panasnya api aa maka dinginkanlah dengan air.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


Ah aah vc 3 G Kuga LO —- 
Han JA SE ENG GAN 
Pat 1 33 Nag » AA dn - 
ai ag OLA III 
“) Aa ena 7 Ye) 22 
K me aa saya ee 
Ye ? 
” 6,3 e SIA TPA HA 
3 “ 
. — 
1867. Dari A'isyah kx£ibise, dari Nabi &, beliau bersabda: “Barang siapa 


meninggal dunia sedangkan ia mempunyai tanggungan puasa (wajib) maka 
walinya yang berpuasa menggantikannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


€ 


Dan pendapat yang terpilih adalah bolehnya berpuasa menggantikan 
orang yang meninggal dunia yang mempunyai tanggungan puasa berdasar 
hadits ini”0, dan yang dimaksud dengan wali adalah kerabat secara umum 
baik yang termasuk ahli waris maupun tidak. 


Ca Pen PERAN Ay Ca 2 ANN 


KN: BLNGAN KET Ga CI, AN 
KENEANGGA KLANEA GG 


Alas 


“0 Saya berkata: “Dan yang paling kuat adalah bahwa hal ini dalam puasa nadzar. Adapun 
puasa Ramadhan maka tidak termasuk.” 





836 - Riyadhus Shalihin 


aa 


IG. NE GAS 
EN Ganja Ang 36 pa 
Ta Co ca P3 WAaa2 TERNG G La 
NAN ass ag 
KBS oa Sena AK TA LO tes 


4 


7 1 "3 aa 2/02 9 en NT, 
KILAS NGK 


IG. Ega Laga rena 
Ae P3 an PPTK KE 
Mean “Geni Ta CEK 


(Za? “ , 93, 


Agan Dena KG KAI 
CEMEI KE Yes 5 Dertadg 
KENG a- SEA La Sada EN ASSG 19 As sega 
san Kandat PANAI 
WAT BUGIL KAT 


PAKA a SESE EK ESL! rt Ng 


- Riyadhus Shalihin — 837 


1 


padi 








WE IS EREKSI SA 


Anting PAN SA 


Te ARE BAU, NA 0 
PDA BN Haa Xx 39 
. 7? “2 TA 
Aan Sa AH (TN 
an aan MN AI 3 Pe no, G Koe eri 
CX Ag 2 TA TAr Ng Nan 1 


re Kadi 


pe BAGS 


1868. Dari Auf Ibn Malik Ibn Thufail”', sesungguhnya A'isyah ix£ibiso, 


838 


diberitahu”? bahwa Abdullah Ibn Zubair &, berkata tentang jual beli — 
atau pemberian— yang diberikan oleh A'isyah tx£ibise: “Demi Allah, 
hendaknya A'isyah menghentikannya atau aku akan membatasinya.” 
A'isyah bertanya: “Apakah benar dia mengatakan hal ini?” Mereka 
menjawab: “Benar!” Maka N'isyah berkata: “Aku bernadzar untuk tidak 
mengajaknya bicara selamanya!” Maka Ibnu Zubair minta syafa'at 
kepadanya ketika lama tidak bertegur sapa, maka A'isyah berkata: 
“Tidak! Demi Allah aku tidak akan mendengarkan syafaat (dari siapapun) 
untuknya, dan aku tidak akan membatalkan nadzarku”??!” Maka ketika 
hal ini berlangsung lama bagi Ibnu Zubair, maka ia mengadukan kepada 
al-Miswar Ibn Makhramah dan Abdurrahman Ibn al-Aswad Ibn Abdi 
Yaghuts, dan berkata kepada mereka: “Aku minta kalian dengan nama 
Allah, agar kalian berdua membawaku masuk kepada A'isyah W£is!a, 
karena sesungguhnya tidak halal baginya untuk bernadzar mendiamkanku 
(memutuskan hubungan denganku), maka al-Miswar dan Abdurrahman pergi 
menghadap bersamanya, sampai ketika mereka berdua minta izin kepada 
A'isyah dan berkata: “Assalamu'alaikum warahmatullah wa barakatuhu, 
boleh kami masuk?” A'isyah berkata: “Masuklah!” Mereka bertanya: 
“Kami semua?” Ia menjawab: “Ya, masuklah kalian semua!” Dia tidak 
tahu kalau ada Ibnu Zubair bersama mereka, maka ketika mereka masuk, 


“1 Seorang Tabi'in pertengahan yang menyusu pada “Aisyah lx£ib!xo, -pent. 
“2 Oleh Miswar Ibn Makhramah, -penr. 
“28 Maksudnya, aku tidak mau menanggung dosa dari pembatalan nadzar. 





- Riyadhus Shatihin - 








Ibnu Zubair menyelinap masuk ke balik tirai, lalu segera memeluk A'isyah 
Inefibiaeo, Gan terus memintanya dengan bersumpah kepada Allah serta 
menangis, lalu al-Miswar dan Abdurrahman mulai memintanya untuk 
mengajak bicara kepada Ibnu Zubair dan menerimanya, mereka berkata: 
“Sesungguhnya Nabi £& melarang hijrah (mendiamkan / tidak menyapa) 
seperti yang anda ketahui, dan tidaklah halal bagi orang muslim untuk 
mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari.” Maka ketika mereka terus- 
terusan mencecar A'isyah dengan nasehat dan peringatan, ia mulai 
mengingatkan keduanya dan ia menangis seraya berkata: “Sesungguhnya 
aku telah bernadzar, dan nadzar itu sangat kuat.” Lalu keduanya terus 
dan masih saja menasehatinya sampai akhirnya ia mau berbicara kepada 
Ibnu Zubair, dan membebaskan budak untuk membayar kafarat 
nadzarnya sebanyak empat puluh budak belian. Dan ketika ia mengingat 
nadzarnya setelah itu maka ia menangis hingga air matanya membasahi 
kerudungnya.” (HR. al-Bukhari) 
» PI Jne 


NIK ARI SERAT) ANN 
AG ANE SANAK SA 
SS KELAK BSKA GA 
SET Sa ian 3G yA 
WA KA IG AR NET 
YEN KE SES 5 KANG 

IE KE SKS G2 


- Riyadhus Shalihin - 839 


24 





nd 


KN MENU CA  ka3 


KA AI. NA 35 - CG PN Pn 

P BA Li Il SER 
MAA 2) Lena UP an 2.7 .. T Pe Ui 
Cak ANTA IT ANA PUTRA 


A 


SA NAK Ia 


MIE Lah ar elea D7 Ata Oa 
ANK 
C4 03LA AA 9. » 
PA NAN CAP EMAS Ve 3g 
YAA RAS 


1869. Dari “Ugbah Ibn “Amir &, sesungguhnya Rasulullah $$ keluar melihat 
korban perang Uhud, lalu menshalati (mendo'akan) mereka setelah 
delapan tahun bagaikan orang yang berpamitan kepada yang masih hidup 
dan yang sudah mati, kemudian naik mimbar dan bersabda: 
“Sesungguhnya aku yang terdepan”# di antara kalian, dan saksi atas 
kalian, dan sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah 
telaga al-Haudh, dan sesungguhnya aku melihat telaga itu dari tempatku 
berdiri sekarang. Ingatlah sesungguhnya aku tidak takut kalian akan 
berbuat syirik, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah dunia, jangan- 
jangan kalian saling berlomba mendapatkannya!.” Ia (“Ugbah) berkata: “Ini 
adalah terakhir kali aku lihat Rasulullah &.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam satu riwayat: “Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian 
adalah dunia, jika kalian saling berlomba-lomba mendapatkannya, dan 
saling membunuh akhirnya kalian binasa sebagaimana orang-orang 
sebelum kalian binasa.” 


Ugbah berkata: “Ini adalah terakhir kali aku melihat Rasulullah £& di 
atas mimbar.” 


——————w— 


“ 4 - - 2 . . . 
Ten 35 “adalah orang yang maju mendahului yang lain untuk mengambilkan air minum 
bagi mereka, serta menyiapkan ember bagi mereka. 





Dan dalam satu riwayat, beliau bersabda: “Sesungguhnya aku yang 
terdepan bagi kalian, dan aku adalah saksi atas kalian, dan sesungguhnya 
aku melihat telagaku saat ini, dan sesungguhnya diberikan kepadaku kunci- 
kunci kekayaan bumi —kunci-kunci bumi-, dan sesungguhnya aku demi 
Allah aku tidak takut kalian akan berbuat syirik sesudahku, akan tetapi 
aku takut kalian akan berebut dan berlomba-lomba mendapatkan di 
dalamnya (untuk mendapatkan kekayaan bumi).” 


Yang dimaksud shalat adalah do'a, bukannya shalat seperti yang kita 
kenal.“ 


1 Pa ea #1 7 IL 
ROG EKAN AN PAS AN, 
KS AN Ya Jos 

Bu Nur Pe »A p - Pn nat 

Ba KANG LAN SS GE 

Do ANGEL 21 Na ea CITA 
(TANYA: Ina Ae SE Calya 


2 : 


AAA 34 Lee YA AT 
| AYI £ en Ia Kala y NAK er 
2 an Pala Ta CAN Ditetyna 
IAI CB (CASE An 


“ 

1870. Dari Abi Zaid Amru Ibn Akhthob al-Anshori «s, ia berkata: “Rasulullah 
# memimpin kami shalat Shubuh, dan kemudian naik mimbar, maka 
beliau berkhotbah hingga tiba waktu Dhuhur, lalu beliau turun dan shalat, 
kemudian naik mimbar dan berkhotbah hingga datang waktu Ashar, 
kemudian beliau turun dan shalat, lalu naik mimbar lagi dan berkhotbah 
kepada kami hingga matahari tenggelam, beliau mengabarkan kepada kami 
apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, maka yang paling mengerti 
diantara kami adalah yang paling kuat hafalannya.” (HR. Muslim)? 


4? Saya berkata: “Demikianlah perkataaan an-Nawawi, dan maksud dari perkataannya 
adalah shalat jenazah, dan ini tertolak, karena dalam riwayat Bukhari redaksinya adalah: “Maka 
beliau menshalati korban perang Uhud seperti shalat kepada mayat (jenazah)”, dan tambahan ini 
tersebut dalam riwayat Muslim juga, serta yang lainnya. Dan hadits ini telah disebutkan dan 
tambahan-tambahan dari Kutub Sittah serta lainnya dalam kitab saya Ahkaamul Janaiz (82-83), 
cetakan Maktab Islamiy. -N- 

426 Saya berkata: “Maksudnya adalah fitnah dan ujian, sebagaimana ditunjukkan hadits lain 
dari riwayat Huzdaifah & yang juga disebutkan oleh Muslim juga bersama hadits Amru Ibn 
Akhthob, dalam kitab al-Fitan" 


Pee TA - Riyadhus Shalihin — 841 





ITE NI aa 
-“ 


SEBAYA 
0PI1 GE ana 9 Ad PA an 
GAS TA ADA NS Ian 


A -I D— Sea 

Talag. “Aan A 
1871. Dari A'isyah IWEibolao, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang 
siapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia taat 
(melakukan nadzarnya) kepada Allah, dan barang siapa bernadzar untuk 


maksiat kepada Allah, maka jangan ia bermaksiat kepada Allah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


On AP UI 29 SE “LN Na na Utara 2 Ip 
2) “en 


KEP te nc ta MA Kera ah 
TEA TO. IG IN GA 


““”1872..Dari Ummu Syarik nSiblao, sesungguhnya Rasulullah & 
memerintahkannya membunuh cecak, beliau bersabda: “Ia (cecak) pernah 
meniup (api) yang membakar Ibrahim.” (HR. Bukhari — Muslim) 


v3 & TN AN GD Aa Go 
A0 506. TR ENNS LA 3 AN 


MEMAKAN 3 KETS 1, Pa 
Na ad NAGA 3 29 San FAKE 
1 &, : Lan Ka MEN ate Ke TN Oa Ae UU 
NY MAKA Sa IE A3 22 333 


AI (du na “A2 Sei 
n GS EA KAS CAT TA Yo 











-.— 


, Mita. “A3 


Pa LA 


Aa PA 0 4 -L 24 KA 

KPA AN KAA IS 
1873. Dari Abu Hurairah «5, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
membunuh cecak pada pukulan pertama, maka ia mendapatkan sekian 
kebaikan, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua maka 
baginya sekian sekian kebaikan, kurang dari yang pertama, dan jika 
membunuhnya pada pukulan ketiga maka baginya sekian sekian 

kebaikan.” 

Dan dalam riwayat: “Barang siapa membunuh cecak dengan sekali 
pukul, maka dituliskan baginya seratus kebaikan, dan pada pukulan kedua 
kurang dari itu, dan dalam pukulan ketiga kurang dari itu.” (HR. Muslim) 


Aka Iris KERIS ia 3 AN 
Hen aa 536136 
CA BALA EN 


- , 2 


rat 
L In KKN & 


OP 2 2 AN NE AAS Aa, 
Kn KK ATK a 
HNSI SE RN MA 


Pra 

& Ga Aa ABI CK SIA 
7 

AMIK Kec Nemu JN 2 AG Kg n022 TG 
KAN Jln funs OKE KAN 
ea ae «H1 


AGS IN E SANA 


2 


- Riyadhus Shelihin — 843 








8 G TT . AS 
AN TE UAN ah OA KI 
aa rn Pa 5 . Jam - 
1 CAR BAE 

NA TA PAT ed ATAT KA APA LAN ENI 
ih SA AE Get S Es 


SA 1 


1874. Dari Abu Hurairah -, sesungguhnya Rasulullah #& bersabda: “Ada 


Pa Pa 4 “ “ . 2.1 Ha Pd Pal 
& DN AR KA 063 
” . ? PL NG - 

SAN A3 CANGAN ELNG 
rd c 9 AG rd 


844 


seorang berkata: “Aku benar-benar akan bersedekah!” Lalu keluarlah ia 
membawa sedekahnya, dan meletakkannya di tangan pencuri, maka 
ketika keesokan harinya orang-orang membicarakannya dan berkata: 
“Diserahkan kepada pencuri!?” Maka ia berkata: “Ya Allah, segala puji 
bagimu, aku benar-benar akan bersedekah!” Maka keluarlah ia membawa 
sedekahnya dan meletakkannya (memberikannya) ke tangan pelacur, 
maka ketika keesokan harinya orang-orang heran dan berkata: “Diberikan 
kepada pelacur!?” maka ia berkata: “Ya Allah, segala puji bagi-Mu atas 
pelacur! Aku benar-benar akan bersedekah!” Maka keluarlah ia 
membawa sedekahnya, dan memberikannya kepada orang kaya, 
keesokan harinya orang-orang membicarakannya: “Diberikan kepada 
orang kaya?! Maka ia berkata: “Ya Allah segala puji bagimu, atas pencuri, 
pelacur, dan orang kaya?!” Lalu ia bermimpi, dikatakan kepadanya: 
“Adapun sedekahmu kepada pencuri, maka agar ia tidak mencuri lagi, 
dan kepada pelacur, maka semoga ia berhenti dari pekerjaan lacurnya, 
dan adapun yang untuk orang kaya, maka semoga ia mencontoh, lalu 
menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah padanya.” (HR. al- 
Bukhari dengan redaksi ini, dan juga Muslim dengan maknanya) 


men Sita 1 J9 Lau KR 3 0 1 
La (4 T NOS SUS. SG AS, -YAYa 


- 


TK “3 


4 ” 9 Pa 2d. “. » 
BEP KP IG NN 


1, “ 


N 


2 


“N 











- Riyadhus Shalihin - 





WEE NI AKG 
YEAKAKBU BAL BAN. EA 
Megan Tn UN Mina U5ES 
PE BRG WAS oa 
AGAN IP 20 IE ET 
KEEN NII, N3S Kesa, 
Gel Ana ALASAN ASI 


SA EP UNA SHANA Ugai 
LNG NE Ab SKS 3 


Kn LL “YG Gn Gn R/ ca 
Ken ASN PE KE NS, 
NA, AN Car ni ea h Red £ 
05 IKS IKA 1 ANA AL 3 PSN anne” 
ENG KAS Waka Uas Gg Curas HOL 


— Niyadhus Shelihin - 845 





Pa Peka PAT, KTA 3.15 - 9. 
ATI 


- 2 ASASI Cafe O hay aa 
SAINS Ba Ga sai UB SG 
La BIAS RAGSG Aa 
San Atase Si 
PTE Lean NA ME 
3 Mac AA EN Cara 
£ Unik sai Uni (NI SEN 2g 
Lp GP Kena Yna, das 
MS NN TAN Ka 
DAN Nan LROr INI Ken gn 
AA Ken NN Wanna 
BI KE SAS G3 CN AS 
KEB ai sa oat ERA ea pon 
Diona JaSUBO. as INnapana 3 
LI ANE Ka 15, das 


YAN 





846 - Riyadhus Shalihin 








Kpn ds SI NG NT UN DA 
cina. PPAP LP AYAT 
SEE AS NAN 
nd YK Pa ana 
1332 
— an paen3 SEN EAn 
NALULAN Oya serious 
““ pn MAYA: AAA 
AAA 
Fa GIE LEE BA 
MAN 
as NAN NAN MAPAN MEI 
IR GEN Aa 4 Asta 


2,833 


SE ME Sie Ry RA AI 


NYA NE GG KAA SEK GA 139 


- Riyadfus Shalihin - 847 


» PIA 2 Wada c : AC Re 
aya rah Pa Mean ag » 
Pi Sg P?, ar LG, “P3 Sp 1 
« SIA GE. 3 AS. 6 KA 


1875. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Kami bersama Rasulullah &, 


848 


menghadiri sebuah undangan, maka disuguhkan kepadanya sebuah lengan 
(hewan sembelihan), beliau sangat tertarik dan menyukainya, lalu beliau 
menggigitnya dengan ujung-ujung giginya, dan bersabda: “Aku adalah 
sayyid (tuan)nya manusia nanti di hari kiamat, apakah kalian tahu karena 
hal apa itu? Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama 
hingga yang terakhir dalam satu daratan, maka ada yang melihat mereka, 
dan ada yang memperdengarkan seruan kepada mereka, serta matahari 
mendekat kepada mereka, maka manusia tertimpa kesusahan dan 
penderitaan yang mereka tidak kuasa menahannya, lalu mereka berkata: 
“Tidakkah kalian lihat apa yang telah menimpa kita, tidakkah kalian 
mencari orang yang bisa memberikan syafa'at kepada Rabb kalian?” 
Berkata yang lain: “Bapak kalian Adam #8!” Maka merekapun 
mendatangi Adam dan berkata: “Wahai Adam, anda bapak manusia, 
Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya, dan meniupkan ruh kepadamu, 
dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu, dan 
menempatkanmu disurga, tidakkah engkau syafa'ati kami kepada 
Rabbmu? Apakah tidak kau saksikan apa yang menimpa kami? Maka 
Adam berkata: “Sesungguhnya Rabbku hari ini sedang marah yang tidak 
pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini 
sesudahnya, dan sesungguhnya Dia telah melarangku untuk mendekati 
pohon (khuldi) tapi aku langgar, nafsi nafsi (aku mengurusi diriku 
sendiri), pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh wa!” Maka 
mereka segera pergi menemui Nuh #1, dan berkata: “Wahai Nuh, engkau 
adalah rasul pertama yang diutus ke bumi, dan Allah telah memberikan 
nama kepadamu seorang hamba yang bersyukur (abdan syakuro), 
tidakkah engkau saksikan apa yang menimpa kami, tidakkah engkau 
lihat apa yang terjadi pada kami? Tidakkah engkau beri kami syafa'at 
menghadap Rabb-mu?” Maka Nuh berkata: “Sesungguhnya Rabb-ku 
pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti 
ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya, 
sesungguhnya aku punya do'a, yang telah aku gunakan untuk mendo'akan 
(celaka) atas kaumku, nafsi nafsi, pergilah kepada selainku, pergilah 
kepada Ibrahim x&!” Maka mereka segera menemui Ibrahim dan 





- Riyadhus Sholihin - 





berkata: “Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi dan kekasih Allah dari 
penduduk bumi, syafa' atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat 
apa yang menimpa kami?” Maka Ibrahim berkata: “Sesungguhnya Rabb- 
ku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah 
seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini sesudahnya, dan 
sesungguhnya aku telah berbohong tiga kali, nafsi nafsi, pergilah kepada 
selainku, pergilah kepada Musa #&#!” Mereka segera pergi ke Musa 
11, dan berkata: “Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah, Allah telah 
memberikan melebihkan kepadamu dengan risalah dan kalam-Nya atas 
sekalian manusia, syafa'ati kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat 
apa yang kami alami?” Lalu Musa berkata: “Sesungguhnya Rabb-ku 
pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah 
seperti ini sebelumnya, dan tidak akan pernah marah seperti ini 
sesudahnya, dan sesungguhnya aku telah membunuh seseorang yang 
aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya, nafsi nafsi, pergilah kepada 
selainku, pergilah kepada Isa!” Lalu mereka pergi menemui Isa #4, dan 
berkata: “Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang 
dilontarkan kepada Maryam, serta ruh dari-Nya, dan engkau telah 
berbicara kepada manusia semasa dalam gendongan, berilah syafa' at 
kepada kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?” 
Maka Isa berkata: “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah 
dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan 
tidak akan marah seperti ini sesudahnya —dan ia tidak menyebutkan dosa- 
nafsi nafsi, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad &8!” 


Dan dalam satu riwayat: “Maka mereka mendatangiku dan berkata: 
“Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para Nabi, 
Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang, 
syafa' atilah kami kepada Rabb-mu, tidakkah kau lihat apa yang kami 
alami?” Maka aku segera berlalu, aku datang ke bawah “Arsy, lalu aku 
bersujud kepada Rabb-ku, kemudian Allah membukakan kepadaku dari 
puja-puji-Nya, dan indahnya pujian atas-Nya, sesuatu yang tidak pernah 
dibukakan kepada seorangpun sebelumku, kemudian dikatakan 
(kepadaku): “Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah niscaya kau 
diberi, dan berilah syafa'at niscaya akan dikabulkan!” Maka aku 
mengangkat kepalaku dan berkata: “Ummatku wahai Rabb-ku, ummatku 
wahai Rabb-ku, ummatku wahai Rabb-ku!” Maka dikatakan: “Wahai 
Muhammad, masukkan ke surga diantara umatmu yang tanpa dihisab 
dari pintu sebelah kanan dari sekian pintu surga, dan mereka adalah ikut 
memiliki hak bersama dengan manusia yang lain pada selain pintu tersebut 
dari pintu-pintu surga.” Kemudian beliau berkata: “Demi Dzat yang jiwaku 
berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya lebar jarak antara dua Sisi 





pintu"? dari sisi-sisi pintu yang ada di surga, adalah bagaikan jarak Makkah 
dan Hajar, atau an Makkah dan Bushro.” (HR. Bukhari — Muslim) 


ea Bana EA 

east aga 3s Sadis 
na ITS Sisa, 
AL 2 GA KA mag PAKA ani 
Ae PENA AN EN 
Ie KI Kawan Ikan 
SP Tue NYI KATA 
NAN AB ENI Pen 


ANN 


ai 


Pa Sa 7 Pr 
Tee naa AN AG FA AAN Ker 
SINI, 3 Pe "3 13 naa 
NYAWA Ta Je € Va SI bk 


P 


AI 23 Ag Jd. ” “GG, nita 
abi A5 4 9» Ne serbuan Ia 
ASK 5 2g Nop Ae ena 


“ 


“9 Sisi pintu, sebelah pintu. Hajar adalah nama kota besar pusat pemerintahan Bahrain. 
Bushro, adalah kota di Syam. Saya berkata: “Bahrain yang dimaksud bukanlah pulau Bahrain 
saja, tetapi meliputi Ahsa', Kuwait, dan Oatar. 


850 - Riyadhus Shalihin — aa aa LaaaaNg aa Nana nyamannya 


PM Cv abal) pn Ata Na 
PE, AKU 
ED An HAMA YUI 
SIG LSG SISA EA EA 


on ee 7 


BEAN IP JNE ix TANK 
KEB LET AS AS AN 


NNYA A T Kisa aga 3 
CON, Inah KORAN SINI 
HAL Sa AAN 
CE ERS KA SE GE Han 
ye IS ENI IYA AI Han 
AN kagi Pi LIS 
Kana en 1 SANGE TE ea 


PP UP 


2, “R ai Pat 1nd 
CIA Haa HE Gp Ap 


- Riyadhus Sholihin — 851 











P PPI Pad LA 9 An 2 ita 
X5 DN Arsa KA PATI OA AG 
? Ka & £ 213 “1 7 
SA An Ig ANE ATK Ka 


1. 


« NI aan, PP Cat 
SI WAE LA AE CS 


"IL IA LAN NAK 1 NC Deng Ao 
AA EA Bia go Sa 
Pun CU (re AA ae SN pt Ao 
Lag Tah Spa Is NT, Ne 
1g 3 Nat JA & 2231, 
SN AA AA HENNA 
Pete Panu 2 2 NAK 275 3? 
CE sa LE SPIE AIA, 
CAN 5 « 67 Pane Tan S9 
LI MANA 5 AS JB Aa 
f. 3 an 21 Ga an Haa 
AKAN Y We NON NG LP PAKA TA ES 
ida SI) ny? 4 AG 
KE AA YA Re PN 
CL IL ALT MA Pa an KL 
ATA ATA AI 


pnya & 


?A 3 1 Ge ara Kd an 
(ralg AA: SAS ye TAS NIS ES 

16, PIN NY gn DL 2 PO 
S3 35 AN abaikan BA yan 
IL Ya YUK c Peta? ng 
SPA GATOT NAN AAN ANC 
Ga" it 2 1 an Pa 25 
PAT AGAIN Ve AFI la 


852 - Riyadhus Sholihin 














(4 Ba Ma SAYA 
Ar Bus NG Jl Ye Na 
pi esp 5 GO ie 
Saga CMAiLar Asa KG 
UAS PNY AG WS NE 
EA sasa NP Ea Aa 
3 ba APK BEA 
PN ANA NG Hee Ga 35 
GARA A sapi TA GELAS 


"8 Pa 
Led 1 1 & ra 
BALA SA MERCY OT ALA 


PTN 
ga 


pb “. - /A $ AP 
$ 2 BL AE 

Co SIK pan C0 Ke KAN : 

NE LAN KI 2 AT ALA 9 


SIR ena 
Tn LUNA IG INA 
ON EA 383 PE PANTURA sala ye 

5 Mana, Gis wAsngas.ya 
pasak ASSS HE IA SA 
Ot af Ina IG BE: MH 
Besetas JI EA DG as 

etirpua nina. Bra Aekangs SE 
G3 eat He ras. JG an JS 
Pjasa. CAN. IG AU, ha KS 

oa Sedan MIELANIG si 

CAN KEIRSNG 3 E2 s3 

Kari Prana AA 
3 sana CS IE Lae 


Sea aa . £ 4 
SERBA Ea IG daa 


854 - Riyadhus Shalihin — 








PRIA, NG 0: aa AAA 
Heran paket ICA, Naa 
Bagan: an ii Ae aa, 21.96 
LES Anya Asa n asean 
EA Ya BEJ KS 
PN er Gara ana, Lg 


- 


Kak 1 KAT SNI 210 Enak 9 LA 
JIDATA GS. Mp 2G. IG 
5 atas IS. Ir EL: KE nG 

Has pesa san Area 
kia, SAE etaKagan Dara 
NN LAST AN ES be 
SAW, KAS SELAI 
'36, HS SO TA AS. 38. 
Hata Kes en S YAN KU 3G. Oa 





- Riyadhus Shalihin - 855 


aa San BA KEL N 
SN AA aya Ga 
EN AE pa. Gn 
5 MIA sansu 
.NV: nana as “aa Aa KO 
GEET ARA 5 
Sisa AA Aas 
TK AAU GAS NGK AURA 


N 


2 


3 


1 9 4 | - « ar) 2 Pad , 
KANAN NAN RAN KAA 


2 7 PEN Peka CA Ka AAA vb 
SA) RaNlG: As 9iaA356 596 Ialolad 45 


Haa Ao» PA ALI dGe Sen 


vw, aan PAN NG Ta 
KA TAAT L NA Aa 3.6 saga 
nd Pan K3, A5 Xx Ke EU 3.6 


LAS AINI 


K 


856 - Riyadhus Shalihin — 





Pee Erna ANN OA KAP, 

Tak AT A92 SI RS aa 3 
ENLAIYAS NA NAK PMA TA ba 

ni “SNI CA OA KE TATO legp,lao 

P/ 4 AKA “. CA £ ai 2 
TR TAAT S Ga UAS AAA Ya 

AANG PAN LA IA Ep Aka 4 63 


OS ag TA ata (ea ha KA ra KAM 


1 


A3 na D3 GR A . IG 
Ka IE Aa 3, NGK Kake. 
MPa Ags 


Jug KAA 2 YR Sg AepS P- TA 
.—. ALS -. Ae 


ga Ghana 
' ng “4 Ira 20114 KG Sar 
udara , «3 » TAG SA px doe sai n 
es ? (4 ? 
Tara “3 9 ANN NP Aga, pa 


Can UR cet AN o 

Gp 
1876. Dari Ibnu Abbas (x£ib!xe, ia berkata: “Ibrahim datang membawa ibu 
Isma'il juga anaknya, dan ia sedang menyusui bayinya, sampai akhirnya ia 
meletakkannya di ka'bah, di bawah pohon besar, di atas sumur zamzam, di 
puncak masjid, dan tidak ada seorangpun di Makkah waktu itu, juga tidak ada air, 
lalu Ibrahim meletakkannya di sana, dan meninggalkan untuk keduanya sekantong 





- Riyadhus Shalihin - 857 - 


kurma, dan air dalam tempat dari kulit, kemudian Ibrahim berbalik dan pergi, 
maka ibu Isma'il mengikutinya seraya berkata: “Wahai Ibrahim, kemana kau 
pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorangpun, juga 
tidak ada apa-apa di sini?” Ia bertanya seperti ini berulang-ulang, dan 
Ibrahim tidak menoleh sedikitpun ke arahnya, lalu ia bertanya: “Apakah 
Allah yang memerintahkanmu?” Ia menjawab: “Benar!” Lalu wanita 
itu berkata: “Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami!” 
Kemudian ia kembali, dan Ibrahim tetap berlalu hingga ketika sampai di 
Tsaniyyah saat keluarganya sudah tidak terlihat Iagi, ia menghadap kiblat 
kemudian berdo'a dengan do' a-do' aini, maka ia angkat dua tangannya 
dan berdo'a: 


Pi BEN Le Ta oto MTS 3.38. o-..9 pa AN 33 - Ea 2 oo £ . 
BABI Jas CA AS la) (Seal Ulah Ale Ci BNN GP SA NE, , 
- b Pa aa en Se sa 


2 Sagu La AB ya 2 e 8 
FVi alat ny OK aa SAN Ta Aj AI Si AI Ia 


“Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan 
sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya 
Rabb kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka 
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan 
beri rezwkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka 
bersyukur.” (OS. Ibrahim: 37) 


Dan ibu Isma'il lalu menyusui bayinya dan minum dari air yang 
ditinggalkan Ibrahim tadi, dan ketika air sudah habis iapun kehausan, 
demikian juga bayinya, dan ia melihat bayinya meronta-ronta??, maka ia 
berpaling dan pergi karena takut melihat bayinya dalam keadaan demikian, 
lalu ia mendapatkan Shafa, gunung terdekat darinya, maka ia segera 
menuju ke sana, kemudian menghadap lembah melihat-lihat apakah ada 
seseorang? Ternyata tidak mendapatkan seorangpun. Maka ia turun dari 
Shafa sampai ketika tiba di lembah ia mengangkat ujung kainnya, 
kemudian berlari-lari layaknya orang yang kepayahan hingga melewati 
lembah, kemudian ia mendatangi Marwah dan naik ke atasnya, lalu 
melihat-lihat apakah ada seseorang? Ternyata tidak melihat seorangpun, 
maka ia lakukan hal itu sampai tujuh kali. 


Ibnu Abbas kx£ii!ao, ia berkata: “Nabi bersabda: “Itulah sa'i yang 
dilakukan manusia (jamaah haji sekarang) antara Shafa dan Marwah.” 
Maka ketika sampai di Marwah ia mendengar suara, lalu ia berkata: 
“Diamlah!” —ia maksudkan dirinya-Kemudian ia mendengarkan dengan 
seksama, dan ternyata memang ia mendengarnya, maka ia berkata: “Anda 
telah memperdengarkan suara, jika anda punya sesuatu untuk menolong 


“8 Menendang-nendang dan menggelepar. 


858 





— Riyadhus Sholihin - 


kami.” Dan ternyata satu malaikat berada di tempat sumur zamzam, lalu 
malaikat tadi menghunjamkan tungkainya —atau dengan sayapnya- hingga 
tampaklah air. Maka ia mengumpulkannya'?, dan ia melakukan dengan 
kedua tangannya seperti ini, dan ia kemudian mengambil air dengan 
tangannya ia masukkan ke tempat kulitnya, dan setelah itu air keluar 
dengan derasnya. 


Dan dalam satu riwayat: “Seukuran yang di ambil.” 


Ibnu Abbas ky£ibtse berkata: “Rasulullah & bersabda: “Semoga 
Allah merahmati ibu Isma'il, andaikan ia biarkan Zamzam —atau, ia tidak 
mengambil air dan memasukkannya ke tempat kulitnya— niscaya Zamzam 
menjadi mata air yang mengaliri muka bumi.” 


Ia berkata: “Maka ibu Isma'il minum dan menyusui anaknya, lalu 
malaikat berkata padanya: “Janganlah takut tersia-sia”?, karena 
sesungguhnya di sini rumah Allah yang akan dibangun bayi ini dan 
bapaknya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan 
penghuninya.” Dulu ka” bah terletak ditempat tinggi bagai bukit, kemudian 
datang banjir, maka ia menggerus (menggerogoti) samping kanan kirinya, 
demikiankah hingga tiba rombongan dari Jurhum, atau keluarga dari Jurhum 
yang datang dari arah jalan Kada”, lalu mereka singgah di kaki Makkah, 
dan mereka melihat burung yang terbang berputar-putar"”', maka mereka 
berkata: “Sesungguhnya burung ini terbang di atas air, kita telah mengenal 
lembah ini dan tidak ada air didalamnya.” Maka mereka mengirim utusan 
satu atau dua orang, dan ternyata mereka melihat air, lalu mereka kembali 
dan menceritakan kepada rombongan, lalu mereka semua berangkat 
menuju air, sedangkan ibu Isma'il berada di dekat sumur, maka mereka 
berkata: “Apakah kamu izinkan kami singgah di sini?” Ia menjawab: “Ya, 
tetapi kalian tidak berhak atas air.” Mereka berkata: “Baiklah.” 


Ibnu Abbas berkata: “Nabi bersabda: “Maka hal ini berat bagi ibu 
Isma'il padahal ia menginginkan teman di tempat itu.” Lalu mereka singgah 
di tempat itu, dan mengirimkan berita kepada keluarga mereka dan 
akhirnya ikut singgah dan tinggal bersama mereka, hingga akhirnya tempat 
itu telah banyak rumah dan sang bayi”? pun telah tumbuh dewasa, dan 
belajar bahasa Arab dari mereka, dan ia adalah harta paling berharga 
bagi mereka dan paling menakjubkan ketika tumbuh menjadi pemuda, 
maka ketika mereka menyadari hal ini mereka menikahkannya dengan 
seorang gadis dari keluarga mereka. Lalu datanglah Ibrahim sesudah 
Isma'il nikah, untuk menengok dan menjenguknya, tapi ia tidak 











19 Membendungnya, menjadikannya terkumpul. 

420 Binasa, celaka. 

43! Berputar-putar di atas air, dan tidak meninggalkannya 
1432 Maksudnya, Isma'il. 


- Riyadhus Shelihin - 859 





mendapatkan Isma'il, maka ia bertanya kepada istrinya tentang kabar 
anaknya, maka istri Isma'il menjawab: “Ia sedang keluar untuk mencari 
(rizki) untuk kami —dalam riwayat berburu untuk kami—.” Lalu Ibrahim 
bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka, istrinya menjawab: 
“Kami dalam keadaan buruk, kami hidup kekurangan dan dalam 
kemiskinan.” Lalu ia mengadu kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata: 
“Jika suamimu tiba, sampaikan salamku padanya, dan katakan hendaknya 
ia merubah kayu pintunya.” Maka ketika Isma'il datang seakan-akan ia 
mencium (mengenali) sesuatu, maka ia bertanya: “Apakah ada yang 
bertamu?” Ia menjawab: “Benar, kita kedatangan seorang tua begini, 
begini, lalu ia bertanya tentang kamu, akupun memberitahukannya, lalu 
bertanya kepadaku tentang keadaan kita, maka aku jawab: “Kami dalam 
keadaan kekurangan dan kemiskinan.” Isma'il bertanya: “Apakah ia 
berpesan sesuatu?” Ja menjawab: “Benar, ia mengucapkan salam 
kepadamu, dan berkata: “Rubahlah kayu pintumu.” Isma'il berkata: “Itu 
adalah ayahku, dan ia telah memintaku untuk menceraikanmu, susullah 
keluargamu!” Maka iapun menceraikan istrinya, kemudian nikah lagi 
dengan salah satu anggota keluarga mereka. Beberapa waktu berlalu 
Ibrahim menghilang sekehendak Allah, kemudian datang lagi, tetapi tidak 
menemukan Isma'il, maka ia menemui istrinya dan bertanya tentang 
perihalnya. Ia menjawab: “Ia sedang keluar berburu untuk kami.” Ibrahim 
bertanya: “Bagaimana keadaan kalian?” Dan bertanya tentang kehidupan 
dan keadaan mereka, maka istri Isma'il menjawab: “Kami baik-baik, dan 
dalam keadan lapang.” Dan iapun memuji Allah. Maka Ibrahim bertanya: 
“Apa makanan kalian?” Ia menjawab: “Daging.” Lalu bertanya lagi: “Apa 
minuman kalian?” Ia menjawab: “Minuman kami air.” Lalu Ibrahim 
berdo'a: “Ya Allah, berkahi mereka dalam daging dan air.” Nabi & 
bersabda: “ Waktu itu tidak ada biji-bijian, andaikan ada, niscaya ia akan 
mendo'akannya untuk mereka.” Ia berkata: “Dua hal tadi (daging dan 
air) tidak ada seorangpun diluar Makkah yang menjadikannya sebagai 
makanan pokok melainkan tidak akan mencocokinya.” 


Dan dalam riwayat: Maka Ibrahim datang dan bertanya: “Mana 
Isma'il?” Istrinya menjawab: “Pergi berburu.” Lalu ia bertanya kepada 
Ibrahim: “Apakah anda tidak singgah diilu untuk makan dan minum?” Ia 
balik bertanya: “Apa makanan dan minuman kalian?” Istri Isma'il 
menjawab: “Makanan kami daging, dan minuman kami air.” Lalu ia 
berdo'a: “Ya Allah, berkahi mereka dalam makanan dan minuman 
mereka.” 


"8 Dalam satu riwayat: “Melainkan perutnya akan mengeluh.” Sebagaimana yang ada 
dalam Fath al-Bari. 





860 - Riyadhus Shalihin — 


Ibnu Abbas berkata: “Abul Oosim «& bersabda: “Berkahnya do'a 
Ibrahim.” Lalu Ibrahim berkata: “Jika suamimu datang sampaikan 
salamku, dan minta dia agar tidak merubah kayu pintunya.” Maka ketika 
Isma'il datang ia bertanya: “Apakah ada yang datang?” Istrinya 
menjawab: “Benar, tadi datang seorang tua yang indah penampilannya — 
ia memujinya (Ibrahim)- lalu ia bertanya tentang kamu lalu aku beritahu, 
kemudian bertanya tentang kehidupan kita aku jawab: “Kami baik-baik 
saja.” Ia bertanya: “Apakah ia berpesan sesuatu kepadamu?” Istrinya 
menjawab: “Benar, ia titip salam, dan memintamu untuk tidak merubah 
kayu pintumu.” Isma'il berkata: “Itu adalah ayahku, dan kamu yang 
dimaksud dengan pintu, ia memintaku untuk mempertahankanmu (tidak 
menceraikanmu).” Kemudian Ibrahim menghilang sesuai kehendak Al- 
lah, kemudian ia datang lagi, dan Isma'il sedang meraut anak panahnya 
di bawah pohon dekat sumur zamzam, maka ketika ia melihat Ibrahim, 
iapun segera berdiri dan berlari ke arahnya, lalu keduanya berbuat seperti 
layaknya yang diperbuat seorang anak dan bapak”. Ia berkata: “Wahai 
Isma'il, sesungguhnya Allah memerintahkanku dengan sebuah perintah.” 
Isma'il berkata: “Kalau begitu lakukan apa yang diperintahkan 
kepadamu!” Ibrahim berkata: “Dan kamu akan membantuku?” Ia 
menjawab: “Saya akan membantumu.” Ia berkata: “Sesungguhnya Al- 
lah memerintahkanku untuk membangun Ka'bah di sini.” Ta menunjuk 
kearah tanah yang agak tinggi dari yang lainnya, dan disitu ia membangun 
(meninggikan) pondasi Ka'bah. Maka Isma'il membawa bebatuan dan 
Ibrahim yang meletakkannya, hingga ketika bangunan sudah tinggi, Isma'il 
membawa batu ini (magam Ibrahim) dan meletakkannya dibawah, 
kemudian Ibrahim berdiri di atasnya, ia yang membangun, dan Isma'il 
yang membantunya, mereka berdua membaca (berdo'a): 


NVrajadanya € PN KENA IN E ) 
“Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), 


sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha. 
Mengetahui.” (OS. Al-Bagarah:127) 


Dan dalam riwayat: Sesungguhnya Ibrahim keluar membawa Isma'il 
dan ibunya, mereka membawa serta tempat air dari kulit yang penuh 
berisi air, maka ibu Isma' il minum dari tempat kulit itu dan mengalirlah air 
susunya kepada bayinya, hingga tiba di Makkah, lalu ia meletakkannya di 
bawah pohon, kemudian Ibrahim pulang kembali kepada keluarganya, 
maka ibu Isma'il mengikutinya, sampai ketika tiba di Ka' ba ia berteriak 
kepadanya: “Wahai Ibrahim kepada siapa kami kau tinggalkan?” Ia 


134 Maksudnya. saling berpelukan bersalaman dan lainnya. 








menjawab: “Allah!” Ibu Isma'il berkata: “Aku ridho kepada Atlah.” Lalu 
iapun kembali, lalu minum dari tempat kulitnya dan menyusui bayinya, 
hingga ketika air habis ia berkata: “Jika aku pergi melihat-lihat barangkali 
aku mendapatkan seseorang.” 

Ibnu Abbas berkata: “Lalu ia pergi menaiki Shafa, kemudian melihat- 
lihat apakah ia mendapatkan seseorang. Ternyata ia tidak melihat 
seorangpun. Maka ketika sampai di lembah ia berjalan cepat, ia mendatangi 
Marwah, dan melakukan hal itu hingga tujuh kali putaran, kemudian 
berkata: “Jika aku kembali dan melihat apa yang dilakukan sang bayi!” 
Maka iapun segera kembali ketempat bayi, dan ternyata ia seperti semula, 
seakan-akan bayinya tercekik mau mati, maka hatinya tidak bisa terima 
hal ini, ia berkata: “Jika aku pergi mungkin aku menemukan seseorang 
yang bisa membantu.” Maka iapun segera pergi menaiki Shafa, lalu 
melihat-lihat ternyata tidak menemukan seorangpun, hal ini berlangsung 
hingga sempurna tujuh kali, kemudian berkata: “Andai aku kembali dan 
melihat apa yang dilakukan bayi.” Ternyata pada saat itu ia mendengar 
suara, maka ia berteriak: “Tolonglah jika anda punya pertolongan!” 
Ternyata Jibril sedang menghunjamkan tumitnya seperti ini. Ia 
menghunjamkan tumitnya ke tanah. Maka tiba-tiba keluarlah air, heranlah 
ibu Isma'il, lalu segera ia kumpulkan air dan memenuhi telapak tangannya 
—kemudian ia sebutkan hadits secara lengkap-.” (HR. al-Bukhari dengan 
semua riwayat ini) 

“Sayap : pohon besar, 5 : berputar kembali, pulang, GA | utusan, 


Pata 


cast: menemukan Besaolnan 3 | tercekat tenggorokan. 
Ko 2. DEA AN 3 
ANGIN «& PP. NS NW 
KT . An pe NA IN Lp Pd 
15 HA 23K, ss Ip anna 
7» A35, . Ga ' 
“Anna ayah 


2 


1877. Dari Said Ibn Zaid &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Cendawan itu termasuk nikmat, dan airnya merupakan obat bagi mata.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


862 — Riyadhus Shalihin - aa aa Naa 





ren NC Le — AA 


” 


19 — KITAB ISTIGHFAR 


an, ENY IG 
BAB 371 


PERINTAH BERISTIGHFAR DAN KEUTAMAANNYA 
Allah 3s berfirman: 


Mr ABangan, DI 23 | kasual: Sah "1 


“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu.” (OS. Muhammad: 19) 


67 AKANAP 4, 
5 (an Das TAN KS) pa NG »1 SIG: 
| , Week a 9 


“Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
kie Jek 2 Maha Penyayang.” (OS. an-Nisa: 106) 


AM 5 ” w “ ai 
CSR NIA 1 IIGG 
a "mati 2 gw 
“Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun 


kepada-Nya.Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.” (OS. an-Nashr: 
3) 


NN aa NA 
Hain JET A EA AN Tana 
IVAO 


- Riyadhus Shalihin - 863 





“Untuk orang-orang yang bertagwa (kepada Allah), pada sisi Rabb 
mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan 
Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang 
yang berdo'a: “Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka 
ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (Yaitu) 
orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta'at, yang menafkahkan 
hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.” 2 Ali 
“Imran: 15- 2 


PENA EN NIS 
L Prana (KEB as AN hati 


“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, 
kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” - an-Nisa: 110) 


GAN 3 JEIG, 
NA PA ENY YP Gea IR KET A A 


“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada 
diantara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengajak mereka, sedang 
mereka meminta ampun.” (OS. al-Anfaal: 33) 


ji PAP ABK PARI La TAN Ata 
SEN MPN EOS 
Raga «DA BAG Pee 
Wo ulat 
“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 


menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap 
dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari 





864 — Riyadhus Shelihin — 


pada Allah - Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka 
mengetahui.” (OS. Ali “Imran: 135) 


LAS 3 
“ 
Mega R3 SG SNI 
Dan ayat-ayat al-Our'an dalam bab ini banyak sekali dan sudah 
diketahui. 


yA. er TAN 3 ATU - 
ON MEN EN SN ENYA 


BOSAN NG ARE SEN ». IS Ag 


- 


BAG AA BN 


1878. Dari al-Aghorr al-Muzaniy &, sesungguhnya Rasulullah £& bersabda: 
“Sesungguhnya terkadang hatiku terhenti dari dzikir kepada Allah, dan 
sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam 
sehari.” (HR. Muslim) 


. 


G 3 


2 Go 
NAN 


2) 
| . n£ Li , 2 an Kw Z « 4 
SANGE Yan “Ip Ap an 
NI GAP n , Ka Pa 
Mi an Sita 


1879. Dari Abu Hurairah &:, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #8 bersabda: 


“Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah 
dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. al-bukhari) 


Rata, YA AS NGAL SA 3 7 
1 IE An s5 IG ISA AAA, AM: 


JELANG Pong ga GG» 


85 aI-Godhi “Iyadh berkata: “Maksudnya, saat-saat kendor dan terputus dari berdzikir yang 
semestinya dilakukan terus menerus, dan jika beliau merasa lemah dan terputus karena ada suatu hal 
maka ini beliau anggap sebagai dosa, maka Rasulullah & beristighfar. 


Adya 2? Texas 
$ 





- Riyadhus Shalihin— 865 





JS ENN AN AAA 


1880. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikan kalian tidak berdosa, niscaya 
Allah akan melenyapkan kalian, dan Dia akan menciptakan kaum yang 
melakukan dosa kemudian beristighfar kepada Allah, lalu Allah 
mengampuni mereka.” (HR. Muslim) 


SEKS. SG AAA IIS AE AN 
Se 133 SAI dan ata AN 


jari 293 «« KENA, Tangecis Ri 
5 bank IA 


1881. Dari Ibnu Umar y£i5!5, ia berkata: “Kami menghitung dalam satu majelis 
Rasulullah # mengucapkan: “Wahai Rabb-ku, ampuni aku dan hapus 
dosaku, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Penyayang 


sebanyak seratus kali.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi dan berkata: “Hadits 
hasan shahih (gharib)) 85 


LI REI IE ANN 
5 5 MATA Ny ea Yeean FEtah en Da Jar dikpat 


Ia 3 EA PD Dera FA ate 
Uas PMN AA 


SSI Lu LL 


“6 Tambahan ada pada Turmudzi lihat kitab Shahih Sunan Turmudzi dengan sanad singkat, 
No. 2731 





866  - Riyadhus Shalihin - 


1882. Dari Ibnu Abbas Infiislae, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Barang 
siapa selalu beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan 
keluar dari setiap kesulitan, dan kemudahan bagi setiap kesusahan, dan 
akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (HR. Abu 
Daud)” 


Aga 


IS BEUL A 22 ppi aa 
Bun ora KOAYI Ca Grtaa 
ad 8, EA ena 


1883. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Barang siapa 
berdo'a: “Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah dengan hag selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Ooyyum, dan 
aku kembali kepada-Nya.” Maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia 
telah lari dari medan jihad.” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan al-Hakim ia 
berkata: “Hadits shahih sesuai kriteria Bukhari —- Muslim)? 


Pan — ET 

5g PAN CX & 
Ea TN ea 5 aan 
C3 U " 


2 Taja AG NK 


“9 Saya berkata: “Dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui (majhul) sebagaimana 
telah saya jelaskan dalam kitab al-Dha'ifah (706). -N- 

“8 Saya berkata: “Ini mengandung arti bahwa Abu Daud dan Turmudzi juga meriwayatkan 
hadits ini, padahal tidak demikian, akan tetapi hanya al-Hakim saja yang meriwayatkannya dari 
Ibnu Mas'ud. Dan sanad hadits ini kuat. Adapun Abu Daud dan Turmudzi meriwayatkannya 
dari Zaid pelayan Rasulullah #5, dan dalam sanadnya terdapat ketidak jelasan (jahalah), tetapi ia 
menjadi penguat yang lumayan, dan hadits ini juga punya banyak penguat, telah saya singgung 
dalam kitab al-Ta'lig al-Raghib (2/269). -N- 


Beast 33 2 








- Riyadhus Shalihin - 867 


aga abah bass acugs 


an, 


Ke : NA 5 KD al aga Af 


“ 


At gp (17 OP Aa KA ne SG 


29 29AL 5 0D) 9 939 C3 Igayan Kk Tera 
Ie 0 Geni 


1884. Dari Syaddad Ibn Aus -, dari Nabi #5, beliau bersabda: “Penghulu istighfar 


itu adalah, seseorang mengucapkan: “Wahai Allah, Engkau adalah Rabb- 
ku, tiada tuhan yang berhak disembah dengan hag selain Engkau, Engkau 
menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada dalam perjanjian- 
Mu sebatas kemampuanku, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku akui dosaku, 
maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain 
Engkau.” 

Barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan penuh 
keyakinan padanya, kemudian.ia mati sebelum masuk waktu malam, maka 
ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannyapada . 
malam hari dengan penuh keyakinan padanya, lalu ia mati sebelum masuk 
waktu pagi maka ia termasuk penghuni surga.” (HR. al-Bukhari) 


ASIYATA PA LOLA NYA Aja #P069-IAAS 


363 DNAN KA ap ea L BE 





BS aa AO WTI SEN SIA ( 
S5 Pnyae LE NM OI ASI, 


' 


RE ame Kap 3 IG LIGA 
AANG 


' 1885. Dari Tsauban &, ia berkata: “Rasulullah #jika selesai shalat ia beristighfar 
tiga kali dan membaca: “Wahai Allah, Engkau adalah Yang Maha Sejahtera, 
dan dari-Mu-lah keselamatan, Maha Suci Engkau Wahai Dzat yang 
Memiliki keagungan dan kemurahan.” Ditanyakan kepada Auza'i ia salah 
satu perawi hadits-: “Bagaimana istighfar (Rasulullah #8)?” Ia menjawab: 
“Astaghfirullah , astaghfirullah (aku mohon ampun kepada Allah).” (HR. 
Muslim) 


AN Pa DE SAN ms, Ka MAN 


-“ 


SES ES 
Ye PENA SANA ANI 


1886. Dari A'isyah wx£ib!xe, ia berkata: “Rasulullah &5 Tn membaca 
sebelum wafat: “Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atuubu ilaihi 
(Maha Suci Allah, aku mohon ampun kepada Allah dan kembali 
kepadanya).” (HR. Bukhari — Na 


AYI RAT TAN CAN “G4 43 DAA AKY 
FN FAV SA SE 16 »1 as 
: as Gala ET AG 


Sa AKAN TE MEN Aa, NGK CR KAA 





— Riyadhus Shalihin - 869 


KE HA HA ar una 


MAIN Gal 2 Cabor NSF 
Agan LG NARG: Pars 

KL Pa Pa AN MG ” 
sx ai Pa NN Aa 
WIL. 


1887. Dari Anas &, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah # bersabda: “Aifah 
berfirman: “Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu selagi berdo'a 
kepada-Ku, dan mengharap kepada-Ku, niscaya Aku ampuni kamu atas 
dosa kamu dan Aku tidak peduli, wahai anak Adam andaikan dosamu 
sampai setinggi langit kemudian engkau mohon ampun kepada-Ku, 
niscaya Aku ampuni kamu dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam 
sesungguhnya kamu jika menemui-Ku dengan membawa sepenuh bumi 
kesalahan dan dosa, kemudian kamu berjumpa dengan-Ku tanpa 
menyekutukan Aku dengan apapun, niscaya Aku sambut kamu dengan 
sepenuh bumi ampunan.” (HR. Turmudzi dan berkata: “Hadits hasan.”) 

#&ig€z : awan, dikatakan pula ia adalah, apa yang tampak di langit, 
Lp $ : apa yang mendekati penuhnya bumi. 


NG ENI CENGS ASAM 
NU: Fe DN aa AN Ida» 
(3 asi £ Ara DB SE yaaa F 5 
, “ 


aa Gn »:3G ME tau 


870 - Riyadhus Shelihin — 


€ 


f 








Ag 


EN Arung oat ap. TL Ha 
Ig 3 AG Ka PA & 


BABI Ha TA IOS £ Pa kat Ox 


an 2815 


1888. Dari Ibnu Umar #5, sesungguhnya Nabi # bersabda: “Wahai sekalian kaum 
wanita, bersedekahlah, dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya 
aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka!” Seorang wanita 
dari mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi : 
kebanyakan penghuni neraka?” beliau menjawab: “Kalian terlalu banyak 
melaknat, dan ingkar (tidak bersyukur) terhadap (kebaikan) suami, aku 
tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya bisa mengalahkan 
orang yang berakal kecuali kalian.” Ia bertanya: “Apa maksudnya kurang 
akal dan agama?” Beliau menjawab: “Persaksian dua orang wanita sama 
dengan seorang lelaki, dan ia (wanita) berdiam diri beberapa hari tanpa 
shalat”?.” (HR. Muslim) 


MAA ANA GL 


. 


BAB 372 


MENERANGKAN APA YANG DIJANJIKAN ALLAH 
BAGI ORANG BERIMAN DI SURGA 


Allah 8£ berfirman: 


“ 
ve 


NYA dea SEN Eh SEE 
Ce SS MATA (Ata Dm 


“9 Dalam riwayat Bukhari dari hadits Abi Said al-Hudriy: “Bukankah jika wanita haid, ia 
tidak shalat tidak puasa?” Mereka menjawab: “Benar!” Beliau berkata: “Itulah kekurangan agamanya.” 





— Riyadhus Shalihin - 871 





WA ea 3-1 BALI, HA yo 33 & 
LA 0 ABI ge AA EA 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertagwa itu berada dalam surga 
(taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (Dikatakan 
kepada mereka): “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman.” Dan 
Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang 
mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. 
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan 
dikeluarkan daripadanya.” (OS. al-Hijr 45-48) 


Allah 88 berfirman: 


EN NAK 2 EN Ce »1 OS TG3 9 
Mag SAN han 
Kang Ne Ne : GIA 
aa KBBI nya 
Klg? I Sean i Png 
GB SR EK 


. kd 
NVY AN, Mag 
“Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini 
dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada 
ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. 
Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan. 
Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam 
surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) 
mata dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada 
kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu 








872 - Riyadhus Shelihin — 


ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.” 
(OS. az-Zuhrut: 68-73) 


LS 2 ya as GEN "SIG3 
Gea ES ya el AG ya de Lay Dg 5553 
KIE Ip AGAN 
Far ni Sape Aga gua 
AA 5 As, Ia KANG 


. « 
.OV- 01: kan 

“Sesungguhnya orang-orang yang bertagwa berada dalam tempat yang 
aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air, mereka memakai 
sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan, 
demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka 
meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran), 
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.Dan Al- 
lah memelihara mereka dari azab neraka, sebagai karunia dari Rabb-mu. Yang 
demikian itu adalah keberuntungan yang besar.” (OS. ad-Dukhon: 51-57) 


Oortasaky EA CAR KN NIS) » SES: 


GL AMS NI AP Ia Aa 


LS Una D5 KA 3 pra API ( 
3 . CN LN 2 2 1 
ha main buntu 13 


Pap ML 3 NE eat 9 114 


Dg GA K3 AN TI 


YASY » orealahi 


“Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar dalam 





- Riyadhus Shelihin - 873 





kenikmatan yang besar (surga), mereka (duduk) diatas dipan-dipan sambil 
memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup 
mereka yang penuh kenikmatan. Mereka minum dari khamar murni yang dilak 
(tempatnya), laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya 
orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, 
(Yaitu) mata air yang minum dari padanya orang-orang yang didekatkan kepada 
Allah.” (OS. al-Muthaffifin: 22-28) 


ANE 


Dan ayat-ayat al-Our'an dalam bab ini banyak sekali dan sudah 
diketahui. 


AN NAS GORENG AE ANN 
An Ape GAYA $ ia Fg 
HT AAA AAA TAN 
LAS AS AN AL Ah PS 
HL GARA 


1889. Dari Jabir &, ia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Penghuni surga itu 
makan dan minum, mereka tidak buang air besar, tidak ingusan, dan tidak 
pula buang air kecil, akan tetapi makanan mereka menjadi sendawa 
bagaikan bau kasturi, mereka diilhamkan untuk bertasbih dan takbir 
sebagaimana diilhamkan untuk bernafas.” (HR. Muslim) 


4 2025 ni Te Ant 3 AI gr 
AN Nan IG IEREN SAN AM 

? ni Sa aa ae 
DEAR KAK : SIANG » Ae 


BSK IIS II 





874 - Riyadhus Shelihin — 





“3 7 “271 1 3 "5 Ka 1 0 
LA Dgn NG ASI). Feb SN | 
AE I5S2 .« DV IS gg KS 


1890. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Allah 
berfirman: “Aku siapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih apa yang 
mata tidak pernah memandang, telinga tidak pernah mendengar, dan 


juga tidak pernah terbetik dalam benak manusia.” Dan bacalah firman 
Allah: 


WI Ya) gta ( KA NI, KS ) 
“Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 


yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata.” 
(OS. as-Sajdah:17) (HR. Bukhari — Muslim) 


EKO SATI Ng At 24536. Tea GRIYA 

TA ea A3 Lo SEKEN GAIIG 

RAY SIA ANA Ya: 3 SIKA EKE “1 

4 AA Ost. EN UN SY Yo Oob3ata AN 

BA SAY aa “Ia AP 2 CAN c 

25 Ta ay pa Es bag. 2 

KEEA 1g) « “5 3 Sara 2 
CR Go (“as aa | 

Va: & Hirata 
Nanas NY, Ne Les? 4? KR 


- Piyadhus Shalihin — 875 








REA rey Ga IN Ga AK 
93K, -h ag 


Ea “- 

JAN Gp AI 2 BIAN 

CA eat y 1 A3 
OA . NI AL rt aa 

MEA S agan Apaan MO Kala 


1891. Dari Abu Hurairah &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Rombongan 
yang pertama kali masuk Surga bagaikan bulan di malam purnama, 
kemudian setelah mereka bagaikan bintang yang sangat terang bersinar di 
langit, mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, 
dan tidak mengeluarkan ingus. Sisir mereka terbuat dari emas, dan parfum 
mereka dari kasturi, dan dupa mereka batang gaharu, istri-istri mereka para 
bidadari, semua dalam rupa yang sama, seperti rupa bapak mereka Adam 
yang tingginya 60 hasta.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam riwayat Bukhari “9 - Muslim: “Perkakas mereka terbuat dari 
emas, dan parfumnya adalah kasturi, tiap seorang dari mereka punya dua 
istri bidadari yang bagian dalam betis mereka dapat dilihat dari luar karena 
saking indahnya, tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada kebencian, 
hati mereka satu, semuanya bertasbih kepada Allah baik pagi maupun 
petang.” 


22” CA 


Ja Fa aan 


Ind aa 


Ucapan beliau Je: NS AE sebagian perawi meriwayatkan dengan 


khaa' yang disukun, dan sebagian yang lain meriwayatkan khaa' yang di 
dhammah, dan keduanya sama benarnya. 


Aoi KAN AAA LN 
Kain kran ag 2 13 Nanga PN NAN, ” jean 


. Pi 


“0 Saya berkata: “Hadits ini muttafagun alaihi seperti ia katakan, adapun riiwayat lain yang 
dimaksud, maka ia diriwayatkan Muslim saja, dan penyandarannya kepada Bukhari adalah salah. 
Lihat Shahih Muslim 4/2180, Fath al-Bar 6/362: dan kitab al-Lu'lu' wal Marjan 3/289.” 





876 - Riyadhus Shalihin — 








AR II a33. Ser Uya 
DE ag Ka ATAP EXY GE 
Pa Na MN LAN ES 2 
Ma AO TN DN PA ERA 
SINO PA PPAS mela pa ne 
2 KN Re 
HI, aenanat Ta 090 3 


ai 
naa ve A1 ng 11, aa 2x 
Ha Sen Lag PING UEA NO AT 


“yen PA EA Ie 2 As 
ee Pratu sg 36 TN 1G ANE 
Tan KO ria GAS 

In Fa TPA 


1892. Dari al-Mughirah Ibn Syu' bah &, dari Rasulullah & beliau bersabda: “Musa 
bertanya kepada Rabb-nya: “Bagaimana derajat penghuni surga yang paling 
rendah?” Rabb-nya berkata: “Yaitu seorang yang datang setelah seluruh 
penghuni surga dimasukkan ke surga, maka dikatakan kepadanya: 
“Masuklah ke dalam surga!” Lalu ia berkata: “Wahai Rabb, bagaimana 
aku masuk sedangkan orang-orang telah menempati tempat mereka masing- 
masing, dan telah mengambil bagian mereka masing-masing?” Maka 
dikatakan kepadanya: “Apakah kamu rela jika diberikan kepadamu seperti 
(yang dimiliki) raja diraja dunia?” Maka ia menjawab: “Aku rela wahai 
Rabb!” Maka Rabb berkata: “Ini untukmu dan sepuluh kali lipatnya, dan 
bagimu apa saja yang kamu inginkan, dan yang menyenangkan matamu.” 
Maka ia berkata: “Aku rela wahai Rabb!” Kemudian Musa bertanya lagi: 


— Riyadhus Shalihin - — 877 








“Dan bagaimana derajat surga yang paling tinggi?” Dia menjawab: “Mereka 
itulah yang Aku inginkan, Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tangan- 
Ku, dan Aku cap mereka untuk itu, maka (bagi mereka) apa yang mata 
belum pernah melihat, dan telinga belum pernah mendengar, serta belum 
pernah terlintas dalam benak manusia.” (HR. Muslim) 


IOI JELANG LA 
SEA GAES YEAR AI: Ea 
Ne GS Eks A TAN PEN OT 
ASP AP VENNA Er POMAK INATAN 


9 Maa YG t - 


IN AG Kota WA 
Naa ED Ia na SA 
pa 2 TAN ANA ESA 
au Pa WMALNA 1 Pa Ka 
PE NE TANYA EA) ATA 
BNPB ANN SN 


SA ” 


EN bata Ban gmpa 
ENDE, YA Inn NA, yty PEN TIA AA 
aa 4 MEA 14 1-10 Kan ea Lan 


LEN Ft 
Ss LN Pp 


KN ATA 
EA 3 Wp: Apr Danlp SI 
LA Gua 
ae KS se AKG 


878 - Riyadhus Shalihin - 





1893. Dari Ibnu Mas'ud &, ia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya 
aku mengetahui penghuni neraka yang paling akhir keluar darinya, dan 
penghuni surga yang paling akhir memasukinya. Seorang keluar dari neraka 
merangkak, maka Allah berkata kepadanya: “Pergilah dan masuklah ke 
dalam surga!” Maka ia mendatanginya, dan dikhayalkan kepadanya kalau 
surga sudah penuh, maka ia kembali dan berkata: “Wahai Rabb, aku 
menemukan surga telah penuh!” Maka Allah berkata kepadanya: “Pergilah 
dan masuklah ke dalam surga!” Maka iapun mendatanginya, dan 
dikhayalkan kepadanya kalau surga penuh, maka ia kembali dan berkata: 
“Wahai Rabb, aku melihatnya telah penuh!” Maka Allah berkata 
kepadanya: “Pergilah dan masuklah ke dalam surga, karena sesungguhnya 
bagimu seperti dunia bahkan sepuluh kali lipatnya, atau —bagimu seperti 
sepuluh kali lipatnya dunia —.” Maka ia berkata: “Apakah Engkau 
mengejekku padahal Engkau adalah Sang Raja?” 


Ibnu Mas'ud berkata: “Aku melihat Rasulullah #£ tertawa hingga 
nampak gigi taringnya, dan beliau berkata: “Itulah derajat penghuni surga 
yang paling rendah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KE LEG NS SAM 
25153: dea: EA ETATE 
a33 Nee pn KA DB 3G 


- 
Lap 233 Ka 


F 29 ar 
Wang Aan S3 In Cah Ae TEA 
ag. 
ys . A3 3. wW 
wd Pan td 


1894. Dari Abu Musa al-Asy'ariy &, sesungguhnya Nabi & bersabda: 
“Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga adalah tenda yang terbuat 
dari satu buah Ju'lu' (mutiara) yang berlubang tengahnya, tingginya 60 
mil. Bagi seorang mukmin di dalamnya tersedia isteri-isteri, ia mengelilingi 
mereka (secara bergiliran) dan sebagian mereka tidak mengetahui sebagian 
yang lain.” (HR. Bukhari — Muslim) 


1 mil sama dengan 6.000 hasta 





- Riyadhus Shalihin — — 879 





.. LL -. FS 

' 
3 (anon ga 2 GA TG AG At a 
Z5 Yyacug 0 2 M3 Obi ANE tadi 
AI) BNN TA 1 1 “ai 
Aap Madara Co din Aoa red KAN SA 


BUSI LSN an SANG, 


2 
i Ggalan 


1895. Dari Abi Said al-Khudriy &, dari Nabi &, beliau bersabda: “Sesungguhnya 
di surga ada sebuah pohon, jika seorang penunggang kuda pilihan yang 
sangat cepat mengitarinya selama seratus tahun niscaya belum bisa 
mengelilinginya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan Bukhari-Muslim meriwayatkan dalam Shahihain dari riwayat Abu 
Hurairah -&, ia berkata: “Penunggang kuda berjalan di bawah bayangannya 
selama seratus tahun niscaya belum keluar darinya (belum melaluinya).” 


KAS. J6 BE Ya 
Santang ne AAA 

Belas is Sa La 

MN AN IG. (IG eka 


Pa 
Inong esa. Sg Si 


RE BANI IAIN 


“ 








880 - Riyadhus Shelihin - 


1896. Dari Abi Said al-Khudriy &, dari Nabi &. beliau bersabda: “Sesungguhnya 
penduduk surga dapat melihat penghuni istana-istana (yang lebih tinggi 
derajatnya dari mereka) seperti kalian melihat bintang kejora yang hilang 
di ufuk dari arah barat atau timur, karena perbedaan derajat antara mereka.” 
Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah & itu adalah tempat para Nabi, 
tidak bisa dicapai oleh selain mereka?” Beliau menjawab: “Benar! Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, (itu adalah juga tempat-tempat, -pent) 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan (mempercayai) 
para rasul.” Ka Bukhari — Muslim) 


2 “ 1 PA MPD 3 

A5. A5 KANG NE ANN 
4 2, sea 1 "3 - Ta 
Fa Jaga Pm Pam JAN 5 ad 9 


1897. Dari Abu Hurairah &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya seukuran lengkungan busur panah"' di surga lebih baik 
dari pada apa yang matahari terbit atau tenggelam didalamnya (dunia).” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Ata er aan Arca 
IG AGAN sn s Ne AMA 
PMA ba 2g CA TANYA 

ENG Kn 1, ox 
An aa, map 23 set 


Deeka Tag samba 83 Kab AS AG Aka AP LK, Kai 


AA 


ikan ONE CR Pra 


SA 





kali Ls adalah jarak antara lengkungan busur panah dengan tempat pegangannya. Dan setiap 


busur memiliki dua gab. -penr. 


- Riyadhus Shalihin— 881 











1898. Dari Anas &:, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya dalam 
surga terdapat sebuah pasar di mana para penduduknya mendatanginya 
tiap hari Jum' ah. Maka ada angin selatan yang bertiup dan menerpa wajah- 
wajah serta pakaian mereka, maka bertambahlah elok dan keindahan 
mereka, lalu mereka pulang ke rumah dan keluarganya, dan ternyata 
keluarganya juga bertambah elok dan cantik, maka ia berkata kepada 
mereka: “Demi Allah, kalian bertambah elok dan cantik!” Maka mereka 
ar awab: “Dan anda juga bertambah indah dan elok!” (HR. Muslim) 


PENA YAA COP DAY AE ANA 
ton na Ona A at Pen NG 
Ka Ha SANG KAA, 3 JG Ag 

ANE EN AP) Bp Kiu 


1899. Dari Sahal Ibn Saad &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya penghuni surga akan melihat istana-istana di surga seperti 
kalian melihat bintang kejora di langit.” (HR. Bukhari - Muslim) 


TA LI SELASA. 
pie 3 SL Kn KANE Kena NE L 


K3 KY 


SD NA Aa sense ade 
Feaaa ! kab Ana SEAT AK Ti 


AP ah 


BAE SERBA 
BK 274 3 2 23 
DV agan (HI IAN 


1900. Dari Sahal Ibn Saad &, ia berkata: “Aku menyaksikan Rasulullah & dalam 
suatu majelis memberi keterangan tentang sifat-sifat surga hingga selesai, 
kemudian di akhir pembicaraannya beliau bersabda: “Di dalamnya terdapat 
apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, 
dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia.” Kemudian membaca ayat: 





882 - -— Riyadhus Shelihin - 








4 Keran Pata 


Ko BSA IA VESPA Kabag ) 

WAN Aas ag 

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a 

kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak 

mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam 
nikmat) yang menyedapkan pandangan mata.” (OS. as-Sajdah: 16-17) 


ap 4 “Gr 13 7 Ga 
WN AANG SA PANGAN 
as Benaan SSS. SB LAN 


S3 PRA AAN at 4 Pala 
Io (As. Kajragaa — IA, 
Daan SIS ea 24, Fa" Nanga AYO ed 
G3 Fun 19 143 
:A TANGAN ATA ae SIG “ sak 


1901. Dari Abi Said dan Abu Hurairah Wx£45!», sesungguhnya Rasulullah &$ 
bersabda: “Jika penghuni surga telah memasuki surga, maka ada yang 
berseru: “Sesungguhnya bagi kalian adalah hidup, dan tidak mati 
selamanya, dan sesungguhnya bagi kalian adalah kesehatan, kalian tidak 
akan sakit selamanya, dan sesungguhnya bagi kalian adalah masa muda, 
maka kalian tidak akan tua selamanya, dan sesungguhnya bagi kalian adalah 
bersenang-senang dan kalian tidak akan bosan selamanya.” (HR. Muslim) 


Peka x Car $ Lp. LK G aa 

an 4 AA 3 SAI ANY 
“ CA M1 us ?- 4G 
0 KAN A Peti KAK Ar SR pp 


Fe Tn rd 3 5 Ha NG, AP era 33 9 Taat eng 


4. “ YA KA HE NYAAY AD SI 
WAS AKG ICA 


- Niyadhus Shalihin - 883 





1902. Dari Abu Hurairah «, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya tempat duduk paling rendah dari salah an penghuni 
surga di antara kalian, adalah dikatakan kepadanya: “Mengharaplah!” Maka 
dia berharap, lalu dikatakan kepadanya: “Apakah kamu telah berharap?” 
Ia menjawab: “Sudah!” Maka dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya bagi 
kamu apa yang kamu harap dan kelipatannya.” (HR. Muslim) 

9 GD aa APA ah 


Pang Kang, Aka KANG 
CAN LAIN ETAP 2051 3 Kiba AN 


? 
( 


DGN GIS NS aga 
pa Hat 3 Tap Late Pn Sa 

PEN Uus Fagan $ Aja NN 

APA GA KA ERA, Aa 


kas b 


Ka FK Hae engan gada LA 
KS Naga - € Pa Pe FIRE AA 
MET AK re KKKS 


1903. Dari Abi Said al-Khudri &, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: 
“Sesungguhnya Allah deberkata kepada penghuni surga: “Wahai penduduk 
surga!” Maka mereka menjawab: “Kami wahai Allah, segala kebahagiaan 
dari-Mu, dan kebaikan seluruhnya di tangan-Mu!” Maka Allah berkata: 
“Apakah kalian ridho?” Mereka menjawab: “Bagaimana kami tidak ridho 
wahai Rabb kami, Engkau telah menganugerahi kami apa yang tidak Kau 
berikan kepada seorangpun dari makhlug-Mu?” Maka Allah berkata: 

“Maukah kalian Aku beri yang lebih baik dari itu?” Mereka menjawab: 
“Dan apakah yang lebih baik dari ini?” Dia menjawab: “Aku halalkan bagi 
kalian segala keridhaan-Ku, dan Aku tidak akan marah pada kalian 
selamanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


it 


3 





884 - Riyadhus Shelihin — 





N 


Ke SEKEN, AE YAI ML 
36 TEMA PEN jak BE AMIK 


. 
h KTAN TR 


GL at W AK - 
AE KAN SE KSKaa 


IG 1) 

KIE En “4 “4 42095 
1904. Dari Jarir Ibn Abdillah &, ia berkata: “Kami berada bersama Rasulullah &, 
lalu beliau memandang kepada bulan pada malam purnama, dan bersabda: 
“Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb-kalian dengan mata 


kalian seperti kalian melihat bulan purnama itu, kalian tidak silau dan tidak 
berdesak-desakan memandang-Nya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ie aka 0m SN SAN 
TAG EN EPA AN AKA SS 
Pai. 10 san N 2S Ha SANGE 
K Oapakn EN EKA La 
Ig AD NN ANA rani 
Bata 


NA EA ay Yara Aa. JS4NIG 


9“. 


SE 
“ 


SES SAE GE nebak 


PI BARA Gas 
IA upaya NAN SATA R95 











- Riyadhus Shelihin- 885 





1905. Dari Shuhaib -, sesungguhnya Rasulullah & bersabda: “Jika penghuni 
surga telah masuk ke dalam surga, Allah berkata: “Apakah kalian ingin 
sesuatu Aku tambahkan kepada kalian?” Mereka menjawab: “Tidakkah 
Kau putihkan wajah kami? Tidakkah Kau telah masukkan kami ke surga. 
Dan menyelamatkan kami dari neraka?” Maka terbukalah tabir (hijab), 
maKa mereka tidak diberikan sesuatu yang paling disukai mereka dari pada 
melihat kepada Rabb mereka.” (HR. Muslim) | 


Allah 38 berfirman: 
PE EN RS ANSAN GE AGAN 


KS KAT ASI IG KETAN EK GE S 
Ye yaaa yaa 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal shaleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb-mereka karena 
keimanannya, dibawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga 
yang penuh kenikmatan. Do'a mereka di dalamnya ialah: 
“Subhanakallahumma” dan salam penghormatan mereka ialah: “Sa- 
laam.” Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulillaahi 
Rabbil'aalamin.” (OS. Yunus: 9-10) 


Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami 
untuk mengerjakan ini, dan kami tidaklah mendapatkan petunjuk andaikan 
Allah tidak memberikannya. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada 
Muhammad hamba dan utusan Allah serta Nabi-Nya yang tidak bisa baca 
tulis, juga kepada keluarga Muhammad istri-istri dan keturunannya, 
sebagaimana Engkau bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 
Dan berkahilah Muhammad Nabi yang tidak bisa baca tulis, juga keluarga 
Muhammad dan istri-istri serta keturunannya sebagaimana Engkau berkahi 
Ibrahim dan keluarga Ibrahim dalam alam semesta, sesungguhnya Engkau 
adalah Maha Terpuji lagi Mulia. 


Penulis 4! 4x berkata: 


| “Aku selesaikan ini pada hari Senin hari empat“? Ramadhan 
tahun 670 H di Damaskus.” 


“2 Saya katakan: “Dalam satu naskah tertulis: empat belas..is! 3 Allah lebih mengetahui 
yang benar dan kepada-Nya kita kembali. 





886 - Riyadhus Shalihin - 


